
Imam As-Suyuthi 








Imam As-Suyuthi 


ASBABUN 

NUZUL 

Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur' an 


Penerjemah: 

Andi Muhamad Syahril 
Yasir Maqasid 


PUSIAKA AL-KAUTSAK 

Penerbit Buku Islam Utama 



Perpustakaan Nasioral Rl: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


As-Suyuthi, Imam. 

Asbabun Nuzul/lmam As-Suyuthi; Penerjemah; Andi Muhamad Syahrii dan Yasir Maqasid, lc; Editor; Aba 
Fira, Lc;cet. 1- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014. 

652 him : 25 cm. 


ISBN 978-979-592-677-1 

Judul Asli : Asbobun An-Nuiul 
Penulis ; Imam As-Suyuthi 
Penerbit : Dar Al-Fajr lit At-Turats - Kairo 

1. Asbabun nuzul, I. Judul. II. Yasir Maqasid ill. Aba Fira 


297,111 


Edisi Indonesia 

ASBABUN 

NUZUL 

Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an 


Penerjemah 
Editor 
Korektor 
Pewajah Sampul 
Penata Letak 
Cetakan 
Cetakan 
Penerbit 


E-mail 

Website 


Andi Mohamad Syahrii dan Yasir Maqasid, Lc 
Aba Fira, Lc 

Abduh Zulfidar Akaha, Lc 
Eko Styawan 

Muhammad Amin Al-Jundi 
Pertama, Juli 2014 
Kedua, April 2015 

PUSTAKA AL-KAUTSAR 

Jin. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420 
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403 
Kritik & saran: eustomer@kautsar.co.id 
: marketing@ikautsar.co.id, redaksi@kautsar.co.id 
: http://www.kautsar.eo.id 


ANGGOTA IKAPI OKI 

Hak cipta dilindungi Undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memmdahkan sebagian atau seluruh isi buku ini 
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, 
tanpa izin tertulis dan penerbit. 

All Rights Reserved 





// 


DUSTUR ILAHI 




"Sesunggu/irvya Kami-lah yang menurunkan 
Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar - 
benar memeliharanya." 

(Al-Hijr: 9) 


Asbafmn Nu^ul V 




PENG ANT AR PENERBIT 


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al- 
Qur’an sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat manusia, yang dengannya 
manusia dapat membedakan antara yang haq dan batil, serta sebagai 
pedoman hidup di dunia, sehingga akan menyelamatkan manusia baik di 
dunia maupun di akhirat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 
Junjungan kita Nabi Muhammad yang telah dipilih Allah sebagai rahmat 
bagi sekalian alam dan pembimbing seluruh makhluk; beserta keluarga, 
para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari 
kiamat. Amina ba'du... 

Sesuatu yang tak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya salah satu tema 
penting yang menjadi objek kajian studi llmu-ilmu Al-Qur’an adalah 
tentang sebab-sebab turunnya AbQur’an atau yang dikenal dengan Asbab 
An-Nuzul. Hal ini tercermin pada suatu kenyataan bahwa hampir pada 
semua kitab Ulum Al-Qur’an atau Ulum AbTafsir selalu menyertai cema 
asbabun nuzul sebagai salah satu objek yang dikaji. 

Mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul bagi turunnya Al-Qur’an 
sangat penting, Terucama dalam memahami ayat-ayat yang menyangkut 
hukum. Banyak para ulama dan cak terkecuali Imam As-Suyuthi serta yang 
lainnya telah banyak menulis tentang asbabun nuzul dan menekankan 
pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Di samping itu ada sebagian ulama 
yang tidak menganggap pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Namun 
hal itu dikomentari oleh Imam Az-Zarkasyi, sebagaimana beliau berkata, 
“Orang yang mengatakan bahwa asbabun nuzul itu tidak penting dalam 
rangka pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an adalah merupakan pandangan 
yang salah.” 


Asbabun Nu*u! \'il 



Berikut ini, tanggapan para ulama yang mengangap pentingnya asbabun 
nuzul, di antaranya; Imam Al-Wahidi, beliau mengatakan bahwa tidak 
mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan 
turunnya. .Ash-Shabuni lebih tegas lagi, ia mengatakan bahwa mengetahui 
asbabun nuzul untuk dapat memahami makna-makna ayat Al-Qur’an, 
dan sebagian ayaoayat tidak mungkin dapat dipahami atau mengetahui 
hukum-hukum yang dikandungnya tanpa dengan sinaran asbabun nuzul. 
Dari perkataan ulama ini dapat dipastikan, begitu pentingnya mengetahui 
asbabun nuzul. 

Melalui buku ini, Imam As-Suyuthi ingin membahas tentang asbabun 
nuzul, di mana di dalamnya dipaparkan riwayat-riwayat atau peristiwa- 
peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur’an berkenaan dengan 
terjadinya peristiwa tersebut, baik berupa kejadian ataupun suatu pertanyaan 
yang diajukan kepada Rasullullah 3S-. 

Semoga dengan diterbitkannya buku "Asbabun Nuzul" karya Imam As- 
Suyuthi oleh Pustaka Al-Kautsar, dapat memberikan manfaat untuk kita 
umat Islam, khususnya bagi mereka ingin mempelajari dan memperdalam 
Al-Qur’an serta hukum-hukum Islam yang terkandung di dalamnya. 
Selamat membaca... 


Pustaka Al-Kautsar 


viii Asbabun Nuzul 



PENG ANT AR PENTAHQIQ 


Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kami memuji sebagaimana 
pujian orang-orang bersyukur, kami bersyukur sebagaimana bersyukumya 
orang-orangyang memuji. Shalawat dan salam kepada Rasulullahdan para 
pengikutnya. Amina ba'du: 

Suatu kebutuhan yang terus-menerus muncul dan juga tumbuh adalah 
mengecahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga 
berbagai disiplin ilmunya, disebabkan Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci 
yang sangat mulia dan juga sebagai pegangan bagi setiap orang di muka 
bumi ini. Banyak para ulama yang terinspirasi untuk berlomba-lomba dalam 
menulis buku-buku yang berkaitan dengan cara bagaimana memberikan 
pemahaman kepada setiap orang, menjelaskan sesuatu yang belum dapat 
dipahami dengan benar, mempermudah hal-hal yang sulit, dan merinci 
sesuatu yang masih dalam bentuk umum. 

Maka beberapa dari ulama ada yang menulis buku dalam ilmu tafsir, dan 
ulama yang lain banyak yang memilih untuk mempelajari dan kemudian 
mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan 
ada juga beberapa dari ulama yang memilih menakwil dan menafsirkan 
isyarat-isyarat yang terdapat di dalamnya. Dan, selain itu ada beberapa 
kelompok dari ulama berusaha untuk memperdalam beberapa disiplin ilmu 
Al-Qur ‘an. kemudian dari kelompok ini, terdapat beberapa ulama yang 
memberikan konsentrasinya untuk menjelaskan sebab-sebab turunnya 
ayat, dan hal ini termasuk usaha yang sangat penting yang dilakukan oleh 
beberapa ulama yang menekuninya berdasarkan dari riwayat-riwayat para 
sahabat dan tabi’in. 

Dalam ilmu ini, muncul seorang ulama yang bernama Imam Al- 


Asbabun Nu^ul IX 



Wahidi(w.afat 468 H h) yang telah mendahului banyak ulama lain dalam 
bidang ini, akan tetapi buku yang ia tulis masih terdapat banyak kekurangan 
dan juga banyak melewati ayat tanpa menjelaskan sebab turunya dengan 
alasan-alasan yang belum ia jelaskan. Kemudian setelelah Imam Al-Wahidi, 
muncullah seorang ulama besar dan jenius bemama Imam As-Suyuthi yang 
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terkandung pada buku 
ulama-ulama sebelumnya dan ia juga menulis sebuah buku yang sedang 
berada di hadapan kita ini sehingga Haji Khalifah menyebuckan di dalam 
buku “Kasyfu Azh'Zhunun" bahwasanya kitab ini (Lubabun An-NuquI) 
adalah sebuah kitab yang belum ada yang dapat menyainginya, karena 
dari semua buku-buku yang telah ia baca, bahwasanya Imam As-Suyuthi 
telah memuat di dalam bukunya apa yang terdapat di dalam buku-buku 
ulama sebelumnya dan juga Imam As-Suyuthi hanya menuliskan redaksi 
yang mempunyai riwayat. Dan, Imam As-Suyuthi sepertinya sebelum 
menulis buku ini, ia banyak menghabiskan waktunya dengan kesibukan 
dan mungkin saja beliau menulis buku ini pada fase akhir dalam umumya 
Sebelumnya beliau sibuk dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. 
Beliau menfokuskan dirinya ketika iasudah berumur lebih dari empat puluh 
tahun di Raudhah Al-Miqyas dan di sanalah beliau banyak menulis semua 
bukunya. Dan, mudah-mudahan saya tidak salah, jika saya mengatakan, 
bahwa mempelajari buku beliau saja belumlah cukup karena kebanyakan 
buku tafsir bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi dalam buku 
ini sebab turunnya ayat terpisah sendiri dan ini dapat membantu dalam 
memahami ayat dan juga penafsirannya. 

Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam buku ini: 

• Imam As-Suyuthi tidak menyebutkan beberapa surah dan ayat yang 
telah disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dan para ulama sebelumnya, 
dikarenakan beliau menghindari penambahan yang hanya akan 
membuat pembaca merasa bosan karena terulang-ulang. Juga di dalam 
buku ini beliau banyak menyempurnakan kekurangan yang terdapat 
dalam buku Imam Al-Wahidi karena beliau (Imam As-Suyuthi) 
datang setelah Al-Wahidi, maka ia beliau menyempurnakannya agar 
tidak terjadi pengulangan. Dan, kami telah menyelami dan meneliti 
cara berpikir Imam As-Suyuthi, dan kami mendapatkan bahwasanya 
tidak perlunya untuk mengulangi karena satu sebab turun ayat dapat 
ditemukan pada lebih dari satu ayat. Kami juga mendahulukan untuk 


x 


Asbabun Nuzul 



tidak menambahkan sesuatu yang barn dari apa yang disebutkan oleh 
beliau kecuali hanya beberapa hal saja. 

Imam As-Suyuthi dalam menulis buku ini berjalan di atas jalan 
para ahli tafsir yang di mana mereka kurang berhati-hati dalam 
mengambil riwayat yang shahih. Dan, hal ini mungkin membutuhkan 
kajian yang lebih lanjut dan mendalam. Imam Ahmad mempunyai 
anggapan bahwasanya ilmu sejarah dan tafsir adalah dua ilmu yang 
tidak mempunyai asal usul yang jelas, karena bersandar pada talaqqi 
dan riwayat yang kebanyakannya bersumber dari para ahli yang tidak 
memperhatikan pentingnya silsilah perawi hadits. Dan, telah banyak 
dari para mufassir yang sangat tidak berhati-hati dalam hal ini, hingga 
kebanyakan buku mereka dipenuhi dengan hadits-hadits yang gharib, 
palsu, lemah, dan peristiwa yang tidak mempunyai dasar riwayat yang 
shahih. 

Beberapa ahli hadits itu sendiri membedakan satu hal dengan hal 
yang lainnya, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari yang 
sangat tnutasahif (sangat mempermudah/tidak berhati-hati) dalam 
menulis kitab sejarahnya, dan sangat berbanding terbalik dengan kitab 
haditsnya yang sangat berhati-hati dan ketat. Demikian juga yang 
dilakukan oleh At-Tirmidzi dan lbnul Jauzi. Maka, janganlah merasa 
heran ketika kami menghukumi sebuah hadits dengan derajat yang 
lemah karena hukum ini adalah hukum yang dinyatakan oleh para 
pakar hadits. Adapun para mufassir, mempunyai cara pandang yang 
berbeda dalam hal ini, yaitu mereka memiliki cara pandang seperti para 
ahli fikih. Dan, hal ini bukan berarti bahwa Imam As-Suyuthi lemah 
dalam segala apa yang ia sebutkan di dalam bukunya. Setiap pembaca 
hatuslah menelaah dengan baik apa yang dikatakan, “Kebanyakan apa 
yang ia riwayatkan dalam tafsir, hanya sedikit yang mempunyai sanad.” 
Muncul wasiat yang sangat penting yaitu sebuah kaidah ushul yang 
sangat masyhur “Al''Ibratu bi ‘Umuunu Al-Lafzhi laa bi Khushushi 
As-Sabab” yang artinya sebuah ibrah (ungkapan/penganggapan- 
penganggapan) diambil dari keumuman latazh, bukan dari kekhususan 
sebab. Terkadang sebuah ayat turun dalam perkara khusus atau pada 
suatu kejadian tertentu, akan tetapi hukumnya menjadi umum dan 
tidak terpaku hanya pada kejadian dan perkara sebab turunnya saja. 
Permasalahan dalam hal ini kembali kepada para pakar ilmu fikih dan 
pakar ilmu usul fiqh seperti ayat yang turun dalam perkataan d?hilwr, 


Asbabun Nu^ul XI 



ii’an, dan ilaa. Semua itu adalah ayat dengan kejadian tertentu, akan 
tetapi hukumnya berlaku umum. 

• Ada beberapa hal lagi yang cidak kalah penting yaitu apa yang biasa 
disebut dengan "Qfiath’iyyatu Ats-T subut" dan “Zhanniyyahtu Acs- 
Tsubut" atau apa yang dicafsirkan dengan sebab turun ayat yang shanh 
(jelas) atau mempunyai beberapa kemungkinan (belum jelas). Dan hal 
ini pembahasannya juga ada dalam buku Ushul Fikih, dan salah satu 
buku yang terkenal dalam bidang ini adalah buku “Al-Muwafaqat karya 
Imam Asy-Syathibi.” 

• Sangat mungkin terdapat satu ayat yang mempunyai sebab turun lebih 
dari satu. Kami menyebuckan bahwasanya ayat ini turun pada fulan 
dan fulan karena keduanya melakukan hal yang sama. Dan, buku ini 
sangat banyak mencantumkan hal-hal seperti ini. 

• Sesungguhnya saya menganjurkan kepada setiap pembaca buku ini 
untuk tidak melewatkan membaca muqaddimah ini dan muqaddimah 
Imam As-Suyuthi karena melewatkannya dapat menyebabkan 
ketidakpahaman terhadap isi buku ini. 

Apa yang kami berikan dalam buku Ini 

• Kami telah men-taldmj setiap ayat dan hadits dan mengembalikan 
semuanya kepada asalnya. 

• Kami telah memperkenalkan nama-nama pada awal kitab karena 
melihat nama-nama tersebut akan sering sekali diulangi dalam beberapa 
peristiwa. Dan, kami juga telah mengenalkan beberapa penulis buku 
tafsir dan hadits. Adapun para sahabat A. kami tidak membahas biografi 
mereka, tetapi kami hanya membuka pintu untuk menuju ke sana. 

• Kami telah berusaha untuk membenarkan cara pengucapan nama-nama 
mereka dan juga beberapa lafazh yang jarang terdengar. 

• Hal-hal yang paling penting dari semua ini adalah kami menggunakan 
dua buku yang sangat penting sebagai referensi kami untuk membantu 
dalam pekerjaan kami ini. Kami telah meminta memohon pertolongan 
dari Allah dan kemudian menggunakan dua buku untuk membantu 
kami yaitu kitab “Al-jami' li Ahkami Al-Qur'an” yang ditulis oleh 
Imam Al-Qurthubi dan buku “Tafsu AbQur'an Al-'Azhim” yang 
ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kami memilih dua buku ini tersebut, 
karena keduanya adalah buku rujukan dan pegangan dalam bidang 
ilmu ini dan juga keduanya lebih sempurna dibandingkan dari buku 


Xli Asiwinm Nuzul 



Imam As-Suyuthi yang masih banyak terdapat kekurangan, maka 
kami sempurnakan dengan kedua buku tersebut, hingga terdapat 
penambahan baru dalam buku ini yang akan ditemui oleh setiap 
pembaca di dalam buku ini. 

• Dan, buku ini juga dapat menjadi pegangan yang cukup untuk 
mendapatkan pengetahuan dalam ilmu ini dan juga menjadikan buku 
ini menjadi lebih lengkap. Dalam hal ini saya tidak berpendapat 
babwa di dalam buku ini terdapat penemuan baru untuk tafsir Imam 
Al'Qurthubi karena memang buku ini sudah dikenal oleh kebanyakan 
orang akan kesusahan dan ketidakjelasannya, akan tetapi kami 
mengambil dari buku tersebut (tafsir Imam Al'Qurthubi) beberapa 
sebab turunnya ayat dan peristiwa yang jika Imam Al-Qurthubi tidak 
menyebuckannya, maka kitab tersebut akan terlihat sangat tidak 
sempuma dengan jelas. Akan tetapi agar pembaca tidak merasa bosan 
dan kesusahan, maka kami berusaha untuk mengetahui perawi teratas 
dan meringkas beberapa sanad untuk memudahkan pembaca kitab ini. 
Dan, hanya kepada Allah-lah kami memohon agar buku ini bermanfaat 
untuk semua orang, dan mengampuni apa yang kami tidak dapat lakukan, 
dan hanya kepada-Nya lah kami mengharap kebaikan. 


Hamid Ahmad Thahir Al-Basyuni 
Damanhur - Al-Buhairah 


Asbabun Nuzul Xlii 




PENG ANT AR PENULIS 


Mengetahui sebab turunnya ayat mempunyai banyak manfaat, dan 
orang-orang yang mengatakan bahwa mengetahui sebab turun ayat tidak 
mempunyai manfaat, karena hanya seperti sebuah sejarah adalah pemikiran 
yang salah. Salah satu manfaat dari mengetahui sebab turunnya ayat adalah 
mengetahu arti ayat yangdiinginkan atau menghilangkan ketidakpahaman. 

Al-Wahtdi 1 berkata, “Tidak mungktn dapat memahami tafsir sebuah 
ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab 
turunnya." 

Ibnu Daqiq Al-'Ied- berkata, “Penjelasan sebab turunnya ayat adalah 
cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-QuTan.” 

Ibnu Taimiyah 3 berkata, “Mengetahui sebab turunnya ayat dapat 
membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya 
mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang 
disebabkannya. Banyak dan ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam 


1 Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi 
An-Naisaburi. Asy-Syafi’i. beliau adalah anak seorang pedagangdan beliau berasaldari Khurasan. 
Beliau lahir dan meninggaldi kota Naisabur, beliau mempunyai banyak karya dalam ilmu sastra, 
bahasa, tafsir, dan salah satu karya beliau buku adalah Asbab An-Nutu!. Beliau meninggal pada 
tahun468 H- 

2 Beliau adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Qadhi (hakim) Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi' 
Al-Qusyairiyangbiasadikenal dengan namaIbnu Daqiq Al-'Ied. Beliau hidupdiMesir dan menjadi 
seorang hakim di negara tersebut. Beliau mempunyai banyak karya tulisdan yang paling terkenal 
adalah Syarh Hadiis Arba'in An-Nouiaiu, beliau juga seorang penyair yang hebat dan wafat pada 
tahun 702 H di Mesir. 

3 Beliau adalah Al-lmam pembaru dan Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul 
Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al-Harani Ad-Dimasyqi lahir di Haran pada tahun 661 H, 
beliau sangat dikenal dengan kegigihan beliau melawan para Ahlu Bid'ah dan para perusak. Dan 
beliau berdakwah untuk kembali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah &. 
Dan adalah beliau seorang mujahid melawan Tarat pada tahun 702 H dan beliau memiliki banyak 
karya dan salah satunya buku Fatmuadan Iqadha Shiran! Mus tatpn . Beliau wafat di Damaskus tahun 
728 H di dalam penjara AI-Qul’ah. 


Asbabun Nutul XV 



memahami makna ayar, maka dengan mereka mengetahui sebab tumnnya 
ayat, maka kesulitan tersebut akan hilang.” 

Penulis telah memaparkan contoh-contohnya di bagian sembilan dalam 
buku “Al'ltqan ft (J/wm Al-Qur'an” dan juga penulis telah menyebutkan 
rnanfaat-manfaatnya dari pembahasan-pembahasan dan realisasi yang tidak 
dimuat dalam buku ini 4 . 

Al-Wahidi berkata, “Tidak diperbolehkan berkata dalam sebab 
turunnya ayat kecuali dengan riwayat atau mendengar dari mereka yang 
menyaksikan wahyu turun, dan mengetahui sebab turunnya ayat dan 
mencari ilmunya.” 

Muhammad bin Sirin 5 berkata, “Aku pemah bertanya kepada Ubaidah 6 
tentang satu ayat dan Al-Qur'an, maka ia berkata, "Bertaqwalah kepada 
Allah dan berkatalah yang baik, telah pergi orang-orang yang mengetahui 
sebab kenapa diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an.” Dan yang lain berkata, 
“Mengetahui sebab turunnya ayat adalah perkara yang diketahui oleh 
para sahabat dengan qariiuih yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
dan kadang sebagian dari sahabat kurang yakin sehingga mereka berkata, 
“Saya merasa ayat ini turun pada hal ini." Hal ini seperti yang dikatakan 
Zubair dalam firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka ipadahakikatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadtkan kamu hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam had mereka sesuatu 
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya." (An-Nisa: 65) 

Al-Hakim' berkata di dalam kitabnya "Ulumul Hadits ” s , “Jika salah 
seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, memberitahukan 
tentang satu ayat dari Al-Qur'an, bahwasanya sebab turunnya adalah karena 
hal tertentu, maka itu adalah perkataan yang mempunyai sanad”. 

Dan Ibnu Shalah 4 dan beberapa ulama lain sependapat dengan Al- 

4 Lihat buku Al-lujan Fi Ulum Al-Qur'an, cetakan Al-Halabi. 

5 Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Sirin tnaula Anas bin Malik, beliau 
meriwayatkan dari Anas dan lbnu Umar. Asy-Sya’bi mengambil riwayat darinya, beliau adalah 
seorang yangsangac cerdas, ;uhud, dan ahli hadits, beliau salah satu yangsangat terkenal dari para 
tabi'in, beliau sangat dikenal dengan berbagai ilinu syariah, beliau wafat pada taliun 115 H. 

6 Mungkinyangdimaksud adalah Ubaidahbin Amru Al-Muradi, beliau adalah seorang tabi’in yang 
terkenal jujur dan beliau adalah orang Yaman. 

7 Beliau adalah Al-lmam Al-Hafizh yang sangat jujur Abu Abdullah Muhammad bin Abdillah 
Al-Hakim, biasa dikenal dengan nama lbnul Bayyi’, lahir di kota Naisabur dan menjadi seorang 
hakim di kota tersebut, beliau adalah yang paling paham dengan hadits pada saat itu dan beliau 
mempunyai buku yang terkenal vaitu “Al-Muondmk ‘ala Ash-Shahihain” beliau wafat pada tahun 

405 H. 

8 Lihat buku Ma'nfah Al-Hodits, hal 23 cetakan Dimasyq, Dar Al-Fikr. 

9 Beliau adalah Al-Imam Utsman bin Abdurrahman bin Utsman Al-Kurdi Abu Amru yang dikenal 


xvi Asbabun Nuzul 



Hakim dan memberikan permisalan dalam hadits yang di-takhrij oleh Imam 
Muslim diriwayatkan dari Jabir berkata, “Bahwa orang Yahudi mengatakan 
barangsiapa yang menggauli istrinya pada kelaminnya dari arah belakang, 
maka kelak anaknya akan lahir juling, maka Allah menurunkan ay at- 
Nya, “Istri'ismmu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" 
(Al'Baqarah: 223) 10 . 

Ibnu Taimiyah berkata, “Perkataan para sahabat, “ayat ini turun 
pada hal tertentu” kadang dimaksudkan sebagai sebab turunnya ayat 
dan kadang dimaksudkan hal itu termasuk dari ayat tersebut walaupun 
hal itu bukan sebab turun ayat”. Seperti apa yang kita katakan, “ayat ini 
maksudnya ini.” Para ulama berselisih paham jika seorangsahabat berkata, 
“Ayat ini turun dalam hal ini.” Apakah perkataan ini adalah periwayatan 
sebab turunnya ayat, seperti jika disebutkan sebab diturunkannya ayat 
atau hanya sedang melakukan penafsiran? Dalam hal ini, Imam Ah 
Bukhari mengategorikannya dalam periwayatan, dan selain beliau tidak 
mengategorikannya sebagai periwayatan. Kebanyakan buku-buku musnad 
seperti musnad Imam Ahmad dan yang lainnya mengikuti kategori ini kecuali 
jika setelah perkataan sahabat tersebut dikatakan sebab turunnya, maka 
semua mereka mengategorikannya sebagai musnad atau periwayatan 11 . 

Az-Zarkasyi 12 berkata di dalam kitabnya AUBurhan, telah diketahui 
kebiasaan para sahabat dan tabi’in bahwa jika seseorang dari mereka 
berkata, “Ayat ini turun dalam hal ini” maka sesungguhnya ia bermaksud 
bahwa ayat tersebut mengandung hukum tersebut, dan bukan sebab 
turunnya. Hal ini termasuk mengambil dalil dari ayat untuk suatu hukum, 
dan bukan bermaksud menukil apa yang terjadi 15 . 

Aku berkata, “Bahwa yang hal yang tidak ada perdebatan dalam hal 
sebab turunnya ayat adalah bahwasanya ayat tidak turun pada waktu 
sebab turun ayat itu terjadi. Dan agar apa yang dikatakan Oleh AbWahidi 

dengan nama Ibnu Shalali, beliau adalah salah satu ulama hadits dan beliau mempunyai karya 
buku yang terkenal yang biasa dikenal dengan nama MurjoddimuA Ibnu SMnh. Beliau wafat pada 
tahun 643 H. 

10 Sbahih: Muslim (1435) dalam Bab An-Nikuh yang diriwayatkan oleh Jabir 

11 Lihat juga apa yangdikatakan oleh Asy-Syathibi dalam kekhususan ini dalam Ai-Muivafaqat (3/313) 
cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut. Dan, beliau mengutip sabda Rasulullah &■, "AmfeilinA Al-Qur an dan 
empattnang," hadits ini shahih dan para perawinya tsiqah seperti yangdikatakan oleh Al-Haitsami. 
Empat orang yang disebutkan dalam hadits tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud, Mu'adr bin Jabal, 
Ubay bin Ka'ab, dan Salim Mar.La Abi Hudzaifah. 

12 Beliau adalah Abdullah Muhammad bin baha’ bin Abdullah Az-Zarkasvi seorang faqih 
berniadzhab Syafi'i, beliau adalah orang Mesirdan mempunyai banyak karya buku, beliau wafat 
pada tahun 794 H. 

13 Lihat kitab Al-Burhan (1/13). 


Asbabun Nujul Xvii 



bahwasanya sebab turunnya surat Al-Fil adalah kisah kedatangan Habasyah, 
sesungguhnya itu bukanlah sebab turunnya surat tersebut, tetapi itu 
hanyalah pengabaran atas peristiwa-peristiwa yang lampau seperti kisah 
kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud, pembangunan rumah, dan lain-lain. Dan seperti 
apa yang disebutkannya juga dalam firman Allah, "Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kesayangan-Nya" (An-Nisa’: 125) tentang sebab kenapa 
Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih-Nya, dan sesungguhnya 
itu bukanlah sebab turun ayat tersebut. 

Hal yang Perlu Diperhatikan. Apa yang kami kategorikan musnad dari 
sahabat, jika dari seorang tabi’in 14 mempunyai hukum marfu juga walaupun 
mursal, maka dapat diterima jika sanadnya shahih dan dari beberapa imam 
dalam ilmu tafsir yang langsung mengambilnya dari para sahabat seperti 
Mujahid' 5 , Ikrimah, Sa’id bin Jubair 16 , atau menguat dengan riwayat mursal 17 
yang lain. 

3. Kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan banyak sebab turunnya ayat 
untuk satu ayat, dan cara untuk mengetahui mana yang diambil adalah 
dengan melihat ucapannya. Jika salah satu dari mereka mengucapkan, 
“Ayat ini turun dalam hal ini”, dan yang lain mengucapkan, “Ayat ini 
turun dalam hal ini”, dan kemudian menyebutkan hal yang lain, maka 
ini mempunyai maksud untuk menafsirkan dan bukan menyebutkan 
sebab turunnya ayat. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan dalam dua 


14 Beliau adalah Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajjaj, budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin 
As-Saib Al-Makhzumi dari tabi’in Makkah tingkar dua dan beliau adalah salah satu dari ulama 
fikih dan Al-Qur'an yang terkenal. Hamad berkata, "Saya berjumpa dengan 'Atha, Thawus, dan 
Mujahid. dan juga saya menjumpai kaumnya, maka saya mengetahui bahwa yang cerdas di antara 
mereka adalah Mujahid." Mujahid berkata: "Ibnu Umar memberikanku tumpangan dan merapikan 
pakaianku ketika aku menaiki tumpangannya.” Beliau wafat pada tahun 155 H. 

* Adapun hadits yang musnad adalah hadits yang sanadnya sampai kcpada Nabi 

15 Beliau bernama Ikrimah, budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas '£i . Beliau seorang alim 
dan orang yang paling mengerti dan paham perkataan Ibnu Abbas RadhiyaHahu Ankuma, beliau 
mcninggal tahun 107 H. 

* Ibnu Katsir berkata, “Jika engkau tidak menemukan cafsiran di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam 
sabda Nabi £»dan juga tidak dari para sahabat, maka para ulama tafsir merujuk kepada perkataan 
para tabi'in seperti Mujahid bin Jabr, sesungguhnya beliau sangat paham dalam ilmu tafsir. 
LihatMuqaddimah Ibnu Katsirdalam Ta/sir-nya (1/1.3). 

16 Bel iau bernama Sa’id bin Jubair Al-Asad i, seorang tabi'in yang terkenal dan ju jur, bel iau dibunuh 
oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 H. 

17 Hadits mursal adalah tidak disebutkannya sahabat dari silsilah perawi dan tabi'in langsung 
mengangkat hadits langsung kepada Nabi t}, dan Imam As-Suyuthi menerima hadits yang mursal 
dengan syatat yaitu: 

- Hadits mursnj tersebut dari orang yang tsiqah seperti Sa'id bin Al-Musayyib. 

- Hadits mursal tersebut diperkuat oleh hadits mursal yang lain atau musnad yang diamalkan oleh 
pata sahabat. 

Kebanyakan ulama berfatwadengan hadits tersebut, lihat kitab Ar-Risalok karya Imam Asy-Syafi'i 
(461-463). 


xviii Asbctinm Nuzul 



ucapan tersebut, dan hal ini sudah saya jelaskan dalam kirab Al-Itqan. 
Maka dan itu, yang benar adalah seharusnya ini tidak dimasukkan ke 
dalam karya buku yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, akan 
tetapi sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam karya buku yang 
berkaitan dengan hukum-hukum Al-Qur'an. 

Jika seseorang mengungkapkan dengan kata, “Ayat ini turun dalam 
hal ini”, kemudian ada yang lain dengan jelas dan terang-terangan 
mengatakan sebab turun ayat itu bertolak belakang dengan apa yang 
disebutkan oleh orang yang pertama, maka perkataan yang kedua 
tersebutlah yang dijadikan sandaran. Seperti apa yang dikatakan oleh 
Ibnu Umar dalam firman Allah, “istri'istrimuadaiah (seperti) tanak tempat 
kamu bercocok-tanam" , sesungguhnya ayat ini turun sebagai mlc/is/tah 
(keringanan) untuk menyetubuhi istri dari dubumya, kemudian Jabir 
menyebutkan dengan jelas dan terang-terangan bahwasanya sebab 
turun ayat ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu 
umar, maka yang diambil dan dijadikan pegangan adalah hadits Jabir. 
Jika ada seseorang menyebutkan sebab turun ayat, dan ada juga yang 
menyebutkan sebab turun yang berbeda dengan yang pertama, maka 
bisa saja ayat tersebut turun setelah sebab-sebab tersebut terjadi seperti 
apa yang akan kita pelajari dalam ayat liW 8 , atau mungkin saja ayat 
tersebut turun dua kali sepeti apa yang akan kita pelajari dalam ayat 
ruh' 9 , pada ayat-ayat terakhir surat An-Nahl 20 , dan dalam firman Allah, 
“TiaAalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang'orang yang musyrik ”. (At-Taubah: 
113). Dan untuk menentukan mana yang lebih kuat adalah dengan 
melihat kepada sanadnya dan perawinya adalah orang yang melihat 
kisahnya atau perawinya salah satu dari ulama tafsir seperti Ibnu Abbas 
'<0! dan Ibnu Mas’ud, atau dari salah satu kisahnya mempunyai redaksi 
yang bermakna membaca, kemudian perawi tersebut ragu-ragu 
hingga ia mengucapkan yang bermakna turun seperti apa yang 

akan kita bahas dalam surat Az-Zumar. 

9. Buku yang paling terkenal dalam ilmu ini adalah kitab karya Al- 
Wahidi 21 dan kitabku ini memiliki memiliki kelebihan yaitu: 
Pertama, ringkas. 

k’edua, memiliki banyak penambahan-penambahan dari apa yang 
disebutkan Al-Wahidi. 


18 Lihat avat Wan surar An-Nur: 6-9. 

19 Al-Ista’:85. 

20 An-Nahl: 125-128. 

21 Itu kitab Atfcab An-Nu^ul karya Al-Wahidi dan dicetak di Kairo. 


Asbahun Nujul XIX 



Ketiga, mengaitkan setiap hadirs kepada yang men'Cakbrij-nya dari 
pemilik kitab-kitab yang mu’tabar seperti Kutubus Sittah, Al-Muswdrak, 
Shahih Ibnu Hibban , Sunan Al-Baihaqi, Ad-Daraqudmi, Musnad Ahmad, 
Sunon Al-Bazzar, Simon Abi Ya'ia, M a'ajim At-Thabarani, Tafsir Ibnu 
Jarir, Tafsir Ibnu Abi Hatim, Tafsir Ibnu Mardawaih, Tafsir Abi Syaikh, 
Tafsir Ibnu Hibban, Tafsir Al-Firyabi, Tafsir Abdurrazzaq, Tafsir Ibnul 
Muncfor, dan yang lain-lain 22 . 

Adapun AbWahidi terkadang menyebutkan hadits dengan sanadnya 
tanpa mengetahui siapa yang men-takhrij-nya. Oleh karena itu, 
mengaitkan hadits tersebut kepada salah satu kitab yang disebut tadi 
lebih utama daripada mengaitkannya kepada ta/dmj-nya Al-Wahidi 
karena kema’rufannya dan sudah menjadi sandaran dan keinginan 
lebih memilihnya. dan, terkadang menyebutkan hadits secara Maqthu’ 2S 
sehingga takhrij riwayat tidak dapat diketahui apakah mempunyai sanad 
atau tidak. 

Keempat; Memisahkan hadits yang shahih dengan yang lain dan yang 
diterima dengan yang ditolak. 

Kelima-, Mengumpulkan riwayat-riwayat yang berbeda. 

Keenam; Memisahkan yang bukan termasuk dari sebab turunnya ayat. 
Dan inilah kalimat terakhir dari muqaddimah ini, dan dari sini kita 
memulai untuk masuk kepada tujuan kita dengan selalu mengharap 
pertolongan dari Allah M. 


22 Yaitu menyebutkan haditsnya dengan mursal tanpa sanad. 

23 Seperti apa yangdikatakan oleli Al-Qurthubi di dalam muqaddimah bukunya ( 1/31 ). Dan syarat 
saya di dalam kitab ini adalah menambahkan perkacaan-perkataan kepada yang mengatakannya, 
dan hadits-hadics kepada yang mengumpulkannya. Sesunggubnya dikatakan, “Termasuk 
keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap perkataan kepada yang mengatakannya, 
dan kebanyakan hadits-hadits di dalam kitab fikih dan tafsit belum diketahui secara jelas siapa yang 
inen-MWirij-nya kecuali orang yang merujuk kembali kepada kitab hadits, maka orang yang tidak 
mempunyai pengalaman dalam hal ini akan merasa bingung karena tidak mengetahui mana yang 
shahih dan mana yangdha’ if, dan mengetahui hal ini adalah sebuah ilmu yang besar. Maka, tidak 
dapat dipakai untuk berhujjah dan berdalil hingga hadits tersebut disandarkan kepada ulama-ulama 
yang mentakhrijnya dan orang-orang terkenal yang tsiqah dari ulama-ulama Islam. 


XX Asbabun Nuzul 



ISI BUKU 


Dustur Ilahi — v 
Pengantar Penerbit — vii 
Pengantar Pentahqiq — ix 
Pengantar Penulis — xv 

Surat Al-Fatihah — 1 
Surat Al-Baqarah — 4 
Surat Al-'Imran — 91 
Surat An-Nisa’ — 127 
Surat APMaa’idah — 187 
Surat AP An’am — 223 
Surat Al-A’raf— 237 
Surat Al-Anfal — 241 
Surat At-Taubah — 262 
Surat Yunus — 294 
Surat Hud — 296 


Asbabun Nujwl 


XXI 



Surat Yusuf— 299 
Surat Ar-Ra’ad — 301 
Surat Ibrahim — 306 
Surat Al-Hijr — 307 
Surat Arr-Nahl — 311 
Surat Ahlsra'— 320 
Surat AUKahfi — 338 
Surat Maryam — 345 
Surat Thaha — 348 
Surat AhAnbiya' — 351 
Surat AbHajj — 354 
Surat Al-Mu'Minun — 362 
Surat ArvNur — 366 
Surat Al-Furqan — 390 
Surat Asy-Syu’ara’ — 395 
Surat Al-Qashash — 398 
Surat Al-Ankabut — 403 
Surat Ar-Rum — 408 
Surat Luqman — 411 
Surat As-Sajdah — 415 
Surat Al-Ahzab — 418 
Surat Saba’ — 439 
Surat Fathir — 441 


xxii Asiwinm Nuzul 



Surat Yasin — 445 
Surat Ash-Shaffat — 448 
Surat Shad — 451 
Surat Az-Zumar — 452 
Surat Ghafir (Al-Mu’min) — 
Surat Fushshilat — 462 
Surat Asy-Syura — 465 
Surat Az-Zukhruf — 468 
Surat Ad-Dukhan — 472 
Surat Al-Jatsiyah — 475 
Surat Al-Ahqaf— 477 
Surat Muhammad — 482 
Surat Al-Fath — 486 
Surat Al-Hujurat — 490 
Surat Qaf — 502 
Surat Adz-Dzariyat — 504 
Surat Ath-Thur — 506 
Surat An-Najm — 507 
Surat Al-Qamar — 511 
Surat Ar-Rahman — 513 
Surat Al-Waqi’ah — 514 
Surat Al-Hadid — 518 
Surat Al-Mujadalah — 522 



Surat AUHasyr — 530 
Surat Al-Mumtahanah — 535 
Surat Ash-Shaff — 541 
Surat Al-Jumu’ah — 544 
Surat Al-Munafiqun — 546 
Surat At-Taghabun — 549 
Surat Ath-Thalaq — 551 
Surat At-Tahrim — 555 
Surat AL-Qalam — 559 
Surat AL-Haqqah — 562 
Surat AUMa’arij — 563 
Surat Al-Jinn — 565 
Surat Al-Muzzammil — 571 
Surat Al-Mudatstsir — 573 
Surat Al-Qiyamah — 578 
Surat Al-Insan — 580 
Surat Al-Mursalat — 582 
Surat An-Naba' — 583 
Surat An-Nazi’at — 584 
Surat Abasa — 586 
Surat At-Takwir — 588 
Surat Al-Infithar — 589 
Surat Al-Muthaffifin — 590 


XXIV Asiwi>un Nuzul 



Surat Ath'Thariq — 591 

Surat Al-A’la — 592 

Surat Al-Ghasyiyah — 593 

Surat Al-Fajr — 594 

Surat Al-Lail — 595 

Surat Adh-Dhuha — 599 

Surat Asy-Syarh — 602 

Surat At'Tin — 603 

Surat Al-Alaq — 604 

Surat Al-Qadar — 606 

Surat Az-Zalzalah — 608 

Surat Al-Adiyat — 609 

Surat At'Takatsur — 610 

Surat AkHumazah — 612 

Surat Quraisy — 613 

Surat AkMa’un — 614 

Surat Al-Kautsar— 615 

Surat Al'Kafirim — 618 

Surat An-Nashr — 620 

Surat Al-Masad — 621 

Surat Al-Ikhlash — 622 

Surat Al-Mu ’awwidzatain 

(Surat AkFalaq dan An-Nas)— 624 


Asbabun Nuiul XXV 





Surat 

AL'FATIHAH 









% J- j-} * y\£- sl~^ i»>f ^ 0 ? 


0 ? 

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Mata Pervyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semcsta alam. M aha Pengasih lagi Mata 
Penyayang. Yang menguasai tari pemtalusan. Hanya kepada Engkaulah 
kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Berikanlah 
petunjuk kepada kami jalan yang turns, (yaitu) jalan orang'Orang yang 
Engkau telah anugerahkan ni/cmat tapada mereta; bukan (jalan) mereka 
yang dmurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. ” 

Imam As-Suyuthi tidak menyebutkan sesuatu di dalam surat ini. 
Maka, surat ini tidak memiliki sebab turunnya. Akan tetapi, untuk sekadar 
menambah pengetahuan, kami akan menyebutkan sekilas tentang surat ini. 
Imam lbnu Katsir berkata (1/38) tentang keutamaan surat Al-Fatihah: 
Imam Ahmad berkata di dalam Musnad-nya, “Bercerita kepada kami 
Yahya bin Sa’id dari Syu'bah... dari Abi Sa’id bin Al-Mu’alla berkata, 
“Suatu hari aku sedang melaksanakan shalat, kemudian Rasulullah # 
memanggilku. Akan tetapi, aku tidak menjawab panggilan beliau sehingga 
aku menyelesaikan shalat kemudian aku mendatangi beliau. Beliau bersabda, 
“Apa yang mencegahmu untuk tidak menjawab panggilanku? Kemudian aku 


Asbabun Nujul 


berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak menjawab panggilanmu karena 
aku sedang melaksanakan shalat, beliau bersabda, “Bukankah Allah telah 
berfirman, "Penuhilah serwan Allah dan Rasul-Nya, apabila la menyerumu 
kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu” , Kemudian beliau 
melanjuckan sabdanya, “Sesungguhnya aku akan memberitahumu satu 
surat di dalam Al'Qur'an yang paling agung sebelum engkau melangkahkan 
kakimu keluar dari masjid." Kemudian ia berkata, “Kemudian Rasulullah 
mengambil tanganku dan ketika Rasulullah & hampir keluar dari masjid, 
aku berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau telah berkata, “Aku akan 
memberitahumu satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an.” Beliau 
bersabda, “Iya, segala puji bagi Allah Tuhan semes ta A lam, ia tujuh ayat dan 
Al-Qur'an agung yang didatangkan kepadaku ” 1 . 

Dalam hadits Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi & 
bersabda, "Barangsiapa yang shalat tidak membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah ), 
maka ia tidak sempuma (tiga kali)”, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, 
“Sesungguhnya kami shalat di belakang imam, Abu Hurairah berkata, 
“bacalah dalam hatimu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah & 
bersabda, “Allah M berfirman, “Aku membagi shalat antara Aku dan hamba- 
Ku menjadi dua bagian, untuk hamba-Ku apa yang ia minta, jika seorang 
hamba berkata "Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin”, maka Allah berfirman, 
"Hamba-Ku telah memuji-Ku Apabila hamba itu mengucapkan, “Ar- 
Rahmani Ar-Rahim” , maka Allah berfirman, “Hamba-Ku telah menyanjung- 
Ku”. Apabila hamba tersebut mengucapkan, “Maliki Yaumiddin” , maka 
Allah berfirman, "Hamba-Ku telah meluhurkan-Ku" dan berfirman sekali lagi, 
“Hamba-Ku berscrah din kepada-Ku.” Apabila hamba tersebut mengucapkan, 
“lyyaka na’bu wa iyyaka nasta'in”, maka Allah berfirman, “ini antara Aku 
dan hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta." Dan apabila hamba 
tersebut mengucapkan, "ihdina ash-shiratal mustaqim, shiratalladzina 'anamta 
‘alaihim ghairil maghdhubi ‘alaihimwa ladhdhallin", maka Allah berfirman, "ini 
untuk /tamba-Ku dan untuk hambaku apa yang ia minta. ” 2 

Jumlah kata dalam surat Al-Fatihah berjumlah dua puluh lima 
kata, hurufnya berjumlah seratus tiga belas huruf. Dan nama-nama 


1 SKahili: Al-Bukhari (4474) di dalam Tafsir-nya, Ahmad (2/448) di dalam MusrW-nya. 

2 Shahih: Muslim ( 595) dalam Bah Ash-Shatah. 


2 Asbabun Nuzul 



surat Al-Facihah diriwayackan dari Abu Hurairah dari Nabi & bersabda, 
“Alhamduliliahi Rabbil ‘Alamin, Ummul Qur'an, dan Ummul Kitab, dan As- 
Sat’ul Matsani, dan Al-Qur'an yang agung"'. 

Membaca surat Al-Fatihah ketika meruqyah seperti apa yang terdapat 
dalam hadits yang shahih, ketika Abu Sa’id meruqyah seorang Muslim 
dengan Al-Fatihah, dan Nabi kemudian bersabda kepadanya, “Apa yang 
memberitahu kamu bahwasanya ia adalah ruqyah"*. 

Asy-Sya’bi meriwayatkan dari lbnu Abbas ^ bahwasanya ia 
menamakannya “asas Al-Qur’an” dan berkata, "Dan asasnya 
Bismiila/iirra/imamrra/ttm, dan Sufyan bin Uyainah menamakannya "AI- 
Waqiyah." 


3 SKahih: At-Tirmidzi (2875). 

4 Shahih: Al-Bukhari (7314), Muslim (2201). 


Asbabun Nujul 





Surat 

AL-BAQARAH 5 


Madaniyyah, Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ayat 


Di-taWiry oleh Al-Firyabi dan Ibnu Jarir dart Mujahid ta berkata, 
“Empat ayat dari awal surat Al-Baqarah turun dalam perkara orang-orang 
mukmin, dua ayat turun dalam perkara orang-orang kafir, dan ttga belas 
ayat turun dalam perkara orang-orang munafik.” 6 

Ayat 6, Firman Allah 



“Sesunggu/uvya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka , kamu beri 
peringacan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad bin 
Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas W 
dalam firman Allah, “sesunggit/inya orang-orang kafir" ayat ini turun pada 
orang Yahudi Madinah 7 . 

5 Apa yang dikatakan Ibnu Hajar dalam Al-Fath (8/10). Dan surat Al-Baqarah adalah Madaniyyah 
sesuai dengan kesepakatan semua ulama. Imam As-Suyuthi berkara dalam kitabnya “Al-hqari' 
(1/25) dan pcngakuan akan kesepakatan dalam hal ini masih ada kcraguan. 

6 Ayat-ayatyang turun dalam perkara orang mukmin 2-5, dalam perkara orang kafir 6-7, dan perkara 
orang munafik 8-20. 

Lihat Tapir Ibnu Katsir (1/8.3) dan ia berkata, "Yang meriwayatkannva lebih dari satu orang dari 
Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan mengucapkan apa yang diucapkari Mujahid.” 

7 Al-Qurthubi berkata, "Para ulama berbeda pandangan dalam penakwilan avat ini. Maka, ada 
vang berpandangan, ayat ini umum dan maknanya khusus pada orang-orang yang mereka pasti 
akan ditimpa ad 2 ab, dan telah didahului dalam ilmu Allah, bahwasanya mereka akan mati dalam 
kekufuran, Allah ic ingin ineinberitahu bahwasanya ada di antara manusia keadaanyaseperti ini, 
tanpa menentukan orangnya. 


4 Asbaimn Nuzul 



Diriwayatkan dari Ar-Rabf bin Anas berkata, “Dua ayat turun pada 
Perang Al-Ahzab, “sesMngguhrvya orang-orang kafir," hingga firman Allah 
“dan bagi mereka siksa yang amat berat" 8 . 

Ayat 14, Firman Allah 



— 4 & 

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengaiakan, “kami telah beriman. ” Dan bila mereka kembali kepada setan- 
seian mereka, mereka mengaiakan, “sesungguknya kami sependirian dengan 
kamu, kami hanyalah berolok-olok 




Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Al-Wahidi dan Ats-Tsa’labi 1 ’ dari jalur Muhammad 
bin Marwan dan As-Suddi 10 dari Al-Kalbi 11 dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas 6^ berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Ubay dan sahabat- 
sahabatnya yaitu ketika mereka pada suatu hari sedang keluar dan bertemu 
dengan sebagian sahabat Rasulullah maka Abdullah bin Ubay berkata 1 -: 
“lihatlah bagaimana aku menghindarkan kalian dari As-Su/afia 13 ", kemudian 
ia menghampiri Abu Bakar 4* dan memegang tangannya dan berkata, 


Ibnu Abbasdan Al-Kalbi berkata, “Ayat mi turun pada pecmggi orang-orang Yahudt seperti: 
Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Asyraf dan yang sederajat dengan mereka berdua. Ar-Rabi’ 
bin Anas berkata, “Turun pada orang yang membunuh pemimpin Al-Ahzab pada perang Radar", 
dan ini yang paling benar. Jika disebutkan secara individu, maka itu seperti menyingkap hal yang 
ghaib yaitu kematiannyadalam kekufuran dan ini juga termasuk dalam ayat ini. 

Pendapat saya, “Ibnu Katsir memiliki pandangan sama dengan Al-Qurthubi dalam menguatkan 
pendapat mi (1/85). 

8 Lihat Tapir Ibnu Katsir (1/85), dan Al-Wahidi berkata dalam kicab Asbub An-Nuzu!" him. 26, 
Adh-Dhahhak berkata, “Ayat ini turun pada Abu Jahal dan lima orang dari keluarganya." 

Aku katakan, "Riwayat iriidha'if karenapetawiiiya terdapat Ibnu Ishaq, ia S/kiJiuj, mutlaliis, me- 
mursal-kan hadits, dituduh sebagai seorang Syiah dan Al-Qadariyah di dalam Al-Taqnb, him. 467. 

9 Beliau adalah Abu Ishaq An-Naisaburi penulis buku tafsir Al-Kasyf wa Al'Bayan 'an Tapir Al- 
Qur'nn. 

10 "Pembohong’’ seperti yang sebutkan oleh Al-Hafizh dalam Ai-Taqrib. Muhammad bin Marwan 
adalah As-Suddi senior yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Abi Karimah dan ia s haduq seperti 
yang disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam kiiab At-Toqribhal.108, dan wafatpada tahun 127 H. 

11 Al-Kalbi bemama Muhammad bin As-Saibbin Bisyr Al-Kalbi, Al-Hafizh mengatakandalam kitab 
At-Tdqrib, “Tertuduh sebagai seorang pembohong dan Syiah Rafidhah." Oleh karena itu, sanad 
ini sangatdha'if. Lihat juga Tafsir Ath-Thaban (1/109) 

12 Pemimpin para orang munafik di kora Madinah, memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan 
kekufurannya. Perannya dalam melawan Islam sangat masyhur, wafat pada tahun 9 H. 

13 Otang otang bodoh. 


Asbabun Nujul 



“Selamat datang wahai Ash'Shiddiq, orang terhormat dari Bani Tamim, 
Syaikhul Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua, pejuang dengan j iwa 
dan raganya untuk Rasulullah.” Kemudian ia memegang tangan Umar bin 
AUKhaththab 4* dan berkata, “Selamat datang wahai orang terpandang 
dari Bani Addi bin Ka’ab, Al'Faruq, orang kuat dalam agama Allah, pejuang 
dengan jiwa dan raga untuk Rasulullah.” Kemudian memegang tangan 
Ali bin Abi Thalib 4* dan berkata, “Selamat datang wahai anak paman 
Rasulullah dan K’liawn 14 beliau, orang terpandang dari Bani Hasyim dan 
tidak pernah meninggalkan Rasulullah”, kemudian mereka saling berpisah. 

Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, 
“Bagaimana kalian melihat tadi yang aku lakukan? Maka, jika kalian 
bertemu dengan mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan 
tadi.” Dan, para sahabatnya memujinya. Kemudian orang-orang Muslim 
kembali kepada Rasulullah dan memberitahukannya apa yang telah terjadi, 
kemudian ayat ini turun 15 . Sanad ini sangat lemah karena terdapat As-Suddi 
kecil adalah seorang pembohong, begitu juga Al-Kalbi, dan Abu Shalih 
juga yang lemah. 

Ayat 19, Firman Allah ife: 



14 Suami dari anak perempuan atau suami dari saudari perempuan. 

15 Al-Qurthubi berkata, “Paraulama tafsir berbedapendapatyangdimaksud dengan “Asy-Syuyathm" 
dalam ayat ini”, Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, "Mereka adalab para petinggi orang 
kafir.” Al-Kalbi berkata, “Mereka adalah setan dari bangsa jin", dan beberapa orang dari mufassir 
inengatakan, “Mereka adalah para dukun” (1/254). 

Al-Qurthubi berkata, “Mereka adalah orang-orang munafik dari Ahlu Kicab. Maka, Allah 
menyebutkan mereka dan menyebutkan pengolok-olokan mereka dan bahwa jika mereka kembali 
kepada setan-setan mereka -yakni petinggi-petinggi orang kafir- mereka berkata, "Sesungguhnya 
kaini bersama kalian dalam agama kalian, sesunggubnya kami banya inengolok-olok para sahabat 
Nabi&f 1/255). 

Ibnu Katsir berkata, As-Suddi berkata dari Abu Malik, "Jika mereka kembali kepada setan-setan 
mereka petinggi mereka, pemimpin mereka, orang-orang terpandang mereka dan rahib Yahudi, 
dan pemimpin orang-orang musyrik dan munafik (1/92). 

Dan Ibnu Katsir berkata juga, “Sesungguhnya Allah memberitahu tentang orang-orang 
munafik, bahwasanya mereka ketika kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata, 
"Sesungguhnya kami bersama kalian dan agama kalian dalam membohongi Muhammad & dan 
apa yang ia bawa, Dan sesungguhnya kami dengan apa yang kami katakan kepada mereka adalah 
hanya mengolok-mengolok mereka (1/93). 

Saya berkata, “Dan perkataan ini yang paling kuat karena kecocokan dan sesuai dengan konteks 
ayatnya dan apa yang disebutkan oleh Mujahid di awal kitab. 


6 Asbabun Nuzul 



“Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari lartgit disertai 
gelap gulita, guruh dan kilat , mereka menyumbat telinganya dengan anak 
jarinya, karena(mendengar suara) pear, sebab takut akan mati. Dan Allah 
melipud orang-orang yang kafir. " 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi senior dari Abi Malik 
dan Abi Shalih dari Ibnu Abbas 1® , dan dari Murrah dari Ibnu Mas’ud 
dan dari beberapa orang dari sahabat berkata, “Adalah dua orang dari orang 
munafik penduduk kota Madinah kabur dari Rasulullah menuju orang-orang 
musyrik, maka mereka dirimpa hujan ini yang Allah sebutkan disertai 
dengan guruh yang sangat dahsyat dan ketakutan juga kilat, setiap mereka 
mendegar suara petir, maka mereka menutup telinga dengan jari mereka 
karena Al-Faraq 16 di dalam diri mereka dan takut petir masuk ke dalam 
telinga mereka dan membunuhnya, dan ketika petir mengeluarkan sinar 
kilat, mereka berjalan di bawah sinar tersebut dan jika petir tersebut tidak 
mengeluarkan cahaya kilat, maka mereka berdua tidak dapat melihat apa 
pun, hingga mereka sampai ke tempat mereka dan berkata, “Seandainya kita 
memasuki pagi hari sehigga kita datang kepada Muhammad dan menaruh 
tangan kita pada tangannya,” kemudian mereka mendatangi Rasulullah 
# dan menaruh tangan mereka pada tangan Rasulullah M dan kemudian 
mereka berilslam dengan baik. Maka, Allah memberikan permisalan perkara 
dua orang munafik ini yang keluar sebagai contoh untuk orang-orang 
munafik yang tinggal di kota Madinah. 

Adalah orang-orang munafik jika menghadiri majelis Nabi mereka 
menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena sangat takut 
mendengar sabda Nabi Muhammad 0 yang menyangkut dengan perkara 
orang munafik, atau menyebutkan sesuatu yang dapat membunuh mereka 
seperti yang terjadi pada dua orang munafik yang pergi dari Rasulullah 
dan menutupi telinga mereka dengan jari mereka berdua “setiap kali kilat 
itu menyimri mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu'', jika harta mereka 
bertambah banyak, anak mereka, atau mendapatkan ghanimah atau 
melakukan pembebasan kota, mereka berjalan dengan para Muslimin dan 
berkata, “sesungguhnya agama Muhammad benar”, dan mereka kemudian 
istiqamah seperti dua orang munafik yang berjalan di bawah sinar kilat petir 
“dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti" dan j ika mereka mengalami 

16 Ketakutan yang dahsyat. 


A sbabun Nuzul 



kerugian dan kekurangan dalam harta dan anak dan tertimpa musibah, 
mereka berkata, “semua ini terjadi karena agama Muhammad" kemudian 
mereka keluar dari Islam dan kafir, seperti apa yang dikatakan dua orang 
munafik ketika mereka tidak dapat melihat karena tidak ada sinar kilat. 17 


Ayat 26, Firman Allah M: 

s'.\1 i ' >' As \ 

U-3 U O' jl aU' 0^ 

Si' *0 & %\ \Js\t <?i' 

* A j-* '4Z \Hi at stf 

-SlXl* ^ ^ ^ 


“Sesungguhnya Allah tfada segan memhuar perumpamaan berupa nyamuk 
atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman , maka 
mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka , tetapi 
mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah men/adi'lcan 
ini untulc perumpamaan/” dengan pernmpaman icu banyak orang yang 
disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang 
diberi'Nya petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali 
orang-orang yang fasik . ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari As-Suddi 1R dengan sanad-sanadnya: 
Ketika Allah memberikan dua permisalan ini untuk orang-orang munafik 
yakni firman-Nya, “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang 
menyalalcan api" dan firman-Nya, “Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) 
hujan lebat dari langit" orang-orang munafik berkata, “Sesungguhnya Allah 

17 Al-Qurthubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat gambaran tentang keadaan orang-orang munafik 
ketika tertimpa kegelapan, guntur, kilat. dan petir dalam hujan yang sangat deras. Kegelapan adalah 
permisalan akan kcpcrcayaan mereka terhadap kckufuran. Guruh dan gunturpcrmisalan terhadap 
apa membuat mereka merasarakut." (1/265-266) 

Dan beliau juga berkata, "Diriwayatkan dari lbnu Abbas '•$ bahwasanyamaksuddari ayat ini adalah 
orang Yahudi ketika mengetabui kemenangan Nabi if pada perang, menjadi tamak dan berkata, 
"Demi Allah inilalr Nabi yang kedatangannya telah diberitahu oleh Musa janganlah kalian 
mengembalikan kepadanya bendera.” Ketika perang Uhud dan mereka mengalami kekalahan, 
mereka murtad dan herkeluh kesah." Riwayat ini dha'if. Ayat ini bercerita tentang orang-orang 
munafik, dan ini yang shahih dari lbnu Abbas, dan makna dari riwayat ini mencakup otang-orang 
Yahudi dan munafik. 

18 Lihat Tapir ibnu Jarir (1/177). 


8 Asbabun Nuzul 



Mahatinggi dan Suci dari membuat perumpamaan-perumpamaan seperti 
ini, maka Allah menurunkan, “Sesunggu/inya Allah i iada segan membuat 
perumpanwan" hingga firman-Nya, "Mereka itulah orang-orang yang merugi." 

Al-Wahidi mengeluarkan dari jalur Abdul Ghani bin Sa’id Ats-Tsaqafi 
dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Juraij dari ‘Atha dari Ibnu Abbas '$8 
berkata, “Sesungguhnya Allah menyebutkan sesembahan orang musyrik”, 
kemudian berkata dengan firman Allah, “Dan jika lalat itu merampas 
sesuatu dari mereka", dan menyebutkan tipu daya sesembahan mereka dan 
menjadikannya seperti sarang laba-laba 19 , mereka berkata, “Apa pendapat 
kalian tentang apa yang akan Allah perbuat dengan permisalan ketika 
menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam Al-Qur'an yang diturunkan 
kepada Muhammad?” maka Allah menurunkan ayat ini -Abdul Ghani 
sangat lemah- 20 . 

Abdurrazzaq berkata di dalam Tafsir- nya, “Ma’mar memberitahu kami 
dan Qatadah mengapa Allah iSfe menyebutkan laba-laba dan lalat, orang- 
orang musyrik berkata, “Apa gunanya laba-laba dan lalat disebutkan?” maka 
Allah menurunkan ayat ini. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Hasan berkata, “Ketika 
turun ayat, “Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 
olehmu perumpamaan itu," (Al-Hajj: 73) orang-orang musyrik berkata, 
“Apa pentingnya perumpamaan-perumpamaan ini diberikan, atau yang 
menyerupai perumpamaan-perumpamaan ini”, maka Allan menurunkan 
ayat, “Sesunggu/mya Allah tiada segan membuat perumpamaan." 

Aku berpendapat, “Perkataan (pendapat) yang pertama yang 
lebih benar dan kuat sanadnya, juga lebih cocok dengan apa awal surat 
dan penyebutan orang-orang musyrik tidak sesuai dengan status yang 
Madaniyyah. Dan, apa yang kami sebutkan dari Qatadah dan Hasan yang 
diceritakan oleh Al-Wahidi tanpa sanad dengan lafazh “orang-orang Yahudi 
berkata” dan ini yang sangat cocok. 21 


19 Surat Al-Ankabut: 41. lihat kiiabnya Al-Wahidi him. 27 cetakan Katro. 

20 Yangdikatakan oleh Al-Qurthubi (1/286) dalam Tafsir-nyn dan Ibnu Katsir tidak menyebutkannya. 

21 Lihat Al-Qurthubi (1/286) dan Ibnu Katsir dengal lafazh-lafathnya (1/108). 

Dan bukanlah Al-Wahidi yang mengatakandalan riwayatnya, “Sesembahan orang Yahudi" saja, 
akan tetapi Al-Qurthubi mengatakannya juga dengan kalimat “orang-orang Yahudi tertawa" dan 
Ibnu katsir menyebutkan seperti itu juga. 


A sbabun Nuzul 



Ayat 44, Firman Allah •fc: 


<h\ t&X 5& pi p& $pg $ jaSii 



“Mengafia kamu suruh orang lain (mengerjakanl kebajikan, sedang kamu 
melupakan diri (kemajiban)mu sendvri , padahal kamu membaca Al-Kitab 
(Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir!" 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Al-Wahidi dan Ats-Tsa’labi dari jalur Al-Kalbi dari 
Abu Shalih dari Ibnu Abbas '§£ bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun 
pada orang-orang Yahudi kota Madinah, seorang dari mereka mengatakan 
kepada keluarga istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka 
ada ikatan persusuan dari orang-orang Muslim, “kokohlah di atas agamamu 
dan taatlah pada orang itu (Muhammad &) karena apa yang ia bawa adalah 
sesuatu yang benar”, mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti 
Rasulullah akan tetapi mereka tidak melakukannya.” 22 

Ayat 62, Firman Allah 4c: 


Stf & ^ p; iSk 

-is ^ fiS d 

e / >. f. 


“Sesunggu/inya orang-orang mufemin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nashrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar- 


22 Ibnu Katsir berkata, "Adalah Bam Israil memerintahkan orang-otang untuk taat kepada Allah, 
bcrtaqwa kcpada-Nya, dan mclakukan kcbatkan, tetapi mereka tidak melakukannya, Maka Allah 
menghinakan mereka (1/134). Al-Qurthubi dan As-Suyuthi juga mengatakan sesuai dengan Ibnu 
Katsir dan As-Suyuthi menambahkan; "Bahwa mereka mendorong orang lain untuk memberi 
sedekah tetapi mereka malah pclit.” (1/406). 

Al-Qurthubi dan Ibnu katsir menyebutkan sebuahhaditsdalam mengomentari ayat ini, dan hadits 
itu yaitu hadits Anas dari Rasulullah bersabda, “Soya melihaipada malum di manaakudijaiankan (Ism) 
banyaklciaki yang menggunring mulut merclai dengan guncing dari api neraka", kemudian berkata, “Aku 
bertanya, siapa mereka twiAoi Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Mereka adalah Khuthaba, yaitu orang- 
orang yang menyeruh manusia kepada perbuatan baik, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri 
dan mereka membaca Al-Kitab (Taurat).” hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ihnu Al-Muharak 
(819) dan seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim (8/43-44) dalamki tab Al-Hilyufi. Tetapi, 
dalam periwayatanadakelemahan yaitu Abu Shalih tidak bertemu dengan Ibnu Abbas '£$, maka 
hadits ini herderajat Munqati’. 


10 Asbabun Nuzul 



benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal shalih, mereka 
akan menerima pahala dari Tuhan mereka , tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih had." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dan Abu Hatim, dan Al-Adani dalam Mwsnad-nya 
dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, “Saya bertanya kepada 
Nabi tentang penganut agama yang aku dahulu pemab menganutnya, 
maka aku menyebutkan shalat mereka dan ibadah mereka, maka turunlah 
ayat, “Sestmgguhnya orang-orang mukmm, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nashrani dan orang-orang shabiin, siapa sqja diantara mereka yangbenar-benar 
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima 
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati" 2} 

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Abdullah bin Katsir dari 
Mujahid bahwasanya ia berkata, “Ketika Salman menceritakan kepada Nabi 
& tentang sahabatnya, Nabi Bersabda, "Mereka semua di neraka ”, Salman 
berkata, “Mendengar sabda tersebut, bumi ini seakan menjadi gelap bagiku”, 
maka turunlah ayat, “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi" 
hingga firman-Nya, “dan tidak (pula) mereka bersedih had ,” kemudian ia 
berkata, “seakan-akan tersingkap dariku sebuah gunung.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi 
berkata, “Ayat ini turun pada sahabat Salman Al-Farisi” M . 


Ayat 76, Firman Allah 


Ji \*ij pis vj\ \jti \l\j 

jL& ’lLj ' ip IS 




"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
berkata, “Kami pun telah beriman," tetapi ketika mereka berada sesama 
mereka saja, mereka berkata, “Apakah kamu menceritakan kepada mereka 


23 Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam TVt/srr-nya (1/256) dan juga As-Suyuthi dalam kicabnya Ad-Dur 
Al-.Mantsur (1/74) dan juga sesuai dengan yangdisebutkan oleh Ibnu Katsir (1/156). 

24 Al-Wahidi menambahkan, “Adapunsetelah ayat ini, turun pada orang-orang Yahudi,” him. 29. 


Asbabun Nugul 1 



( orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, 
supaya dengan demikian mercka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan 
Tuhanmu; tidakkahkamu mengerti?” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Nabi ^ berdiri 
pada hari Quraizhah di bawah benteng mereka, maka beliau bersabda, "wahai 
saudara-saudara monyet! Wahai saudara-saudara babi! Wahai penyembah 
Thagut," kemudian mereka berkata, ’’Siapa yang memberitahu ini kepada 
Muhammad ?Tidaklah hal ini diketahui kecuali dari kalian, "Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan 
Allah kepadamu” agar mereka mempunyai hujjah atas kalian” 25 , maka 
turunkan ayat ini. 

Dikeluarkan juga dari Ibnu Jarir dari jalur Ikrimah dari lbnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Mereka jika bertemu dengan orang-orang yang 
beriman berkata, “Kami beriman bahwa sahabat kalian (muhammad) adalah 
utusan Allah” tetapi hal tersebut hanya mereka katakan khusus kepada 
kalian, "tetapi ketika mereka berada sesama mereka saja" , mereka berkata, 
“Apakah ia menceritakan ini kepada orang-orang Arab?” sesungguhnya 
kalian telah memohon kemenangan kepada Allah atas orang-orang 
mukmin, dan adalah Muhammad termasuk salah satu dari mereka. Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, "Dan apabila mereka berjumpa dengan 
orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Kami pun telah beriman,” tetapi 
ketika mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, “Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan 
Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu 
di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti. 7 ” 26 

Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “Ayat ini turun pada orang- 
orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian di dalam hati mereka terdapat 
kemunafikan, adalah mereka yang menceritakan kepada orang-orang 
mukmin tentang adzab yang menimpa mereka, kemudian sebagian mereka 
berkata kepada sebagian lain, “Apakah kalian menceritakan kepada mereka 
tentang apa yang telah Allah terangkan kepada kalian dari adzab, agar 


25 Hadits ini derajatnya mursaikarena keadaan Mujahid yang tidak pemah berjumpa dengan Nabi 
tetapi disebutkan seakan-akan ia langsungmeriwayatkan dari Rasulullah, Ibnu ICarsirmenyeburkan 
hadits ini di dalam Ta/sir-nya (1/171) dan juga Al-Qurthubi di dalam Ta/srr-nya (1/504). 

26 Al-Qurthubi menyebutkannya di dalam Ta/str-nya {1/505), dan Ibnu Katsir di dalam Ta/sir-nya 
(1/171), dan As-Suyuthi di dalam kitabnya Ad-Dut Al-Mnntsur (1/78). 


12 Asbainm Nuzul 



mereka berkata, “Kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian dan lebih 
mulia dari kalian.” 2 ’ 


Ayat 79, Firman Allah 9s: 






J_>y UwW \_j_a-LaJ ail' 




“MaJai kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab 
dengan tangan mereka sendiri, lain dikatakannya, "ini dari Allah ”, (dengan 
maksud) untuk memperolch keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. 
M aka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang dituiis oleh 
tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari 
apa yang mereka kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini 
turun pada Ahlul Kitab. ” 2S 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada rahib-rahib Yahudi yang 
mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat yaitu 
pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, bertubuh sedang, berambut 
ikal, dan berparas tampan. Mereka menghapusnya karena rasa dengki dan 
sifat mereka yang selalu melampaui batas, atau mereka berdusta dengan 
berkata, “Kami menemukan ciri-cirinya sangat tinggi, berkulit biru, dan 
berambut lurus.” M 


27 Discbutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Ta/sir-nya (1/171). 

28 Lihat Tu/sir An-Naw'i (11),dan kitab KhaLju A f alii 'Ibad (54) 

29 Al-Qurthubi berkata, Ibnu Ishaq dan Al-Kalbi berkata, "Adalah ciri-ciri Rasuhillah di dalam kitab 
mereka tidak tcrlalu tinggi dan ]iiga tidak tcrlalu pendek, berkulit agak kccokclatan, tapi mereka 
menggantinya Adam dan rambutnya lurus dan sangat tinggi, dan mereka berkata kepada sekutu- 
sekutu mereka, "Lihatlah ciri-ciri Nabi Muhammad & yang diutus pada akhir zaman tisak sesuai 
dengan yang ada di dalam Taurat." Adalah para rahib-rahib dan petinggi-petinggi agama Yahudi 
mempunyai kekuasaan dan harta; mereka takut j ika mereka menerangkan yang sebenamya, semua 
kenikmatan yang mereka dapatkan hilang. Oleh karena itu, mereka mengubahnya dan turunlah 
ayat ini (510/1). 

Ibnu Katsir berkata, Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun padaorang-orang musyrik dan Ahlul 
Kitab,’’ As-Suddi berkata, “Sebagian orang dari Yahudi menulis sebuah buku yang mereka jual 
kepada orang-orang Arab dan mengatakan bahwasanya buku tersebut datangnya dari Allah, dan 


A sbabun Nuzul 




Ayat 80, Firman Allah 


fdiS ji lous $£& % Hds\ J ijs; 

k' A >« r ^ y •' ft ' 

3 U Oy_yu p y*-4A ail! i-i-fC- _jUl' X 



“Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, 
kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlcih, “Sudahkah kamu menerima 
janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah 
kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al-Kabir, Ibnu jarir, dan 
Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, 
dari IkrimahatauSa'ib binJubair dari Ibnu Abbas ^ berkata, “KetikaNabi 
Ss tiba di koca Madinah dan orang-orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya 
kehidupan dunia ini hanya selama tujuh ribu tahun, adapun manusia, 
mereka akan ditimpa adzab untuk setiap seribu tahun dari kehidupan dunia 
hanya satu hari di neraka dari perhitungan hari akhirat. Maka itu hanya 
tujuh hari, kemudian adzab dihentikan. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan mereka berkata: ‘‘Kami sekah-kali tidak akan disentuh oleh api neraka" 
hingga Firman-Nya, ‘‘mereka di dalamnya kekal” 30 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas 
bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak akan masuk ke 
dalam neraka kecuali hanya sebentar, hari-hari di mana kami menyembah 
anak sapi hanya empat puluh malam, maka jika berlalu empat puluh hari, 
maka adzab akan berhenti,’’ maka ayat ini turun Jl . 


mereka mengambil dari kitab tersebut liarga yang sedikit (1/17.3). Dan Ibnu Katsit menyebutkan 
hadits Ibnu Abbas ® dan di dalam hadits tersebut, “Sestmggulinya AM telah mencwitfllean (tcpadu 
kalian bahwasanya Ahlul Kitab telah mtngUbah kitab Allah dan mengubahnya, dan mcmdis kitab dengim 
cangan mereka sendiri dan berkata, "ini adalah kitab dari Allah" agar mereka tnembeimya dengan harga 
yangmurah.” Al-Baihaqi (1/162) dan hadits ini jugadiriwayatkanoleh Al-Bukhari dan yang lain. 

30 Disebutkan oleh Ibnu Katsit di dalam Ta/sir-nya (1/173) dan berkata, "Dan Al-Qurthubi 
menceritakannyadari Ibnu Abbas ,"dan hadits ini jugadiriwayatkanoleh Al-Qurthubi (1/511) 
dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (11160) dan lihat juga AI-Miyma’ (6/314). 

31 Lihat sebelumnya dan telah disebutkan oleh Al-Qurchubi dan Ibnu Katsir dengan tambahan 
dan di dalamnya: Adh-Dhahhak berkata, "Ibnu Abhas berkata, ‘"Mereka menyakini telah 
mend apa tk an di dalam Taurat tertulis bahwasanya antara dua ujung neraka jahanam adalah 
sejauh perjalanan empat puluh tahun yang nanti mereka akan bermuara kepada pohon Zaqum 
yang tumbuh di dasar neraka,” dan para musuh Allah berkata, “Sesungguhnya kitadisiksadi dalam 


14 Asbabun Nuzul 



Dan dikeluarkan juga dari Ikrimah dan selainnya. 

Ayat 89, Firman Allah 



“Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon 
(kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir , 
maka setelah datang kepada mereka apa yang t elah mereka ketahui, mereka 
lain ingkar kepadanya. M aka laknat Allah-lah atas orang-orang ingkar itu.” 

Sebab Turun Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak , dan 
Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwwah dengan sanad yang lemah, dari 
Ibnu Abbas (©3 bahwasanya ia berkata, “Adalah Yahudi Khaibar memerangi 
Bani Gathafan, maka setiap kali dua kelompok ini bertemu, orang-orang 
Yahudi kalah. Maka orang-orang Yahudi meminta perlindungan dengan 
memanjatkan doa, “Ya Allah! Kami memohon kepada-Mu dengan 
kebenaran Muhammad seorang Nabi yang Ummi yang Engkau janjikan 
untuk Engkau utus kepada kami pada akhir zaman, berikanlah kemenangan 
kepada kami atas mereka.” Maka setiap mereka bertemu dengan Bani 
Ghathfan, mereka mendapatkan kemenangan. Akan tetapi, ketika Nabi 
Muhammad & diutus oleh Allah mereka mengingkarinya. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedntnngan 
Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir.” 32 

Dikeluarkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id bin Ikrimah dari Ibnu 

neraka dan tidak disiksa lagi sampai pohon jnqum, maka neraka jahanam menghilang dan binasa, 
danperkataan mereka terdapac dalam finnan Allah j&, "Dan mereka berkata: "kami sekali-kak tidak 
akandisentuh olehapi neraka, kecuali selama bcfccrapa/ran soja.. ' dan lihatT<i/wAth-T/raban (1/383). 
32 Derajatnya dha’if, Al-Hakim (2/263) dari jalur Abdul Malik bin Harun dan berkaca, “Sangat 
dibutuhkan untuk mengeluarkannya di dalam buku tafsirdan setelahnya Ad 2 -Dzahabi berkata, 
“Tidak perlu untuk mengeluarkannya.” Abdul Malik bin Marwan: Matruk. Dan disebutkan oleh 
Al-Qurthubi di dalam Tn/str-nya (1/525-526) dan disepakati oleh Ibnu Katsir dalam Tn/sir-nya 
(1/182). Tetapi Ibnu Katsirtidak menyebutkan hadits ini dengan lafaihnya, tetapi menyebutkannya 
dengan makna yangsaling mendekad. 


A sbabun Nuzul 



Abbas bahwasanya orang-orang Yahudi memohon kemenangan atas 
Bani Aus dan Al-Khazraj kepada Allah dengan kedatangan Rasulullah 
sebelum beliau diutus. Dan ketika Allah mengutusnya, mereka mengingkari 
Rasulullah dan mengingkari perkataan mereka sendiri tentang Rasulullah. 
Maka, Mu'adz bin Jabal, Bisy bin Al-Bara’, dan Dawud bin Salamah 
berkata kepada mereka, “Wahai orang-orang Yahudi! Bertakwalah kepada 
Allah, dan berserahdirilah kalian. Sesungguhnya kalian dahulu meminta 
pertolongan kepada Allah dengan Muhammad atas kami dan waktu itu 
kami masih dalam kemusyrikan, dan kalian menceritakan kepada kami 
bahwasanya beliau akan diutus dan kalian menyebutkan ciri-cirinya. 

Salam bin Misykam -salah seorang dan Bant Nadhir- berkata, 
“Sesungguhnya dia tidak datang dengan sesuatu yang kami ketahui dan 
juga dia bukanlah seseorang yang kami sebutkan ciri-cirinya kepada kalian. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan setelah datang kepada mereka 
Al-Qur'an dari Allah.”” 


Ayat 94, Firman Allah ■Mi 

^ JS xe ^ j^S oi js 



£=s> (j^ i—)jX' 1 


“Katakanlah, “Jika kamu (menganggap bahuia) kampung ak/tirat (surga) 
itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginila/i 
kematian( mu), jika kamu memang benar. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliyah berkata, “Orang-orang 
Yahudi berkata, “Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang 
beragama Yahudi," maka Allah berfirman, “katakanlah: “jika kamu (menganggap 
bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk 
orang lain, maka inginilah kematian(mu) , jika kamu memang benar. " i4 


33 Lihat sebelumnya, dan tidak disebutkan oleh Al-Qurthubi. Akan tetapi, disebutkan oleh tbnu 
Katsit sendiri. 

34 Al-Qurthubi berkata, "Orang-orang Yahudi berhenti dari mengharapkan kematian (tidak 
menginginkan kematian) karena takut kepada Allah dan mereka mengecahui kejinya perbuatan 
mereka dan sadamya mereka akan kekufurannya kepada Allah dalam perkataan mereka, “Kami 
adalah anak-anak AliaA dan kekasiknja'’ (1/531). Dan hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh 
Ibnu Katsir (1/185), dan Imam As-Suyuthi menyebuckan riwayat ini dalam kicabnya Ad-Dur Al- 
Mrmtsur (1/94). 


16 Asbabun Nuzul 



Ayat 97, Firman Allah 

0 ^iXr^J c5i>j ^ ^a| ill 

"Katakanla/i: “Barangsiapa yang menjadi musu/i jibril, maka Jibril itu 
telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; 
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta 
berita gembira bagi orang-orang yang beriman." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayackan oleh Al-Bukhari dari Anas berkata, “Abdullah bin 
Salam ketika sedang mengumpulkan buah-buahan, ia mendengar kabar 
kedatangan Nabi Muhammad Maka, ia datang kepada Nabi # dan 
berkata, “Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga perkara 
yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Apakah tanda-tanda awal 
datangnya hari kiamat, dan apakah makanan pertama orang-orang penghuni 
surga, dan bagaimana seorang anak mirip dengan ayah atau ibunya? 

Rasulullah & bersabda, “Jibril memberitahukan kepadaku tadi”, ia berkata, 
“Jibril?" Rasulullah 0 menjawab, “Iya", kemudian ia berkata, “Jibril adalah 
musuh kami (orang-orang Yahudi) dari malaikat", kemudian Rasulullah 
membaca ayat, “Katakanlah, “barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka 
Jibril itu telah menurunkannya (AbQur'an)ke dalam hatimu."* 5 

Syaikul Islam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Path Al-Bari’, “Secara 
jelas konteks ayatnya adalah bahwasanya Nabi & membaca ayat ini sebagai 
jawaban atas perkataan orang-orang Yahudi, dan tidak mengharuskan itu 
menjadi sebab turunnya.’” 6 

Dan Ibnu hajar berkata, “Dan perkataan inilah yang dijadikan 
sandaran.” 

Dan, dalam sebab turun ayat ini, ada cerita yang shahih yang cerita 
tersebut bukanlah cerita tentang Abdullah bin Salam. 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i mengeluarkan dari jalur 
Bukair bin Syihab, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas v ^fj8 berkata, 
“Orang-orang Yahudi menemui Rasulullah # dan berkata, “Wahai Ayahnya 


35 Shahih: Al-Bukhari (4480). di dalam Bab At-Tafsir. 

36 Lihat kitab Path Al-Baii (8/15), dan disebuckan oleh Al-Qurthubi (1/534). 


A sbabun Nuzul 



Al'Qasim! Sesungguhnya kami ingin mengajukan kepadamu lima hal, jika 
engkau member! tahu kepada kami jawabannya, maka kami mengetahui 
bahwa engkau adalah Nabi.” 

Kemudian ia menyebutkan hadits yang di dalamnya, bahwasanya 
mereka bertanya kepada Rasulullah & tentang apa yang Bani Israil 
haramkan kepada diri mereka sendiri, tanda-tanda seorang nabi, guruh dan 
suaranya, bagaimana seorang anak berkelamin laki-laki atau perempuan, 
dan dari mana ia mengetahui kabar langic hingga mereka berkata, “Beritahu 
kepada kami siapa sahabatmu? Rasulullah menjawab: “Jibril”, mereka 
berkata, “Jibril yang turun dengan peperangan, pertikaian, dan adzab. la 
adalah musuh kami, jika engkau mengatakan Mikail yang turun dengan 
kasih sayang, tumbuh-tumbuhan, hujan. Maka itu lebih baik” maka 
kemudian ayat ini turun. 57 

Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dalam Mnsnad-nya, dan Ibnu 
Jarir dari jalur Asy-Sya’bi bahwasanya Umar datang kepada orang-orang 
Yahudi kemudian ia mendengar sebagian isi dari Taurat, maka Umar 
terheran bagaimana Taurat membenarkan apa yang terkandung di dalam 
Al-Qur'an. Ia berkata, “Rasulullah melintasdi hadapan mereka, kemudian 
aku berkata, "Apakah kalian tahu bahwa ia adalah Rasulullah?” Orang alim 
dari mereka menjawab, “Iya, kami mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah”, 
kemudian aku berkata, “Maka kenapa kalian tidak mengikutinya?” mereka 
menjawab, “kami telah bertanya kepada ia tentang siapa yang membawa 
kenabiannya kepadanya, maka ia menjawab Jibril dan Karena Jibril 
membawa kekerasan, peperangan, kebmasaan.” Kemudian aku berkata, 
“Maka siapakah utusan kalian dari malaikat? Mereka menjawab, “Mikail 
yang menurunkan hujan dan kasih sayang”, aku berkata, “Bagaiman derajat 
mereka berdua di hadapan Tuhan mereka? mereka menjawab, “Yang satu 
di sisi kanan Tuhan, dan yang satu lagi di sisi kiri-Nya.” 

Aku (Umar) berkata, "Sesungguhnya tidak boleh bagi Jibril untuk 
memusuhi Mikail, dan tidak boleh bagi Mikail untuk menyelamatkan 
musuh J ibril, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya mereka berdua dan 
Tuhan-Nya adalah keselamatan bagi yang ingin selamat dan peperangan 
bagi orang yang ingin berperang.” Kemudian setelah itu aku mendatangi 
Rasulullah dengan niat ingin memberitahu Rasulullah, akan tetapi ketika 

37 Derajatnya hasan, di dalam Musruid Imam Ahmad, Abu Nua’im dalam kitab AbHiiyah (4/305), dan 
Al-Haitsaini berkata di dalam kitab Al-Majma’, perawinya tsiqah dan menyandarkannya kepada 
Ahmad dan Ath-Thabarani. 


18 Asiwimn Nuzul 



saya menemuinya, Rasulullah & bersabda, “Apakah engkau ingin aku bentahu 
tentang ayat-ayat yang turun kepadaku!" kemudian aku menjawab, “Tentu 
wahai Rasulullah! Maka beliau membaca, “Katalcanlah, “Barangsiapa yang 
Tnen/adi mMsuh .Jibril”, hingga sampai pada ayat, “Sesimggwfmya Allah adalah 
musuh bagi omng-omng yang kafir." Aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Demi Allah tidaklah aku beranjak dari orang-orang Yahudi kecuali ingin 
menemuimu wahai Rasulullah untuk menceritakan kepadamu tentang apa 
yang aku katakan kepada mereka dan apa yang mereka katakan kepadaku, 
maka Allah "fe telah mendahuluiku.” Sanad hadits ini shahih hingga 
kepada Asy'Sya’bi, akan tetapi ia belum pemah bertemu dengan Umar 
bin AhKhaththab. 

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi 
Hatim dari jalur yang lain dari Asy-Sya’bi. 38 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi dari Umar bin 
AbKhathtab 39 . Dan, dari jalur Qatadah dari Umar bin AhKhaththab. Dan 
sanad keduanya Muncjathi'. 40 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur lain dari Abdurrahman 
bin Abi Laila bahwasanya seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin 
AhKhaththab dan berkata, “Sesungguhnya Jibril yang disebutkan oleh 
sahabat (Muhammad) kalian adalah musuh kami”, kemudian Umar 
berkata, “Kaiafcanlah, “barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril 
iiu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seisin Allah; 
membenarkan apa (kitab-kitab) yang s ebelumnya dan menjadi petunjuk serta 
berita gembira bagi orang-orang yang beriman" ayat ini turun dengan lisan 
Umar. 

Dan jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain. Dan 
telah dinukil oleh Ibnu Jarir, “Semua sepakat bahwasanya sebab turun ayat 
ini adalah hadits yang di atas. 41 


3ft Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musfianni/ (14/285). 

39 Aku katakan, "Jalur-jalur riwayac ini menguatkan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Imam 
As-Suyuthi. 

40 IhnuKatsir meriwayatkan hadits ini dengan riwayat yangpanjangdari Syahrbin Hausyah (1/188- 
189), lihat At-Tirmidzi (3117) dalam Bab Ai-Tn/sir, dan kitab Ad-Dur AI-Mmusur (4/50), dan 
juga diriwayatkan oleh An-Nasa' dt dalam Al-Kubra. 

41 Lihat Tap n Ihrm Katsiv yang sebelumnya, dan Fat/i Al-Qadir (16/8), dan Ihnu Jarir (1/4)3). 


Aisbabun Nuzul 



Ayat 99-100, Firman Allah -ills:: 


\^j yS>-> C-2jU tii-J^ LJ)»' ~ulj 

<■» »>n>f »✓ c *»„ » < ><"?./«■-' f Z f >. /t/y 

3 p*/Sl jj Or^J* >6-^ '4^- b-Mr^ Ui^=3jl © 



“Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jeias; 
dan tak ada yang ingkar kepadanya, melamkan orang-orang yang fasik. 
Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka 
mcngikat janji, segolongan mereka melemparkannya’ Bahkan sebagian besar 
dari mereka tidak beriman. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah -3s, “Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu 
ayat-ayat yang jeias 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas ist) berkata, “Ibnu Shuriya berkata kepada Nabi &, “Wahai 
Muhammad! Sesungguhnya engkau datang dengan sesuatu yang kami 
tidak tahu, dan Allah tidak menunmkan kepadamu ayat-ayat yang jeias,” 
maka Allan menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya kami telah menurunkan 
kepadamu ayat-ayat yang jeias.” Malik bin Ash-Shaif berkata, ketika Allah 
mengutus Rasulullah dan menyebutkan apa yang diambil dari mereka dari 
perjanjian, dan apa yang diikat janji dengan mereka pada Muhammad, 
“Demi Allah! Kami tidak diikat janji pada Muhammad, dan tidak diambil 
dari kami perjanjian,” maka Allah menurunkan ayat, “Dan setiap kali mereka 
mengikat janji”. 42 


Ayat 102, Firman Allah 





42 Disebutkan oleh Al-Qurchubi (1/535), disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (1/193) dan 
inenyandarkannya kepada Ibnu Ishaq dan berkata, "la (Ibnu Shuriya Al-Qathwini) dansemuanya 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas . 


20 Asbafnm Nuzul 




“Dan mereka mengikuti apa yangdibaca oleh setan-setan pada mosa kcrajaan 
Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa sulaiman ttu mengerjakan 
sihir, padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan* 
setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir 
kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang mahikat di 
negeri Babil yaitu Harm dan Marut, seeking keduanya tidak mengajarkan 
(sesuatu) kepada seseorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami 
hanya cobaan (bagi)mu, sebab itu janganlah kalian kafir.” Maka mereka 
mempelajan dan kedua makikat itu apa yang dengan sihir itu , mereka 
dapat menceraikan antara (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli 
sihir) tidak memberi madharat dengan si/iimya kepada seorang pun kecuali 
dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat 
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan, sesungguhnya mereka telah 
meyakini bahwa barangsiapa yang men ukamya (kitab Allah) dengan sthir 
itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan 
mereka menjual dirinya dengan sihir, kaiaulah mereka mengetahui. " 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Syahr bin Hausyab berkata, 
“Orang-orang Yahudi berkata, “Lihatlah kepada Muhammad yang 
mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah, menyebuckan 
Sulaiman dari para Nabi, padahal Sulaiman adalah seorang penyihir yang 
dapat mengendarai angin” maka Allah 3s menurunkan ayat, “Dan mereka 
mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. ” 

Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abul Aliyah bahwasanya 
orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi & tentang perkara yang ada di 
dalam Taurat, mereka tidak mengajukan pertanyaan kepada Nabi kecuali 


Asbabun Nujul 



Allah menurunkan kepada Nabi jawaban dari apa yang mereka tanyakan, 
maka Nabi selalu menjawabnya, dan ketika mereka melihat hal tersebut 
mereka berkata, “Orang ini lebih mengetahui daripada kita tentang apa yang 
diturunkan kepada kira", dan sesungguhnya mereka bertanya kepada Nabi 
tentang sihir dan mereka berselisih dengan Nabi, maka Allah menurunkan 
firman-Nya “Dan mereka mengtkuti apa yang dibaca oleh setan'Setan.”* 3 


Ayat 104, Firman Allah Mi 



“Hat orang'orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada 
Muhammad), “Raa'inaa”, tetapi katakanlah, “Unzhurna”, dan 
“dengarlah." Dan bagi orang'orang kiifir siksaan yang pedih. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari As-Suddi bahwasanya ia berkata, 
“Adalah dua orang dari kaum Yahudi yang bernama Malik bin Ash- 
Shaif dan Rifa’ah bin Zaid jika bertemu dengan Nabi 0, mereka berdua 
mengucapkan kepada Nabi “Raa’ina pendengaranmu dan dengarlah 
sedangkan kamu tidak mendengarnya,” maka orang-orang mukmin 
menyangka bahwasanya kalimat yang dilontarkan orang-orang Yahudi 
kepada Nabi adalah sebuah kalimat yang digunakan oleh Ahlul Kitab 
untuk mengagungkan nabi-nabi mereka, maka orang-orang mengucapkan 
kalimat tersebut kepada Nabi 0, maka Allah turunkan firman-Nya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 
“Raa’inaa”, tetapi katakanlah: “Unzhurna ", dan “dengarlah.” 

Diriwayatkan oleh Abu Nua’im dalam kitab Ad-Dalail dari jalur As- 
Suddi kecil dari Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas ^ berkata, 


43 Al-Qurthubi mcnambahkan, Muhammad bin Ishaq berkata, “Ketika Rasulullah menyebutkan 
bahwa Nabi Sulaiman salah sacu dari nabi-nabi Allah, berkata sebagian rahib Yahudi, "Muhammad 
mengira bahwasanya anak Dawud adalah seotang Nabi. tetapi tidaklah la (Sulaiman) hanya seorang 
penyihit, maka Allah menurunkan firman-Nya "l>adahal Sulaiman tidak kafir (it dak mengerjakan 
sihir )” (1/539). 

Dan, Ibnu Katsir menyebutkannya (1/194) dan menambahkan hadits Labid bin A'sham yang 
pernah menyihir Rasulullah Sf- dan berkata, “hadits tsabit dalam As(i-SWti(uiin, lihat Shahih Al- 
Buiclwri (3268) dalam Bah Bad u Al-Khnirjt, dan Shn/iih Muslim (43) dalam Bah As-Salam. Dan, 
Al-Hakim juga menyebutkan seperti ini (2/265), dan Ibnu Abi Hatim (988), dan di dalam kitab 
Ad-Dur Al-Mantsur (1 /95) 


22 Asbainm Nuzul 



“Ucapan Yahudi “rtm’inaa" adalah ejekan yang sangat jelek, maka ketika 
orang-orang Yahudi mendengar para sahabat Nabi mengatakan kalimat 
tersebut kepada Nabi, mereka memberitahu kepada semua orang kalimat 
tersebut. Dan orang-orang Yahudi mengatakan kalimat tersebut dan 
kemudian tertawa satu sama lain di antara mereka, kemudian ayat ini turun. 
Setelah itu Sa’ad bin Muadz mendengar kalimat tersebut dan berkata kepada 
orang-orang Yahudi, "Wahai para musuh Allah! Jika setelah ini aku masih 
mendengar kalimat tersebut keluar dari mulut salah satu orang dari kalian, 
maka akan aku tebas lehernya.”” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak berkata, “Seorang dari 
Yahudi berkata kepada Nabi, “Ar’inii sam’aJcn," maka turunlan ayat ini.” 

Diriwayatkan dari ‘Athiyyah berkata, “Beberapa orang dari Yahudi 
berkata, "Ar’inaasam'aka” hingga orang-orang mukmin mengatakan kalimat 
tersebut, maka Allah kemudian melarang mereka untuk mengucapkan 
kalimat tersebut.” Maka, turunlah ayat ini. 

Diriwayatkan dari Qatadah berkata, “Orang-orang Yahudi mengucapkan 
kalimat “Raa'inaasam'aka", dan orang-orang Yahudi ketika datang, mereka 
mengucapkan kalimat tersebut dan turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan dari ‘Atha berkata, “Kalimat tersebut menjadi ucapan 
orang-orang Anshar pada zaman jahiliyah, maka ayat ini turun.” 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah berkata, “Sesungguhnya orang-orang 
Arab jika berbicara kepada sesama mereka, mereka mengucapkan, “Ar'mi 
sam'aka.” Kemudian mereka dilarang untuk mengucapkan kalimat 
tersebut” 45 . 


Ayat 106, Firman Allah *fe: 





44 Ibnu Kacsir berkata, "Orang-orang Yahudi memerhacikan perkataan yang di dalamnya ada tourtWi 
dengan maksud untuk tidak memperjelas maksud mereka, jika mereka ingin mengatakan, “Isma’ 
iatuw”, mereka berkata, "Rtuj'innri” dan maksud mereka adalah Ar-Ru'unab yaitu orang yang bodoh. 
Dan dari Hasan berkata, “Ucapan Ar-Ran’in adalah ucapan ejekan." (1/211). 

45 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/455) dan juga Ibnu Katsir (1/211-212). 


Asbabun Nujul 



“Ayat maria saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa 
kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding 
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui balnea sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu?” 

Sebab Turunnya Ayat 

Dirivvayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
W berkata, “Bahwasanya kemungkinan turun kepada Nabi # wahyu pada 
waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya, maka 
Allah menurunkan ayat ini, “Ayat mana saja yang kami nasakhkan .. .” 46 


Ayat 108, Firman Allah 



“Apakah kamu menghendaki unt.uk meminta kepada Rasul kamu seperti 
Bam Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa 
yangmenukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat 
dari jalan yang turns. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas W! berkata, "Raff bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata 
kepada Rasulullah, “Wahai Muhammad! Datangkanlah kepada kami kitab 
yang engkau turunkan kepada kami dari langit yang dapat kami baca, atau 
pancarkanlah untuk kami sungai-sungai, maka kami akan mengikutimu 
dan mempercayaimu, maka turunlah ayat dalam perkara ini, “apakah kamu 
mengheridaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta 
kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menu/car iman dengan 
kekafiran , maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. ” 47 

46 Disebutkan oleh Al-Qurthubi, bahwasanya sebab turun ayat ini adalah orang-orang Yahudi ketika 
rasa dengki dalam had mereka pada orang-orang mukmin ketika mereka kembali menghadap ke 
ka’bah.dan mereka menjelek-jelekan Islam karenahal tersebut. dan mereka berkata, "Sesungguhnya 
Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sesuatu tetapi kemudian ia 
inelarangnya, dan tidaklah Al-Qur'an ini kecuali berasal darinya (Muhammad) sehingga satu ayat 
dengan ayat lain bertentangan” Al-Qurtbubi (1/558). Apa yangdisebutkan oleh Ibnu Katsirsesuai 
dengan yang disebutkan oleh Imam As-Suvuti (1/212-213). Dan telah Diriwayatkan oleh Imam 
As-Suyuthi dalam kitabnya AA-Dur AI-Mantsur (1/110) riwayat sebab turun yang lain dari ayat ini. 

47 Ibnu Jarir (I/.385), ditambahkan oleh Al-Musir (1/129), dan IbnuKatsir (1/217). 


24 Asbabun Nuzul 



Bahwasanya Huyay bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab adalah dua 
orang yang sangat benci dan dengki kepada orang-orang Arab karena Allah 
telah mengutus Rasul-Nya dari mereka, dan mereka berdua sangat teguh dan 
gigih untuk menjauhkan setiap orang dari Islam, maka Allah menurunkan 
firman-Nya pada dua orang tersebut “sebagian besar Ahii Kitab menginginkan 
agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. ” (Al-Baqarah: 109) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Orang-orang 
Quraisy meminta kepada Nabi & untuk mengubah bukit Shafa menjadi 
emas”, dan Rasulullah menjawab, "Iya, dan itu bagi kalian seperti hidangan 
Bani Israil jika kalian kafir,’’ maka mereka menolak dan kembali. Maka 
turunlah firman Allah, “Apakah kamu mengbenda/ci untuk meminta kepada 
Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu?” 

Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “Orang-orang Arab meminta 
kepada Nabi & agar beliau dapat mendatangkan Allah, agar mereka dapat 
melihat-Nya secara langsung, maka turunlah ayat ini." 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah berkata, “Seseorang berkata kepada 
Nabi St, “Wahai Rasulullah, seandainya saja kaffarat kami seperti 
kaf/arat orang-orang Bani Israil!" Rasulullah bersabda, “Apa yang Allah 
berikan kepada kalian adalah lebih baik. Bahwasanya orang-orang Bani Israil 
jika melakukan kesalahan, maka ia akan mendapatkan kesalahan tersebut 
dan kaffaratnya tertulis di pintu rumahnya, jika ia memenuhi kaffaratnya, 
maka ia akan mendapatkan kenistaan di dunia, dan jika ia tidak memenuhi 
kaffarat tersebut, maka ia akan mendapatkan kenistaan di akhirat, dan Allah 
telah memberikan kepada kalian lebih baik dari itu, Allah berfirman, “Dan 
barangsiapa yang melakukan kejahatan dan menzhalimi dirinya sendiri." 
Shalat lima waktu, Jumat ke Jumat adalah kaffarat di antaranya, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada 
Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan 
barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran , maka sungguh orang itu telah 
sesat dari jalan yang lurus.” 48 


48 Disebuckan oleh Ibnu Katsir (1/217), dan ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim (14-16) dalam BobAih-Thahtrah, dan At-Tirmidzi (214) dalam Bab Ash-Shalat, dan sepakac 
dengan Al-Qurthubi (1/564-565). 


Asbabun Nujul 



Ayat 113, Firman Allah %: 

tsjCZ i\ cJisj c22 ij$ JsJ 

'i c2\ JlS tiii'jS' 6j& ftp IJQ\ 

aJs \f& Hi ilQaJl 0>H*> 


-- >. .'•' 


“Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nashrani itu tidak 
mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nashrani berkata, " Orang- 
orang Yalmdi tidak mempunyai sesuatu pegangan ", padahal mereka 
(sama-sama) membaca Al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak 
mengetaliwi, mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan 
mengadili di amara mereka pada Hari Kiamat, centang apa-apa yang mereka 
berselisih padanya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Dirtvvayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas berkata, “Ketika orang-orang Nashrani dari Najran datang 
menemui Rasulullah 0, maka mereka didatangi juga oleh para rahib-rahib 
Yahudi dan kemudian mereka bertikai, maka Rati’ bin Huraimalah berkata 
kepada orang-orang Nashrani, “Sesungguhnya kalian tidak mempunyai 
sesuatu pegangan dan ia mengingkari Nabi Isa dan Injil. Maka seseorang 
dari Nashrani berkata kepada orang-orang Yahudi, “Sesungguhnya kalian 
yang tidak mempunyai sesuatu pegangan” dan ia mengingkari kenabian 
Musa dan juga mengingkari Taurat. Maka Allah menurunkan firman-Nya 
dalamperkata ini “Dan orang-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nashrani 
itu tidak mempunyai suatu pegangan ” hingga akhir ayat 49 . 


Ayat 114, Firman Allah 

>> ’ m -'. 'cA :> \ ' >'\ \At 

^ 


49 Disebutksn oleh IbnuKatsii (1/220), dan Al-Qunhubi (1/570). 


26 AsbaUm Nuzul 



“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi 
menyebut nama Allah di daiam masjid-masjid'Nya, dan berusaha untuk 
merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid 
Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia 
mendapackan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hacim dari jalur yang sudah disebutkan 
pada ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang Quraisy melarang Nabi # 
untuk melaksanakan shalat di Ka’bah daiam Masjidil Haram, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang 
yang menghalang-halangi menyebut nama Allali di daiam masjid-masjid-Nya... ” 
Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini 
turun pada orang-orang musyrik ketika melarang dan menghadang Nabi & 
untuk masuk ke kota Makkah ketika hari Al-Hudaibiyah” 50 . 


Ayat 115, Firman Allah 

* f - " ' 


if zS) 41 45 pi 'Jy ZjXj yp hi 



“Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu 
menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahduas (Rahmat- 
Nya) lagi Maha Mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari 
Ibnu Umar berkata, “Bahwasanya Nabi & shalat tat/ia«ww’(sunnah) di atas 
tunggangannya kemana pun tunggangannya tersebut menuju, dan la dari 
Makkah menuju Madinah, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah 

“Dan kepunyaan Allah-lah dmur dan barat," kemudian berkata bahvva 
daiam perkara inilah ayat ini turun" 51 . 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Umar berkata, “Diturunkan 


50 Ibnu Katsir berkata, "kami diberitahukan oleh Ma’mar, dari Qatadah daiam firman Allah, “Dan 
bemsahn untuk mertibohlumnya!" berkata, “la adalah Bakhtanshir dan sahabatnya ingin merobohkan 
Baitul Maqdisdan mereka dibantu oleh orang-orang Nash rani (1/221), dan disebutkan oleh Al- 
Qurthubi (1/571). 

51 Shahih: Muslim (700) daiam Bob Shatah Al-Miis<i/m?i,dan At-Tirmid 2 i (2958) daiam BabAt-Tafsir, 
dan An-Nasa’i (490) daiam Bab Ash-Shalah. 


Asbabun Nuzul 



ayat, u maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah" agar engkau 
shalat tathawwu’ kemana pun tungganganmu menuju.” Dan Al-Hakim 
berkata hadits ini shahih atas syarat Muslim.” 52 

Dan hadits ini yang sanadnya paling shahih, dan sebagian ulama 
berpegangan pada hadits ini, akan tetapi tidak ada di dalamnya yang jelas 
menyebutkan sebab turunnya ayat, akan tetapi ia berkata, “Diturunkan 
dalam perkara ini dan telah disebutkan riwayat yang dengan jelas sebab 
turunnya ayat. 

Maka diriwayatkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali 
bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas , "Bahwasanya Rasulullah ketika 
berhijrah menuju Madinah, Allah memberikan penntah kepada Nabi 
a* untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi merasa 
senang, dan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama sepuluh bulan 
lebih, dan Rasulullah sangat mencintai kiblat Nabi Ibrahim *£* (Ka'bah), 
dan Nabi selalu berdoa dan menengadahkan pandangannya ke langit, 
maka Allah menurunkan ayat, “Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya 
(Ka'bah)" maka orang-orang Yahudi terheran-heran dan berkata, "Apakah 
yang memalmgkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang 
dahulu mereka bcrkiblat kepadanya!”, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Katakanfo/i: "kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat” dan Allah berfirman, 
“Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah." Sanadnya kuat 
dan juga makna hadits ini menguatkannya juga. Oleh karena itu, hadits 
inilah yang dijadikan sa^aran 55 . 

Dan, masih banyak riwayat-rivvayat tentang ayat ini tetapi derajatnya 
lemah, seperti: 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni 
dari jalur Asy’ats As-Saman, dari Ashim bin Abdullah bin Amir bin 
Rabi’ah dari ayahnya berkata, “Suatu saat kami bersama Nabi dalam suatu 
perjalanan pada saat malam yang sangat gelap gulita, dan kami tidak 
mengetahui kemana arahnya kiblat. Maka, setiap orang dari kami shalat 
dengan prasangka arah kiblat, dan ketika masuk pada waktu pagi kamu 
menceritakan peristiwa tersebut pada Rasulullah #, maka turunlah ayat 
“maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah." At-Tirmidzi 
berkata, “Gharifc, dan Asy’ats dilemahkan dalam hadits ini 54 . 

52 Al-Hakim (2/267) dan ia menshahihkannya.dan juga disepakati oleh Adz-Dzhahabi. 

53 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/233), dan Al-Qurthubi (1/575). 

54 Derajatnya dha'if, At-Tirmidzi (345) dalam Bab Ash-Shalah, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir 
(1/224) dan begitu juga Al-Qurthubi (1/574). 


28 Asbainm Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Ibnu Mardawaih dari jalur 
Al-Arzami dari Atha dari Jabir berkata, “Rasulullah mengutus pasukan 
perang, dan aku salah satu dari pasukan tersebut. Maka, kami pada suatu 
malam yang sangat gelap dan kami tidak mengetahui kemana arah 
kiblat, kemudian beberapa orang dari pasukan mengatakan, “Kami telah 
mengetahui arah kiblat, kiblat ke arah bagian Utara,” maka mereka shalat 
menghadap dan membuat garis-garis. Dan beberapa orang dari kami 
berkata juga, “Kiblat menghadap ke arah bagian selatan," maka mereka 
shalat dan membuat garis-garis. Ketika mereka memasuki waktu pagi dan 
terbit matahari dan garis-garis yang mereka buat pada malam hari tersebut 
ternyata tidak menghadap arah kiblat yang sebenarnya, dan ketika kami 
pulang dari perjalanan, kami menanyakan hal ini kepada Rasulullah Sft, 
maka Nabi pun terdiam dan Allah menurunkan ayat-Nya, "Dan kepunyaan 
Allah'lah Timur dan Barat” 55 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih 
dari Ibnu Abbas %§$ bahwasanya Rasulullah # mengutus pasukan perang, 
pada suatu malam yang gelap gulita hingga mereka shalat tidak mengahadap 
ke arah kiblat, dan ketika ketika terbit matahari mereka mengetahui bahwa 
mereka tidak mengahadap ke arah kiblat. Maka, ketika mereka datang 
kepada Nabi mereka menceritakan hal tersebut, dan Allah menurunkan 
ayat-Nya, “Dan kepunyaan Ailah-lah Timtrr dan Barat’’ 56 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, bahwasanya Nabi ^ 
bersabda, “Sesunggithnya saudara kalian telah meninggal dunia (yafcni seorang 
Raja Najasyah) , maka s/ialatlah kalian untuknya. Para sahabat berkata, “kami 
shalat untuk seseorang yang bukan Muslim? Nabi bersabda, maka turunlah 
ayat, “Dan Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada 
Allah. ” (Ali Imran: 199). Dan para sahabat berkata, “Bahwasanya ia tidak 
shalat menghadap kiblat? maka Allah menurunkan ayat, “Dan kepunyaan 
Allah'lah Timur dan Barat. ” 

Hadits ini sangat ghanb dan derajatnya mursal atau mu'dhal. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Ketika turun 
ayat “Memohonla/i kepada-Ku, Aku kabulkan untuk kalian” mereka berkata, 

55 Lihat sehelumnya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir hadits Nafi 1 dari Ibnu Umar dari Nabi & 
bahwanya Nabi bersabda, "Antara Timur dan Barat adalah kiblat”, Ad-Daraquthni (1/271), Al- 
Baihaqi (2/9). 

56 Lihat sehelumnya. 


Asbabun Nujul 



“kemana?” maka tumnlah ayar, “maka kemana pun kamu menghadap di situlah 
wajah Allah." 57 

Ayat 118, Firman Allah M: 



hi 







>j^j> jSyb cLZJ^i 


“Dan orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan , "Men gapa Allah tidak 
(langsung) berbicara dengan kami atau da tang tanda-tanda kekmsaan-Nya 
kepada kami?" demikian pula orang-orang yang sebelumnya mereka telah 
mengatakan seperti ucapan mereka itu; had mereka serupa. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang 
yakin.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id 
atau Ikrimah dari Ibnu Abbas W) berkata, “Raff bin Huraimalah berkata 
kepada Rasulullah &, “Jika engkau adalah Utusan dari Allah seperti apa 
yang engkau katakan, maka katakanlah kepada Allah agar berbicara 
(langsung) kepada kami hingga kami dapat mendengar suara-Nya, maka 
Allah menurunkan ayat, "Dan orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan, 
“Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda 
kekuasaan-Nya kepada kamiV' demiktan pula orang-orang yang sebelumnya 
mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; had mereka serupa. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada 
kaum yang yakin" 5 *. 


Ayat 119, Firman Allah 


a* - .A" if . '' ." * 'li tf. 

s-I* 9 ' & \y^j \J>[ 


57 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/577) dan ia menyandarkannya kepada Mujahid dan Sa’id bin 
Jubair. 

58 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/228) dan menambahkan, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan 
Nashrani," dan ia menyandarkan riwayat ini pada As-Suddi dan Qatadah, dan juga sesuai dengan 
Al-Qurthubi dan ia menceritakannya (1/585). 


30 Asiwimn Nuzul 




“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; 
sebagai pembawa berila gembira dan pemberi peringatan , dan kamu tidak 
akan diminta (pertanggungjawaban) lentang penghuni-penghum neraka. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Abdullah bin Razzaq berkata, Ats-Tsauri memberitahu kepada kami, 
dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi berkata, 
Rasulullah bersabda, “Seandainya aku dapat merasaJcan apa yang dilakukan 
oleh kedua orangtuaku," maka turunlah ayat, “SesMngguhnya Kami telah 
mengntusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) 
tent ang penghuni-penghuni neraka Maka, Rasulullah tidak menyebut 
keduanya hingga Allah mewafatkannya." Hadits mursal 59 . 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij berkata, aku 
diberitahu oleh Dawud bin Abi Ashim bahwasanya pada suatu hari Nabi 
& bersabda, “Mana kedua orangtuaku?” maka ayat ini turun, riwayat ini 
juga mttrsal. 60 


Ayat 120, Firman Allah 4s: 

(J-U Js pfEL ££> £>. <Sj£aA\ dbx- 

Am fj>i TJil cJ££\ gSj 


“Orang-nrang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu hmgga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “sesungguhnya petunjuk Allah 


59 Ibnu Katsir berkata. “Telah diceritakan oleh Al-Qurthubi dati Ibnu Abbas dan Muhammad 
bin Ka'ab, dan hadits ini diriwayatkan dalam kehidupan kedua orangtua Rasulullah tidak dalam 
Al-K m tub As-Sittah dan juga tidak di dalam kitabyang lain, dan hadits ini sanadnyadha 'if. 

Ibnu Jarir telah membantahperkataan inidikatenakan mustahilnyakeragu-raguan pada Rasulullah 
dalam perkata kedua orangtuanya. Dan, ia memilih qitaat pettama dan pendapat yang ia ambil 
masih rerdapat keraguan karena inempunyaikemungkinan bahwasanya ini terjadi ketika Rasulullah 
memintakan ampunan untuk keduanya sebelum Rasulullah mengetahui bahwasanya kedua 
otangtuanya termasuk golongan penghuni neraka yang tertera dalam hadits shahih (1/229). 
Pendapatku, Ibnu Jarir telah memilih qiraat "wa iaa rus’nl” men-dhamrrwk-kan huruh m’, dan ia 
membantah qiraat Nafi’ yaitu "laa tas’di" kalimat perintah jazzman ALi An-Nahyi 

60 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nujul 



itulah petunjuk (yang benar)." Dan , sesungguhnya jika kamu mengikuti 
kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah cidak 
lagi menjadi pelmdungmu dan penolong bagimu." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ats-Tsa’labi dari Ibnu Abbas ^ berkata, 
“Sesunggguhnya orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nashrani 
dari Najran mengharapkan Rasulullah & agar shalat menghadap ke kiblat 
mereka, maka ketika Allah memindahkan kiblat ke arah ka’bah, hati 
mereka terasa sakit dan mereka putus asa untuk dapat membuat Rasulullah 
sepakat atas agama mereka, maka Allah menurunkan ayat-Nya “orang- 
orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: “sesungguhnya petunjuk Allah itulah 
petunjuk (yang benar)." Dan, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 
mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindungmu dan penolong bagimu” 61 . 


Ayat 125, Firman Allah M: 


Jc&i J$Z ** 



* tu f* 


“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim 
danlsma’il "Bersihkanlakmmah-Ku untuk cming-orang yang thau»a/, yang 
I'tikaf, yangruku’, dan sujud." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Umar berkata, “Aku 
menyepakati Tuhanku dalam tiga hal,” aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Seandainya saja kita jadikan sebagian dari maqam Ibrahim tempat shalat", 


61 Lihat Tapir ibnu Knurr (1/230), dan Al-Qurthubi herlcata, "Sebab turun ayat ini adalah bahwasanya 
mereka meminta perdamaian, akan tetapi mereka memusuhi Nabi karena Islam, maka Allah 
inewahyukan kepada Nabi bahwasanya mereka tidak akan pemah ridha kepada Nabi hingga ia 
mengikuti agama meteka, dan Allah memeriniahkan untuk melawan mereka. 


32 Asbabun Nuzul 



maka turun ayat “Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat," 
dan aku berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang baik dan jahat 
menemui istri-istrimu, jika saja engkau memerintahkan kepada istri-istrimu 
untuk berhijab,” maka turunlah ayat hijab, dan berkumpul istri-istri Nabi 
kepadanya dalam keadaan cemburu, maka aku berkata kepada mereka, “Jika 
Nabi menceraikan kalian, bolehjadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya 
dengan istri-istri yang lebih baikdaripada kamu,” maka ayat ini juga turun” 52 . 
Hadits ini mempunyai beberapa jalan yaitu: 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Jabir 
berkata, “Ketika Nabi & sedang melakukan thawaf, Umar berkata 
kepadanya, “Apakah ini maqam bapak kita Ibrahim?” Rasulullah menjawab, 
”Iya”, Umar berkata, “Kenapa kita tidak menjadikannya tempat shalat?” 
maka Allah menurunkan, “Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat 
shalat." 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Amru bin Maimun 
dari Umar bin Al-Khaththab bahwasanya ia melintas dari maqam Ibrahim, 
kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah! Bukankah kita sedang berdiri 
di maqam kekasih Tuhan kita?” Rasulullah bersabda, “Iya“, kemudian 
Umar berkata, “Apakah kita tidak boleh menjadikannya tempat shalat?” 
kemudian tidak berlalu waktu kecuali hanya sedikit dan turunlah ayat 
“Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.” Dan jelasnya adalah 
riwayat ini dan riwayat sebelumnya turun pada waktu haji wada’. 63 


Ayat 130, Firman Allah fe 

t'.'.X' '1 - •" _? - ' i <»/ 


A, 




“Dan tidak ada yang bend kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang 
yang memperbodoh dirinya sendiri, dan simgguh Kami telah memilihnya di 
dunia dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang 
yangshalih.” 


62 Sh.ihih: Al-Bukhari (402) dalam Bah Ash-Siwlah, MMusIim (2599) dalam bob Fadhail Sbahabab, 
dan telah disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/238-239) riwayat-riwayat hadits ini semua. 

63 Aku Bekata, "Ini tidak sesuai dengan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi 
sendiri dan Ibnu Katsir Walin/iu 'Aiam. 


Asbabun Nujul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Uyainah berkata, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Salam 
mengajak dua anak saudaranya yaitu Salamah dan Muhajir untuk masuk 
Islam, ia berkata kepada kedua anak tersebut, “Sesungguhnya kalian 
berdua telah mengetahui bahwasanya Allah M berfirman di dalam Taurat, 
“Sesungguhnya Aku mengutus dari anak Ismail seorang nabi yang bemama 
Ahmad, maka barangsiapa yang beriman kepadanya, maka ia telah diberi 
hidayah dan petunjuk, dan barangsiapa yang tidak beriman kepadanya, 
maka ia adalah terlaknat,” maka Salamah masuk ke dalam Islam dan 
Muhajir menolak, maka turunlah ayat ini” 64 . 


Ayat 135, Firman Allah 


S. 3> Wv ££ 



“Dan mereka berkata, “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahwdi 
atau Nashrani, niscaya kamu meruiapai petunjuk." Katakanlah, “Tidak, 
bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah ia 
(Ibrahim) dari golongan orang musyrik. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas Wl berkata, “Ibnu Shurya berkata kepada Nabi $>, “Tidak 
ada satu pun petunjuk kecuali kami ada di atas petunjuk tersebut, maka 
ikutilah kami wahai Muhammad, kamu akan mendapatkan petunjuk,” dan 
orang'Orang Nashrani juga berkata seperti itu, maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan mereka berkata: “Hmdaklah kamu menjadi penganut agama 
Yahudi atau hlashrani, niscaya kamu mendapat petunjuk” 65 . 


64 Ibnu Katsir berkata, Abul Aliyah dan Qatadahberkata. “Ayar ini turun pada orang-orang Yahudi 
yang memunculkan jalan baru yang bukandari sisi Allah, dan mereka menyelisihi agama Ibrahim 
dalamapa yang merekamunculkan. (258/1). 

65 Lihat Tapir Ibnu Katsir (1/259) dan ia menyandarkannya kepada Muhammad bin Ishaq dan Ikrimah 
dari Ibnu Abbas '*SS. 

Lihat Tafiri Ath-Thabari (1/464). 


34 Asbabun Nuzul 



Ayat 142-144, Firman Allah 


■s- (-"f- ?.i> 'tf > *> t-'r' >r-r-i,r "i 

tiliuSjt l 'i3^ ei JkS\j <3 

4 ^ -i- jx''" f i a '",, i-r-- -s-i'S 

J^\ o<3^ ^~ 1 *f-*' Lla-“j «C»1 

*^i C-O^T (J$Jl 4^3*11 LJj>J>- [aJ ^JU_$-£» 

Jp i/ijsj C^S” ojj *~ip 44^1 o% J_45' J3*i 

tgtsi^ at <<,i -jSi^i ^4 at sf us i!>t tfSi cjit 

-V3 

/ .-- e ,-vr-j .-u -rl /,-"•' s"f ‘(■A <'- -A*- 

^-V.S U» *Jj3 '•‘S > _/ a>-{® 

&Jt t3 Cip &ji oJ 5<S ?{££ 'ijy 

e f \“Zs 1 .,f A -U - 

oy-fcjo U-c- Ja*> <cji Uj 


“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia a/can berkata , 
“Apnhah yang memalinghan merelca (umat Islam) dari kiblatnya (baitul 
maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" katakanlah, 
“Kepunyaan Allah-Lib timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dan demikianlah (pula) 
kami telah menjadikan kamu (umat Islam) , umat yangadil dan pilihan agar 
kamumenjadi sales! alas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat 
yangmenjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya 
nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yangmembelot. Dan sungguh 
(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 
imanmu. Sesungguhnya Allah M aha Pengasih lagi Malta Penyayang kepada 
manusia. Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah 
ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang 


A sbabun Nuzul 



kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang- 
orang (Yahudi dan Nashrani) yang diberi Al'Kitab (Taumt dan Injil) 
memang mengemhui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar 
dari Tuhannya; dan Allah sekalPkali tidak lengah dari apa yang mereka 
kerjakan." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq berkata, Isma’il bin Khalid bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq 
dari Al-Bara’ berkata, “Adalah Rasuiullah & melaksanakan shalat dengan 
menghadap ke Baitul Maqdis, dan ia sering menengadahkan pandangannya 
ke langit menunggu perintah Allah, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Sesunggtdmya Kami (seringj melihat mukamu menengadah ke langi t.” Maka, 
seorang pria dari kaum Muslim berkata, “keinginan kami adalah jika saja 
kami dapat mengetahui siapa saja akan meninggal dari kami sebelum kami 
menghadap ke kiblat (ka’bah), dan bagaimana dengan shalat kami ketika 
menghadap ke arah Baitul Maqdis,” maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Dan Allah tidak akan m enyia-nyiakan imanmu" 

Orang-orang bodoh berkata, “apa yang membuat mereka membelot dari 
kiblat mereka yang sebelumnya mereka berkiblat kepadanya?” maka Allah 
menurunkan ayat-Nya, “Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia 
akan berkata; “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya 
(Baitul Maqdis) yangdahulu mereka telah berkiblat kepadanya hingga akhir 
ayat 66 . Riwayat ini mempunyai beberapa jalan lainnya. 

Di dalam kitab As/i-S/ioAi/ioin dari Al-Bara’, "Beberapa orang meninggal 
dan terbunuh ketika kiblat belum berpindah, maka apa yang harus kami 
katakan tentang mereka?” maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan Allali 
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. ” 67 


Ayat 150, Firman Allah M: 

ix & 


66 Disebutkan oleh Ihnu Karsir (1 1262), dan Al-Qurthuhi (1/638) dan ia berkata, “Orang-orang sufahn 
(bodoh) adalah mereka orang-orang Yahudi. Suftiha adalah bentuk jamak dari safth yang berarti 
orang-orang yang mempunyai akal rendah. 

67 Mutrafaq 'Alaihi: Al-Bukhari (4486) dalam Bab At-Tafsir. Muslim (525) dalam Bah Al-Masajid. 


36 Asbabun Nuzul 




‘‘Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke 
arah Masjidil Hamm. Dan di mana saja kamu (sekalian) bcrada, maka 
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia 
acas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka 
janganlah kamu takut kepada mereka dan lakudah kepada-Ku. Dan agar 
kusempumakan nikmat-Ku atasmu , dan supaya kamu mendapat petunjuk." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi dengan sanad- 
sanadnya berkata, “Ketika Nabi diperintahkan untuk menghadap ke arah 
Ka’bah setelah ia melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis, 
orang'orang musyrik Makkah berkata, “Muhammad dalam keadaan 
bingung dengan agamanya, maka ia menghadap kiblat ke arah kalian, dan 
ia mengetahui bahwa kalian lebih diberi petunjuk dari pada dirinya, dan 
hampir saja ia masuk ke dalam agama kalian." Maka, Allah menurunkan 
firman-Nya, “Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu" 68 . 


Ayat 154, Firman Allah 



‘‘Dan janganlali kamu mengatakan terhadap c/rang-arang yang gugur di jalan 
Allah, (bahwa mereka itu) mad; bahkan (sebemmya) mereka itu hidup, 
tetapi engkau tidak menyadarinya . ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam kitab Ma’rifa/i Ash-Shahabah 
dari jalur As-Suddi kecil, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas 
® berkata, “Tamim bin Al-Humam terbunuh ketika perang Badr, maka 

68 Al-Qurthubi berkata (1/658), Mujahid berkata, “Mereka adalah orang-orang musyrik Arab." Dan 
Ibnu Katsir berkata (1/270), mereka adalah Ahlu Kitab ketika mengatakan, “Muhammad telah 
berpindah ke arah ka'bah, dan mereka mengatakan, “Seseorang telah merindukan kepada rumah 
ayahnya dan agama kauinnya" dan alasan mereka kepada Nabi atas kepindahan kiblat ke ka'bah 
yaitu adalah mereka berkata, “la akan kembali kepada agama kita seperti Muhammad kembali 
kepada kiblat kami. Maka turunlah ayat ini.” 


A sbabun Nuzul 



padanya dan selainnya turunlah firman Allah, “Dan janganlah kamu 
mengatakan terhadap orang-orang yanggugur di jalan Allah, (bahuia mereka itu) 
mati; bahkan (sebenamya) mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. ” 
Abu Nua’im berkata, “Mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud 
dalam ayat tersebut adalah Umair bin Al-Humam. Dan, As-Suddi salah 
dalam meriwayatkan lafazhnya” 69 . 


Ayat 158, Firman Allah 


j\ Cxi' £-»- M 'o\ 

1 O^J ^4 i ^ 


“Sesungguhnya S/ia/a dan Maruwh adalah sebagian dari syiar Allah. M aka 
barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, nrnka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan suatu kebajikan dengartn kerelaan had, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selainnya dari Urwah berkata, 
aku berkata kepada Aisyah —istri Nabi “Apakan engkau telah melihat 
firman Allah, “"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar 
Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau betwnrah, maka 
tidak ada dosa baginya inengerjakan sa'i antara keduanya", maka tidak mengapa 
bagi seorang pun untuk tidak melakukan thawaf (sa’i) di antara keduanya. 

Aisyah Radiyallahu Anha berkata, “Sungguh salah yang engkau katakan 
wahai anak saudariku, sesungguhnya jika ayat itu seperti yang engkau 
tafsirkan, maka tidak mengapa untuk tidak melaksanakan thawaf (sa’i) 
antara keduanya. Akan tetapi, ayat tersebut turun karena orang-orang 
Anshar sebelum masuk ke dalam Islam mereka bertahlil untuk patung 
“Manah Thagiyah”, dan orang-orang yang bertahlil kepada patung tersebut 
tidak ingin berthawaf antara Shafa dan Marwah, kemudian mereka 
menayakan hal ini kepada Rasulullah “wahai Rasulullah! Sesungguhnya 


69 Pembahasannya pada surat Al-Imran, dan Imam As-Suyuthi meriwayatkan hadits ini sendiri dan 
begitu juga sanadnya, dan Ibnu Katsir dan Al-Qurchubi tidak menyebutkannya. Dan disebutkan 
oleh Al-Wahidi hal: 36-37 bahwasanya mereka adalah orang-orang dari kauin Musliinin yang 
terbunuh dalam perang Radar. 


38 Asbainm Nuzul 



kami dahulu pada zaman jahiliyah merasa enggan untuk berthawaf antara 
Shafa dan Marwah”, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Sesunggu/mya 
Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah ”, hingga firman-Nya “maka 
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya" 10 . 

Diriwayackan oleh Al-Bukhari dari Ashim bin Sulaiman berkata, “Aku 
bertanya kepada Anas tentang Shafa dan Marwah, anas berkata, dahulu 
kami menyangka bahwasanya dua tempat tersebut adalah perkara jahiliyah, 
dan ketika Islam datang kami tidak mendekati kedua tempat tersebut, maka 
Allah menurunkan firman-Nya "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 
sebagian dari syiar Allah"' 1 . 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas berkata, “Dahulu 
pada zaman jahiliyah, para setan bemyanyi sepanjang malam di antara Shafa 
dan Marwah, di antara keduannya terdapat berhala-berhala yang disembah 
oleh orang-orang musyrik, ketika Islam datang, orang-orang Islam berkata 
kepada Rasulullah &, “Wahai Rasulullah! Kami tidak ingin melakukan sa’i 
antara Shafa dan Marwah karena sesungguhnya hal itu adalah kebiasaan 
kami pada zaman jahiliyah, maka Allah menurunkan ayat ini” 72 . 


Ayat 159, Firman Allah ifc: 





“Sesungguhnya orang-orang yang menyemhunyikan apa yang telah kami 
turunkan berupa keterangan-keterangan (yangjelas) dan petunjuk, setelah 
kami menerangkannyakepada manusiadalam Al-Kitab, mereka itudilaknati 
Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk ) yangdapat melaknati.” 


70 Muttafaq ‘Alaihi: S/w(iih Al-Bukhari (4495) dalam Bab At-Tafsir. Sliaftih Muslim (1277) dalam 
kitab Af-Hnjj. Ibnu Katsir berkata(1/275),“Dan Al-Qurthubi menyebutkandalam tafisrnyadari 
Ibnu Abbas WS bahwasanya ia berkata, “Dahulu para setan bemyanyi sepanjang malam di antara 
Shafa dan Marwah, dan di antara Shafa dan Marwah terdapat banyak patung yang d isembah oleh 
orang-orang musyrik. ketika Islam datang, para sahabat bettanya kepada Nabi & tentang hukum 
melakukan thawaf di antara Shafa dan marwah, maka turunlah ayat ini." 

Dan telah disebuckan oleh Ibnu Katsir bahwasanya patung yang disembah di antara Shafa dan 
Marwah bukanlah "Manah'\ akan tetapi patung yang disemhah adalah "haj dan NaiWi.” 

71 AIBukhari (4496)dalam Bob At-T<i/srr. 

72 Lihat sebelumnya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/298) dan beberapa sebab turun ayat ini 
disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Monaur (1/167). 


A sbabun Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id 
atau Ikrimah dari Ibnu Abbas 'Si berkata, "Mu’adz bin Jabal, Sa’ad bin 
Muadz, dan Kharijah bin Zaid bertanya kepada beberapa orang dari rahib 
Yahudi tentang beberapa hal yang ada di dalam Taurat, tetapi mereka 
merahasiakannya dan tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Maka 
Allah menurunkan dalam perkara para rahib tersebut, “Sesungguhnya nrang- 
orang yang menyembunyikan apa yang telah kami tunmkan berupa keterangan- 
keterangan (yang jelas) dan petunjnk, setclah kami menerangkannya kepada 
manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh 
semua (makhluk) yang dapat melaknati."' ' 


Ayat 164, Firman Allah 



“Sesunggu/inya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siting, bah tern yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langtt berupa air, lalu dengan air 
nu Dia hidupkan burnt sesuda/i man (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi 
itu segala jenis heivan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan 
antara langtt dan bumi; sungguh (ter dapat) tanda-tanda (Isebesaran dan 
keesaan Allah) bagi kaum yangmemikirkan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur dalam kitab Sunan-nya, dan 

73 Ibnu Katsii berkata, berkata Abu Aliyah, “Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi dan Nashram 
yang merahasiakandan menyembunyikanciri-ciri Nabi SJ dan beliau memberitahu kepada mereka 
bahwa segala sesuatu melaknat atas perbuatan mereka tersebut." Dan ia juga berkata, "Mereka 
adalah ahli maksiac dari Bani Adam yang dilaknat oleh para binatang ketika bumi mengalami 
kekeringnn” (1/276). 

Al-Qurthubi berkata, Nabi & bersabda, "Ketika orang kafir dicambuk di dalam kuhurnya, maka 
semua mendengar jeritannya kecuali manusian dan jin, dan ia dilaknat semua yang mendengar 
jentannya" (674/1). Danriwayat ini dari Al-Bara' bin Azib yangderajatnya hasan. Diriwayatkan 
juga oleh Imam Ahmad (2/263/2). 


40 Asbainm Nuzul 



Al-Firyabi dalam Ta/sir-nya, dan Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-lman, dari 
Abu Dhuha berkata, “Ketika turun ayat “Dan TWianmu adalah Tuhan 
yang Mafia Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
yang Mafia Pemurah lagi Mafia Penyayang." orang-orang musyrik terheran- 
heran dan berkata, “Tuhan yang satu, jika ia memang benar, maka 
datangkanlah kepada kami tandanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lain dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 
dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi 
kaum yang memikirkan.” 

Aku berkata, riwayat ini mu’dhal, tetapi mempunyai (penguat) 74 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam 
kitab Al-‘Adzamah dari ‘Atha berkata, “Turun kepada Nabi is ayat, “Dan 
Tufianmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, yang Mafia Pemurah lagi M aha Penyayang ", maka 
orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah berkata, “bagaimana satu Tuhan 
dapat mencakup seluruh manusia” maka Allah menurunkan ayat-Nya 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan burnt, sihh bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kenng)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 
dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi 
kaum yang memikirkan”' 5 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lbnu Mardawaih dari jalur 
yang jayyid dan maushul dari Ibnu Abbas W) berkata: “orang-orang quraisy 
berkata kepada Nabi “memohonlah kepada Allah agar Dia memberikan 
emas seluas Shafa agar kita bisa meniperkuat diri dari musuh kita, maka 
Allah 4s mewahyukan kepada Nabi bahwa Allah akan memberikannya, 

74 Dha’ if: Sunai! 5a’id bin Mansur (239), dan disebutkan oleh Ibnu Jarir (2/37), dan Imam As-Suyuti 
menyebutkannya dalam kitab Ad-Dttr Al-Mantsur (1/163). Lihat tafsir Al-Qurthubi (679-680/1). 
Dan disehutkan oleh Ibnu Katsir (1/277) dari Syahr bin Hausyab bahwasanya dalam ayat ini 
terdapat nama Allah yang teragung, dan riwayat ini shahih, At-Tirmidzi (3478) dan ia berkata, 
"riwayat ini hasan shahih." 

75 Kitab Al-At/iamali karya Abu Asy-Syaikh (1/415). 


Asbabun Nuzul 41 



akan tetapi jika mereka setelah itu kafir kepada Allah akan mengadzab 
mereka dengan adzab yang belum pernah Allah timpakan kepada siapa 
pun sebelumnya, maka Nabi bersabda: “Tuhanku, biarkan aku dengan 
kaumku agar aku dapat memdakwahi mereka hari derm hari, maka Allah 
menurunkan ayat-Nya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 
berganiinya mu lam dan suing" bagaimana mereka meminta kepadamu seluas 
Shafa tetapi mereka telali melihat dari ayat-ayat Allah yang lebih agung.” 


Ayat 170, Firman Allah iJg: 


•Sjl t: 


“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang 
telah kami dapati dan (perbuatan) nenek moyang kami." (apakah mereka 
akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 
suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk? 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas Hi berkata, “Rasulullah & mengajak orang-orang Yahudi 
kepada Islam dan berusaha untuk mencintai Islam, dan memperingatkan 
mereka akan adzab dan murka Allah”, maka Rafi’ bin Huraimalah dan 
Malik bin ‘Auf berkata, “Akan tetapi kamu hanya mengikuti apa yang 
kami dapatkan dari nenek moyang kami karena mereka lebih tahu dan 
baik dari pada kami,” maka Allan menurunkan ayat-Nya, “Dan apafciia 
dikatakan kepada mereka: “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka 
menjawab: "(Tidak ), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati 
dari (perbuatan) nenek moyang kami. ” " (apakah mereka akan mengikuti juga), 
tualaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak 
mendapat petunjuk?”" 6 . 


76 Al-Qurthuhi menyehutkan (1 /69R) bahwasanya orang-orang rmisyrik Arab diperdayakan pikiran 
mereka yang sangat bodoh oleh kejahilah sehingga mereka meyakini Ai-Bd/tira/i, As-Saibn/i, dan 
Ai-W/ashiia/i. Dan, disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/281) dan menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq. 
Disebutkan dalam kitab Ad-Dur AI-.Mantsur (1/171). 


42 Asbabnn Nuzul 



Ayat 174, Firman Allah •$£: 

/ t" 


> »' •" 


^==4 i; 4 u aij v ii (2 

w>? j ^L^s=>y>J^j Ai'' 


“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 
diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yangsedikit 
(murah), mereka itu sebenamya tidak memakan (tidak menelan) fee dalam 
perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada 
haii kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang 
amat pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah dalam firman Allah, 
“Sesunggufenya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan 
Allah , yaitu Al-Kitab" dan firman-Nya dalam surat Ali ‘Imran, “Sesunggw/irrva 
crrang'Orang yang menjualnya janji Allah” dua ayat ini turun pada orang-orang 
Yahudi. 


Diriwayatkan oleh Ats-Tsa’labi dari jalur Al-Kalbi, dari Abi Shalih, 
dari Ibnu Abbas Hi berkata, “Ayat ini turun pada petinggi-petinggi dan 
ulama-ulama Yahudi, adalah mereka mendapatkan hadiah dan keutamaan 
dari orang-orang bawahan mereka, dan mereka sangat mengharapkan 
bahwa Nabi diutus dari kaum mereka, maka ketika Allah mengutus 
Nabi Muhammad & yang bukan dari mereka, mereka merasa takut akan 
kehilangan makanan dan kepemimpinan mereka, maka mereka sengaja 
untuk merubah ciri-ciri Nabi Muhammad (yang terdapat di dalam Taurat), 
kemudian mengatakan kepada orang-orang dan berkata, “ini adalah ciri-ciri 
seorangNabi yang akan turun pada akhir zaman tidak menyerupai ciri-ciri 
Nabi ini (Muhammad), maka Allah menurunkan “Sesunggufenya orang-orang 
yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu AbKitab A 7 ‘ 


Ayat 177, Firman Allah %: 


77 Lihat Tafisi Ibnu Katsir (1/283-284), dan Ta/shAl-Qurthubi (1/721). 


Asbabun Nuzul 4 3 





“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan t etapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musaflr (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang'Orang yang memmta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; (fan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
( iirumnya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazzaq berkata, Ma’mar memberitahu kepada kami, dari Qatadah 
berkata, “Bahwasanya orang-orang Yahudi menunaikan shalat dengan 
menghadap ke barat, dan orang-orang Nashrani melaksanakannya dengan 
menghadap ke timur, maka turunlah ayat “Bukanlah meng/iadapkan wajahmu 
ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,." Dan, diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi Hatim dari Abul Aliyah senada dengan hadits sebelumnya. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir dari Qatadah berkata, 
“Diceritakan kepada kami bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi 
& tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Bukanlah 
menghadaplam wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan maka 
Nabi memanggil orang tersebut dan membacakan ayat ini kepadanya. Dan 
adalah orang tersebut sebelum diwajibkan shalat lima waktu jika bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba- 
Nya dan utusan-Nya, kemudian mati di atas kesaksian ini maka diharapkan 
untuk kebaikan. Maka Allah menunmkan ayat-Nya “Bukanlah menghadapkan 


44 Asiwimn Nuzul 



wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, ”, dan adalah orang-orang 
Yahudi beribadah menghadap ke barat dan Nashrani ke arah timur” 78 ’ 79 . 


Ayat 178, Firman Allah 9s: 



“Hai orang-orang yang beriman, dhuajibkan axis kamu qishas berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka banmgsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diben maaf) 
membayar (diyat) kepada orang yang memberi maaf denga cara yang baik 
(pula ). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapayang melampaui batas sesudaA itu, maka baginya 
siksa yang sanga t pedih." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair berkata, 
“Sesungguhnya dua kelompok dari orang Arab saling berperang pada zaman 
sebelum datangnya Islam, dan antara mereka banyak yang berguguran dan 
terluka hingga mereka membunuh hamba sahaya dan wanita, dan mereka 
tidak mengambil apa pun dari itu hingga mereka masuk ke dalam Islam, dan 
satu dari dua kelompok tersebut belomba-Iomba memperbanyak harta dan 
jumlah mereka, dan bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang 
merdeka membunuh budak dan perempuan dari mereka, maka turunlah 
ayat Allah tentang mereka, “Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita . ,,so 

78 Dlshahihlcan oleh Imam As-Suyuthi (1/177) dalam kitab Ad-Dur Al-Mantsur. 

79 Ibnu Katsir menyebutkan (1/285) bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi 3 tentang 
kebaikan, maka turunlah ayat ini.” Al-Qurthubi menyebutkan juga dalam Tn/sir-nya (1/724) dan 
perkataan mereka berdua dari Qatadah. 

80 Ibnu Katsir menyebutkannya (1/287) dandi dalam sanadnya terapat Ibnu Lahi'ah: Dha’if.dan 
Al-Qurthuhi menambahkan badits Ibnu Abbas SS£ dari Nabi 3 bahwasanya beliau bersabda. 


Asbabun Nujwl 45 



Ayat 184, Firman Allah 



& jS 



|*V_a1? A_j J3 Ja> v. • _> Ju I ^i-1 -^W 



Oj-wL*> 


* * >' A' '*<{’< 

o'Ji<0^ry«-I^Ai- 


“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tenentu. Maka barangsiapa di antara 
kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari- 
kari lain. Dan uiajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 
mereka tidak berpuasa) membayarfidyah, (yaitu ). memberi makan seorang 
miskin. Barangsiapa dengan kerelaan had mengerjakan kebaikan, maka 
itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Sa’id dalam Tbabaqat-nya, dari Mujahid 
berkata, “Ayat ini turun pada orang yang memerdekakan Qais bin As- 
Saib, “Dan u>ajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." 
Maka ia tidak melaksanakan puasa dan memberi makan setiap satu hari 
satu orang miskin” 81 . 


Ayat 186, Firman Allah 



“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohomn 
orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku . maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala permtah)-Ku dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran. ” 

"Rahwa dahulu di dalam agama Bani Israil terdapar hukum qishas dan tidak adanya diyat, maka 
Allah berfirman untuk umat ini, . .dituajibkan atos karnw qis/ias..” (730/1). Diriwayatkan juga 
oleh Al-Bukhari (4498). 

81 Lihat kita Alh-Thabaqal, lbnu Sa’ad (5/446). 


46 Asiwimn Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Abu 
Asy-Syaikh, dan yang lain dan jalur-jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Abdah 
As'Sijistani, dari Ash'Shalt bin Hakim bin Mu’awiyah bin Sayyidah, dari 
ayahnya, dari kakeknya berkata, “Seorang Arab badui mendatangi Nabi 0 
dan berkata, “Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita bermunajat kepada- 
Nya atau jauh sehingga kita memanggil-Nya?" kemudian Rasulullah diam. 
Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya 
kepadamu tenmng Aku, maka (jawablah), bahivasanya Aku adalah dekat.” 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Hasan berkata, “Para sahabat 
bertanya kepada Rasulullah “Di manakah Tuhan kita berada?” maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat." 
Riwayat ini derajatnya mursal, dan juga mempunyai jalan riwayat lain. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya 
ia berkata, Rasulullah & bersabda, “Janganlah lupa untuk seblu berdoa, 
sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-Nya kepadaku, “memohonlah 
kepada-Ku , maka Aku kabulkan permohonan kalian. " Maka berkata salah satu 
sahabat, “Wahai Rasulullah! Apakah Tuhan kita mendengar permohonan 
ataukah bagaimana?” maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan apabila 
hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat" 82 . 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya ia 
mendengar ketika turun ayat, “Memohonlah kepada-Ku, maka Aku kabulkan 
permohonan kalian.’’ Para sahabat berkata, “Alangkah baiknya jika kami 
mengetahui kapankah waktu kami harus berdoa?” maka turunlah ayat, “Dan 
apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-arang yang 
berdoa apabila ia memnhnn kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 
fsegala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 
selalu dalam kebenaran" 99 . 


82 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Td/sir-nya (1/299). 

83 Al-Qurthubi menyebutkan sebab curun ayat ini yang lainnya yaitu, sesunggubnya orang-orang 
Yahudi berkata,“Bagai manakah Tuhan ki ta dapat me ndengar doa k i ta sedangkan kalianmeyakini 
bahwasanya antara kita dan langit berjarak lima ratus tahundan jaraksetiap langit jugaseperti itu, 
maka turunlah ayat ini." (1/793). 


Asbabun Nuzul 47 



Ayat 187, Firman Allah 


'0> p JIQ ii jfcpj iu j&J jd 

•& a o^=> li i££ Si,ji5 pdz 

* £& 0U gfr 0 £ 0 & U25 !& 

a s&s ^ * o 4 > ai^ fei ppx 

-gx. f M ±p_ Sx0&0 <l> & ijii ife 5 ^ 

%020& 


“Dihatalkan bagi kalian pada malam hem bulan puasa bersampur dengan 
istri'istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan Italian adalah 
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat 
menahan nafsu kalian , karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi 
maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa 
yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan mmwmlah hingga 
terang bagi kalian benang putih dari benang pudh, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 
kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri’tikaf dalam masjid. Itulah 
larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Dcmikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka benakwa. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari jalur 
Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu’adz bin Jabal berkata, “Bahwasanya 
mereka (orang-orang Islam) dahulu makan, minum, mencampuri istri- 
istri mereka jika mereka belum tidur, apabila mereka tidur, maka mereka 
menjauhi semua perbuatan tersebut, kemudian seseorang dari kaum Anshar 
yang bernama Qais bin Shirmah ketika selesai melaksanakan shalat isya 
kemudian tidur dan belum makan dan minum hingga masuk pagi hari 
dengan keadaan lemah, dan Umar mencampuri istrinya setelah ia tidur 
malam, kemudian ia mendatangi Nabi dan menceritakannya. Maka Allah 


48 Asfcainm Nuzul 



menuninkan firman-Nya, “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa 
bersampur dengan istri-istri kalian; m ereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan 
kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak 
dapat mertahan n afsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memben 
maaf kepada kalian . Ma/ca sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian 
benang putih dari benang putih, yaitu fajar. Kemudian sempumakanlah puasa 
itu sampai Idatang) malam." Hadits ini Masyhurdan Ibnu Abi Laila, akan 
tetapi ia tidak mendengar hadits ini dari Mu’adz, dan hadits ini mempunyai 
syau>ahid-nya (penguatnya) 84 . 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara’ bahwasanya ia berkata, 
“bahwa para sahabat Nabi & jika seseorang dari mereka puasa dan kemudian 
hampir berbuka puasa, maka ia tertidur sebelum ia berbuka, maka ia tidak 
makan sepanjang malam dan hari esoknya sampai datang waktu berbuka. 
Dan, adalah Qais bin Shirmah dahulu berpuasa dan ketika akan berbuka 
puasa ia mencampuri istrinya hingga ia terlena olehnya, kemudian berkata 
kepada istrinya, “Apakah engkau memiliki makanan?” istrinya menjawab, 
"tidak, tetapi aku akan keluar untuk mencarikan makanan untukmu.” 

Lalu istrinya pergi. Saat itu Qais bin Shirmah kelelahan karena siangnya 
ia bekerja sehingga rasa kantuk pun menyerangnya. Ketika istrinya kembali, 
ia melihatnya sedang tertidur. Maka istrinya pun terkejut dan berkata: 
“Celakalah engkau!” Ketika matahari mulai terbenam ia menceritakannya 
kepada Nabi Sfc. Maka turunlah ayat-Nya, “ Dihalalkan bagi kalian pada malam 
hari bulan puasa bersampur dengan istri-istri kalian." Maka ia sangat gembira 
mendengamya, dan turun firman Allah “ dan makan minumlah hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang putih, yaitu fajar” 85 . 

Juga Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara’ berkata, “Ketika 
turun perintah berpuasa pada bulan Ramadhan, mereka (orang-orang Islam) 
tidak mendekati (mencampuri) istrinya sepanjang bulan Ramadhan, dan 
sebagian orang mengkhianati diri mereka sendiri, maka Allah menurunkah 
ayat-Nya, "Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat mertahan nafsu 
kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memben maaf kepada kalian." 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim 


84 Disebuckan oleh AI-Qurihubi (1/799), Ibnu Katsir (1/302) dan sanadnya terputus (wuniiatht’). 
Dan lihac Abu Dawud (3314) dalam Bab Ash-Shiyam. 

85 Shahib: Al-Rukhari (1915) dalam Bab Asb-.Sbnam. 


Asbabun Nuzul 49 



dari jalur Abdullah bin Ka’ab bin Malik, dari ayahnya berkata, “Bahwa 
orang-orang jika datang bulan Ramadhan dan mereka semua berpuasa, 
dan kemudian memasuki sore hari dan tertidur, maka haram baginya untuk 
makan, minum, dan mencampuri istrinya pada malam tersebut hingga datang 
waktu berbuka puasa pada keesokan harinya, maka Umar kembali dari sisi 
Rasulullah & pada malam hari, kemudian ia ingin mencampuri istrinya 
sedang istrinya telah tidur, istrinya berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku 
telah tertidur”, kemudian Umar menjawab, “Saya belum tidur” kemudian 
ia mencampurinya, dan Ka’ab juga melakukan seperti yang dilakukan oleh 
Umar, kemudian Umar mendatangi Rasulullah & dan menceritakannya 
dan turunlan ayat ini” 8 *. 

Firman Allah, “Minal F ajr (ycdtu fajar)" 

Diriwayatkan oleh A1-Bukhari dari Sahl bin Sa’ad berkata, “Diturunkan 
ayat “dan makan minumlali hingga terang bagi kalian benang putih dart benang 
putih” dan belum turun “yaitu fajar”, bahwasanya para lelaki jika ingin 
berpuasa, seseorang dari mereka mengikat pada kakinya benang berwama 
putih dan hitam, maka mereka terus saja makan dan minum hingga terlihat 
jelas olehnya dua benang tersebut, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“yaitu fajar", maka kemudian mereka mengetahui bahwa maksud dari 
benang hitam dan putih yaitu malam dan siang” 87 . 

Firman Allah, “(tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian 
beri’tikaf." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah berkata, “Dahulu seseorang 
jika beri’tikaf, maka ia keluar dari masjid, ia mencampuri istrinya jika ia 
menghendakinya, maka turun ayat Allah, “(tetapi) janganlah kalian campuri 
mereka itu , seeking kalian beri’tikaf’ 88 . 



86 Shahih: lihat At-Tirmidzi (2968)dalam Bab At-Ta/sirdan ia berkata,"Haditsiniderajatnyahasan 
shahih.” 

87 Shahih: Al-Bukhari (4511) dalam Bah At-Ta/sir,dan disebutkan oleh Ibnu Katsir( 1/303). Dan ia 
menyebutkan bahwasanya yang melakukan hal tersebut adalah Adi bin Hatim lalu Rasulullah 

bersabda kepadanya, “Sesunggufinyn bantedmu tebar, aknn tempi yang dimaksud adalah tcrlihatnya 
sianghart ietclah malam." Abu Dawud (2349). 

88 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/308). 


50 Asiwbun Nuzul 




“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara 
kamu denganjalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagiai\ daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair berkata, 
“Bahwasanya lmraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa’ AbHadhrami 
bertikai akan sebuah tanah, dan lmraul Qais menginginkan Abdan bin 
Asywa’ untuk bersumpah, maka dalam perkara ini turunlah ayar, “Dan 
janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu 
dengan jedan yang batil” 89 . 

Ayat 189, firman Allah 



“Merefca bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan 
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; 
dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan 
tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan m asuklah ke 
rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu beruntung. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
® berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah # tentang bulan 
sabit, maka turunlah ayat ini.” 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abul Aliyah berkata, 


89 


Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/822) dalam rafsrinya, dan disebutkan oleh Al-Wahidi him. 50, 
dan ia menyandarkannya kepada Muqaiil 


Asbabun Nujwl 



“Telah sampai kepada kami bahwasanya mereka bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Apakah tujuan diciptakannya bulan sabit?” maka Allah 
menurunkan ayat-Nya, “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit." 

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dalam kicab Tarikh 
Dimasytj dan jalur As-Suddi kecil dari Al-Kalbi, dari Abi Shalih, dari Ibnu 
Abbas 1?) bahwasanya Mu’adz binJabal dan Tsa’labah bin Anamah berkata, 
“Wahai Rasulullah! Apa gunanya bulan sabit mulai timbul diawali dengan 
titik putih sehalus benang kemudian bertambah besar hingga berbentuk 
bulat kemudian kembali berkurang dan akhirnya kembali seperti semula, 
tidak cetap bentuknya?” Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu 
tentang bulan sabit”' 0 . 

Finnan Allah, “Wa laysal birru" (“dan bukanlah kebajikan') 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 91 dari Al-Bara’ bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa mereka (orang-orang jahiliah) jika telah selesai melakukan ihram 
di baitullah, mereka mendatangi rumah dari belakangnya, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah 
dari belakangnya. ” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, dan ia 
menshahihkannya dari Jabir ■£» bahwasanya ia berkata, “Bahwa orang- 
orang Quraisy yang disebut Al-Hums. Mereka dahulu masuk dari pintu- 
pintu ketika melaksanakan ihram. Adapun kaum Anshar dan orang-orang 
Arab lainnya tidak masuk melalui pintu ketika melaksanakan ihram. Pada 
suatu hari ketika Rasulullah berada di halaman Baitullah kemudian ia 
keluar dari pintunya dan keluar bersamanya Qutbah bin Amir Al-Anshari, 
maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Qutbah bin Amir 
adalah orang jahat dan ia keluar dari pintu di mana engkau keluar,” maka 
Rasulullah berkata kepadanya, “Apa yang mendorongmu untuk berbuat seperd 
itu!” ia berkata, “Aku melihatmu melakukannya maka aku melakukan 
apa yang engkau lakukan”, Rasulullah & berkata, "Sesungguhnya saya dari 
Hums”, kemudian ia berkata kepada Rasulullah, “Sesungguhnya agamaku 
adalah agamamu," maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan bukanlah 
kebajikan memasuki rumah~rumah dari belakangnya"' 12 . 


90 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/309) dan disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/825) dan ia 
menyandarkannya kepada Qatadah dan Rahi’ dari Ibnu Abbas ’■(S', akan tetapi isnod-nya sangat 
dha ‘ if. 

91 Shahih: Al-Bukhari (1803), Muslim (3026), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/310). 

92 Hasan: Al-Hakim (1/48.3) dan ia menshahihkannya. dan Ibnu Hajar menyebutkannya dalam 


52 Asbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas 
W dan seperri itu juga Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalan Musnod- 
nya dari Al-Bara’ berkata, “Bahwasanya orang-orang anshar jika datang 
dari perjalanan jauh, seseorang tidak masuk dari depan rumahnya, maka 
turunlah ayat ini.” 93 

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Qais bin Jubair An-Nahsyali 
berkata, "Bahwasanya orang-orang dahulu jika telah melaksanakan ihram, 
mereka tidak mendatangi rumah dari depan pintunya kecuali yang berasal 
dari Hums. Pada suatu hari Rasulullah .# masuk dan keluar dari halaman 
Baitullah melalui pintu Baitullah, kemudian seseorang yang bernama 
Rifa’ah bin Tabut mengikutinya tetapi ia bukanlah dari Hums, maka mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah! Rifa’ah melanggar”, kemudian Rasulullah 
berkata kepadanya, “Apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu?" ia 
berkata, “Aku hanya mengikutimu,” Rasulullah 0 bersabda, “Sesungguhnya 
aku termosuk dari Hums", Rifa’ah berkata, “Sesungguhnya agama kita sama.” 
Maka turunlah ayat ini, “Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah 
dari belakangnya.” 94 

Ayat 190, Firman Allah 



“Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih 
dari Ibnu Abbas it berkata, “Ayat ini turun pada perjanjian Hudaibiyah. 
Bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya ketika dicegah untuk menuju 
ke Baitullah, kemudian orang-orang musyrik menjanjikan kepada mereka 


kitabnya Al-Foth (3/727) dan berkata, "penyandaran (israd) ini walaupun dalam termasuk dalam 
syarat Muslim, akan tetapi para ulama berbedapandangan dalam hal apakah hadits ini mnushul.” 

93 Ath-Thayalisi {1/98) dalam Musruid-nya. 

94 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/310) dan Al-Qurchubi (1/829). 

Al-Qurthubi berkata, “Kesatria: Quraisv, Khuza'ah.Tsaqif, Jusvain, Bani Amir bin Sha'sha’ah, dan 
Bani Nashr bin Mu'awiyah, mereka menamakan kesatria karena sangat keras dalam agama mereka. 


Asbabun Nujwl 



untuk diperbolehkan kembali ke Baitullah pada tahun berikutnya, ketika 
sudah tiba tahunnya, Rasulullah dan para sahabatnya bersiap-siap untuk 
mengqadha umrah tahun sebelumnya, dan mereka khawatir orang-orang 
Quraisy tidak menepati janji mereka dan mencegah mereka kembali untuk 
menuju Baitullah dan memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, dan 
para sahabat tidak menginginkan untuk berperang dengan mereka pada 
bulan-bulan haram (asyhurui hurum), maka Allah menurunkan ayat ini” 95 . 

Ayat 194, Firman Allah {Jig: 










“Bulan haram dengan bulam haram, dan sesuatu yang patut dihormati, 
berlaku hukum qishas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, 
maka seranglah ia, setmfcangdenganserangannya terhadapmu. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
beriakwa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

“Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah berkata, “Nabi dan para 
sahabatnya melaksanakan ibadah umrah pada bulan Dzulqa'dah dan 
mereka membawa sembelihan, hingga mereka sampai pada daerah yang 
bernama Hudaibiyah, mereka dihadang oleh para orang-orang musyrik 
dan melakukan perjanjian dengan Nabi # untuk kembali pada tahun 
itu dan kembali lagi untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun 
depannya. Ketika sudah tiba tahun yang dijanjikan, maka Rasulullah dan 
para sahabatnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah pada 
bulan Dzulqa’dah dan mereka bermukim di sana selama tiga malam, dan 
adalah orang-orang musyrik merasa bangga ketika mereka sebelumnya dapat 
membuat Nabi dan para sahabatnya kembali pada hari Hudaibiyah tanpa 
melakukan ibadah umrah, maka Allah memherikan balasan kepada mereka 

95 Al-Wahidi meriwayatkan Atsar ini sendiri him 51, dan disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/831) 
Ibnu Katsir berkata, “Ayat ini adalah ayat pertama yang turun di kota Madinah dalam ha] 
peperangan, ketika ayat ini tutun Rasulullah & memerangi yang memeranginya dan berdamai 
dengan yang ingin berdamai hingga curun surat Bara'ah (At-Taubah) dan ayat ini mansAnkWi" 
(1/310). 


54 Asfcainrn Nuzul 



dengan memasukkan Nabi pada bulan yangdi mana mereka mencegah Nabi 
untuk melaksanakan ibadah Umrah, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
"Bulan haram dengan bulam haram, dan sesuatu yang paint dihormali, berlaku 
hukum qishas” 96 . 

Ayat 195, Firman Allah ife: 



“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, danjanganlah kamu 
menjacuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbua t baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orangyang yang berbuat baik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari 9 ' dari Hudzaifah bahwasanya ia berkata, 
"ayat ini turun pada permasalahan infaq (najaqah)" 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, 
Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Ayyub Al-Anshari 
berkata, “Ayat ini turun pada kita wahai orang-orang Anshar! Ketika Allah 
memuliakan Islam dan semakin banyak penolong agama ini, sebagian orang 
dari kita berkata sembunyi-sembunyi, “Sesungguhnya harta kita telah 
hilang, dan sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam, maka jika kita 
menyimpan harta kita maka kita akan memperbaiki apa yang telah hilang 
dari kita. Kemudian Allah menurunkan ayat-Nya untuk membantah apa 
yang kita katakan, “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. ” Kebinasaan 
adalah menjaga harta dan selalu memikirkannya kemudian meninggalkan 
peperangan” 98 . 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih dari Abi 
Jabirah bin Dhahhak berkata, “Bahwa dahulu kaum anshar bersedekah dan 
memberikan makan kepada orang lain hingga mereka tertimpa Sannah w 
dan kemudian mereka tidak lagi ingin mengeluarkan harta mereka. Maka 

96 Disebutkan oleh lbnu Jarir (2/144), Ibnu Katsir (1/31.3), dan Al-Qurrhuhi (1/B58). 

9? Shahih: Al-Bukhari (4516) dalam Bab At-Tafsir. 

98 Shahih: At-Tirmidzi (2972)dalam Bab At-Tafsir, Abu Dawud (2512) dalam Al-Jihad. 

99 Kelaparan. Lihat IbnuKatsir (1/314) lihat Ath-Thabarani (5671) dalam kitab Al-Ausath. 


Asbabun Nuzul 



Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri dalam kebmasaan." 

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabaram dengan sanad yang shahih 
dari Nu’man bin Basyir berkata, “Dahulu jika seseorang melakukan dosa, 
maka ia berkata, “Allah tidak akan mengampuniku” turunlah ayat “Dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.’’ Dan hadits ini 
mempunyai penguat dari Al-Bara’ yang Diriwayatkan oleh Al-Hakim 1 '*’. 

Ayat 196, Firman Allah M: 


o M ass® 

'''' \\<\' c A -- A 

^ • 3 . til—s J' 3 (j* a_i_XA3 

a>jJi /ill & & m %jt Z& <&: 

e / y < ?—>-r £ f 

<—jIaa)' Jj-X** 0^ 


“Dan sempurnakanlaA ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu 
terkepung (terhalang oleh musuh atau kerena sakit), maka (sembelihlah) 
korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepcdamu sebelum 
korban sampai ditempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang 
sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bereukur), maka wajiblah 
atasnya beifidyah, yaitu : berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila 
kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah 
sebelum haji (di dalam bulan haji) , (wajibiaA ia menyembeiih) kurban yang 
mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau 
tidak mampu), maka wajiblah berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 
hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang 
sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang 
yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang 
yang buka penduduk hota makkah). Dan ketakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah sangat kerns siksaan-Nya.” 

100 Shahih: disebutkan Al-Haitsami (6/317) dan ia menyandarkannya kepada Ath-Thabaram dalam 
kitah Al-Kabir dan AhAuutth, dan ia berkata, “Para perawinya perawi yang shahih.” 


56 Asfwfnrn Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Shafwan bin Umayyah berkata, 
“Seseorang datang menemui Rasulullah # dengan memakai parfum dan 
jubah, lalu ia berkata, “Bagaimana engkau memerintahkanku dalam ibadah 
umrah wahai Rasulullah? Maka Allah menurunkan, “Dan sempumakanlah 
ibadah haji dan umrah karena Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, 
“ManakaA tadi orang yang menanyakan kepadaku tentang umrah!" orang 
tersebut berkata, “Ini aku wahai Rasulullah!’’ Rasulullah berkata kepadanya, 
“Lcpaskan pakaianmu kemudian mnndilab, dan lakukanlah istinsyaq semampumu 
kemudian apa yang engkau lakukan pada ibadah, hajimu maka lakukanlah juga 
icu pada ibadah umrahmu." Firman Allah, “Jika ada di antaramu yang sakit 
atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)’’ 101 . 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia 
bertanya tentang firman Allah, “Maka wajiblah atasnya berjidyah, yaitu 
berpuasa." Aku dibawa ke hadapan Nabi # dan kutu-kutu di rambutku 
berserakan hingga ke mukaku, maka Rasulullah bersabda, “Aku ti'dak 
menyangka engkau telah bersungguh-sungguh hingga seperti mi, apakah engkau 
mendapatkan seekor kambing untuk disembelih!” aku berkata, “Tidak”, 
kemudian Rasulullah S bersabda, “BerpuasaiaA riga Aari kemudian berikanlah 
makanan en am orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan satu sha’ 
dari makanan dan cukurlah rambutmu. ” Maka turunlah ayat ini padaku secara 
khusus dan kepada kalian secara umum” 102 . 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka’ab bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu kami bersama Nabi & di Hudaibiyah dan kami melaksanakan 
lhram, dan kami dikepung oleh orang-orang musyrik, dan ketika itu 
rambutku sangat tebal sehigga serangga yang ada pada rambutku terjatuh 
hingga ke wajahku, ketika itu Nabi berjalan di hadapanku dan berkata, 
“ApakaA serangga yang ada di rambutmu mengganggumu!” kemudian 
Rasullullah ^ memerinrahkanku untuk mencukur rambutku. Dan ia 
berkata, dan turunlah ayat “ Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan 
di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfdyah, yaitu: berpuasa 
atau bersedekah atau berkurban" 103 . 


101 Murtafaq Alaihi: Al-Bukhari (1536) dalam Bab Al-Haj;, Muslim (9-10) dalam A! -Hajj. Dan riwayat 
ini disehutkan oleh Ibnu Katsir dengan sanad As-Suyurhi (316/1). 

102 Shahih: Al-Bukhari (4517) dalam Al-Hajj, (1816), Muslim (82) dalam Al-Haj). 

103 Disebutkan oleh Ibnu Kacsir (1/318-319), dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/292) dalam 
Musnad-nya. 


Asbabun Nujul 



Diriwayatkart oleh Al-Wahidi dari jalur Atha, dari Ibnu Abbas 
berkata, “Ketika kami sampai pada daerah yang bemama Hudaibiyah, Ka’ab 
bin Ujrah datang dengan serangga yang ada di rambutnya berserakan hingga 
ke wajahnya, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah! Kutu ini telah 
menggigitku,” maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Jika ada di antaramu yang 
sakit atau ada ganggwan di kepalanya (lalu ia bercukur ), maka wajiblah acasnya 
berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban" 104 . 


Ayat 197, Firman Allah 



“(M usim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa 
yang menetapkan niamya daiam bulan itu akan mengerjakan haji, maka 
ridak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di daiam masa 
mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya 
Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal 
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang herakal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ah Bukhari dan selainnya dari Ibnu Abbas 
berkata, “Dahulu penduduk Yaman ketika melaksanakan ibadah haji 
mereka tidak mempersiapkan bekal dan mereka mengatakan bahvva mereka 
hanya bertawakkal, maka Allah turunkan ayat-Nya, "Berbekallah, dan 
sesungguhnya scbaik-baiknya bekal adalah takwa”' 05 . 


Ayat 198, Firman Allah 





104 Lihat Al-Wahidi him. 55-56. 

105 Shah ill: A1-Bukhari (1532) daiam Bab Al-Hajj, dan An-Nasa’i (53) daiam Bob At-Ta/sir. Ibnu Katsir 
menamhahkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Dahulu ketika mereka ingin melaksanakan 
ihram dan masih mempunyai bekal yang dahulu, maka mereka akan membuangnyadan menyiapkan 
bekal yang barn, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Berbelaillah, dim sesungguhnyascbaik-baiknya 
bckai adalah talcuia. " (1/327) 


58 Asbabun Nuzul 




“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dan Tuhanmu. Mafia apabila kamu lelah bertniak dari Arafat, berdzikir 
kepada Allah di Masy’anl Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Alhh sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya 
kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." 

Sebab Tunwnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas Wl berkata, “Bahwa 
dahulu ‘Ukazh, Majinnah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar dalam masa 
Jahiliah, dan mereka berdosa jika mereka melakukan perniagaan dalam 
musin-musim haji, maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal 
tersebut, maka turunlah firman Allah, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." Pada mustm-musim ibadah 
haji 106 . 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ah 
Hakim, dan yang lainnya dari jalur-jalur yang berasal dari Abi Umamah 
At-Taimi berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar: “Kami menyewakan 
tanah kami, apakah pada waktu yang sama kami boleh melakukan haji?” 
Ibnu Umar pun berkata, “telah datang seseorang kepada Nabi %g> bertanya 
tentang hal yang sedang engkau tanyakan kepadaku sekarang, tetapi 
Rasul tidak menjawab. Hingga turun Jibril menyampaikan kepadanya 
ayat, “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu." Kemudian Rasul memanggil orang tersebut dan bersabda, 
“Kalian dapat menunaikan haji.” 107 

Ayat 199, firman Allah 





'02 


A 



106 Shahih: Al-Bukhari (4519) dalam Bab At-Tafsir. Ibnu Katsir berkata dari Mujahiddari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berakata, "Dahulu orang-orang takut untuk melaksanakan perniagaan ketika datang 
musim haji dan mereka berkata, “ini adalah musim berdzikir kepada Allah, maka turunlah ayat ini 
(1/329). 

107 Ad-Daraquthni (2/192), Ad-Dur Al-Mantsur (1/222),dan Ibnu Katsir (1/328). 


Asbabun Nujul 





“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maim Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas Mi berkata, “Bahwasanya 
dahulu orang-orang Arab berhenti di padang Arafah, dan orang-orang 
Quraisy berhenri di Muzdalifah, maka Allah menurunkan ayar-Nya, 
“Kemudian benolaklah kamu dan tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arafah).” 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Asma binti Abi Bakar berkata, 
“Dahulu orang-orang Quraisy berhenti di Muzdalifah, dan orang-orang 
lain berhenti di Arafah kecuali Syaibah bin Rabi’ah, maka turunlah ayat, 
“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arafah)’’ IDIi . 


Ayat 200, Firman Allah ■M: 




A > 


J j~i iy 






bt && 4 diK 


“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah 
(dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut 
(membangga-banggakan)nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah 
lebih banyak dari itu. Maka di amaramanusia ada yang berdoa, “YaTuhan 
kami, berilah kami (kebaikan) di dunia.” Dan tiadalah baginya bagian (yang 
menyenangkan) di akhirat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang jahiliahberdiri (berhenti) pada musim-musim 


108Shahili: Al-Bukhari (4520) Jalam Bab At -Tafsir, Muslim (1219) dalam Al-Hajj. Dan lihat juga 
Ibnu Katsir (1/331). 


60 Asbabun Nuzul 




haji, seseorang dari mereka berkata, “Dahulu ayahmu memberi makan, 
memikulkan beban-beban, dan membawa beban diyat, mereka tidak 
mempunyai dzikir kecuali apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang 
mereka, maka turunlah ayar, “Apabila kemu telah menyelesaikan ibadah 
hajimu , maka berdzikirlah (dengan menyebiit) Allah." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Mereka dahulu 
jika telah menyelesaikan manasik mereka, mereka berdiri di Jamrah dan 
mengingat masa dahulu mereka ketika jahiliah, dan apa yang nenek moyang 
mereka kerjakan, maka turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas berkata, 
“Bahwa dahulu suatu kaum dari orang-orang badui datang ke tempat 
pemberhentian dan mereka berkata, “Ya Allah! Jadikanlah ia tahun hujan, 
tahun kesuburan, dan tahun kebaikata” dan mereka tidak mengingat akan 
perkata akhirat sedikitpun, maka Allah menurunkan ayat, “Maka di antara 
manusia ada yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia. ” 
Dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat." 

Dan datang setelah mereka orang-orang mukmin dan berkata, "Ya 
Tuhan kami ! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
pcliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah adalah orang-orang yang 
mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat 
p erhitungan-Nya. ” 109 


Ayat 204, firman Allah 





“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia 
menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi 
hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keros." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau lkrimah dari 
Ibnu Abbas ® berkata, “Ketika pasukan kalah yang di dalamnya terdapat 

109 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/332-333), dan ia menyebutkan bahwasanya Nahi & sering 
memanjatkan doa, “Aiki/mmma Rabhana Atina Fiddunya Hasarah u« ftl Akhirati Hasanah uti Qinan 
'Adzabannar ." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6/35), At-Tirmid 2 i (3487). Lihac Al-Qurthubi 
(1/911). Lihat Ibnu Jarir (2/172) dalam Bob At-Ta/sir. 


Asbabun Nujul 



Ashim dan Martsad, dua orang munafik berkata, “Sungguh celaka orang- 
orang yang terbunuh tersebut yang mereka mati dengan cara seperti ini, 
mereka tidak tinggal bersama keluarga mereka dan mereka juga tidak 
melaksanakan risalah sahabat (Muhammad) mereka, maka turunlah ayat, 
“Dan di aruara manusia ada orang yang ucapannya centring kehidupan dunia 
menarik hatimu" 110 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata: “ayat ini turun 
pada Akhnas bin Syuraiq Ats-Saqafi, ia menghadap kepada Nabi dan 
menampakkan kelslaman di hadapan Nabi, maka Nabi tertarik dengan 
kelakuannya tersebut, kemudian ketika ia pergi dan menjauh dari Nabi dan 
melewati pertanian dan keledai milik kaum Muslimin, maka la membakar 
pertanian dan menyembelih keledai-keledai, maka turunlah ayat ini” 1 ". 


Ayat 207, Firman Allah iB: 

Aiil _2^-* a. a— a) 




“Dan di ancara manus/a ada orang yang mengorhankan dinnya karena 
mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba- 
hambaNya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah dalam Musnod-nya, dan 
Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Al-Musayyib berkata, “Shuhaib berhijrah 
untuk menemui Nabi #, kemudian diikuti oleh beberapa orang dari 
Quraisy, kemudian Shuhaib turun dari tunggangannya dan mengeluarkan 
anak panahnya kemudian berkata, “Wahai orang-orang Quraisy, kalian 
telah mengetahui bahwa aku adalah salah termasuk orang yang pandai 
memanah, demi Allah kalian tidak akan dapat sampai kepadaku kecuali aku 


110 Ibnu katsir berkata (1/335), “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas babwasanya ayat ini turun pada 
beberapa orang munafik yang berbicara tentang Khubaib dan sahabat-sahabatnya yang terbunuh 
pada Yaumu Ar-Raji’ dan mereka menceritakan aibnya, maka turunlah ayat mi untuk merendahkan 
perkata orang munafik dan memuji Khabibdan para sahabatnya.’' la juga berkata, “Dan dikatakan 
babwasanya ayat ini umum, yaitu padasemua orang munafikdanjuga orang mukmin." 

111 Disebutkan oleh Al-Wahidi him. 59, dan Ibnu Katsir menunjuk kepada bal ini akan tetapi ia 
tidak menyinggung peristiwa pembakaran, maka ia berkata, “As-Suddi berkata, “Ayat ini turun 
pada Akhnas binSyariq At-Tsaqafi yang datartg kepada Rasulullah&dan menampakkan kepada 
beliau keislamannya, akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan kemunafikan (1/335). Lihat 
Al-Qurthubi (1/929). 


62 Asbabun Nuzul 



akan melepaskan semua anak panahku, kemudian aku tebas kalian dengan 
pedangku hingga tidak tersisa apa pun ditanganku, kemudian lakukanlah 
sekehendak kalian, atau jika kalian menghendaki, aku akan tunjukkan 
kepada kalian hartaku yang berada di Makkah dan kalian membiarkan aku 
pergi. Mereka berkata: “iya.” 

Ketika Shuhaib sampai di sisi Nabi di kota Madinah, Nabi bersabda 
kepadanya, “Abu Yahya mendapatkan keuntungan dari pemiagaannya, Abu 
Yahya mendapatkan keuntungan, dan turun firman Allah, “Dan di antara 
manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mcncari keridhaan Allah; 
dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustndrak-nya, dari jalur Ibnu 
Al-Musayyib, dari Shuhaib dengan sanad yang maMs/ud. Dan ia juga 
mengeluarkan riwayat yang saina dari mursal Ikrimah. Ia juga mengeluarkan 
riwayat ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dan di 
dalam hadits ini disebutkan dengan jelas sebab turun ayat ini, kemudian 
ia berkata, “Shahih dalam syarat Muslim” 112 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun 
pada Shuhaib, Abu Dzarr, dan Jundub bin Sakan” salah satu keluarga dari 
Abu Dzarr.” 113 

Ayat 208, Firman Allah 



“Hai orang'orang yang beriman, masuklah kamu he dalam Islam secara 
keseluruhannya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, "ayat ini turun pada 
Tsa’labah, Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, Asad bin Ka’ab, Usaid bin 


112 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/337), dan bunyi haditsnya seperci ini. dan 1 a menyebuckan juga 
riwayat lain dengan tambahan ‘‘Shuhaib mendapatkan keuntungan. " Dan riwayat ini juga disebutkan 
oleh pemilik kitab Af-Miiduiiib Al-Aliyob dan Al-Hakim (3/391). 

113 Ibnu Katsir berkata, “adapun kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini turun pada setiap 
pejuangdi jalan Allah. Lihat Ibnu Jarir (2/188). Al-Qurthubi berkata/’Ayat ini turun padasyuhada 
perang Ar-Raji.” Qatadah berkata, “Mereka adalah kaum Muhajirin dan Anshar.” Dan, ada yang 
berkata, “Ayat ini turun pada Alt bin AbiThalib ketika iaditinggalkan oleh Nabi di atas tempac 
tidumya untuk pergi ke gua (1/936). 


Asbabun Nujul 



Ka’ab, Sa’id bin Amru, dan Qais bin Zaid. Mereka semua adalah orang- 
orang Yahudi dan berkata, “Wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang 
kami agungkan, maka biarkan kami mengagungkannya, dan Taurat adalah 
kitab suci dari Allah, maka birkan kami bangun malam hari untuk dengan 
kitab itu. Maka turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah 
kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya” 114 . 

Ayat 214, Firman Allah Mi 


« 52 j 3 (fcl; ts; kSii o' aa 
Ufa “0 

» c '-I■"< -z> 

v-*/ Ain 0' fc Jf ' aa'I yA\<- 


“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surge, padahal bclum 
daiang kepadamu (cobaan) sebagaimam halnya orang'Orang terdahulu 
sebekum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermncam-mncam cobaan) sefungga berkatalah Rasul 
dan orang'orang yang beriman bersamanya: "bilakah datangnya penolongan 
Allah’” ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekac." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq berkata, kami diberitahu oleh Ma’mar, dari Qatadah 
berkata, “Ayat ini turun pada hari perang Ahzab, pada hari itu dimana Nabi 
& dan para sahabatnya tertimpa bala dan pengepungan.” 115 

Ayat 215, Firman Allah Mi 



114 Ibnu Katsir berkata (1/338), “Penyebutan Abdullah bin Salam bersamaorang-orang Yahudi terse but 
harus dikaji kembali dikarenakan ketidakmungkinan ia meminta izin kepada Rasulullah untuk 
mengangungkan hari sabcu, sedangkan ia pada waktu cersebut ia sudah masuk Islam dan ia hanya 
mengagungkan hari raya Islam," Lihat Al-Qurthubi (1/938) dan ia tidak menyebutkan satupun 
nama dari mereka, dan lihat juga Ibnu Jarir (2/189), 

115Ibnu Karsir (1/342) menjadikan ayat ini bermakna lebih umum dan berkata, “Para sahabat 
mengalami hal yang sangat besar pada hari A I-Ahzab.” Disebutkan juga oleh A l-Qurthubi (I/948). 


64 Asbabun Nuzul 



“Meraka bertanya kepadamu tentangapa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 
“apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bnpak, 
kaum kerabat, anak-anak yatim , orang-orang miskin dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan. ” Dan apa saja kebajikan yang kamu bunt, maka 
sesungguhnya Allah M aha Mengetahui.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang 
beriman bertanya kepada Rasulullah # di manakah mereka harus 
menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, “Meraka bertanya kepadamu 
tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apa saja harta yang kamu 
nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak , kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ” 
Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesunguhnya Allah M aha 
Mengetahui.” 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Abu Hayyan, bahwasanya Amru 
bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi i&, “Apa yang kami nafkahkan dari 
harta-harta kami? Di mana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini.” 116 


Ayat 217, Firman Allah 

t / ' . A.,/„ . 


S ."Tf 

jJi JLrJ Js JCA 0% 

4 p&X\ dXi S4% 33 £13 


116 Al-Qurthubi berkata, “Amru bin Al-Jamuh berkata kepada Rasulullah &, “Wahai Rasulullah, aku 
memiliki harta yang melimpah, maka harta manakah yang harus aku sedekahkan? Dan kepada 
siapasaya harus berinfak?” maka tutunlahavat ini (1/950). Ibnu Katsir berkata (1/343): "Muqatil 
bin Hayyan berkata bahwasanya ayat ini curun pada perkarasedekah dan infak, dan ayat ini telah 
di-naskh dengan zakat." Lihat kitab Ad-Dur AI-Montsur (1/252). 


Asbabun Nujul 



“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. 
Katakanlah: “Berperang dalam bulah icu adalah dosa besar; tecapi 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi 
masuk) masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitamya, lebih 
besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbmt fitnah lebih besar (dosanya) dari 
pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai 
mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), 
seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di ancara kamu 
dari agamanya, lalu i a man di dalam jalan kekafiran, maka mereka itulah 
yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabram 
dalam Al-Kabir, dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya, dari Jundub bin 
Abdullah bahwasanya Rasulullah $ mengutus beberapa orang dan juga 
diutus Abdullah bin Jahsy, maka mereka bertemu dengan Ibnu Al-Hadrami 
dan mereka membunuhnya, jika saja mereka mengetahui bahwasanya pada 
hari itu adalah hari dari bulah Rajab atau Jumadal, maka berkara orang- 
orang Musyrik kepada orang-orang mukmin, “Kalian telah membunuh 
pada bulan Haram, maka Allah menurunkan ayat-Nya, ““Mereka bertanya 
kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.” 

Beberapa orang dari mereka berkata, “Jika mereka tidak mendapackan 
dosa, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala. maka turunlah ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan 
berjxhad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha 
Pcngampun lagi Maha Penyayang." 

Dan riwayat ini juga Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam perkara 
sahabat Rasulullah, dari jalur Utsman bin Atha, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas ^ ." 7 


117 Ibnu Katsit berkata, “Atsar ini diriwayatkan oleh dari Ibnu Ishaq, Abdullah bin Jahsy dan para 
sahahatnya melihat betapa besarnya pahala berjihad yang didapatkan ketika Al-Qur'an turun 
hingga mereka sangat menginginkan pahala tersebut, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami ingin berperang sehingga kami mendapatkan pada para mujahidin” maka turunlah firman 
Allah, " Sesunggnimya arang-trrangyang beriman. < ircng-i rrtmgyangbcrhijrah dan berjihaddi jalan Allah, 
mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Potgompun lagi Maha Penyayang" (1/346). 
Dan, Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabatani (2/162) dalam kitab Al-Kabir. Lihat juga 
Tafashil As-Sariryah dalam Tap it Al-Qurthubt (1/954-955). 


66 Asbabun Nuzul 



Ayat 219, Firman Allah $ 5 : 



“M ereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada 
keduanya Uu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka najkahkan. Katakanlah: “Vang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu 
supaya kamu berpikir." 

Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah, “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar" cerita 
tentang kejadiaanya ada pada surat Al-Maa'idah. 

Firman Allah, “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 
nafkahkan. ” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Said atau Ikrimah dari Ibnu 
Abbas Wit bahvvasanya beberapa orang dari sahabat ketika diperintahkan 
untuk memberikan nafkah di jalan Allah, mereka mendatangi Rasulullah 
# dan bertanya, “Sesungguhnya kami tidak mengetahui nafkah apakah 
yang diperintahkan kepada kami dari harta-harta kami, maka apakah yang 
kami berikan nafkah dari harta-harta kami. 7 ” maka Allah menurunkah ayat, 
“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 
“Yang lebih dari keperluan’’" 8 . 

Dan ia juga mengeluarkan dari Yahya, bahwasanya ia mendengar 
Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah datang kepada Rasulullah & dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, kami mempunyai budak-budak dan keluarga, maka 
apakah yang kami berikah nafkahnya dari harta-harca kami?” maka Allah 
menurunkan ayat ini.” 119 


118 Ihnu Katsir menjelaskan had its ini bahwasanya Nabi # hersahda, “Sedckah yang paling baik adnlnh 
sett’ (oh Iti’cukufwn (erpenuhi, aingan di atas lebih btuk dan tangan di bauah dan mulatlah dari irrang yang 
menjadt tanggunganmu." Hadits ini derajatnyashahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (2/139). 

119 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/973-974) dan ia beikata,"Ayat ini numsulch.” 


A sbabun Nugul 



Ayat 220, Firman Allah 


ji Csrt4 

its £ £p3f S- o_^if j& fig ]#££ (UjftiS 



“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang 
anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut. adalah 
baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu 
dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan yang dan yang 
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki , niscaya Dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’i, Al-Hakim, dan yang lain 
dari Ibnu Abbas ^ berkata, “Ketika turun ayat, “Dan janganlah kalian 
mendekati harta anak yatim, kecualidengan cara yang lebih baik. ” ( Al-lsra’:34) 
dan “Sesunggw/inyn orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zhalim.” (An-Nisa’: 10), maka beranjaklahorang-orang yangdi sisinya ada 
(mempunyai) anak yatim, kemudian mereka memisahkan makanan mereka 
dengan makanan anak yatim, begitu juga minum mereka, dan mereka 
melebihkan makanan anak yatim dari makanan mereka dan mengurung 
mereka sehigga makanan tersebut dimakanan atau makanan tersebut rusak, 
hingga hal tersebut melampaui batas, kemudian mereka menceritakan hal 
tersebut kepada Nabi, maka turunlah ayat, “Dan mereka bertanya kepadamu 
tentanganak yatim.”' 20 

Ayat 221, Firman Allah 



IZOShahih: Ahmad (1/526) dalam Mu.inod-nya, dan Al-Qurthubi berlcata (1/975): “Ada yang 
mengatakan bahwa orang yang bertanya adalah Abdullah bin Rawahah, ada j uga yang mengatakan 
bahwa orang-orang Arab sangat pesimis dan takut jika harta anak yatim tercampur pada makanan 
mereka, maka turunlah ayat ini." 


68 Asbabun Nuzul 




“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
benman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita yang musyrik, walaupun ia menarik haumu- Dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita miibin) sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi, 
dari Muqatil berkata, “Ayat ini turun pada Ibnu Abi Al-Martsad Al- 
Ghanawi, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita yang 
bernama Anaq, wanita tersebut adalah orang musyrik, dan ia juga wanita 
cantik dan kaya. Maka turunlah ayat ini” 121 . 

Firman Allah, “Wala Amacum Mu’minatun Khair mim Musyrikatin” 
(Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik.) 

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur As-Suddi dari Abu Malik, 
dari Ibnu Abbas Pi berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Rawahah, 
ia mempunyai budak wanita yang hitam, dan 1 a sedang marah kepada 
budaknya tersebut dan menamparnya, kemudian ia takut dengan apa 
yang telah ia lakukan, maka ia datang kepada Nabi & dan menceritakan 
hal tersebut dan kemudian berkata, “Aku akan memerdekakannya dan 
menikahinya,” dan ia benar-benar melakukannya. Bebepara orang-orang 
Muslim mengejeknya dengan berkata, “Ia menikahi seorang budak,” maka 
Allah menurunkan ayat ini” 122 . 

Dan riwayat ini juga Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi dengan 
derajat munqathi’. 


121 Dapatdirujuk kepada kisah tentang L/stidAi-Glwfait (5/138). Al-Qurthubi berkata: "NamaMartsad 
adalah Kanaz bin Hushain Al-Ganawi." (1/979) 

122 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/350),dan Al-Wahidi him. 65. 


Asbabun Nuzul 69 




“M ereka berianya kepadamu tentang haidh . KatakanlaA: “Haidh itu adalah 
koioran." Oleh sebab itu, heruiaklah kamu menjauhi diridari ivartitadi ivaktu 
haidh; danjanganlah kamu mendekatimereka, sebelum mereka suci. Apabila 
mereka tdah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperitahkan 
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang'orang yang taubat 
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Anas 
bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu jika seorang wanita dalam keadaan 
haidh, mereka tidak memberikannya makanan, tidak mencampuri mereka 
di rumah-rumah mereka. Maka para sahabac bertanya kepada Nabi 
Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh." Kemudian 
Rasulullah bersabda, “Lakukanlah apa pun dengannya (istri) kecuali nikah 
(berhubungan badan). ” 123 

Diriwayatkan oleh Al-Bawardi dalam perkara sahabat, dari jalur Ibnu 
Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa’id, dari 
Ibnu Abbas bahwasanya Tsabit bin Ad-Dahdah bertanya kepada Nabi 
Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh." Dan, 
diriwayatkan juga hadits senada oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi. 124 

Ayat 223, Firman Allah 



123 Shahih Muslim (302) dalam Bab At-Haidh, At-Tirmidzi (2977) dalam Bab At-Tafsir. 

124 Al-Qurrhubi menyebutkan bahwasanya orang berianya adalah Tsabit bin Ad-Dahdah, dan ada 
juga yang mengatakan bahwasanya ia adalah Usaid bin Khudairdan Ubad bin Bisyr. dan ini adalah 
pendapat kebanyakan ulama (1/993). Ibnu Katsir berkala (1/351): "'Maka datanglah Usaid bin 
Khudair dan Ubad bin Bisyr....” Kemudian ia meyebutkan haditsnya. 


70 Asbabun Nuzul 



“ Istri-istrtmu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok- tanam, maka 
datangflah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 
hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dinmu, dan bertakwalah 
kepada Allah dan ketahutlah bahiva kamu kelak akan menemui-Nya. Dan 
berilah kabar gembira or ang-orang yang benman. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, 
dan At-Tirmidzi, dari Jabir berkata, “Dahulu orang-orang Yahudi berkata, 
“Jika seseorang mendatangi istrinya dari belakang, maka kelak anaknya 
akan juling,” maka turunlah ayat, “Ism-istrimu adalah (seperti) tanah tempat 
kamu bercocok- tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 
bagaimana saja kamu hendaki.’’ 125 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari lbnu Abbas 
^ berkata, "Umar datang kepada Rasulullah # dan berkata, “celakalah 
aku wahai Rasulullah!” beliau bersabda, “apa yang mcmbuatmu celaka?" ia 
berkata, “Semalam aku menggauli istriku dari arah belakang”, Rasulullah 
tidak menjawab apa pun, maka turunlah ayat ini, “Ism-ismjnu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok- tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok- 
tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki. ” Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Datangilah ia dari depan dan belakang dan jauhilah dubur dan haidh.” 126 

Diriwayatkan oleh lbnu Jarir, Abu Ya’la, dan lbnu Mardawaih, dari jalur 
Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwasanya 
seseorang lelaki mendatangi istrinya dari belakang, maka kemudian orang- 
orang mengingkari perbuatannya. Maka turunlah ayat, “Istri-istrimw adalah 
(seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki." 127 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari lbnu Umar bahwasanya ia berkata, 

125 Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (4528) dalam Bab At-Tafstr, Muslim (1435) dalam Bab An-Ntkah 

126 Hasan: At-Tirmidzi (2980) dalam Bab Ar-Ttt/str. Ihnu Katsir berkata (1/356) bahwasanya lbnu 
Umar memperdengarkan hafalan Al-Qutannya kepada Nafi’, ketika ia sampai pada ayat, “Ism- 
istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam,” ia berkata, "Wahai Nafi', apakah 
kamu mengetahui apa yang dimaksud oleh ayat ini?” Nafi’ menjawab, "Tidak”, kemduian Ihnu 
Umar berkata, ''dahulu kami orang-orang Quraisv suka mengumpulkan para wanita, ketika kami 
memasuki kota Madinah, kami menikahi wanita-wanita Anshar, dan kami mendatangi wanita 
tersebut seperti dahulu kami pada di Makkah. Akan tetapi wanita-wanita tersebut menolak dan 
hanya menginginkan seperti halnya wanita Yahudi yang disetubuhi dan sainping, maka turunlah 
finnan Allah, “Istri-istrimu adalah (seperti) tatuih tempat kamu bercocok-tanam 

127 Lihat Ath-Thahawi (3/40) yang menjelaskart makna-maknaarsnr. 


Asbabun Nujul 



“Ayat ini diturunkan dalam perkara mendatangi wanita pada posisi helakang 
mereka." 128 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Ai-Ausat dengan 
sanad jayyid dari Ibnu Umar berkata, “Ayac ini diturunkan kepada 
Rasulullah, “Istri-ismmu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam 
sebagai keringanan untuk mendatangi wanita dari arah belakang’' 1 ’ 1 '. 

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Umar , 
bahwasanya seorang lelaki mendatangi istrinya dari arah belakang pada 
zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah mengingkari perbuatan tersebut, 
maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat 
kamu bercocok-tanam’’ 150 . 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya bukan yang dikatakan Ibnu 
Umar -semoga Allah mengampuninya dan para sahabat yang lainnya- 
(tentang sebab turun ayat ini). Akan tetapi dahulu orang-orang Anshar, 
penduduk perkampungan ini, adalah penyembah berhala. Mereka hidup 
berdampingan dengan perkampungan orang-orang Yahudi. Orang-orang 
Yahudi itu merasa mempunyai keutamaan ilmu melebihi orang-orang 
Anshar. Dan mereka orang-orang Anshar banyak mengikuti kebiasaan 
orang-orang Yahudi tersebut. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi 
bahwasanya mereka tidak menggauli istri-istri mereka kecuali dari arah 
samping, dan itu lebih membuat wanita tersebut lebih tertutupi. Orang- 
orang Anshar pun banyak yang menirunya. Sedangkan orang-orang Quraisy 
menggauli istri-istri mereka dalam keadaan terlentang. Ketika orang-orang 
Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang dari mereka menikahi wanita 
dari kaum Anshar. Lalu ia menggaulinya seperti orang-orang Quraisy 
ketika menggauli istri-istri mereka. Sang istri pun menyalahkannya, dan 
ia berkata, "Kami hanya digauli dari samping." Lalu mereka mendiamkan 
permasalahan mereka tersebut. Namun kemudian Rasulullah mendengar 
hal tersebut. Maka turunlah firman Allah, “Jstri-istrimu adalah (seperti) tanah 
tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu bagaimana saja kamu hendaki." Maksudnya yaitu, gaulilah mereka baik 
dari arah depan, dari arah belakang, ataupun dalam keadaan terlentang 
selama itu pada kemaluannya. 

128 Shahih: Al-Bukhari (4527) dalam Bab Ai-Ta/sir. 

129 Jayyid: Ath-Thabarani (4/145). 

130 Lihat sebelumnya. 


72 Asbabun Nuzul 



Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Syarh Al-Bukahri, “Sebab turun 
ayat ini -yang disebutkan oleh Ibnu Umar- adalah masyhur, dan sepertinya 
hadits Abu Sa’id tidak sampai pada Ibnu Abbas ^ dan yang sampai 
kepadanya adalah hadits Ibnu Umar, hingga ia mengira hadits tersebut 
dari Ibnu Abbas Wl ,” 131 


Ayat 224, Firman Allah ■fe 


. > Zs, 

\y£jj 





“janganlahkamu jadikan (nama) Allahdatam sumpahmu sebagai penghalang 
untuk berbuat kebajikan , bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahia.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij berkata, “Aku 
diceritakan bahwasanya firman Allah, “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah 
dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan , bertakwa dan 
mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” Turun pada Abu Bakar dalam perkara Misthah bin Utsasah.” 1 ” 


Ayat 228, Firman Allah 3s: 

Z&J&U % 73 ^ 

t£$\ jij b\ b&A j C*fiSfc£ 

aD'j 


131 Ahu Dawud (2164) dalam Bah An-Nikah, dan Al-Hakim (2/279) dalam kitab Ai-Mustadrak. 

132 Al-Qurthubi berkata (1010) bahwasanya ada yang berkata ayat ini turun pada Abu Bakar yang 
bersumpah tidak akan menafkahi Misthah bin Ursasah ketika ia berkata tentang Aisyahdengan hal 
yang tidak benarseperti dalam peristiwa I/Ici. Dan ada yang berkata bahwasanya ayat ini tunin pada 
Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak makan dengan para tamu. Ada yang berkata bahwasanya 
ayat ini turun pada Abdullah bin Rawahah ketika ia bersumpah untuk mengajak bicara suami 
saudari perempuannya yaitu Basyir bin Nu’man. 


Asbabun Nujul 



“Wanita-wanita yangditalak hendaklah menahan din (menunggu) tiga kali 
quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah 
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirac. Dan 
suami'suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 
(para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbangdengan kewajibannya menurut car a yang ma’ruf. Akan tetapi para 
suami , mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 
Mahaperkasa iagi Mafwbijaksana.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti 
Zaid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata. “Ada zaman Rasulullah 
aku diceraikan, dan pada waktu cersebut wanita yang diceraikan belum 
mempunyai masa lddah, maka turunlah firman Allah yang menentukan 
masa iddah pada perceraian, ‘'Wanita-umita yangditalak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru.” ,3} 

Disebutkan oleh Ats-Sa’labi dan Hibatullah bin Salamah dalan kitab 
An-Nosikh dari Al-Kalbi dan Muqatil, bahwasanya Isma’il bin Abdullah 
bin Gifari menceraikah istrinya Qatilah pada zaman Rasulullah 0 dan 
ia tidak tahu bahwa istrinya tersebuc sedang hamil, kemudian setelah 
ia mengetahuinya ia merujuk istrinya, dan ia melahirkan kemudian ia 
meninggal dan begitu juga anaknya. Maka turunlah ayat, “Wanita-wanita 
yangdiialak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."' M 


Ayat 229, Firman Allah 

0 <& 


133 Shahih: Abu Dawud (2281) dalam Bab Ath-Thalat). 

134 Riwayat ini hanva diriwayatkan sendiri oleh Abu Al-Qasim Hibatullah bin Salamah (w. 410 H) 
salah seotang ulama dalam ilmu An-Nosikh wa Al-Mansukh. Aku katakan, “Para ulama betbeda 
pendapat tentanfi arti quru apakah ia haidh atau suci dari haidtilihat Al-Qurthubi (1/1033) 
dan setelahnya. Ibnu Katsir (1/364) dan setelahnya. 


74 Asbainm Nuzul 



“Talak <yang dapat dirujuk) dm kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali dan sesuatu yang telah kamu benkan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khmvatir tidak dapat menjalankan hukum- 
hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (smmi istri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah 
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zhalim." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari 
Aisyah berkata “Bahwa dahulu j ika seseorang menceraikan istrinya, ia akan 
menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus 
istrinya jika ia merujuknya di masa iddah, walaupun ia menceraikannya 
seratus kali atau lebih." 

Sehingga seseorang berkata kepada istrinya, “Demi Allah aku tidak 
akan menceraikanmu hingga kamu berpisah denganku dan juga aku tidak 
pernah mengharapkanmu," wanita tersebut berkata, “Dan bagaimana 
maksudmu?” Orang tersebut berkata, “Aku akan menceraikanmu, dan setiap 
masa iddahmu hampir habis, maka aku akan merujukmu.” Maka wanita 
tersebut kepada Rasulullah dan menceritakannya, kemudian Rasulullah 
diam hingga turun kepadanya firman Allah, “Talak (yang dapat dirujuk) 
dm kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik. ” 135 

Firman Allah, “Wala Yahillu Lakum " (dan tidak halal bagi kamu .) 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam ‘‘An-Nasikh wa Al-Mansidc/i” 
dari Ibnu Abbas (#£ berkata: “adalah dahulu seseorang memakan apa yang 
telah ia berikan kepada istrinya dan orang lain tidak melarangnya. Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
dari sesmtu yang telah kamu berikan kepada mereka." 1,6 

135 Shahih: At-Tirmidzi (1192) dalam BabAth-Thalaq. Hal inidisebutkan juga oleh Ibnu Katsir (1/368) 
dan ia berkata, "Dahulu seorang lelaki adalah orang yang paling berhak untuk merujuk istrinya 
walaupun ia menceraikannya sekehendaknyaselama itu masih dalam masa iddah..Dan ia berkata 
juga, “Dahulu seorang lelaki berkata kepada istrinya, “Demi Allah, aku akan membiarkanmu 
menjadi seorang wanita yang tidak janda dan tidak pula mempunyai suami," maka ia menceraikan 
istrinya hingga waktu iddahnya hampir habis, ia merujuknya. Lelak i tersebut melakukannya berkali- 
kali, maka Allah menurunkan ayat ini....” Lihat Al-Qurthubi (1/1038). 

136 iVi/i!aA artinya mahar. Di dalam firman Allah, “BcrikunloA maskaum (ma/iar) kepada u'cmiru (yang 
kamu nika/u scbagai pcmfccrian dengan pcnuA kcrclaan." (An-Nisa': .3). 


A sbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata, 
“Ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan pada Habibah. Habibah 
mengadukan kepada Rasulullah & perihal suaminya untuk kemudian 
meminta untuk diceraikan, dan Rasulullah berkata kepada Habibah, 
“Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang iajadikan mahar untukmu?" 
Habibah menjawab, “lya, aku mau”, lalu Rasulullah memanggil Tsabit 
bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka 
Tsabit berkata, “apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah menjawab: “lya, 
ia rela", istrinya pun berkata, “telah aku lakukan.” maka turunlah ayat, 
“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah." 137 


Ayat 230, Firman Allah 


ail ail ijjL- 'uJu o' & i & 



“Kemudian jtka suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua ), ma/ca 
perempmn itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika s/suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan ism) untuk kauin kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Muqatil bin Hayyan berkata, 
“ayat ini turun pada Aisyah binti Abdurrahman bin Atiq, dahulu ia 
menikah dengan Rifa’ah bin Wahab bin Atiq, dan ia (Rifa’ah) adalah 
anak pamannya, kemudian ia menceraikan Aisyah dengan talak bain, 

137 Se telah menyebutkan kisah ini, Ibnu katsir berkata, “Nabi memakruhkan kepada Tsabit untuk 
mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada istrinya yang meminta berpisah darinya 
(AI-MuWitnliah) (1/372). Al-Qurthuhi berkata (1/1051 ):“Orang pertama yang melakukan khiAn' 
dalam Islam adalahsaudari perempuan Abdullah bin Ubay”dan Al-Qurthubi menisbatkan riwayat 
ini kepada Ikrimah dan Ibnu Abbas. Lihat kisah ini dalam kitab Al-Umm milik Imam Asy-Syafi'i 
( 5/164), Abdunazzaq (11771) dalam AI-Mnslinrma/. 


76 Asbainm Nuzul 



kemudian Aisyah dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi 
kemudian ia menceraikannya. Kemudian Aisyah datang kepada Nabi 
& dan berkata, “Sesungguhnya ia (Abdurrahman) telah menceraikanku 
sebelum ia menggauliku, apakah aku dapat kembali rujuk kepada suamiku 
yang pertama?” Rasulullah menjawab, “tidak, hingga ia (Abdurrahman) 
menggaulimu, dan turun firman Allah pada Aisyah, “Kemudian jika si suami 
mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi 
baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain', kemudian 1 a menggaulinya, 
“Kemudian jika sisuami yang lain itu menceraikannya" setelah ia menggaulinya, 
“maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk 
kawin kembali."' 38 

Ayat 231, Firman Allah ifc: 



“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yangmaruf, atau ceraikanlah 
mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka 
untuk memben fcemad/iaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya 
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat 
zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum 
Allah sebagai permainan. Dan ingada/i nikmat Allah padamu, dan apa 
yang telah diturunltan Allah kepadamu y aitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan 
AbHikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa 


138 Lihat kisah inidalam ihud Al-Ghahih (2/233). Dan, Al-Qurthubi berkata (1/1064): "Diriwayatkan 
bahwasanya dalam bab ini Umar sangat keras sehingga ia berkata, "Jika didatangkan kepadaku 
MnlinIM dan Muhfllliinli, maka aku ridak akan melakukan apa pun keeuali aku akan melempari 
mereka hingga mati.” Ibnu Umar berkata, “At-ToJtli! adalah menikah dengan tidak mengikuti 
tuntunan Islam, maka mereka sama seperti orang yang berzina walaupun mereka telah hidup 
bersama selama dua puluh tahun." 


A sbabun Nuzul 



yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasanya Allah M aha Mengetahui segala sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas 
berkaca, “Dahulu seseorang menceraikan istrinya kemudian merujuknya 
sebelum masa iddahnya habis, kemudian menceraikannya kembali, ia 
melakukan itu untuk memberikan madharatnya dan melarangnya untuk 
menikah dengan yang lain, maka Allah menurunkan ayat ini.’’ 139 

Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “ayat ini turun pada seseorang dari 
kaum Anshar yang dipanggil Tsabit bin Yasar yang menceraikan istrinya, 
hingga masa iddahnya hampir habis sekitar dua dan tiga hari, ia merujuknya 
dan kemudian menceraikannya kembali dengan niat memberikan 
madharat. Maka turunlah ayat, “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” Firman 
Allah “}anganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai pennainan." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dalam Musnod-nya, dan Ibnu 
Mardawaih dari Abi Darda’ berkata, “Dahulu seseorang menceraikan istrinya 
kemudian berkata, “Aku hanya main-main” dan juga memerdekakan budak 
kemudian berkata: “saya hanya main-main.” Maka turunlah firman Allah: 
“Janganlah luimu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ubadah bin Shamit hadits 
seperci ini. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas , dan 
juga Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij hadits seperti ini dari Mnrsal Hasan. 140 


Ayat 232, Firman Allah •$&: 

pi % 

* A.' > 'w' A • ■*'*■' i*■' 'c ,<\ 

p'f CjAj> Ob CA UJ. 



139Lihat Ibnu Katsir (1/580) dan Ibnu Jarii (2/480). 

140 Disebutkan oleh Ibnu Karsir dalam Ta/sir-nya (1/380) bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Solium bersabda setelah turunnya ayat ini, “Ada hill, kcsungnuhannyaadalah sungguh-sungguh dan 

hcrguraunya pun dianggaji sungguh-sungguh: pcmiladum, mink, danrujuk. " hadits ini derajatnvahasan: 
At-Tirmidzi (1184), Abu Dawud (2194). Al-Qurthubi menyebutkan dalam TVi/str-nya (1/1029) 
riwayat yangsama seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuthi, hanya saja diriwayatkan dari Aisyah 
Radhiyallahu Anha. Lihat Ad-Dur Al-Mantsm (1/286), dan AI-Mothdlib Al-Aliyah (1659). 


78 Asbabun Nuzul 



“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu , lalu habis iddahnya, maka 
janganlah kamu (para wall) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya, apabila telah cerdapat kerelaan di antara mereka dengan earn 
yang ma’ruf. hulah yang dinasihatkan kepada arang'Orang yang beriman 
di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi 
dan yang lainnya dari Ma’qil bin Yasar bahwasanya ia menikahkan adik 
perempuannya dengan seseorang dari kaum Muslimin, kemudian adiknya 
tinggal dengan laki-laki tersebut, kemudian lelaki tersebut menceraikannya 
hingga masa iddahnya habis dan ia tidak merujuknya. Setelah itu lelaki 
itu menginginkannya dan wanita tersebut menginginkannya juga, maka 
ia melamamya kembali. Ma’qil berkata kepada lelaki tersebut: “wahai 
bodoh, dahulu aku memuliakanmu dengan menikahkannya denganmu 
tapi engkau malah menceraikannya, demi Allah ia tidak akan pernah 
kembali kepadamu lagi. Allah Maha Mengetahui keperluan sang suami 
kepada bekas istrinya tersebut dan begitu pula sebaliknya, dan turunlah 
firman Allah, “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kaiuin lagi' dengan bakal 
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan earn yang 
ma’ruf. hulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 
kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ketika Ma’qil mendengat 
ayat ini, ia berkata, “Aku mendengar firman-Mu wahai Tuhanku dan aku 
taat”, kemudian Ma’qil memanggil lelaki tersebut dan berkata, “Aku akan 
menikahkanmu dan aku akan memuliakanmu” 111 . Dan, diriwayatkan juga 
oleh Ibnu Mardawaih dari jalur yang cukup banyak. 

Kemudian Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “ayat ini turun pada 
Jabir bin Abdullah Al-Anshari, dahulu ia mempunyai anak paman yang 
diceraikan oleh suaminya hingga habis masa iddahnya, kemudian suaminya 
tersebut ingin merujuknya, maka Jabir menolaknya dan berkata, “Engkau 
telah menceraikan anak paman kami kemudian engkau ingin menikahinya 
kembali, tetapi wanita tersebut juga menginginkan untuk kembali kepada 
bekas suaminya tersebut. Maka turunlah ayat ini.” 

HI Shahih: Al-Rukhari (2087) dalam Bab An-Ntkab. At-Tirmidzi (2981) dalaiti Bab Ai-Ta/sir. 


Asbabun Nuzul 



Dan riwayat yang pertama lebih shahih dan kuat 142 . 
Ayat 238, Firman Allah M: 



“Pclihmalah scgala shalatmu, dan (peliharalah) shalat u'ustha. Berdirilah 
karcna Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Dirivvayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dalam tariWi-nya, 
Abu Dawud, AI-Baihaqi, dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit. “Bahwasanya 
Habi & dahulu ketika shalat zhuhur tengah hari, dan shalat ini adalah 
shalat yang paling berat bagi para sahabat, maka turunlah firman Allah, 
“Pcliharalak segala shalatmu, dan (penhalah) shalat wustha. Berdirilah karena 
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu" 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa’i, dan Ibnu Jarir dari Zaid 
bin Tsabit, “Bahwasanya Nabi IA dahulu shalat zhuhur pada waktu siang 
hari, dan di belakangnya hanya satu hingga dua shaff, dan orang-orang pada 
saat itu ada yang sedang tidur siang dan dalam perniagaan mereka, maka 
turunlah firman Allah, “‘‘Peliharalah segala shalat)mu, dan (perihalah) shalat 
umstha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa’i, dan Ibnu Majah dan yang lainnya dari Zaid bin Arqam berkata, 
“dahulu pada zaman Rasulullah & kami berbicara kepada teman kami yang 
berada di samping kami pada waktu kami sendang mengerjakan shalat 
hingga turun firman Allah, “Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu”, kemudian kami diperintahkan untuk untuk diam dan dilarang 
untuk berbicara." 

142 Disebutkan oleh Ibnu Katsii dalam Ttt/sir-nya (1/383) baliwa ayat ini turun pada Ma'qil, kemudian 
ia menyeburkan juga bahwasanya ayat ini turun pada Jabir kemudian ia berkata, "Yang shahih 
adalah yang pertama, twiUahu A’lant.” Al-Qurchubi berkata, ‘‘hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Asy-Svafi’i dalam kitab-kitabnya dari Ma'qil bin Yasaratau yang disebut dengan Ibnu Sinan. Ath- 
Thahawi berkata, “Ia adalah Ma'qil bin Sinan, dan suami dari saudari perempuannya bemama Abu 
Al-Badah." aku katakan: “hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhan lebih Shahih wallahu 
A’lorn." 

143 Hadits ini disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/1122) dari Abu Sa’id Al-Khudridan Zaid binTsabit . 

Ibnu Kacsir juga menyebuckannya (392/1). Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud 
dengan S/iaktid Wustha adalah shalat Ashar (1/393), Dan ia memperkuat pendapatnya dengan 
hadits Nabi &, "Mereka (kaum musyrdtm) telah menyibukkan lata dan shaiat Al-Wust/w, yiutu sWat 
Asluir. Sem«ga Allah tnemcnuhi rumuk dan kubur mereka dengan apt neraka." Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Muslim dalam Bah Al-Masajid (202,205, 206). 


80 Asiwimn Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Dahulu para 
sahabat berbicara ketika mengerjakan shalat, dan seseorang memerintahkan 
saudaranya untuk suatu keperluan, maka turunlah firman Allah, “Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” 114 


Ayat 240, Firman Allah ifc: 

"".Xj -Z' ' ''Tt f X" 

Oul'j 



“Dan orang'orang yangakan meninggal dunia di antaramu dan menigga/kan 
istri, hendaklah berwasiat untuk ism-istnnya, (yaitu) diberi mfkah hingga 
setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi 
jika mereka pindah (send/ri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau wants 
dari yangmeninggal) membiarkan mereka berbuat yangma'ruf terhadap diri 
mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Ta/sir-nya dari Muqatil 
bin Hayyan, bahwasanya seseorang dari penduduk Thait datang ke kota 
Madinah bersama anak-anak lakidaki dan perempuannya, ia juga membawa 
kedua orangtuanya serta istrinya. Kemudian ia meniggal di kota Madinah, 
maka kabac tersebut terdengar oleh Nabi 0, maka Nabi memberikan 
warisan kepada kedua orangtuanya dan anak-anaknya, akan tetapi ia 
tidak memberikan istrinya apa pun, hanya mereka diperintahkan untuk 
memberikan nafkan kepada iscri tersebut dari harta yang dicinggalkan 
oleh sang suami selama setahun, maka turunlah firman Allah, “Dan orang- 
orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meniggalkan istri, hendaklah 
berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya 
dengan tidak disuruh pindah (dan rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah 
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau warits dari yang meninggal) 


144 Al-Qurthubi berkata (1125-1126/1) bahwasanya Ad-Dhahhak berkata, “Setiap kata Qtimit di 
dalam Al-Qur'an hermakna ketaatan." Al-Mujahid berkata, “Arti dari Qanitrn yaitu fChosyi'in 
(orang-orang yang khusyu')." Makira Af-Qunur adalah panjangnya ruku' dan khusyu', merendahkan 
pandangan, merendahkan diri. Ar-Rabi’ berkata, “Al-Qunut adalah lamanya waktu berdiri dalam 
shalat." 


Asbabun Nujul 



membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah 
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana ."' 45 

Ayat 241, Firman Allah 



“Kepada wanna-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid berkaca, ketika turun 
firman Allah, “Dtzn hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada 
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 
menurut kemampuannya (pula ), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan", 
berkata seorang laki-laki, “Jika aku ingin berbuat baik, maka aku akan 
melakukannya, jika tidak, maka aku tidak akan melakukannya. Maka Allah 
menurunkan ayatnya, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa." 146 

Ayat 245, firman Allah 



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkannya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan hpat ganda yang banyak. Dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sha/iih-nya, Ibnu Abi 
Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar berkata, “Ketika turun firman 

145Shahih: Al-Bukhari (4530-4531) dalam Bab Ai-Tajsir. Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir -nya 
(1/400): “Ayat ini di-mrtitst<J;li oleh ayat Mirals.” 

146 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/401), dan Ath-Thabari (2/584). 


82 Asbabun Nuzul 



Allah, “Perumpamaan (nafkah yang Diriwayatkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir" hingga 
akhir ayat, Rasulullah bersabda, “Wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk 
umatku,” maka turunlah firman-Nya, “Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkannya di jalan Allah ), maka Allah 
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipac ganda yang banyak. 
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan." 147 


Ayat 256, Firman Allah 5s: 


9 ’J&s jjT I# jj?}\ jd i \ 4 >\Jri 

as a 'i 







“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam; sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesal. Karena itu barangsiapa 
ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yangamat kuat dan tidak akan terputus. 
Dan Allah M aha Mendengar lagi M aha Mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Hibban dari 
Ibnu Abbas 1® berkata, “dahulu ada seorang perempuan yang anaknya 
meninggal setiap ia melahirkan, maka ia bernadzar jika ia melahirkan 
dan anaknya hidup, maka ia akan menjadikannya seorang Yahudi, maka 
ketika Bani Nadir diusir, di antara mereka ada anak-anak Kaum Anshar 
dan mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami, maka 
turunlah firman Allah, “Tidak adapaksaan untuk (memasuki) agama Islam." 148 

Dan, Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa’id atau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas ^ berkata, “Ayat “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

147 Shahih: Ibnu Hibban ( 10/505 ) dalam kitabsWiiii-nya, dan disebutkanoleh Ibnu Kaisir (1/40.3) dan 
Al-Qurthubi (1/1152). Ibnu Katsir berkata dalam menjelaskan makna Al-Qardh: AI-Qtndh adalah 
memberikan nalkah di jalan Allah," keinudian ia menyebutkan kisah Abu Dahdah dan kisah ini 
disebutkan dalam kitab Mitfrwd tmam AJimnd (2/296) dan berkata, “Maksudnya adalalah nafkah 
kepada orang yang menjadi tanggungannya," dan Ibnu Katsir menyandarkan riwayat ini kepada 
Umar bin Al-Khachthab. la berkata, “Maksudnya adalah mensucikan Allah." Ibnu Katsir (1/404). 

148 Abu Dawud (2682). 


Asbabun Nujul 



Islam” turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Salim bin 
Auf yang biasa dipanggil Hushain, ia mempunyai dua anak yang beragama 
Nashrani, akan tetapi ia sendiri beragama Islam, maka ia berkata kepada 
Nabi “Apakah aku harus memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, 
sesungguhnya mereka menolak agama kecuali Nashrani? Maka Allah 
menurunkan ayat ini.” 149 

Ayat 257, Firman Allah -M: 



“Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelingdung'pelindungnya lalah syaithan, yang mengeluarkan mereka dari 
cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah pengkuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdah bin Abi Lubabah dalam firman 
Allah, “Allah pelindung orang-orang yang beriman", berkata, "Mereka adalah 
orang'orang yang beriman kepada Isa as*, maka ketika Nabi Muhammad 
diutus, mereka beriman kepadanya, maka turunlah ayat ini pada mereka.” 150 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Bahwasanya 
dahulu suatu kaum yang beriman kepada Isa a® dan kaum yang lain 
mengingkarinya, maka ketika Nabi S diutus, orang-orang yang mengingkari 
Isa beriman kepada Rasulullah, dan orang-orang yang beriman kepada Isa 
mengingkari Nabi, maka turunlah ayat ini.” 151 

149 Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/418) dan menisbatkannya kepada As-Suddi. dan ia 
inenyempumakan kisah tersebut dengan ucapannya, “Kedua anaknya inemeluk agama Nashrani 
oleh para pedagang yangdatangdari syam yang membawa anggur yangdikeringkan (jobib), ketika 
kedua anaknya ingin ikui bersama para pedagan tersebut, ia memaksa kedua anaknya untuk masuk 
Islam dan meminta Rasulullah mengirimkan beberapaorang untuk mencegah perjalanan mereka, 
maka turunlah ayat ini. Lihat Ibnu Jarir (3/10) dalam tafsir. 

150 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1206) dan ia berkaca bahwasanya Qatadah berkata. "Azh-Zhuiumai 
yaitu kesesatan, dan An-Nur adalah pecunjuk. Disebutkan juga oleh Ibnu Jarir (3/22). 

151 Lihat sebelumnya. 


84 Asbabun Nuzul 



Ayat 267, Firman Allah $ 5 : 





4)il 0"A-3 


“Hoiorang-orangyangberitiwn, nafkahkardah (dijalan Allah) sebagiandari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dan bumi untuk kamu. Dan janganlah Icarnu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri ti dak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mala t erhadapnya. Dan 
kciahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang 
lainnya dari Al-Bara’ berkata, “Ayat ini turun pada kita orang-orang 
Anshar, dahulu kami mempunyai kebun kurma, dan seseorang bersedekah 
sesuai dengan banyak atau sedikitnya hasil kebun, dan orang-orang yang 
tidak menginginkan kebaikan memberikan sedekah dengan tandan kurma 
yang di dalamya kurma jelek tidak keras bijinya dan kurma basah yang telah 
rusak, dan dengan tandan kurma yang sudah pecah. Maka turunlah firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah ) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik.” 152 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Al-Hakim dari Sahal 
bin Hanif berkata, “Dahulu orang-orang memilih buah-buahan yang jelek 
untuk mereka keluarkan sebagai sedekah, maka turunlah firman Allah, 
“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari 
padanya.' 1I,} 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Jabir berkata, “Rasulullah 
diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sha' dari kurma, 
maka seseorang dengan kurma yang jelek, kemudian turunlah firman Allah, 


152 Al-Hakim (2/585) dalam SWiib-nya. Dan ia berkata, “Ruvayat ini shahih dalam syarat Imam Al- 
BukJiari dan Muslim dan mereka berdua tidak meriwayatkannya. Disebutkan jugaolehtbnu Katsir 
(1/429-430). 

153 Abu Dawud (1607) dalam Bab Az-Zakat, dan Al-Hakim (1 /559). 


Asbabun Nujwl 



“Hdi orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik." 

Diriwayatkan oleh Ibau Abi Hatim dari Ibnu Abbas berkata, 
“Dahulu para sahabat Nabi membeli makanan yang murah dan kemudian 
bersedekah dengan makanan terse but, maka turunlah ayat ini.” l5H 

Ayat 272, Firman Allah -jfcg: 


f-J . 






d.\.< •< * 
o- 






“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk , akart 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (member! taufik) siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang bath yang kamu nafkahlam (di 
jalan Allah). Makapahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganla/i kamu 
membelanjakan sesuatu mclainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan 
apa saja harta yang kamu n ajkahkan , niscaya kamu al<an diberi pahalanya 
dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak ada dianiaya (dirugikan) 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ath-Thabarani, 
dan yang lainnya dari Ibnu Abbas ® berkata, "Dahulu orang-orang 
Muslim tidak ingin memberikan bagian kepada keturunan mereka yang 
musyrik, kemudian keturunan-keturunan mereka meminta bagian mereka, 
maka mereka diberikan keringanan dan turunlah firman Allah, “Bukanlah 
kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk" hingga firman Allah, 
“sedang kamu sedikitpun tidak ada dianiaya (dirugikan) " l55 . 


154 Al-Hakim (2/311) dan Ibnu Katsir telah menyebutkan riwayat-riwayat ini semua (1/433-434). 

155 Al-Quithubi berkara dalam Tn/sir-nya (2/1259): “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu beberapa orangdari kauin Anshar mempunvai kerabat dari Bam Quraizhahdan 
Nadhir, dan mereka enggan untuk memberikan kerabatnya sedekah dengan tujuan ketika mereka 
membutuhkan maka kerabat mereka akan masuk Islam, maka turunlah ayat ini karena mereka. 
Dan beberapa ulama tafsir menceritakan bahwasanya Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq ingin 
bersi laturahmi kepada kakeknya Abu Kuhafah, kemudian ia membatalkan niatnya terse but karena 
kakeknya masih kafir, maka turunlah ayat ini. 


86 Asbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas Wj , bahwasanya 
Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang Muslim untuk tidak 
bersedekah kepada selain Muslim, maka turunlah firman Allah, “Bukanlah 
kewajibanmu menjadikan mereka men dapat petunjuk", maka kemudian 
diperintahkan untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta dari 
setiap agama.” 

Ayat 274, Firman Allah 4s: 


f.»' Sfs ..'S' » ><< 


/ >.s,' 


“O rang-orang yang menafl<ahkan hartanya di malam hari dan di siang hari 
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di 
sisi Tuhannya. Tidak ada kekhwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih had." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid 
bin Abdullah bin Arib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi S bersabda, 
“ayat "Orang-orang yang mena/hahkan hartanya di malam hari dan di siang hari 
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhwadran terhadap mereka dan tidak (pub) mereka 
bersedih had" turun pada para pemilik ternak kuda.” l% Yazid dan ayahnya: 
majhul (tidak diketahui). 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath- 
Thabarani dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas 1® berkata, “Ayat 
ini turun pada Ali bin Abi Thalib, dahulu ia mempunyai empat dirham, ia 
menafkahkan pada malam hari satu dirham, pada siang hari satu dirham, 
dalam kondisi tidak diketahui orang lain satu dirham, dan pada kondisi 
terang-terangan satu dirham.” 1 ’ 7 

156 Ath-Thabarani (2/17) dalam lei tab Ai-Ausatii. 

157 Lihat kitab Ai-Mojmn’ (324/6) dan Al-Haitsami berkata, “Dalam riwayat ini terdapat Abdul WaKid 
bin Mujahid dan iadhaif. Ibnu Katsir mendha'ifkan tiwayat ini (1/437). 


Asbabun Nujul 



Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ibnul Musayyib berkata, 
“Ayat ini turun pada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang 
menafkahkan harta mereka untuk prajurit yang kesusahan.” 158 

Ayat 278, Firman Allah (SI: 



“Hai orang-crrang yang bermum , bemkwalah kepada Allah dan tinggaJkanla/i 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam Musnod-nya, dan Ibnu Mandah dari 
jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas it berkata, “Disampakan 
kepada kami bahwasanya ayat ini turun pada Bani Amru bin Auf dari Tsaqif, 
dan Bani Mughirah, adalah Bani Mughirah mempunyai utangdari hasil riba 
kepada orang-orang Tsaqif, dan ketika Allah menaklukkan kota Makkah 
untuk Rasulullah, Allah menghapuskan segala bentuk riba pada had itu.” 

Kemudian Bani Amru dan Bani Mughirah berselisih dalam masalah 
pembayaran utang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi 
seseorang yang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi 
gubemur di kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata, “kami adalah orang 
paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah telah membatalkan semua 
riba dari selain kami’’ Bani Amru pun menyahut, “Kami telah berdamai 
dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang- 
orang (selain orang-orang Muslim) adalah hak kami, kemudian Attab 
mengabarkan kepada Rasulullah S tentang hal tersebut, maka turunlah 
ayat ini dan ayat setelahnya.” 159 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun 


158 Al-Qurthubi berkata, “Bahwasanya Qatadah berkata, “Ayat ini turun mengenai orang-orang 
inunafik tanpa pemborosan dan kebakhilan.” Ibnu ] uraij berkata, “Ayat ini turun mengenai seorang 
lelaki yang melakukan hal tersebut dan tidak disebutkan namanya” dinukil dari kitab Al-fami' li 
Ahknm AI-Qur'nn (1269/2). 

159 Ibnu Katsir (1/442-443) dan ia menisbatkannya kepada IbnuJuraij.Zaid bin Aslam, Muqatil.dan 
As-Suddi. 


88 Asbainm Nuzul 



pada orang-orang Tsaqif. Dari mereka terdapat Mas’ud, Habib, Rabi’ah, 
dan Abdu Yalail, mereka dari Bani Amru dan Bani Umair.’’ 

Ayat 285, Firman Allah *Jg; 



“Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya 
dari Tuhannya, demikin pula orang'orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat'tnalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan 
rasul-rasu'INya. (mereka mengatakan): "kami tidak membeda-bedakan 
antara seorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya", dan mereka 
mengatakan: "kami mendengar dan kami taat.” (mereka berdoa): 
"ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan selain mereka dari Abu 
Hurairah berkata, “Ketika turun ayat, “Dan jika kamu mela/iirkan apa 
yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah 
akan membuat perhitungan dengan kamu tentan perbuatan itu” para sahabat 
merasa berat dengan hal tersebut, maka mereka mendatangi Rasulullah & 
kemudian berlutut di hadapan beliau dan berkata, “Telah diturunkan ayat 
ini kepadamu akan tetapi kami tidak sanggup menanggungnya” kemudian 
Rasulullah bersabda, “Apakan kalian ingtn mengatakan seperti apa yang 
dikatakan oleh Yahudi dan Nashrani sebelum kalian, "Kami mendengar dan 
kami tidak ingin menurutinya”, akan tetapi katakanlah: "Kami mendengar dan 
kami taat.” (mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada 
Engkaulah tempat kembali.” 

Ketika mereka mengatakan kalimat ini dengan mudah, Allah 
menurunkan firman-Nya setelah itu, “Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) 
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 


Asbabun Nuzul 89 



(Mereka berdo'a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kamijika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimarta Engkau bebankan kepada orang'orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. fieri ma’aflah kami. ampunilah kami. dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Peno/on# kami, maka t olonglah kami lerhadap 
kaum yang kafir." 

Dan Muslim meriwayatkan dan selainnya dari Ibnu Abbas k#) seperti 
hadits ini 160 . 


160 Shaliih: Muslim (199) dalam Bab At-!man, Ahmad (2/412). Dan lelah disebutkan oleh Ibnu Katsir 
(1/452) dan Al-Qurthubi (2/1347). Al-Qurthubi menambahkan bahwasanya ayat ini curun pada 
kisah Mi’raj dan ia menisbahkan kisah ini kepada Hasan Al-Basri, Mujahid, dan Adh-Dhahhak 
dan ia berkata, “Semua avac Al-Qui'an diturunkan dengan kepada Nabi 0 melalui peranrara 
jibril kecuali ayat ini, sesungguhnyaNabi langsung mendengarayat ini pada malam Mi’raj..." 
kemudian ia menyebutkan ki.sahnya secara utub (1/1.345) riwayat ini sanadnya sangat dha’if. 


90 Asbainm Nuzul 



Surat 


ALI ‘IMRAN 



Madaniyyah, Dua Ratus Ayat 161 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dart Rabi’ berkata, “Bahwasanya 
orang-orang Nashrani mendatangi Rasulullah & dan mereka mendebatnya 
dalam perkara Nabi Isa .-fcQ. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “AhfLaam 
mini. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang 
Hidup kekal lagi terns menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan 
Al-Kitab (Al-Quran) kepadamau dengan sebenamya; membenarkan kitab 
yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” Hingga 
lebih dari delapan puluh ayat darinya (Surat Ali ‘Imran). 

Dan berkata Ibnu Ishaq, bercerica kepadaku Muhammad bin Sahal bin 
Abi Umamah dengan berkata, “Ketika penduduk Najran datang kepada 
Rasulullah & menanyakan tentang Isa bin Maryam, turun pada mereka ayat 
awal dari surat Ali Imran hingga ayat delapan puluhan” 162 . Diriwayatkan 
oleh AbBaihaqi dalam kitab D alail An-Nubmvwah. 


161 Ibnu Katsir berkata, “Surat ini ada lab Madaniah karena dari awal ayat hingga ayat delapan puluh 
tiga turun pada ucusan dari penduduk Najran, adalah kedacangan mereka pada tahun 9 H (1/460). 
Al-Qurthubi berkata, “Surat ini adalah Madaniah oleh kesepakatan ulama." 

162 Al-Qurthubi berkata di dalam Tn/aV-nya (2/1357-1358): “awal dari surat ini turun pada utusan 

dari penduduk Najran, mereka adalah orang Nashrani yang diutus kepada Rasulullah £S yang 
jumlahnya enarn puluh, dari mereka terdapat para petinggi-petinggi dan otang-orang terhorinat 
yang berjumlah empat belas orang. Mereka bertemu dengan Rasulullah setelah shalat Ashar 
dengan memakai pakaian Al-Habarat (motif Urdu dan Yaman). Para sahabat pun berkata ketika 
melihat pakaian mereka, “kami belum pemah melibat utusan yangseindah dan terpandangseperti 
mereka," ketika datang waktu shalat orang-orang Nashrani tersebut maka mereka melaksanakannya 
di masjid Nabi dengan menghadap ke arah timur, lalu Nabi pun bersabda, “biarkanlah mereka 
melaksanakan ibadah mereka.” Kemudian orang-orang Nashrani tersebut menentukan waktu di 
manamereka dapat berdebat dengan Nabi ** tentang Isa yang mereka anggap sebagai anak Allah 

dan kepercayaan mereka yanglainnya terhadapa Isa. Kemudian Nabi membantahseluruh anggapan 
mereka terhadap Isa dengan alasanyangsangat kuat, akan tetapi mereka tidak menerimanya. Dan 
tutunlah pada mereka ayac-ayat awal dari surat ini hingga lebih dari delapan puluh ayat. Orang- 
orang tersebut kembali kepada para pemimpin mereka dan Rasulullah mengajak mereka uncuk 
mclakukan Mubo/wiaA. Al-Qurthubi mcnisbatkannya kepada Ibnu Ishaq. 


Asbabun Nujul 



Ayat 12, Firman Allah %i 






"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kama pasti akan dikalahkan 
(di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat 
yang scbumk-buruknya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Swrum-nya, dan Al-Baihaqi 
dalam DalailAn-Nubawwah dari jalur lbnu Ishaq dari Muhammad bin Abi 
Muhammad dari Sa’id atau Ikrimah dari lbnu Abbas #5, Bahwasanya 
Rasulullah & kecika orang-orang Quraisy tertimpa dengan apa yang Allah 
timpakan (kekalahan) pada perang Badar, beliau kembali ke kota Madinah, 
kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi di dalam pasar Bani 
Qainuqa’ dan berkata, “ Wahai orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam 
Islam sebelum Allah menimpakan kepada kalian apa yang ditimpakan 
kepada orang-orang Quraisy”, mereka menjawab, “Janganlah kamu tercipu 
dengan apa yang ada di dalam dirimu, kamu dapat membunuh seseorang 
dari Quraisy karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cara 
berperang. Sesungguhnya kamu, demi Allah, jikalau engkau memerangi 
kami, sesungguhnya kami adalah manusia (terkuat) dan kamu tidak akan 
menemukan manusia seperti kami, maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Katakanlafi kepada orang-orang yang kafir" hingga ayat "bagi orang-orang 
yang mempunyai mata /uiti.”' 65 

Dan diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ikrimah berkata, “Seorang 
Yahudi yang bernama Fankhash berkata, “Janganlah Muhammad 
diperdayakan dengan membunuh dan mengalahkan kaum Quraisy, 
sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak pandai berperang. Maka turunlah 
ayat ini.” IM 


165 Disehutkan oleh Abu Dawud (3001) dalam Bui Al-Kiura;, dan Ihmi Katsir {1/468). 

164 Al-Qurthubi berkata. “Dalam riwayat Abu Shalih bahwasanya orang-orang Yahudi ketika merasa 
senang dengan apa yang meniinpa kauin Musliitiin pada perang Uhud, maka turunlah ayat ini 
(2/1377). 


92 Asbafnm Nuzul 



Ayat 23, Firman Allah •}£: 



"Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian 
yaitu Al-Kitab (taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab 
itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebagian dari mereka 
berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran) 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir dari lkrimah 
dari Ibnu Abbas ii@® berkata, “Rasulullah masuk kedalam Baitid Madras 
(tempat ibadah orang-orang Yahudi) yangdi dalamnya terdapat sekumpulan 
orang Yahudi, kemudian beliau mengajak mereka kepada jalan Allah, maka 
Nu’aim bin Amru dan Hartcs bin Zaid berkata kepada beliau, “Kamu berada 
di dalam agama apa wahai Muhammad?” Rasulullah menjawab: “Berada 
dalam agama Ibrahim" kemudian mereka berdua berkata, “Sesungguhnya 
Ibrahim adalah seorang Yahudi,” Rasulullah bersabda kepada kedua orang 
tersebut, “M endekatlah kepada Taurat, sesungguhnya ia ada di hadapan kita 
dan kalian, maka mereka berdua mengabaikannya ,” maka turunlah firman 
Allah, “Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian 
yaitu Al-Kitab (taurat), mereka diseru kepada kitab Allah” hingga ayat “selalu 
mereka ada-adakan. ” 165 


Ayat 26, Firman Allah 

JpJ XL* ^jA y_M>j \\Jjs 


“Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan 


165 Disebutkan oleh Ibnu Jarir {3/145) dalam Bab Ai-Tajxit. Al-Qurthubi berkata di dalam Ta/tir-nya 
(2/1401): “Ayat ini turun karena sekelompok orang Yahudi mengingkari kenabian Muhammad 
Si, lalu Nabi berkata kepada mereka, “Marilah kita lihat di dalam Taurat, karena di dalamnya 
disebutkan sifatdanciri-ciriku," akan tetapi mereka menolak." 


Asbabun Nujul 



dari orang yang En gkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau 
kehendaki dan Engfkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di langan 
Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasaatas segala 
sesuatu. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah berkata, “Diceritakan 
kepada kami bahwasanya Rasulullah & memohon kepada Tuhannya 
untuk menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bagian dari umatnya, 
maka Allah menurunkan ayat-Nya, ““Katakanlah: “Wahai Tuhan yang 
mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau cabuc kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 
Engkau M ahakuasa atas segala sesuatu." 166 


Ayat 28, Firman Allah 


U&* Sign 'i 

y zb j % & 4 ^ 



Aisl aij' 


"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang'orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat 
demikian, niscaya Icpaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 
kembali(mu) 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari Ibnu 
Abbas W berkata, “Dahulu AI-Hajjaj bin Amru sekutu Ka’ab bin Asyraf, 


166 Disebutkan oleh Ibnu Jarir (3/148). Al-Qurthubi berkata bahwasanya Ibnu Abbas dan Anas bin 
Malik berkata. “Ketika Rasulullah £» menaklukkan kota Makkahdan beliau menjanjikan kepada 
Ummatnya uncuk menaklukkan kerajaan Roma dan Persia, orang-orang munafik dan Yahudi pun 
berkara, "tidak mungkin! Bagaimana ia akan menaklukkan kerajaan Roma dan Persia sedangkan 
mereka lebih mulia dan kuat. Apakah Muhammad tidak merasa puas dengan kota Makkah dan 
Madinah hingga ia ingin merainpas kerajaan Roma dan Persia." Maka Allah menurunlah ayat ini. 
(2/1404). 


94 Asiwirun Nuzul 



Ibnu Abi Al-Huqaiq, Qais bin Zaid hidup berbaur dengan sekolompok 
orang-orang Anshar agar mengganggu mereka agar keluar dari agama 
mereka, maka Rifa’ah bin Mundzir, Abdullah bin Jubair, dan Sa’id bin 
Khutsaimah berkata kepada orang-orang Anshac tersebut: “hindariiah 
orang-orang Yahudi tersebut, dan jauhilah untuk berbaur dengan mereka 
karena mereka ingin mengeluarkan kalian dari agama kalian”, tetapi mereka 
mengabaikannya.” Maka turunlah firman Allah kepada mereka, “Janganloh 
orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wall dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin,” hingga ayat, "Dan Allah Mahalcuasa 
atas segala sesuatu.” 167 


Ayat 31, Firman Allah 3s: 

» -i »>.< 

“Katakanlah: “)ika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Mafia 
Pegampun lagi M aha Penyayang.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Hasan Al-Basri berkata, berkata 
suatu kaum pada zaman Rasulullah, “Demi Allah, wahai Muhammad 
sesungguhnya kami sangat mencintai Tuhan kami,” maka turunlah firman 
Allah, “"Katakanlah: “jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. ” Allah Maha Pegampun 
lagi Maha Penyayang.” 168 




J5 


Ayat 58, Firman Allah 



/as 


167 Al-Qurthubi menyebutkan riwayatdari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwasanya ayar ini turun 
pada Ubadah bin Shamit Al-Anshari, seorang yang ikut dalam peperangan Badar dan juga haraba 
yang berrakwa, akan tetapi ia mempunyai seku tu dari orang-orang Yahudi, maka ketika Nabi ingin 
pergi keluar pada hari Ahtab, Ubadah berkata kepada Nabi: “wahai Nabi A llah, sesungguhnya aku 
mempunyai sekutu dari orang-orang Yahudi sebanyak lima rat us orang, dan aku berpendapat bahwa 
dapat keluar bersama kita untuk berperang melawan musuh, maka turunlah ayat ini (2/1409). 

168 Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tapir-nya (1/478) bahwasanya Hasan Al-Basri dan para ulamasalaf 
yang lainnya berkata, “Suatu kaum merasa bahwa mereka mencintai Allah, maka Allah menguji 
mereka dengan ayat ini, "Katakanlah: "jika kamu (b enar-bcnar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dasa-dtisamu. ” Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang ." 


Asbabun Nujul 



“Demikianlah (kisah Isa), kami membacakannya kepada kamu sebagian 
dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al'Qur'an yangpenuh 
hikmah.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan Al-Basri berkata, 
’’Datang kepada Rasulullah & dua orang pendeta Najran, dan berkata 
salah satu dari pendeta tersebut, “Siapakah ayah Isa?” dan Rasulullah 
tidak langsung menjawab hingga Allah memerintahkannya untuk 
menjawabnya, maka turun pada Rasulullah $&>, “Demikianlah (kisah Isa), 
kami membacakannya kepada kamu seba,gian dari bukti-bukti (kerasulannya) 
dan (membacakan) Al-Qur'an yang penuh hikmah" hingga “Janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang ragU'ragu.” 

Diriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas berkata, 
“Sesuugguhnya beberapa orang Najran datang kepada Rasulullah dan di 
antara mereka terdapat tuan-tuan mereka dan juga orang-orang bawahan, 
mereka berkata, “apa urusan kamu menyebut shahib kami?” Rasulullah 
menjawab, “siapa yang kamu maksud ?” mereka berkata, ‘‘Isa, apakah kamu 
mengira dia adalah hamba Allah?” Nabi menjawab, “lya”, dan mereka 
berkata, “Apakah engkau pernah melihat seseorang seperti Isa atau 
diberitahu tentangnya?” kemudian mereka pergi dari Rasulullah, kemudian 
Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, “Katakanlah kepada mereka 
jika datang kepadamu kembali, “Sestmggwhrvya misal (penciptaan) ha di sisi 
Allah, adalah seperti' (penciptaan) Adam”, hingga “Janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang ragu-ragu. ” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalai! An-Nubuuwa/i 
dari jalur Salamah bin Abdi Yasyu’ dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya 
Rasulullah & menulis kepada penduduk Najran sebelun turun kepadanya, 
“Thaa Siin", dengan menyebut nama Tuhan Ibrahim, Ishaq, dan Ya’qub: 
dari Muhammad Nabi Allah,” dan dalam kutipan hadits tersebut tertulis, 
“kemudian mereka mengirim kepada Rasulullah Syarahbil bin Wada’ati 
Al-Hamdani, Abdullah bin Syarahbil Al-Asbahi, dan Jabar Al-Hartsi. 
Kemudian mereka berangkat menuju Rasulullah, ketika mereka sampai 
kepada beliau, mereka bertanya-tanya hingga mereka menanyakan, “apa 
yang kamu katakan tentang Isa?." 

Beliau bersabda, “Aku tidak dapat mengatakan apapun hari ini, maka 
pergilah hingga nanti aku akan memberitahu kalian.” Ketika mereka memasuki 


96 Asbabun Nuzul 



keesokan harinya, Allah menurunkan firman-Nya, “Sesunggu/mya misal 
(penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam” hingga firman- 
Nya yang berbunyi, "dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada 
orang-orang yang dusta." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam kitab Ath-Thabaqat dari Al- 
Arzaq bin Qais berkata, “Datang kepada Nabi seorang uskup Najran 
dan bawahannya, maka Rasulullah & menawarkan Islam kepada mereka 
berdua, mereka berkata, “sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam 
sebelum kamu,” Rasulullah menjawab, “Kalian berbohang, sesungguhnya 
kalian bukanlah orang Islam Jcarena tiga perkataan kalian berdua: meyakini 
Allah mempunyai anak, kalian memakan daging babi, dan sujud kalian untuk 
berhala", mereka berdua mengatakan, “siapakah ayahnya Isa?” Rasulullah 
tidak menjawab pertanyaan mereka hingga Allah menurunkan firman-Nya, 
“SesungguJuvya misal ( penciptaan) ‘Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) 
Adam" hingga firman Allah, “Dan sesungguhnya AuaJi, Dia-lah Yang Maka 
Perkasa lagi M aha Bijaksana .” Maka Rasulullah kemudian memanggil mereka 
berdua dan mengajak untuk saling melaknat, uskup dan bawahannya 
menolak dan memilih untuk membayar jizyah dan kemudian kembali 
pulang.” 169 

Ayat 65, Firman Allah fe: 



“Hai Ahli Kitab, mengapa kalian bantah membantah tentanghal Ibrahim, 
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan setelah Ibrahim. 
Apakah kamu tidak berpikir 7 .. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang berulang-ulang dari 
Ibnu Abbas 6$t! berkata, “Orang-orang Nashrani Najran dan pendeta- 
pendeta Yahudi berkumpul kepada Rasulullah, kemudian mereka saling 


169 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (593-594) dan ia menshahihkannya, dan Ibnu Katsirmenyebutkannya 
(1/492-493) dengan riwayat yang panjang dan ia menisbahkan kepada Al-Baihaqi dalam kitab 
Dnlnil An-NubuutwiAdaniaberkata: “riwayat ini g/umb", lihat Ad-Dur AI-Mnntsiir (2/39), (2/369). 
(mam Al-Bukhari menyebutkan kisah ini dalam kitabnya (4380) dan Muslim (55) dalain Fndiiail 
Ash-Shahabafi dan kisah ini dikenal dengan Ai-Mitba/ujla)i. Lihat Tapir Al-Qurthubi (2/145.3). 


A sbabun Nuzul 



berselisih di hadapan Nabi berkara para pendeca Yahudi, “Tidaklah 
Ibrahim kecuali seorang yang beragama Yahudi.” Orang-orang Nashrani 
juga berkata: “tidaklah Ibrahim kecuali ia adalah seorang yang beragama 
Nashrani.” Maka turunlah firman Allah, ““Hai Ahli Kitab, mengapa kalian 
bantah membaruah tentang hai Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan 
melainkan setelah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?” 170 . Dikeluarkah oleh 
Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah. 


Ayat 72, Firman Allah 

\pz. <U$\ £'li'u; 



“Segolongan (Iain) dari Ahli kitab berkata (kepada sesamanya): 
“Pcrlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan 
kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan 
siang dan ingkarilah ia pada akhirya, supaya mereka (orang-orang mukmin) 
kembali (kepada kekafiran). ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas berkata, Abdullah 
bin Shaif, ‘Adi bin Zaid, dan Harits bin Auf berkata kepada satu sama 
Iain, “Kemarilah kalian, kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada 
Muhammad dan para sahabatnya pada pagi hari dan kemudian mengingkari 
mereka pada malam hari hingga kita mencampur adukkan agama mereka 
hingga mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan, maka mereka 
pergi dari agama mereka” kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada 
mereka, “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan 
yang bathil” hingga firman Allah, “Dan Allah Mahaluas (karunia'Nya) lagi 
Mafia MengetaAui” 17 '. 

170Lihae Ibnu Kaisir (1/495). Al-Qurthubi menyebutkan (2/1456) bahwasanya ayat ini turun 
karena pengakuan setiap kelompok dari orang-orang Yabudi dan Nashrani bahwasanya Nabi 
Ibrahim adalah adalah seorang nabi dari agama mereka, maka Allah mengingkari mereka dengan 
menjelaskan bahwasanya Yahudi dan Nashrani adalah dua agama yang datang setelah Ibrahim. 
171 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/496) dan ia menambahkan, bahwasanya Ibnu Abi Najih dari 
Mujahid berkata, “Dalam ayat ini bermaksud menjelaskan untuk orang-orang Yahudi yang ikut 
shalar dengan Nabi 9 melaksanakan shalatdi waktu Shubuh, akan tetapi mereka mengingkari Nabi 
di siang hari sebagai bentuk tipu daya dari mereka yang ingin memperlihatkan kepada orang-orang 
bahwa telah nampak kesesatan dari Nabi yang mereka ikuti." Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, 
sekelompok orang dari Ahlu Kitab: “Jika kalian bertemu dengan para sahabat Muhammad pada 
awal waktu siang, maka berimanlah dan jika sudah pergi waktu siang, maka lakukanlah ibadah 


98 Asbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibna Abi Hatim dari As-Suddi dari Abu Malik 
berkata, “Bahwa dahulu pada pendeta Yahudi mengatakan kepada orang- 
orang Yahudi lainnya, “Dan janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang 
mengikutiagamamu," maka Allah menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya 
petunjuk (yangharus diikuti) ialah petunjuk Allah .” 1 ' 2 

Ayat 77, Firman Allah 



"Sesungguhnya orang-orang yang yang menukar janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah'sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
dapat ba.gi'an (pahala ) di akhirat, dan Allah ridak akan berkata-kata dengan 
mereka dann tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak 
(pula) akan mensudkan mereka. Bagi mereka adgab yang pedih.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya bahwasanya 
‘Asyats bin Qais berkata, “Bahwa dahulu antara aku dan seorang Yahudi 
perselisihan tentang tanah, maka aku membawa permasalahan ini kepada 
Rasulullah #, kemudian Rasulullah berkata kepada, “apalcah engkau memiliki 
bukti'" saya menjawab: "tidak”, kemudian Rasulullah bersabda kepada 
orang Yahudi cersebut: “bersumpahlah”, kemudian aku berkata: “jika ia 
bersumpah, maka hartaku akan hilang diambil olehnya.” maka turunlah 
firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah'sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka 
itu tidak dapat bagian ( pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 

kalian agar mereka berkata, “Orang-orang Ahlu Kitab lebih mengetahui daripada kita apa yang 
benar, kisah ini disebutkanolehQatadah, As-Suddi, Rabi’dan Ibnu Malik." Al-Qurthubi berkata 
(2/1459-1460): Orang-orang Yahudi berkata. “Berimanlah kalian kepada Muhammad pada awal 
waktu siang dengan melaksanakan shalatnya dengan berkiblat ke Baitul Maqdis katena itulah 
yang benar. dan ingkarilah shalatnya pada akhir waktu siang yang berkiblat ke ka’bah, agar mereka 
kembali kepada kiblat kalian.” Riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. 

172 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1461) bahwasanya ini adalah perkataan otang-orang Yahudi 
Khaibar kepada orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah, dan ia menisbatkannya kepada 
As-Suddi. 


Asbabun Nuzul 99 



dengan mereka darin tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih." l7i 

Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi 
Aufa bahwasanya seseorang menjual barang dagangannya di pasar, lalu ia 
bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah menerima barang dagangan 
tersebut dengan harga di atas harga yang ia tawarkan untuk membujuk 
seorang lelaki Muslim. Maka turunlah firman Allah, "Sesunggufmya orang- 
orang yang memperjualbehkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah,.” Al-Hafizh Ibnu hajar berkata dalam Syarh AkBukhari, “tidak 
ada kontradiksi antara dua hadits ini, tetapi dapat dipahami bahwa sebab 
turun ayat ini adalah dua peristiwa sekaligus.” 174 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah, “Sesungguhnya ayat ini 
turun pada Yahya bin Akhtab, Ka’ab bin Asyraf, dan orang-orang Yahudi 
lainnya yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan di dalam Taurat 
kemudian menggantinya dengan yang mereka inginkan dan bersumpah 
bahwa itu adalah turun dari Allah.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Ayat ini mempunyai kemungkinan 
beberapa sebab, akan tetapi kemungkinan yang kuatnya adalah yang 
termuat dalam kitab shahih.” 175 

Ayat 79, Firman Allah ifc: 



173 Shahih: Al-Bukhari (2358) dalam Bab Ai-Mnsatjat, Muslim (138)dalam Bab Ai-lmrm. 

174 Shahih: Al-Bukhan (2417) dalam kitab Al-Asykhash, dan Muslim (138) dalam Bob Ai-hnan. Lihat 
kitab Fmb Al-Bari (8-213) 

175 Lihat sebelumnya kitab Path Al-Bari, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kisah ini memiliki 
beberapa riwayat yang banyak, yaitu: 

• Riwayat Imam Ahmad bahwasanya perselisihan ini terjadi antata Amri Al-Qais bin Abis dan 
seorang lelaki dari kota Hadramaut, dan Imam Ahmad meriwayatkannyadalam kitabnya Musnod 
I mam Ahmad (5/151). 

Riwayat Al-Rukhari tentang seorang lelaki yang menjual barang dagangannya di pasar, lalu ia 
bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah menerima barang dagangan tersebut dengan harga di 
atas harga yang ia tawarkan untuk membujuk seorang lelaki Muslim. Maka turunlah ayat ini. Lihat 
Tapir Ibnu Kaair (1 /500-501). 


100 Asbabun Nuzul 



“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al- 
Kitab, hikmah, dan Jccnablan, lalu ia berkata kepada manusia: “Henclaklah 
kamu mcnjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." A/can 
letapi (dia berkata ): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani , 
karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu telah 
mempelajarinya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas 
berkata, “Berkata Abu Rafi’ Al-Qurazhi ketika para pendeta-pendeta 
Yahudi dan Nashrani dari penduduk Najran berkumpul kepada Nabi 
& dan Rasulullah mengajak mereka kepada Islam: “apakah engkau 
kami menyembahmu vvahai Muhammad seperti orang-orang Nashrani 
menyembah Isa?” Rasulullah menjawab, “aku berlindung kepada Allah”, 
maka turunlah firman Allah, “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah 
berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan kenabian," hingga firman Allah 
“berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?.” ,/6 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Tafsir-nya dari Hasan berkata, 
telah sampai kepadaku bahwasanya seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami akan mengucapkan salam kepadamu sebagaimana kami mengucapkan 
salam kepada sesama kami. Lalu apakah kami harus bersujud kepadamu?” 
Rasulullah & menjawab, ‘‘Tidak, akan tempi muliakanlah Nabi kalian dan 
ketahuilah yang ben ar dan keluarganya, sesungguhnya tidak pantaslah seseorang 
sujud sekin kepada Allah, maka turunlah firman Allah, “Tidak wajar bagi 
seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan 
kenabian," hingga firman Allah “berbuat kekafiran di waktu kamu sudah 
(menganut agama) Islam’." 17 ' 


Ayat 86, firman Allah 

< > 'i-' • A \ '*' \ >'■ 


C'f Sf ^ zz 

< >> X" \ 


■ s' 




176 Disebutkan oleh Ibnu katsir (1/501) dan ia menambahkan sere lab perkataan seperti orang-orang 
Nashrani menyembah Isa?" seorang lelaki Nashrani dari penduduk Najran yang bernama Rais 
berkata, “Atau itu yang engkau inginkan wahai Muhammad dan kepada hal tersebut kamu 
menyeru kami?” Rasulullah pun bersabda, “Aku berlindung kepada Allah dari menyembah kepada 
selain Allah atau menyeru untuk menyembah selain Allah, sesungguhnya aku tidak diutusdan 
diperinrahkan untuk hal itu," maka turunlah ayat ini. 

177 Disebutkan oleh Al-Wahidi him. 97 dan ia menisbahkannya kepada Hasan Al-Bashri, had its ini 
tidak shahih karena sanadnya mural. 


Asbabun Nujul 101 



"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman, serta mereka telah mengetahui bahwa Rasul itu (Muhammad) 
benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada 
mereka? Allah tidak menunjuki orang'orang yang zhalim" 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Ibnu 
Abbas W) berkata, “Dahulu seseorang dari kaum Anshar memeluk Islam 
lalu ia murtad, kemudian ia menyesal dan mengirim pesan kepada kaumnya 
yang berisi, “Kirimlah pesan kepada Rasulullah, apakah aku masih bisa 
bertaubat?” maka turunlah firman Allah, “Bagaimara Allah akan menunjuki 
suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman,” hingga firman Allah, “Karena 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pcnyayang.” Maka kaumnya 
mengirimkan kepada kabar gembira tersebut, kemudian orang tersebut 
memeluk Islam kembali.” 178 

Diriwayatkan oleh Musaddad dalam Musnod-nya, dan Abudurrazzaq 
dari Mujahid berkata, “Al-Harits bin Suwaid datang kepada Rasulullah, 
lalu ia memeluk Islam dan kemudian ia kembali kepada kekafiran. Dan 
setelah itu ia kembali kepada kaumnya, maka Allah menurunkan firman- 
Nya, "Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman,” hingga firman Allah, “R’arena sesunggwJmya Allah M aha Pengampun 
lagi Maha Penyayang,” kemudian seseorang membawa ayat ini kepada Harits 
dan membacakannya, kemudian Harits berkata, “Demi Allah sesungguhnya 
aku mengetahui bahwa engkau adalah seseorang yang sangat jujur, dan 
sesungguhnya Rasulullah lebih jujur dari pada engkau, dan sesungguhnya 
Allah lebih jujur.” Kemudian ia kembali dan memeluk Islam dan berlslam 
dengan baik.” 179 


178 An-Nasa'i (85) dalam Bab At-Ta/sir, AI-Hakim (H2/2) dan ia berkata, “Sanadnya shah ill," akan 
tetapi mereka beidua tidak meriivayatkannya. Al-Qurihubi berkata (2/1478): Hasan Al-Bashri 
berkata, "Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi karena mereka memberikan kabar gembira 
akan kedatangan Nabi dan mereka inemohon kepada Allah dengarinya agar mereka dapat 
mengalahkan orang-orang kafir, akan tetapi ketika Nabi Shallaltahu Alm/u tea Saliam datang, mereka 
ineng i ngkarin ya." 

179 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/50.5) dan ia menisbatkannya kepada Mujahid, dan riwayat ini 
mursal karena Mujahid tidak pernah bertemu dengan Nabi Shnlldlla/iu Akulit wa Sniinm. Al- 
Qurthubi berkata (1477/1): “Ayat ini turun pada seorang lelaki dari Anshar yang bernama Harits 
bin Suwaid saudara dari jalas bin Suwaid murtad dengan dua be I as orang lain dan mereka berangkat 
ke kota makkah untuk menyusul orang-orang kafir, maka turunlah ayat ini, kemudian saudaranya 
inembawakan ayat ini kepadanya untuk memintanya bertaubat" diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 
yang lainnya. 


102 Asbabun Nuzul 




“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim; barangsiafw yang memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah 
ia ; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barangsiapa 
mengingkari (kewajiban hafi) , maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari scmesta alam.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Ikrimah berkata, “ketika 
turun ayat, “Barangsiapa yang mencari agamaselain agarna Islam, maka sckah- 
kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan ia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi.” orang-orang Yahudi berkata, “Kamilah orang- 
orang Islam” kemudian Nabi berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah 
mewajibkan atas orang'orang Muslim untuk menunaikan haji ke Baitullah," 
mereka berkata, “Tetapi Allah tidak mewajtbkannya kepada kami,” dan 
mereka menolak untuk menunaikan kewajiban haji tersebut, maka turunlah 
firman Allah, “Barangsiapa mengingkari ('keimpban hafi ), maka sesungguhnya 
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” 180 

Ayat 100, Firman Allah 



“Hai orang'Orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang' 
orang yang diberikan AUKitab, n iscaya mereka akan mengembalikan kamu 
menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.” 


180Sanadnya dha’if (lemah) sekali dalam kitab Sunan Sa’id bin Manshur (502). Lihar Ibnu Katsir 
(1/513). Al-Qurthubi berkata (2/1485): Diriwayatkan oleh Mujahid bahwasanya ia berkata, 
"Orang-orang Muslim dan Yahudi saling menyombongkan diri, orang-orang Yahudi berkata, 
"Baitul Maqdis lebih baik dari pada Ka’bah karena la tempat berhijrah para nabi," orang-orang 
Muslim berkata, “ka’bah lebih baik." Maka turunlah ayat ini. 


Asbabun Nuzul 103 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas 
berkata, “Dahulu orang-orang Aus dan Al-Khazraj pada zaman jahiliyah 
saling memusuhi, pada suatu ketika, setelah kedatangan Islam, mereka 
berkumpul dan berbincang-bincang tentang apa yang pemah rerjadi antara 
mereka dahulu sebelum kedatangan Islam. Hingga tumbuh rasa kemarahan 
antara meraka, kemudia mereka saling mengacungkan pedang. Maka 
turunlah firman Allah, “Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir” dan 
dua ayat setelahnya” 181 . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Abu Syaikh dari Zaid bin Aslam 
berkata, “Seorang Yahudi bernama Syas bin Qais berjalan melintasi 
sebagian orang-orang Aus dan Khazraj yang sedang berbincang-bincang 
yang dahulunya mereka saling bermusuhan. Hal ini membuat Syas 
merasa marah, maka kemudia ia menyuruh seorang Yahudi yang berjalan 
bersamanya untuk bergabung dengan orang-orang tersebut untuk membuat 
permusuhan antara dua kelompok tersebut dengan mengingatkan mereka 
tentang hari Bu’ats, maka orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang 
diperintahkan Syats, maka kedua kelompok tersebut mulai terpengaruh dan 
mulai berselisih dan membangga-banggakan kelompoknya masing-masing 
hingga ada dua orang meloncat ke depan yaitu Aus bin Qaidzi dari Aus 
dan Jabar bin Shakr dari Khazraj. Mereka saling menghina dan berdebat 
yang kemudian memancing emosi kedua belah pihak hingga mereka bersiap 
untuk saling menyerang. Hal tersebut terdengar oleh Rasulullah i&. dan 
beliau langsung mendatangi mereka, dan menasihatinya, kedua kelompok 
mendengarkan dengan baik dan mentaati Nabi. Maka turunlah ayat pada 
Aus dan Jabbar dan orang-orang yang bersama mereka, "Hai orang-orang 
yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang dibenkan 


181 Disebutkan oleli Al-Qurthubi (2/1503) bahwasanya seorang Yahudi bernama Syas bin Qais ingin 
menimbulkan kembali periikaian antara Aus dan Khazraj setelah mereka dahulu didamaikan 
oleh Nabi maka Syas kemudian menghampiri dua kaum tersebut dan menyanyikan sebuah 
Syair yang syair ini dahulu dinyanyikan oleh salah satu kelompok ketika dahulu mereka sedang 
berperang, ketika dua kelompok itu mendengar syair tersebut, mereka langsung naik pitam dan 
masing-masing mengambd senjata untuk kembali berperangseperti dahulu, maka curunlah ayat ini. 
Lalu datanglah Nabi memisahkan kedua kelompok tersebut dan membacakan kepada mereka ayat 
ini dengan suara yang keras." Jabir bin Abdullah berkata, “Dahulu Nabi adalah orang yang paling 
kami benci, kemudian beliau memberikan isyarat kepada kami lalu kami berhenti bertikai dan 
Allah menghilangkan rasa benci di antara kami, dan pada saat itu Nabi adalah orang yang paling 
kami cintai, dan sesungguhnya aku tidak pemah melihac satu hari yang diawali dengan kekejian 
dan diakhiri dengan kebaikan selain hari tersebut." Al-Qurthubi menisbahkannya kepada Ikrimah, 
Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas. 


104 Asbainm Nuzul 



Al-Kitab, niscaya mereka akan mengemMi/<fln kamumenjadi orangkafir sesudah 
kamu beriman’, dan turun ayat, “hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang- 
halangi dari jalan Allah," pada Syas bin Qais lS2 . 


Ayat 113, Firman Allah 




ojE. a 



<■ »A -- 




“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku 
lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam 
hari, sedangkan mereka juga bersujud (sembakyang) 


Sebab Turunnya Ayat 

Dinwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mandah 
rivvayat yang berkaitan dengan para sahabat, dari Ibnu Abbas W berkata, 
“Ketika Abdullah bin Sallam, Tsa’labah bin Sa’yah, Asad bin Ubaid, dan 
beberapa orang Yahudi memeluk Islam, mereka beriman dan mempercayai 
juga mencintai Islam. Berkatalah para pendeta Yahudi dan beberapa orang 
kafir, “tidaklah orang yang beriman kepada Muhammad keculai orang-orang 
yang buruk di antara kita, jika mereka adalah orang-orang yang baik dari 
kita, maka mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka 
dan berpaling kepada agama Islam, maka turuniah firman Allah, “Mereka 
itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlalcu lurus, mereka 
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka 
juga bersujud (semba/iyang ).” IH! 

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa’i, dan selain mereka dari 
Ibnu Mas’ud berkata, “Pada suatu hari Rasulullah mengakhirkan untuk 
melaksanakan shalat Isya, kemudian ia berangkat menuju masjid dan beliau 
melihat orang-orang sedang menunggu juga untuk melaksanakan shalat, 
kemudian Nabi bersabda, “Tidak ada satu penganut agama manapun selain 
kalian yang mengingat Allah pada waktu ini, maka diturunkanlah ayat ini, 
“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus , ” 
hingga ayat, “Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.” 184 


182 Lihat sebelumnya, dan lihat juga Ihnu Jarir (4/16) dalam Ta/iir-nya. 

183 Disebuckan oleh Ibnu Katsir (1/528) dan Al-Qurchubi (1/1522). 

184 Shahih: disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi seperti sebelumnya, dan diriwayatkan oleh 
Ahmad (1/396), Abu Nu'aim (4/187) dalam AW lilyah dan Ibnu Jarir dalam Ta/sir-nya (4/36). 


Asbabun Nuzul 105 



Ayat 118, Firman Allah %i 

■&£ fifts ■&/> « SijijSgS -i t£K sj($k 

*>> >> . :t," . "T? *■ wrcrtf "£ ' \' \ 

pr*>JXy* Uj J>^yi ^4 O Ji OS U 'j JJ 

O^A*J ^ |^0 VxLi J3 jS l 


“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu arnbil menjadi teman 
kepercayaanmu orang-urang yang di Inar kalanganmu (karena) mereka tidak 
henci-hendnya (menimbulkan) kemadharatan bagimu. Mereka menyukai 
apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka , 
dan apa yang disembunyikan oleh had mereka lebih besar lagi. Sungguh telah 
kanu terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dart Ibnu Abbas ^ 
berkata, “Bahwa dahulu beberapa orang mukmin menjalin hubungan 
baik dengan orang-orang Yuhudi karena mereka hidup berdampingan dan 
memiliki perjajian pada waktu jahiliyah, maka Allah menurunkan kepada 
mereka ayat ini dan melarang mereka untuk menjadikan orang-orang 
Yahudi tersebut teman kepercayaan mereka untuk menghindari fitnah yang 
mereka timbulkan, “Hctt orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) 
mereka tidak hend-hendnya (menimbulkan) kemadharatan bagimu. Mereka 
menytAai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh had mereka lebih besar lagi. Sungguh 
telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." 185 


Ayat 121, Firman Allah Mi 



185 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalamTa/sir-nya (4/40). Dan Al-Qurthubi mengatakannya (2/1525- 
1 526). Diriwayatkan juga dari Abu Umamah dari Rasulullah O- dalam firman Allah, “Uai orang- 
orang Nang beriman, janganioh kamu rtmbif menjadi teman fcejMrcdyaanmu orang-orang yang di luar 
luilansanmu (karena) mereka tidak Jienti-Jienttnya (menimbulkan) kemadbaratan bagimu” bahwasanya 
beliau bersabda, “Yangdimaksud adalah Khawarij." 


106 Asbabun Nuzul 



“Dan (ingadah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 
keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk 
berperang. Dan Allah Ma/ia Mendengar lagi Mafia Mengetahui." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya’la dari Mahsur bin 
Makhramah berkata, Aku berkata kepada Abdurrahman bin Auf, “ceritakan 
kepadaku rentang kisah kalian pada perang uhud,” ia berkata, “bacalah 
ayat setelah ayat 120 dari surac Al-Imran, maka engkau akan mengetahui 
kisah kami, “Dan (ingatialil, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 
keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk 
berperang. Dan Allah Maha M endengar lagi Malta Mengetahui" hingga firman 
Allah: "Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut." m 

la berkata, “Mereka adalah orang-orang yang meminta keamanan 
dari orang-orang musyrik, hingga firman Allah, “Sesungultnya kamu 
mengharapkan mati [syahid) sebelum kamumenghadapinya; (sekarang) sungguh 
kamu telah melihatnya. ” Ia berkata, "ini adalah harapan orang-orang mukmin 
untuk bertemu dengan para musuh” hingga firman-Nya, “Apakah jika ia 
loafat atau dibunuh kamu berbalik kebelakang (murtad)’.” Ia berkata: “itu 
adalah teriakan setan ketika perang uhud, Muhammad telah mati”, hingga 
firman Allah, ‘‘keamanan (berupa) kantuk yang me/iputi segolongan dari pada 
kamu." Ia berkata, “Dijadikan mereka merasa kantuk” 187 . 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah 
berkata, ayat "Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut" 
turun pada kami, Bani Salamah, dan Bani Haritsah 188 . 

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab AbMus/ianna/, dan 
Ibnu Abi Hatim dari Asy-Sya’bi berkata, “Terdengar oleh kaum Muslimin 
pada perang badar bahwasanya Kurz bin Jabir Al-Muharibi membantu 
orang-orang Musyrikin, maka kaum Muslimin merasa kacau setelah 
mendengar kabar ini. Maka turunlah firman Allah, "Apakah tidakcukup bagi 
kamu Allah membantu kamu" hingga firman Allah, "yang memakai tanda.’’ 


186 Abu Ya’la (2/148) dalam Miunod-nya. 

187 Ibnu Kaisir berkata (1/531): “Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwasanya maksudnya adalah 
hari Ahzab", diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Riwayac inigharih. 

188 Al-Qurthubi berkata (2/532): Bahwasanya adayangmengatakan mereka adalah BaniHarits, Bani 
Khazraj, dan Bani Nabit. Nabit adalah Amru bin Malik dari Bani Aus. 

Dan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/393) dan Muslim (16/66) lebihshahih dan riwayat 
ini juga diriwayatkan oleh Imam Shuyuthi dari Jabir. 


Asbabun Nuzul 107 



Kemudian Kurz mendengar berita kekalahan orang-orang musyrik pada 
perang Badar, maka ia tidak membantu mereka dan begitu juga Allah tidak 
membantu orang-orang mukmin dengan lima ribu malaikat” 189 . 

Ayat 128, Firman Allah Mi 



“Tak ada sedikiipun campur tangartmu daiam urusan mereka itu alau Allah 
menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang zalim." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Anas, 
bahwasanya Nabi pada saat perang Uhud, beliau terkena serangan 
hingga gigi beliau patah, dan juga wajahnya terluka hinga darah mengalir 
di wajahnya, kemudian Nabi bersabda, “Bagaimana suatu kaum akan 
meraih kemenangan jika mereka memperlakukan Nabi mereka seperti 
ini sedangkan Nabi mereka mengajak mereka kepada jalan Allah, maka 
turunlah firman Allah, “Tak ada sedikitpun campur tanganmu daiam urusan 
mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. 

Dan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari 
Ibnu Umar berkat,: “aku mendengar Nabi & bersabda, “Ya Allah, berilah 
laknat-Mu kepada fulan, Ya Allah berilah laknat-Mu kepada Harits bin 
Hisyam, ya Allah berilah laknat-Mu kepada Suhail bin Amru, ya Allah 
berilah laknat-Mu kepada Shafwan bin Umayyah, maka turunlah firman 
Allah, “Tak ada sedikitpun campur tanganmu daiam urusan mereka itu atau 
Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang , kemudian Allah memberikan hidayah- 


189 Disebutkan oleh Ath-Thabari daiam Ta/sir-nya (4/62) dan Al-Qurthubi (2/1541) dan ia 
menisbahkannya juga kepada Asy-Sya'bi dan berkata, “hal ini terjadi bukan pada saat perang Badar, 
akan tetapi terjadi pada perang Uhud, Allah menj anj ikan ba la bant uan kepada mereka jika mereka 
bersabar, akan tetapi mereka tidak bersabar dan Allah tidak menurunkan bala bancuan kepada 
mereka walau hanya saru malaikat, jika saja Allah menurunkan kepada mereka bala bantuan, 
pasti mereka tidak mengalami kekalahan.” la menisbahkan riwayat ini kepada Ikrimah dan Adj- 
Dhahhak. 

190Shahih Muslim (1791) daiam Bab At-Jihad wa As-Siyar. 


108 Asbobun Nuzul 



Nya kepada orang-orang rersebut dan mereka berislam dengan baik’’ 191 . 
Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang sama dengan riwayat ini dari 
Abu Hurairah. 

Al-Hafizh Ibnu hajar berkaca, “Cara untuk menggabungkan anrara 
dua hadits di atas yaitu bahwasanya Rasulullah mendoakan orang-orang 
tersebut ketika setelah peristiwa perang tersebut selesai, maka turunlah ayat 
ini pada dua hal sekaligus yaitu pada apa yang terjadi dengannya dan pada 
doa yang ia panjatkan kepada orang-orang tersebut’’ 192 . 

Kemudian Al-Hafizh berkata, “Akan tetapi masih terdapat permasalahan 
pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah 
bahwasanya Rasulullah & berdoa dalam shalat shubuhnya, Ya Allah, 
laknatlah Ra’l, Dzakwan, dan Ashiyyah. hingga Allah menurunkan firman- 
Nya kepada Rasulullah, “ Tak ada sedikic pun campur tanganmu dalam urusan 
mereka itu atau Allah menerima taubat mereka , atau mengadgab mereka , karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. ” Tetapi dalam riwayat ini 
ada permasalahan yaitu ayat ini turunnya pada peristiwa perang Uhud 
dan kisah Ri’l, Dzakwan itu setelah peristiwa perang tersebut, dan begitu 
juga dalam hadits ini kata-kata perawi yang masuk dalam hadits ini, dan 
juga terdapat ‘lllah yaitu kata-kata “ hingga Allah menunmlan firman-Nya” 
ini terputus (munqati’) dari riwayat Az-Zuhri dari yang menyampaikan 
kepadanya, hal ini dijelaskan oleh Imam Muslim, dan penyampaian riwayat 
ini tidak betul dikarenakan sebab yang sudah aku sebutkan tadi." 

Ia berkata lagi, “Dan kemungkinan dapat dikatakan bahwasanya kisah 
mereka terjadi setelah peristiwa perang Uhud, dan ayat ini turun setelah 
sebabnya terjadi, kemudian ayat ini turun pada dua peristiwa tersebut 
sekaligus.” 195 

Saya berkata, “ayat ini juga mempunyai sebab turun lain yaitu hadits 
yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab TanWi-nya, dan Ibnu Ishaq 
dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, “Datang seseorang dari kalangan 
Quraisy menemui Rasulullah kemudian berkata, “Sesungguhnya engkau 
melarang setiap orang untuk saling menghina.” kemudian ia berbalik dan 
memperlihatkan pantatnya, kemudian Nabi mendoakan laknat untuknya, 
maka turunlah firman Allah kepada Nabi, “Tak ada sedikitpun campur 

191 Al-Rukhari (4070) dalam Bad Al-Ma?Wi. 

192 Fold AbBrnt (8/227). 

193 Lihat sebelumnya. Dan disebutkan juga oleh Al-Qurthubi (2/1545) bahwasanya Ainru bin Al-Ash, 
Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal termasuk dari orang-orang tersebut. 


Asbabun Nuzul 109 



tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau 
mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka icu orang-orang yang zalim ." 
Setelah itu orang tersebut masuk Islam dan berislam dengan baik. Hadits 
ini mursai dan g/urnt’’ 194 . 


Ayat 130, Firman Allah 



“Hai orang-orang yang beriman, jangardah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dari Mujahid berkata, “Bahwa 
dahulu orang-orang bertransaksi jual beli dengan memberikan tenggang 
pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan, jika datang waktu yang 
telah ditentukan untuk melunasi, maka mereka menambahkan harganya 
dan menambahkan tenggang waktunya, maka turunlah firman Allah, “Hai 
orang-orang yang beriman , janganla/i kamu memakan nba dengan berlipat ganda 
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

Al-Firyabi juga mengeluarkan dari Atha berkata, “Bahwa dahulu 
pada zaman jahiliyah Bani Tsaqif memberikan utang kepada Bani Nadhir, 
sehingga jika sudah tiba waktu untuk mereka melunasi utangnya, mereka 
berkata, “Kami akan mengambil riba dan akan menambahkan waktu 
untuk kalian”, maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu 
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan .” 195 


Ayat 140, Firman Allah -M : 

feVt ofej #5 


* fjr** -Las rf (*>•—~ 



194 Mursal: Sanadnya dha'if karena Salim belum pernah bertemu dengan Rasulullah ». 

195 Al-Qurthubi berkata (2/1548): Ibnu Athiyah berkata, “Dansava tidak mengetahui dalam hai ini 
ada hadits yangdiriwayatkan." Imam As-Suyuthi telah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dur Al- 
Mantiur (2/80) bahwasanya mereka bukan Bani Mughirah, akan tetapi Bani Nadhir. 


110 Asbainm Nuzul 




")ika kamu (pada perang uhud ) m endapat luka, maka sesungguhnya kaim 
(kafir) icupu n (pada pernng badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa 
(kejayaan dan kehancuran) itu, kami pergilirkan di antara manusia (agar 
mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang 
yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu 
dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang- 
orang yang zalim” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari lkrimah berkata, “Ketika para 
wanita tidak kunjung mendapatkan kabar tentang perang uhud, maka 
mereka keluar dari rumah mereka untuk mencari kabar, dis aat mereka 
sedang mencari kabar mereka bertemu dengan dua orang laki-laki yang 
menunggangi kendaraan yang kembali dari peperangan, salah satu wanita 
tersebut berkata, “Apakah yang terjadi dengan Rasulullah?” lelaki tersebut 
menjawab, “Beliau masih hidup”, kemudian wanita tersebut mengatakan, 
“jika begitu, aku tidak mempedulikan Allah menjadikan dari hamba- 
hamba-Nya sebagai syuhada." Dan turunlah firman Allah pada apa yang 
dikatakan wanita tersebut, “Dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur 
sebagai) syuhada." m 


Ayat 143, Firman Allah $ 5 : 



“Sesunggubnya kamu mengharapka n man' fsyabtd) sebelum kamu 
menghadapinya; sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu 
menyaksikannya. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari lbnu 


196 Al-Qurthubi berkata (2/1563): "]ika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesur\ggubnya 
kaum kafir itupun pada perang Badar mendapat luka yang serupa ." 


Asbabun Nutul 111 



Abbas W2 berkata, “Bahwasanya beberapa orang sahabat berkara, “Jika 
saja kita dapat berperang seperti mereka yang berperang pada peperangan 
Badar, atau jika saja kita memiliki hari seperti hari peperangan Badar 
dan kita dapat berperang melawan orang-orang musyrik sehingga kita 
mendapatkan kebaikan atau syahid, surga, atau juga kehidupan dan 
rezeki, Maka ketika waktu perang Uhud pun tiba, maka mereka pun tidak 
beranjak kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan turunlah 
firman Allah, “Sesungguhnya kamu meng/iarapkan mati (syahid) sebelum 
kamu menghadapinya; sekarang sunggu/t kamu telah melihatnya dan kamu 
menyaksikarmya.” 197 

Ayat 144, Firman Allah M: 



“Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika 1 a wafat atau dibunuh kamu 
berbalik ke belakang (murtad) ? Barangstapa yang berbalik ke belakang, maka 
ia tidak dapat mendatangkan madharat kepada Allah sedikit pun; dan Allah 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." 

Sebab Turunnya Ayat 

Dirivvayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Umar berkata, “kami terpisah 
dari Rasulullah pada saat perang Uhud, maka kemudian aku memanjat ke 
atas gunung uhud dan aku mendengar orang-orang Yahudi mengacakan, 
“Muhammad telah terbunuh", kemudian aku mengatakan, “Aku tidak 
mendengar seseorang yang mengatakan bahwa Muhammad terbunuh 
kecuali aku tebas lehemya, kemudian aku melihat Nabi dan yang lainnya 
kembali, maka turunlah ayat, “ Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul.” 

Dirivvayatkan oleh ibnu Abi Hatim dari Rabi’ berkata, “Ketika 
kekalahan menimpa orang-orang Mukmin pada perang Uhud dan mereka 

197 Al-Qurthuhi berkata (2/1 567): Ayat ini adalah teguran untuk orang-orang yang kalah para perang 
Uhud, yaitu ketika mereka tidak ikut dalam berperang pada hari Badar, maka mereka mengharapkan 
akan adanya peperangan lagi dan mereka dapat meraih kemenangan, akan tecepi ketika mereka 
berperang pada perang Uhud, mereka mengalami kekalahan. 


112 Asbahun Nuzul 



berteriak teriak memanggil Rasulullah, orang-orang berkata, “Nabi telah 
terbunuh”, dan sekolompok orang berkata, “Jika saja ia Nabi, maka ia tidak 
akan mati”, dan sekolompok orang lain berkata, “Berperanglah kalian derni 
sesuatu yang karenanya Nabi berperang hingga Allah memberikan kalian 
kemenangan atau bertemu dengan Allah, maka turunlah firman Allah, 
"Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul." 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuum.'a/i dari 
Abi Najih, bahwasanya seseorangdari kaum Muhajirin melincas di hadapan 
seseorang dari kaum Anshar yang berlumuran darah, maka ia berkata, 
“Apakah kamu merasa bahwa Muhammad telah terbunuh?” ia berkata, 
“Jika Muhammad telah terbunuh, maka ia telah menyampaikan risalahnya, 
maka berperanglah kalian demi agama kalian, maka turunlah ayat ini.” 198 

Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih dalam Musnad-nya dari Az-Zuhri, 
bahwasanya setan berteriak pada saat perang Uhud, “Sesungguhnya 
Muhammad telah terbunuh”, Ka’ab bin Malik berkata, “Aku orang pertama 
yang mengetahui kondisi Rasulullah yang sebenarnya, aku melihatnya 
memakai topi baja, lalu aku berteriak, “itu Rasulullah", maka turunlah 
firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. ” 190 


r* 


Ayat 154, Firman Allah ifes 

& i ixi 0 $ 

£ s Ay a-JA: z 

\ M u a j; 

' \'\ 'v'A < A v f -? ?■* 

4 Qi, t JH 


T* 

1 


198 Dinukil oleh lbnu Katsir <1/543) dan ia menisbahkannya Lepada Al-Baihaqi dalam kitab Dalail 
An-Nubuivwah. 

199 Disehurkanoleh AI-Qurthubi(2/1567)daniamenisbahkannyakepada Athiyah Al-Aufi,iaada]ah 
seorang yang banvak salahnya, penganut sviah, dan suka melakukan tadlis. Al-Hafizh lbnu Hajar 
menukil perkataan setan ini dalam kitab Path Al-Ban (7/351) dan pada pada peristiwa ini juga 
Al-Yaman ayah dari Hudzaifah Radhiyallahu Ahnu mati. 


Aisbabun Nuzul 113 



“Kemudian setelah kamu berduka-cua Allah menurunkan kepada kamu 
keamanan (berupa) kantuk yang mdiputi segolongan dari pada kamu, 
sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh din mereka sendiri; mereka 
menyangka yang t idak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. 
Mereka berkala: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) 
dalam urusan ini’” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnyadi 
tangan Allah." Mereka menyembunyikan da/am hati mereka apa yang 
tidak mereka ierangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi 
kila barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini , niscaya kita 
tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” Katakanlah: “Sekiranya kamu 
berada di rumahmu , niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan 
mati terbunuh itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh." Dan Allah 
(berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah M aha Mengetahui isi 
hati." 

Sebab Turunnya Ayat 

Dinwayatkan oleh lbnu Rahawaih dari Zubair berkata, “Ketika 
ketakutan melanda kami pada saat perang uhud dan Allah mengirim rasa 
kantuk kepada kami hingga setiap orang dari kami kepalanya tertunduk 
sampai dagunya menempel di dadanya karena tertidur, demi Allah aku 
bermimpi mendengar suara Mut’ab bin Qusyair, “Sekiranya ada bagi kita 
barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan 
dibunuh (dikalahkan) di sini", kemudian aku mengingat perkataan tersebut, 
maka Allah menurunkah firman-Nya, “Kemudian setelah kamu berduka- 
cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang melipud 
segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri 
mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti 
sangkaan jahiliya/i. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu 
(hak campur tangan) dalam urusan ini’ ” katakanlah: "scsungguhnya urusan itu 
seluruhnya di tangan Allah. ” Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa 
yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: “Sekiranya ada bagi 
kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak 
akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di 
rumahmu, niscaya orang-irrang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke 





114 Asfcaijun Nuzul 



luar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” Dan Allah (berbrnt demikian) untuk 
menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada 
di dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi had. " 20 ° 


Ayat 161, Firman Allah ■fe 

? £ £ c cJq jil; ol $ u j 


“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan hana rampasan 
perang) barangsiapa yang berkhianat (dalam umsan harta rampasan 
perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang m embawanya apa yang 
dikhianatmya itu; kcmudian tiap-nap diri akan dibcri pembalasan tentang 
apa yang ia kerjakan dengan (fwmbakisan) sedmpal. Sedang mereka tidak 
dianiaya. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi -dan ia menghasankan 
riwayat ini- dari Ibnu Abbas '#) berkata, “Ayat ini turun pada sebuah 
kain merah yang hilang ketika perang Badar sedang berkecamuk, maka 
sebagian orang berkata, “Mungkin saja Rasulullah yang mengambil 
kain tersebut”, maka turunlah firman Allah, "Tidak mungkin seorang nabi 
berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang) barangsiapa yang berkhianat 
(dalam urusan harta rampasan perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawanya apa yang dikhianatmya itu; kemudian tiap-dap diri akan diberi 
pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) sedmpal. Sedang 
mereka tidak dianiaya. " 201 

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Mu’jam Al-Kabir 
dengan sanad perawinya isifjah, dari Ibnu Abbas ^ berkata, “Rasulullah 
mengirim satu tentara, kemudian panjinya kembali, lalu beliau mengirim 
kembali, tetapi panjinya kembali lagi, lalu beliau mengutus kembali, dan 


200 Dinukil oleh Ihnu Katsir (1/555) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Ishaq. Begitu juga yang 
dunukil oleh Al-Qurthubi (2/1587), dan Ma'tab bin Qusyair ini adalah termasuk dari orang-orang 
munafik yang ikut dalam peperangan Badardan Uhud. Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menyebutkan 
bahwasanya Abu Thalhah adalah salah satu orang yangdiserangrasa kantuk pada hari Uhud. Ihnu 
Katsir berkata. Ibnu Mas'ud berkata, "Rasa kantuk pada saat berperang adalah berasal dari Allah, 
dan rasa kantuk pada waktu melaksanakan shalat adalah berasal dari setan." 

201 Abu Dawud (5971) dalam Al-Qira’at, At-Tirmidzi (.1009) dalam Bah At-Tajsir. 


A sbabun Nuzul 115 



panjinya dikembalikan dengan emas sebesar kepada kijang, maka turunlah 
firman Allah, “Tidak mungkin seorang n abi berkhianat .” 202 


Ayat 165, Firman Allah 

Til*./- 


jit, Ja lx* (Vjl As •‘Uwn pXBiiv*' UAjl 


tvwtf 


“Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan uhud), 
padahal kamu telah menimpakan Ice/calahan dua kali lipat kepada musuh- 
musu/miu (pada peperangan badar) kamu berkata: “Dan mam datangnya 
(kekalahan) ini?" Katakanlah: “Itu dari (Jcesaiahan) dirimu sendiri." 
Sesunggu/mya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Umar bin AbKhaththab 
berkata, “Mereka diberi hukuman karena perbuatan mereka mengambil 
fida’ (mengambil tebusan untuk membebaskan tawanan) pada perang 
Badar, hingga terbunuh dari mereka tujuh puluh orang, dan para sahabat 
mundur dan gigi Rasulullah patah dan topi baja beliau pecah dan darang 
mengucur dari wajahnya, maka turunlah firman Allah, “Dan mengapa 
ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan uhud ), padahal kamu telah 
menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musn/i-musitfimu (pada peperangan 
badar) kamu berkata: “dari manadatangnya (kekalahan) ini?” katakanlah: “itu 
dari (kesalahan) dirimu sendiri.” Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 


202 Ach-Thabarani (12/134) dalam kitab Al-Kabtr dan pata perawinya tsiqah. lbnu Katsir berkata 
(1/558): Qatadah berkata, “Ayat ini turun pada pera Badar, di ntana beberapa orang sahabat 
Nabi berkhianat dalam harta rampasan perang.” Diriwayatkan oleh lbnu Jarir dari Qatadah. Al- 
Qurthubi berkata (2/1599): “Yang berkhianat dalam harta rampasan perang adalah orang-orang 
munafik.” Diriwayatkan juga bahwasanya yang hilang adalah sebuah pedang. Ada juga yang 
berkata, “Ketika para pemanah meninggalkan tempat mereka untuk merebut ghanimah karena 
takut orang-orang Muslim mengambil semua harta rampasan dan tidak memberikan bagiannya, 
maka Allah menjelaskan bahwasanya Nabi tidak akan melakukan kecurangan dalam pembagian 
harta rampasan perang dan mereka tidak pantas menuduh Nabi ® berbuatseperti itu. Aku katakan, 
“Riwayat ini sesuai dengan konteks ayat, dan inilah yang shahih menurut saya." 

205 Dinukil oleh Al-Qurthubi (2/1608). Dan lbnu Katsir menyebutkannya (1/563) dan ia berkata, 
"Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan riwayat yang panjangdan atsar ini shahih.” Saya berkata, 
“Diriwayatakanoleh Imam Ahmad (1/30) dengan riwayat yang panjang dan derajat atsar ini seperti 
yangdikatakan oleh Ibnu Katsir (Shahih)." 


116 Asiwinm Nuzul 



Ayat 169, Firman Allah •$£: 


^J>j Juj& £y>t ajl'" 4 'j^S OV—dtf- ^|j 



X >-'.■> 


“Janganltdi faimu mengira baWa orang-orang yang gugur di jalan Allah 
itu man; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan 
rezeki" 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari 
Ibnu Abbas Wj® berkata, Rasulullah ^ bersabda, “Ketika para saudara kalian 
berguguran pada perang Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di 
dalam perut burung yang singgah pada sungai-sungai yang ada di surga dan 
meminum airnya, burung-burung tersebut memakan buah-buahan surga, 
lalu burung tersebut terbang ke peraduan di dalam lampu yang terbuat dari 
emas di bawah naungan Arsy, ketika mereka mendapatkan makanan yang 
sangat lezat, minuman yang sangat enak, serta tempat beristirahat yang 
bagus, mereka berkata, “Seandainya saja saudara-saudara kita mengetahui 
apa yang Allah berikan kepada kita, mereka tidak akan bermalas-malasan 
dalam berjihad dan tidak akan berpaling peperangan”, kemudian Allah 
berfirman, “Aku akan menyampaikan pesan tersebut kepada saudara- 
saudara kalian,” maka turunlah firman Allah, “Janganki/i feamu mengira 
bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati ” hingga ayat setelahnya. 
Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Jabir . 204 


Ayat 172, Firman Allah 

Sii spa A -fif 


204 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3010) dan ia berkata, “Hadits ini hasandangWifc." Diriwayatkan 
juga oleh A 1-Hakim (297/2) dan ia menshahihkannya.dan Ibnu Katsirmenyebutkan juga riwayat 
ini. Kemudian ia menambahkan dengan berakata, “Mereka adalah pada sahabat Rasulullah 
yang beliau utus kepada penduduk Bi’ru Ma'unah (1/564). Al-Qurthubi berkata (2/1612): 
"Sesungguhnya keluarga para syuhada ketika mereka diherikan kenikmatan oleh Allah, maka 
mereka berkata, “Kita diberikan nikmat dan kebahagiaan akan tetapiayah dan saudara kitasudah 
berada di dalam kuburan, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka 
keadaan ayah dan saudara mereka yang gugur dengan syahid di peperangan.” 


A sbabun Nuzul 117 



“(Vtitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah 
mereka mendapatkan luha (pada peperangan uhud). Bdgi <yrang-orang yang 
berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang 
besar." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
berkata, “Sesungguhnya Allah memasukkan di dalam hati Abu Sufyan 
ketakutan pada perang Uhud ketika ia sedang bersama pasukan perang, 
sehingga 1 a memutuskan untuk kembali ke Makkah, maka Nabi & bersabda, 
“SestmgwJmya Abu Sufyan telah menang sedikit atas kalian. Ia telah kembali 
dan Allah telah membuamya ketakutan", peristiwa perang uhud terjadi pada 
bulan Syawwal, dan para pedagang berangkat ke Madinah pada bulan Dzul 
Qa'dah, dan para pedagang tersebut singgah di Badar Shughra, dan para 
pedagang tersebut datang setelah peristiwa perang Uhud, dan pada perang 
tersebut pasukan orang-orang Mukmin mendapatkan kekalahan. Lalu 
Rasulullah mengajak orang-orang untuk berangkat bersamanya. 

Maka datanglah setan kemudian menakut-nakuti anak buahnya 
dengan berkata, “Sesungguhnya para musuh telah berkumpul untuk 
menyerang kalian.” Akan tetapi orang-orang mengabaikannya dan berkata, 
“Sesungguhnya aku akan tetap pergi berperang walaupun tidak ada satu 
pun orang yang mengikutiku.” Rasulullah pun mengajak Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali, Zubair, Sa’ad, Thalhah, Abdurrahman bin ‘Auf, Abdullah 
bin Mas’ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 
dalam pasukan yang yang semuanya berjumlah tujuh puluh orang. Lalu 
mereka bergerak mencari Abu Shufyan hingga sampai di Shafra’, maka 
turunlah firman Allah, “(yaitu) orang-orang yang mencaati perintah Allah 
dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka (pada peperangan uhud). 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa 
ada pahala yang besar. ” 205 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, dari Ibnu 
Abbas berkata, "Ketika orang-orang musyrik kembali dari Peperangan 
Uhud, mereka berkata, “Kalian tidak membunuh Muhammad, tidak pula 
membawa gadis-gadis muda, sungguh buruk apa yang kalian lakukan, 
kembalilah!”, dan Rasulullah mendengar hal tersebut, kemudian beliau 

205 Disebutkanoleh Ibnu Katsir (1/568) dan iamenisbahkannya kepada Ibnu Jarir (4/173). Dan hadits 
ini dha'if dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim (1619). 


118 Asbobun Nuzul 



mengutus beberapa orang Muslim hingga mereka sampai kepada Hamra’ 
Al-Asad atau sumur Utbah, maka Allah menurunklan firman-Nya, “(yaitu) 
orang-orang yang mentaati penntah Allah..." 

Ketika itu Abu Sufyan berkata kepada Nabi, “kita akan bertemu lagi di 
Badar, karena engkau telah membunuh para sahabat kami”, mendegar hal 
tersebuc, orang-orang peagecuc segera kembali, sedangkan para pemberani 
mempersiapkan peralatan perang dan keperluan untuk berdagang. Lalu 
mereka mendatangi Badar, namun mereka tidak menemukan siapapun di 
sana. Maka mereka pun berdagang, maka turunlah firman Allah, “Mab 
mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yangbesar) dari Allah ,...” 206 . 

Diriwayatkah oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Rafi’ bahwasanya Nabi 
& mengutus Ali dengan beberapa orang lain untuk mencari Abu Sufyan, di 
dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang badui dari Khuza’ah, dan 
ia berkata: “sesungguhnya para musuh telah berkumpul untuk menyerang 
kalian”, mereka berkata: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah 
adalah sebaik-baiknya penolong”, dan turunlah ayat ini pada mereka . 207 


Ayat 181, Firman Allah 

^ at & 

tjiii 



“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang 
mengatakan , "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.” Kami akan 
mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi 


206 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (11/247). 

207 Sanadnya dha' if (lemah) sekali, dan telah disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1620) bahwasanya ayat 
ini turun pada dua orang lelaki yang terluka dan Bam Abdi Al-Asyhal, kemudian mereka saling 
bertumpu satu sarna lain, dan mereka berdua keluar bersama Rasulullab ifs, ketika mereka sampai 
pada Hamra Al-Asad mereka bertemu dengan Nua'imbin Mas’ud Al-Asyja’i lalu ia memberitahu 
kepada mereka bahwasanya Abu Sufyan bin Harb telah mengumpulkan pasukan dan mereka ingin 
menuju kota Madinah untuk menyerang penduduknya, kemudia mereka berkata, “Allah tidak 
memberitahu kami apa pun tentang mereka: “Cukupki/i A Hub menjadi penukmgkaim dan AlLih adalah 
scbaik baiknya penolong. ” Saya berkata: "Hamra Al-Asad adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi 
setelah perang Uhud, dan I /nmra Al-Asad juga nama tempat yang berjarak delapan mil dari kota 
Madinah." Lihat Al-Hakim (1/298) dan ia menshahihkan hadits ini. Badr Al-Mausim adalah 
perang Badar kedua yang terjadi satu tahun setelah perang uhud, dan Abu Sufyan lari sebelum ia 
sampai pada tempatnya karena rasa takut kepada Rasulullah 


Asbabun Nuzul 119 



tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan (kepada mereka) : 

“Rasakan olehmu adzab yang membakar. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas 
^ berkata, “Abu Bakar masuk ke dalam Baitu/ Madaris, di dalamnya 
ia mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berkumpul kepada seorang 
Yahudi yang bernama Fanhas, kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, 
“Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak ada yang miskin dan Allah 
itu miskin, jika saja Allah itu kaya (tidak membutuhkan kami), maka ia 
tidak akan meminta pinjaman seperti apa yang diyakini oleh sahabatmu 
(Muhammad)”, mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar sangat marah 
dan langsung menampar wajahnya. 

Kemudian Fanhas pergi menuju Rasulullah # dan berkata kepada 
beliau, “Wahai Muhammad, lihat apa yang telah dilakukan oleh sahabatmu 
ini kepadaku”, kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa 
yang mendorongmu untuk melakukan ini?” Abu Bakar menjawab, “Wahai 
Rasulullah, ia telah mengucapkan kata-kata yang sangat keji, ia meyakini 
bahwa Allah itu miskin, dan mereka adalah orang-orang yang kaya”, 
akan tetapi Fanhas tidak mengakuinya, maka turunlah firman Allah, 
“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang.. ..” 208 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas '£i! berkata: 
“orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah ketika turun firman 
Allah, “Siapakah yang ingin memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) _” mereka berkata, “Wahai 

Muhammad, apakah Tuhanmu itu miskin hingga ia harus meminta 
kepada hambanya?” maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya Allah telah 
mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah 
miskin... " 2W 


208 Al-Qurthubi berkata (2/1635): “la adalah Fanhas bin 'Azura, dan ia bersama dengan Huyay bin 

Akhtab", ia menisbahkan riwayat ini kepada Hasan Al-Bashri dan Ikrimah. Ibnu Jarirdalam Tapir - 
nya (4/129) menisbahkannva kepada Ibnu Abbas secara Dan begitu juga diriwayatkan 

oleh Ibnu katsir (1/574) dengan riwayat yang panjang. 

209 Lihat Ibnu Katsir dalam riwayat sebelumnya. 


120 Asbabun Nuzul 



Ayat 186, Firman Allah -fe 



"Kamu s»nggu/i'Sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan 
(juga) kamu sungguh-sungguh akan mendegar dari </rang-(/rang yang diberi 
kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempcrsekutukan Allah, 
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. )ika kamu bersabar dan 
hertaku'a, malca sesunggnhnya yang demikian ku termasuk musan yang 
pacuc diucamakan. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir 'dengan sanad 
yang hasan- dari Ibnu Abbas , bahwasanya ayat ini turun pada pertikaian 
yang terjadi antara Abu Bakar dan Fanhas dari firman-Nya, “Seswngguhnya 
Allah miskin.. .” 2,Q 

Abdurrazzak menyebutkan dari Ma’mar dan Az-Zuhri dari Abdurahman 
bin Ka’ab bin Malik, bahwasanya ayat ini turun pada Ka’ab bin Asyraf yang 
menghina Nabi & dan para sahabatnya dengan syairnya .” 211 


210 Lihat sebelumnya. 

211 Adapun kisah Ka’ab bin Asyrafdan ejekannya kepada kaum Musliinin, dapat dilihat Ibnu Hisyam 
(2/436): Dan Ibnu Katsir telah menyebulkari sebab turun laindati ayat ini yangditiwayatkan oleh 
Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah » 
menaiki seekor keledai yang di atasnya terdapat tempat untuk duduk kemudian beliaudibonceng 
oleh Usamah bin Zaid. Lalu beliau pergi untuk inenjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum perang Radar 
di mulai hingga beliau melintas di depan sebuah perkumpulan yang di dalamnva ada Abdullah 
bin Ubay bin Salul dan ini sebelum sebelum Ibnu Ubay masuk Islam, ibnu Ubay berkata, “Wahai 
Muhammad, sesungguhnya aku tidak memahami apa yang engkau katakan, jika saja itun betul 
maka janganlah engkau menganggu perkumpulan kami, kernbalilali kepada kendaraanmu dan 
ceritakan kepada setiap yang datang kepadamu. Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, “Benar wahai 
Rasulullah, mari kita eurangi mereka dalam majelis kami, karena kami menyukai hal iru”, lalu 
orang-orang Mukmin, Nashtani, dan Yahudi saling mengolok-ngolok. Riwavat kisah ini panjang, 
Lihat kisah ini dengan riwayat yang panjang pada Ibnu Katsir (1/576). Imam Al-Bukhari telah 
meriwayatkan kisah ini (4566). 


Asbabun Nujul 121 



Ayat 188, Firman Allah 



“Janganlah sekaU-kali kamu menyangka bahuia orang-orang yang gembira 
dengan apa yang telah mcrcka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji 
lerhadap perbuauin yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka 
bahu>a mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksaan yang pedih. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim) dan selain 
mereka dari jalur Hamid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Marwan 
berkata kepada penjaga pintu rumahnya, “pergilah wahai Rafi’ kepada 
Ibnu Abbas dan katakanlah, “Jika setiap orang dari kita merasa senang 
dengan apa yang diberikan dan mengharapkan untuk dipuji dengan apa 
yang mereka tidak lakukan akan diadzab, maka kita semua akan diadzab.” 

Ibnu Abbas berkata, ‘‘apa maksud kalian?” sesungguhnya ayat ini 
turun pada orang-orang yang diberikan kitab, mereka ditanya oleh Nabi, 
akan tetapi mereka merahasiakannya dari Nabi dan menjawab dengan 
kebohongan, kemudian mereka pergi dan merasa bahwa mereka telah 
memberitahu jawaban yang sebenarnya dari apa yang Nabi tanyakan 
kepada mereka, dan mereka meminta untuk dipuji dengan perbuatan 
mereka tersebut dan mereka merasa senang dengan apa yang telah mereka 
rahasiakan dari Nabi tentang apa yang beliau tanyakan.” 212 

Diriwayatkan juga oleh Imam AbBukhari dan Muslim dari Abi Sa’id 
Al-Khudri, bahwasanya beberapa dari orang-orang munafik dahulu jika 
Rasulullah keluar untuk berperang, maka mereka berpaling dari berperang 
dan mereka justru senang untuk bersantai-santai di atas kursi-kursi mereka. 
Jika Nabi kembali dari berperang, mereka selalu beralasan dan mereka 
bersumpah, dan mereka sangat senang untuk dipuji terhadap apa yang 


212Shahih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (4568) dalam Bab At-Tafsir, Muslim (2778) dalam 
Bab Shi/at Al-Mumfiqin. 


122 Asfeainm Nuzul 



mereka tidak kerjakan, maka turunlah firman Allah, u Janganlah sekali-kali 
kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa... " 2I! 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Ta/sir-nya, dari Zaid bin Aslam, 
bahwasanya Rafi’ bin Khadij dan Zaid bin Tsabit ketika sedang bersama 
dengan Marwan, Marwan berkata kepad Rafi, “wahai Rafi’, pada apakah 
turunnya firman Allah, “Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang- 
orang yang gembira dengan apa. .Rafi’ menjawab, “Firman Allah ini turun 
pada sekelompok orang munafik. Ketika Nabi diperintahkan untuk pergi 
berperang, maka mereka selalu mencari alasan dan berkata, “Kami tidak 
dapat berangkat bersama kalian karena kesibukan kami, dan sesungguhnya 
kami sangat ingin berperang bersama kalian”, maka turunlah firman Allah 
tersebut pada mereka.” Akan tetapi Mawan seperti tidak setuju dengan apa 
yang dikatakan oleh Rafi’ sehingga Rafi’ marah dan berkata kepada Zaid bin 
Tsabit, “Apakah kamu memahami apa yang aku katakan?" Zaid berkata, 
“lya.” Ibnu Hajar berkata, “Riwayat ini dapat digabungkan dengan riwayat 
dari Ibnu Abbas ^ dengan cara yaitu adanya kemungkinan ayat ini turun 
pada dua kelompok tersebut secara bersamaan.” 214 

Ibnu Hajar berkata, “Al-Farra’ bercerita bahwasanya ayat ini turun 
karena perkataan orang-orang Yahudi “kami adalah orang-orang Ahlu 
Kitab pertama, melaksanakan shalat dan juga kami taat”, akan tetapi 
mereka tidak mengakui kenabian Muhammad” 215 . Dan Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan hadits seperti ini dari jalur periwayatan yang cukup banyak, 
dan juga meriwayatkannya dari para Tabi’in yang cukup banyak. Ibnu Jarir 
berpendapat bahwa riwayat ini kuat, dan tidak ada masalah jika ayat ini 
turun dalam hal ini juga.” 


213 Shaliih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukliari (4567) dalam Bob At-Tafsh, Muslim (2777) dalam 
Bab Shifat Al-Munafiqin. 

214 Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir (1/577-578) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Mardawaih dari 
Zaid bin Aslam. 

215 Dalam kitab Ad-Dur Al-Marusur (2/109), Imam As-Suyuthi menisbahkannya kepada Abdu bin 
Hamid dan Ibnu Jarir. Al-Qurthubi berkata bahwasanya Adh-Dhahhak berkata, "Sesungguhnya 
orang-orang Yahudi berkata kepada raja-raja bahwasanya mereka mendapatkan dalam kitab mereka 
bahwasanya Allah akan mengutus seorang Nabi pada akhir taman sebagai Nabi terakhir, akan 
ketika Allah mengutus Nabi, para raja bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut: ‘‘Apakah 
ia (Muhammad) yang kalian temukan di dalam kitab kalian?" lalu orang-orang Yahudi tersebut 
menjawab karena kerakusan mereka terhadap harta para raja tersebut, “Ia (Muhammad) bukanlah 
yang kami temukan dalam kitab kami", maka para raja tersebut memberikan mereka harta yang 
sangat banyak, maka Allah menurunkan ayat ini. Al-Qurthubi (2/1647). 


Asbabun Nujul 123 



Ayat 190, Firman Allah 4?: 


<$• 4 ^£>\ 


9 v4Wi JjV 


“Sesunggidmya dalam penciptaan langit dan bumi dan sili/i bergant/nya 
malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayackan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu 
Abbas berkata, “Orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang 
Yahudi dan bertanya, “Ayat apa yang Musa bawa kepada kalian. 7 " orang- 
orang Yahudi itu menjawab: “congkatnya, dan tangannya berwama putih 
jika orang-orang melihatnya." Kemudian mereka mendatangi orang- 
orang Nashrani dan bertanya, “Ayat apa yang Isa bawa kepada kalian 7 ” 
orang-orang Nashrani menjawab: “la dapat menyembuhkan orang buta 
dari lahirnya, menyembuhkan penyakit sopak dan menghidupkan orang 
yang mati." Kemudian mereka datang kepada Nabi # dan bertanya: 
“Memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar la menjadikan Shafa 
penuh dengan emas”, kemudian Nabi berdoa, maka turunlah firman Allah, 
“Sesunggu/mya dalam penciplaan langit dan burnt dan silih bergantinya malam 
dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal" maka agar 
mereka berpikir di dalam hal tersebut.” 216 


Ayat 195, Firman Allah 



216 MuTKjari, Al-Haitsami berkata dalam kitab Al-Ma/ma’ (329/6): “Diriwayatkanoleh Ath-Thabarani, 
sanadnya mumjati', dan di dalanmya terdapat (uwaibir dai ia Matruk." Aku katakan, ’’Di dalamnya 
juga terdapat Yahya Al-Hamani: Daif." Dan Ibnu Katsir telah menyebutkan dengan sanad Ath- 
Thabarani, dan di dalamnya terdapat Yahya Al-Hamani (1/578-579). 


124 Asbainm Nuzul 



>' >-f-' ^ -f *» //j > ,< i/ 

,6-ilC; <UJIj 4jil JOC; ^ b^> J ^ ^j^C- ^> 

^ 00 ,. •'i ' J . 


“MflJtfl Tu/mn mereka memperlcenanican permohonannya (dengn 
berfirman ): “Sestmggwfinya Aku lidak menyia-nyiakan amal orang-orang 
yang beramaldi antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) 
sebagian kamu adalah turunan dan sebagiar, lainnya. Maka orang-orang 
yang berhijrah, yang diusir dari kampung haiamannya, yang disakiti pada 
jalan-Ku, yang berperanghn yangdibunuh, pastilah mereka Ku-hapuskan 
kesalahamkesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam 
surga yangmengalir sungai-sungai dibawahnya. Sebagaipahaladi sisi Allah. 
Dan Allah pah sisi-Nyapahala yang baik." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abdurrazaq, Sa’id bin Manshur, At-Tirmidzi, 
Al-Hakim, dan lbnu Abi Hatim dari Ummu Salamah berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mendengar Allah menyebutkan para 
wanita dalam hijrah sedikit pun”, maka tunmlah firman Allah, “Maka Tukm 
mereka memperkenankan permohonannya (dengn berfirman): “Sesunggidmya 
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik 
laki-laki maupun perempuan..." hingga akhir ayat.” 217 


Ayat 199, Firman Allah $g: 

0, Jj Zi ^ P i 515 

4 


> ' S* < sS i »>'<, jT A V i- 

Crtr- w ftp 



217Shahih: At-Tirmidzi (3023) dalam Bab At-Tafsir, Al-Hakim (2/300) dan ia menshahihkannya, 
dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya, lbnu Jarir (4/HI). Dan, telah disebutkan oleh lbnu Katsir 
(1/583) dan ia menisbahkannya kepada Al-Hakim. Al-Qurthubi berkata dalam tafismya (2/1659) 
bahwasanya Hasan Al-Basri berkata, "Mereka cerus meinohon dengan mengatakan “Rabbaiw" 
hingga Allah mengabulkan permintaan mereka'. 


Asbabun Nujul 125 



“Dan sesungguhnya di an tarn Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 
diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah 
dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. 
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat 
cepat perhicunga'Nya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa’t dari Anas berkata, “Ketika sampai ke 
Rasulullah tentang kematian An-Najasyi, Rasulullah bersabda, "lakukanlah 
Shalat untuknya”, para sahabat kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah kita juga shalat atas seorang hamba dari Habasyah?” maka turunlah 
firman Allah, “Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang-orang yang 
beriman kepada Allah.” Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits senada dan 
Jabir. 218 

Dalam kitab Al-Mustadrak, dari Abdullah bin Zubair berkata, “ayat ini 
turun pada An-Najasyi, “Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang' 
orang yang beriman kepada Allah.,.” 219 


218 Disebutkan oleh An-Nasa’i (108-109) dalam Al-Tiapir dcngan sanad yang hasan. Ibnu Katsir 
berkata, "Ketika Najasyi meninggal, Nabi pun mengumumkannyakepada parasabahat beliaudan 
berkata, "Seswnggtdmya saudara kalian di Habasyah telab meninggal, maka shalatkanlah la. ’’ Lalu beliau 
pergi menuju padang pasir dan mengintmksikan kepada parasahabatnyauntuk membuatshaf-shaf 
seperti waktu shalat pada umumnya lalu mereka melakukan shalat jenazah. Diriwayatkan oleh Imam 
Al-Bukhari (3877). Muslim (62-67) dalam bab kitab Al-jnnai?. Ibnu Katsir menambahkan dalam 
riwayat Ibnujarirdari Sa'idbin Al-Musayyibdari Jabir bahwasanya orang-orang munafik berkata, 
“Kita menshalackan orang kaku yang mati di Habasyah, maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Dan sesunggwbnya di antara Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman kepada Allah 11 

219 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/500) dan ia menshahihkannya, Ibnu Jarir (4/143) dalam tafsir. 


126 Asbabun Nuzul 



AN-NISA ’ 220 


Seratus Tujuh Puluh Enam Ayat 


Ayat 4, Firman Allah M: 





"Berikanlahmaskau'in (maM kepada tmnita ( yang Icamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambiUah) pemberian itu (sebagai makanan) yangsedap iagi baik 
akibamya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shalih berkata, “Bahwa 
dahulu seseorang jika ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia 
mengambil maskawin (mahar) dan tidak menyerahkannya kepada 
budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan 
turunnya firman Allah, “Berikanlcth maskaivin (mahar) kepada ivanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." ni 


220 Al-Qurthubi inengatakan bahwa surac ini adalah Madaniyyah kecuali satu ayat turun di kota 
Makkah pada Utsman bin Tbalhah Al-Hijabi yaitu, “Sesunggnhrria Ailnli menyuru/i kamu 
menyam/xu/awi u manat kepada yang (whole menerimtmya. ” Akan tetapi yang benar adalah bahwasanya 
ayat ini juga Madaniyyah dengan alasan dari apa yang diucapkan oleh Aisyah RadhiyailaJui Anho 
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, “Tidaklah surat An-Nisa' kecuali aku telah berada di 
sisi Rasulullah & (berhubungan badan). (2/1667). 

221 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/597) dan ia menisbahkannya kepada Abu Shalih, dan Al-Qurthubi 
menambahkan bahwasanya Al-Mu'tamar bin Sulaiman dari ayabnya berkata, "Seorang lelaki 


Asbabun Nujul 127 


Ayat 7, Firman Allah Mi 



*2 S^ij u/49~ Zj 4 ; 44 


cs-jtfs 4^ Si 4 J 4 0,49" 


“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat- 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian 
yang t elah ditetapkan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab Al- 
Faraidh dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas H berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang jahiliyah enggan untuk memberikan anak- 
anak perempuan dan juga anak laki-laki mereka yang masih kecil harta 
warisan hingga mereka tumbuh besar, maka salah seorang dari kaum Anshar 
meninggal yaitu Aus bin Tsabic dan ia meninggalkan dua anak wanita dan 
satu anak laki-laki yang masih kecil, maka datanglah dua anak pamannya 
yaitu Khalid dan Urfah dan mereka berdua adalah keluarganya, dan mereka 
berdua mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istrinya 
Aus kepada Rasulullah & mengadukan hal tersebut, maka Rasulullah 
bersabda, "Aku ttdak tahu harus berkata apa”, maka turunlah firman Allah, 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat- 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian... " !n . 


yang berasaldari kota Hadramaut meyakini bahwa ayat ini turun pada orang-orang yang menikahi 
saudari perempuan temannva tanpa membayar mahar, akan tetapi pendapat yang pertama lebih 
kuat yaitu pendapat yang disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1688). 

222 Al-Qurthubi berkata, "Ayat ini turun pada Aus bin Tsabit Al-Anshari yang wafatdan meninggalkan 
istri yang bernama Ummu Kujjah dan tiga orang anak perempuan, kemudian dua orang lelaki 
dari paman Aus bin Tsabit yang bernama Suwaid dan Arfajah mengambil mengambil semua 
harta peninggalan Aus dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk istri dan anak-anaknya, dahulu 
pada taman jahiliyah orang-orang tidak memberikan harta warisan kepada wanita dan juga anak 
kecil walaupun ia laki-laki, dan mereka mengatakan, ‘‘Harta warisan tidak diberikan kecuali pada 
orang-orang yang berperang di atas punggung kuda, menusuk dengan tombak, menebas dengan 
pedang, dan mengambil harta warisan." Kemudian Ummu Kujjah datang menghadap Rasulullah 
& untuk mengadukan pennasalahannya dengan mengajak kedua anak paman suaminya, kedua 
anak paman suaminya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuannya tidak dapat 
dapat menunggangi kuda, tidak dapat memikul beban, dan tidak melawan musuh", lalu Rasulullah 
bersabda kepada mereka berdua, “PergiM kalian berdua hingga nanti Allah memberikan yiwaban 
untuk pcrmasaiahnn kalian.” Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap kedua anak muda 
tersebut, dan sesungguhnya anak-anak kecil lebih pantas mendapatkan harta warisan dari orang 
besar karena mereka tidak dapat mencari natkah dan melihat maslahat mereka. Akan tetapi mereka 
malah membalikkan hukumdan mereka tetsesat karena mengikuti hawa natsu meteka dan mereka 


128 Asiwbun Nuzul 



Ayat 11, Firman Allah 


E ?/'/' tv i" ✓ < . .{# 4^ i 

Cr ^ ■% (v^=* ^5^ X| ^ 

,/<r ^ <■'<> , •' ,<>,£ o<>' •'••rtf -*< ,t>. 

k-^Aa s-k—>-'^ oio o^j AJ_y U> Lii> ^^Aa CjoA-A t3_y* 



“Allah mensyariatfcan bagimu ten tong (pembagian pusa/ca untuk) anak- 
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki'laki sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dan 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari bar to yang difingga/fcan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, tnafca ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 
dua orang ibu bapak, bagi masmganasingnya seperenam dan harm yang 
ditinggalkan , jika yang menmggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut 
di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dtbayar 
utangnya. (tentang ) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa di amara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini 
adatah keteiapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana . ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari, Muslim, Dawud, An-Nasa’i, At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Jabit bin Abdullah berkata, “Rasulullah dan 
Abu Bakar datang menjengukku di kaum Bani Salmah dengan berjalan 


melakukan kesalahan dalam berfikir dan berperilaku (2/1711-1712). Dan re lab disebutkan oleh 
Ibnu Katsir {I/60I) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Mardawaih. 


Asbabun Nuzul 129 



kaki, mereka melihatku tidak sadarkan diri, maka beliau mengambil air 
dan kemudian berwudhu, kemudian ia memercikka air tersebut kepadaku 
dan aku langsung sadarkan diri, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, 
“Apakah yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dengan 
hartaku?” maka turunlah firman Allah, “Allah mensyariatkan bagimu ten tang 
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seoranganak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. " ]2i 

Diriwayatkah oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Titmidzi, Al-Hakim 
dari Jabir berkata, “istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Rasulullah & dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak wanita Sa’ad bin 
Rabi’, ayah mereka matt syahtd pada saat ikut perang uhud bersamamu, 
dan sesungguhnya paman mereka mengambil seluruh harta peninggalan 
ayah mereka dan tidak menyisakan untuk anak wanita tersebut sedikitpun 
dari harta tersebut, dan mereka tidak dapat dinikahkan tanpa harta, maka 
Rasulullah bersabda, “Allah-lah akan memutuskan perkara ini”, maka turunlah 
ayat tentang waris.” 224 

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menjadi pegangan bagi orang-orang 
yang berkata, “Ayat ini turun pada kisah dua orang anak wanita Sa’ad bin 
Rabi’, dan ayat ini tidak turun pada kisah Jabir bin Abdullah karena pada 
waktu tersebut Jabir belum mempunyai anak.” 

Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Jawaban untuk pendapat di atas adalah 
bahwasanya ayat ini turun pada dua kisah tersebut sekaligus, dan ada 
kemungkinan turunnya ayat ini awalnya pada kedua orang anak wanita 
Sa’ad bin Rabi’, dan ayat terakhir yaitu, “ Jika seorang mad. Baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meniggalkan anak, 
tempi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)” turun pada kisah Jabir 
bin Abdullah, dan maksud Jabir bin Abdullah dengan perkatannya, “maka 
turunlah firman Allah, “Allah mensyariatkan bagimu tentan (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan,” yaitu menyebutkan Al-Kalalah (laki-laki yang 
tidak meniggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak) sebagai sambungan 
dari ayat ini.” 225 


223Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (4577) dalam At-Tafsir ,Muslim (1616) dalam kitab AI-Farm'dli, dan 
Al-Qurthubi (2/1723). 

224Shahih: At-Tirmidzi (2092) dalam kitab Af-Frtraidh, Abu Dawud (2891)dalam kitab At-Faraidh. 

Dan lihat Al-Qurthubi (2/1723). 

225 Lihat kitab Path Al-Bari (8/244) dan setelahnya. 


130 Asbabun Nuzul 



Dan, terdapat sebab turun ayat ini yang ketiga: diriwayatkan oleh 
Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata: “Bahwa dahulu orang-orang pada zaman 
jahiliyah, enggan untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak 
wanita dan juga anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak pula seseorang 
memberikan harta warisan kepada anak laki-lakinya kecuali yang mampu 
berperang. Pada suata hari, Abdurrahman meninggal dan ia meninggalkan 
seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Kujjah beserta lima saudari 
perempuannya, maka datanglah para ahli warits mengambil hartanya, maka 
Ummu pergi menemui Nabi & untuk mengadukan perkara ini, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,” dan firman 
Allah kepada Ummu Kujjah, 226 "Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkanjika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyaianak, 
maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." 

Pada kisah Sa'ad bin Rabi' dari sisi yang lain. Diriwayatkan oleh Al- 
Qadhi Isma’il dalam kitab Ahkam Al-Qur'an dari jalur Abdul Malik bin 
Muhammad bin Hazm bahwasanya Umrah binti Haram adalah istri Sa'ad 
bin Rabi’, lalu Sa’ad terbunuh dalam perang Uhud, dan ia mempunyai 
seorang anak perempuan dari Umrah binti Haram, maka ‘Umrah datang 
kepada Nabi Ift untuk menuntut harta warisan untuk anaknya tersebut, 
maka turunlah firman Allah, “Dan mereka meminta fatuia kepadamu tent ang 
perempuan...” 227 


Ayat 19, Firman Allah # 3 : 

% &£$ J p U-. * 1 \&c 

-Sl < s < -rf £ > f > S’ *> 

o’ Of b o 






226Lihat Ibnu Jarir (4/273) dan sudah diketahui bahwa sanad riwayat ini dha if. 

227 Al-Qurthubi berkata bahwasanya ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada Ummu Kujjah. 
atau dusebabkan oleh anak-anak perempuan Abdurrahman bin Tsabit saudara dari Hasan bin 
Tsabit. Ada juga yang mengatakan turun pada orang-orang yang mewarisi Sa’ad bin Rabi’, ada juga 
yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang yang mewarisi Tsabit bin Qais bin 
Syamas. Akan tetapi pekataan yang pertama lebih kuat bagi ulama An-Naql. Lihac Ummu Kujjah 
dalam kitab Al-lshabah (8/284), Amrah binti Haram (8/308) dan juga terdapat biografi singkat 
mereka. 


Asbabun Nujul 131 



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa danjanganlah kamu menyusahkan mereka karenahendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Dan 
bergaullah dengan mereka secarn pa tut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 
mereka, (maka bersabarlah) kerena mungfdn kamu tidak menyukai seswatu, 
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa’i dari Ibnu 
Abbas berkata, “Bahwa dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka 
wali-wali laki-laki tersebut lebih berhak atas istrinya, jika sebagian (salah 
satu) dari mereka ada yang menghendakinya, maka ia akan menikahi wanita 
tersebut atau jika mereka menghendaki, maka mereka akan menikahkanya 
dengan laki-laki yang lain. Para wali-wali tersebut lebih berhak daripada 
keluarga wanita tersebut, maka turunlah ayat ini.” 228 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang 
hasan, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif berkata, “Ketika Abu Qais 
bin Aslat meninggal, maka anak laki-laki Abu Qais ingin menikahi istri 
ayahnya, dan hal ini boleh pada zaman jahiliyah, maka turunlah firman 
Allah, ‘‘Hai orang'orang yang beriman, tidak halai bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa,” dan riwayat ini mempunyai penguat dari Ikrimah 
dari Ibnu Jarir. 229 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani 
dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, “Ketika 
Abu Qais bin Aslat meninggal, dan ia termasuk salah satu orang shalih dari 
kaum Anshar, lalu anaknya melamamya istri ayahnya, kemudian wanita 
tersebut berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku menganggapmu sebaigai 
anak, dan kamu adalah salah seorang yang shalih di kaummu”, lalu wanita 
tersebut mendatangi Nabi & untuk menceritakan hal ini, kemudian Nabi 
bersabda: “pulanglah ke rumahmu”, kemudian turunlah firman Allah, 
“Dan janganla/i kamu kawini wanita'tvamta yang telah dikawim oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang lampau” 2, °. Dan hadits ini mempunyai penguat 
dari Ikrimah dari Ibnu Jarir. 

228Shahih: Al-Bukhari (4579) dalam Bab At-Tafsir, Ibnu Katsir( 1/614) dengan sanad yangsama. 

229 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/615) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Mardawaih, dan juga 
disebuttkan oleh Ibnu Jarir (4/207). 

230 Dha'if: Ath-Thabarani (22/53 )didalamnyaterdapat Abdullah bin Muhammad binSa’id bin Abi 
Maryam, ia dha'if. 


132 Asbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Muhammad bin Ka’ab bin Ah 
Qurazhi berkata, “Bahwa dahulu jika seseorang meninggal, maka anaknya 
yang berhak untuk menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya jika 
anak tersebut menghendaki, atau ia menikahkan wanita tersebut dengan 
yang lain. Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, lalu anaknya menikahi 
istri ayahnya sebagai harta warisan dan ia tidak memberikan wanita tersebut 
harta warisan sedikitpun, maka pergilah wanita tersebut kepada Rasulullah 
0 untuk mengadukan keadaannya, Nabi berkata kepadanya, “Kembalilah 
ke rumahmu, semoga Allah menurunkan firmannya untukmu”, maka 
turunlah firman Allah, “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau" dan kemudian juga 
turun firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa...." 23 ' 

Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri bahwasanya ia berkata, “Ayat ini 
turun pada sekolompok orang dari kaum Anshar, jika seseorang dari mereka 
meninggal, maka orang yang paling berhak atas istrinya adalah walinya, dan 
walinya tersebut mengurunggnya hingga wanita itu meninggal.” 232 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata, “Aku berkata 
kepada Atha akan firman Allah, “Dan diharamkan bagimu) ism-ism anak 
kandungmu (merumtu),” Atha berkata, “Kita pernah membicarakannya, 
bahwasanya ayat ini turun pada Muhammad & ketika beliau menikahi istri 
dari Zaid bin Haritsah, kemudian orang-orang musyrik tidak menyukai hal 
tersebut, maka turunlah firman Allah, “Dan diharamkan bagimu) istriastri 
anak kandungmu (manantu) ,” dan kemudian juga turun firman Allah, “Dan 
Dia tidak menjadikan anak-anak angfcatmu sebagai anak kandungmu,” juga 
turun firman Allah, “ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 
lehki di antara kamu.” 2ii 

231 Disebutkan oleh Al-Wahidi da I am kitab Asbab An-Nurul Kltri 122, dan lihar Al-Baihaqi (7/161) 
dalam Suriari-nya. 

232 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1760). 

233 As-Suyuthi menyebutkannya sendiri di sini, dan ia menyebutkannya di tempac lain yang nanti 
akan disebutkan. Aku katakan, “Ibnu Katsir telah menyebutkail dua sebab turun yang lain dari 
ayat ini: panama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang lelaki jika meninggal dan 
meninggalkan anak perempuan, maka kerabatdari lelaki tersebut akan melemparkan pakaiannya 
kepada anak perempuan tersebut, jika wanita tersebut cantik, maka ia akan menikahinya, akan 
tetapi jika menurutnya jelek, maka ia akan mengurungnya hingga wanita tersebut meninggal 
kemudian ia dapat mengambil harta warisannya.” Ibnu Katsir menambahkan riwayat dari Al-Aufi, 
“Rahwasanya anak perempuan itu memberikan kepada kerabat ayahnya tersebut harta sebagai 
imbalan untuk melepaskan dirinya, maka turunlahayat ini." Kedua, dahulu penduduk Yatsrib jika 
seorang dari mereka meninggal, maka istri lelaki yang meninggal tersebut akan diwariskan kepada 
orang yang diwariskan hatta lelaki yang meninggal tersebut, jika ia menghendaki maka ia akan 


Asbabun Nuzul 133 



Ayat 24, Firman Allah 4$: 



“Dan (diharamkan juga kamu mengawim) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) 
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan 
untuk berzina. M aka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di 
an tar a mereka, berikanlah kepada mereka mahamya (dengan sempuma), 
sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu telah saling merelakannya , sesudah menetukan mahar itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i 
dari Abi Sa’id Al-Khudri berkata, “Kami mendapatkan tawanan wanita 
dari Authas dan mereka memiliki suami, maka kami merasa enggan untuk 
menggauli mereka, lalu kami datang kepada Nabi untuk menanyakan 
perihal tersebut, maka turunlah firman Allah, “Dan {ddiaramkemjuga kamu 
mengawini) wanita >ang bersuami , kecuali budak-budak yang kamu miliki I Allah 
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu” , maksudnya 
yaitu: “wanita yang kalian peroleh dari peperangan”, oleh karena itu mereka 
menjadi halal untuk kami gauli” 1M . 


menikahinya. jika tidak, maka ia akan menikahkannya kepada yang ia inginkan. Adalah dahulu 
pendudukTihamah tidak inemperlakukan istri-istri mereka dengan baik hingga ketika mereka ingin 
menceraikannya, mereka memberikan syarat kepada isrrinya untuk tidak menikah kecuali jika iscri 
tersebut memberikan apa yangsuaminyatelah berikan, maka Allab melarangorang-orangmukmin 
untuk melakukan hal tersebut. Ibnu Katsir inenisbahkannya kepada Zaid bin Aslam (6 H-615). 
Dan setelah itu ia berkata, "Ayat ini mencakup apa saja yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. 

234Shahih: Muslim (2155)dalam BahAr-Rod/in'.dan Al-Qurthubi telah menyebutkannya (2/1786). 


134 Asbafnm Nuzut 



Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas *§§, bahwasanya ta 
berkata, “ayat ini tuarn pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang' 
orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita 
Nashrani yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli wanita 
tawanannya, wanita tersebut berkata: "sesungguhnya saya memiliki suami’’, 
maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah, 
maka turunlah firman Allah, "Dan (diharamkan juga kamu mengawmi) wanita 
yang her suami . kecuali budak-budak yang kamu miliki. ,." 2}5 

Firman Allah, “Wa la Junaha" (dan tiadalah mengapa bagi kamu.) 

Diriwayatkan oleh lbnu Jarir dart Umar bin Sulatman dari Ayahnya, 
bahwasanya ta berkata “Seorang Hadrami mengatakan bahwa laki-laki 
dahulu menetapkan atas dirinya untuk membayar mahar dalam jumlah 
tertentu, dan terkadang ada dari mereka yang kesusahan untuk membayar 
mahamya, maka turunlah firman Allah, “Dan tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan 
mahar itu..." 236 


Ayat 32, Firman Allah 

v < n''-n c . " 

& it \jizz lp£\ % 4^ \\Li 

<0 it ol 


“Dan janganla/i kamu in hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebagian kamu lebih banyak dan sebagian yang lam. (karena) bagi orang laki- 
laki ada bagian dan pada apa yang mereka usa/iakan, dan bagi para wanita 
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan , dan mohrmlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maka MengetaAwi 
segala sesuatu." 


235 Hasan: AKt-Thabarani (298/4) dalam bukunya Al-Ausath. 

Saya berkata, lbnu Katsir berkata dalam Ta/sr-nya, “Aht-Thabarani telah ineriwayatkandari jalur 
Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun pada tawanan perang Khaibar, kemudian 
ia menyebutkan seperti hadits Abu Sa’id (1/625). 

236Sebelumnya sudah ditakhrij atsar yang senada dengan riwayat ini pada Al-Qurthubi. Lihat lbnu 
jarir (5/13). Ayat ini telah mansukh karena pengharaman nikah Mut'ah pada perang Khaibar 
seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari (4216), Muslim (29) dalam Bab An-Nikah. Dan, 
disebutkan oleh Muslim (21) dalam Bab An-Nikah bahwa pengharaman nikah Mut'ah turunpada 
hari Path Makka/t, akan tetapi yangshahih adalah pengharamannya pada perang Khaibar. 


Asbabun Nujul 135 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ummu Salamah 
bahwasanya ia berkata, “Para lelaki berangkat ke medan perang dan 
perempuan tidak, dan kamu juga hanya mendapatkan setengah harta 
warisan”, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu iri had 
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari 
sebagian yang lain." Dan Allah menurunkan juga firman-Nya, “Sesungguhrm 
orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan. ’ 2 ''' 

Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas Wj# bahwasanya 
ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah #dan berkata kepada 
beliau, “Wahai Nabi Allah, bagian seorang laki seperti bagian dua orang 
wanita, dan saksi dua orang wanita seperti saksi seorang laki-laki, apakah 
juga dalam beramal seperti ini? Jika wanita melakukan kebaikan, maka 
baginya setengah kebaikan, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 
janganlah kamu iri had terhadap apa yang dikaruniakan Allah..." m 


Ayat 33, Firman Allah 

■r . I'Vtf \< t- 

’ K > -Vf z 

■>) (_J 


^^=3 <->«=» Ail' C>1 pHfAr*?* 


O-A-fl-C- 



“Bagi tiap-tiap harm peninggala n dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karibkerabat, kamijadikan pewaris-peivarisnya. Dan ( jikaada) orang-orang 
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” 


237 Mursal: Ac-Tirmid:i (3022) dalam Bab At-Tafsir. Diriwayatkan oleh Ihnu Katsir (1/644), dan ia 
menyebutkannya juga dari jalur yang lain dari Abdurrazaq dari Ma’mar dari orang tua penduduk 
Makkali bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun karena para wanita berkata, “Seandainya kami 
adalah lelaki, maka kami akan berjihad seperti para lelaki, dan berperang seperti mereka berperang 

238 Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Seorang wanita datang kepada 
Rasulullah & dan berkata, “Wahai Nabi Allah, bagian seorang lelaki seperti bagian dua orang 
wanita, dan kesaksian dua orang wanita seperti kesaksian seorang lelaki, apakah dalam beramal juga 
seperti itu, jika kami melakukan kebaikan maka akan ditulis setengah kebaikan. 1 ’’ maka turunlah 
firman Allah, “Dan janganlah kamu iri kali tcikada/i..." sesungguhnya ini adalah adil dan Saya yang 
mekikulamnya.” Ibnu Katsir (1/645). Al-Qurthubi berkata (2/1827) bahwasanyaQatadah berkata, 
“Dahulu orang-orang jahiliyah tidak membenkan hak waris kepada para wanita dan anak anak, 
dan ketika turun ayat tentang waris dan menjadikan bagian seorang laki-laki seperti bagian dua 
orang wanita, maka para wanita menginginkan j ika bagian mereka dalam Irak warits seperti bagian 
laki-laki. Lalu para lelaki berkata, “Kami berharap kebaikan kami dilipatgandakan dari kebaikan 
wanita seperti dalam hak waris, maka turunlah ayat ini.” 


136 Asbainm Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunari-nya dari jalur Ibnu 
Ishaq, dari Dawud bin Hushain bahwasanya ia berkata, “Dahulu Aku 
membacakan Al-Qur'an kepada Ummu Sa’ad binti Rabi’, ia dahulunya 
adalah anak yatim yang tinggai bersama Abu Bakar. Pada suatu hari aku 
membacakan "Walladzina 'Aaqadat Aimanukum" (dengan 'ain her-mad pada 
kata 'aaqadat), lalu ia berkata, “Bukan demikian, akan tetapi, "Walladzina 
1 Aqadat Aimanukum ” (dengan ‘ain tidak her-mad pada kata ‘aqadat), ayat 
ini turun pada Abu Bakar dan anaknya Abdurrahman, Abdurrahman 
menolak untuk masuk Islam, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak 
memberikannya harta warisan, lalu ketika Abdurrahman masuk Islam, Abu 
Bakar diperintahkan untuk memberikan bagiannya dari harta warisan.” 239 

Ayat 34, Firman Allah 



"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanna, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(ivanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih. ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawadrkan nusyuznya, 

239 Dhaif: Abu Dawud (2923) dalam Bab Al-Faraidh, dan di dalam sanadnya cerdapac Ibnu Ishaq 
melakukan ladiis. Ibnu Katsir berkata (1/646): “Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya 
orang-orang Muhajirin ketika sampai di kota Madinah. Orang-orang Anshar dipersaudarakan 
dengan orang-orang Muhajirin, ketika seorang Anshar meninggal, maka saudaranya dari Anshar 
mendapatkan hak waris, akan tetapi tidak bagi keluarga otang Muhajirin yang lain tersebut, maka 
turunlah firman Allah, "Bagi tiafr-tiap harta peninggalan dan harta yang ditmggaikan ibu hopak. dan 
karib kcrahat, kami jaAikan pcwaria-pcwarimya —” Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini Mansukh, 
kemudian ia meneruskannya, “Dan (jtka ada) orang-orang yang kamu telah bersumpa setia dengan 
mereka, maka bcnlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Adah menyakstkan segala sesnatu.” 
Al-Qurthubi telah meyebutkannya (2/1830). 


Asbabun Nujul 137 



maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka , 
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sestmgguhnya Allah 
Mahatinggi lagi Mahabesar 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasanya ia berkata, 
“Seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk mengadukan suaminya 
yang telah menampamya, maka Rasulullah bersabda, “bagi suami qishas," 
lalu Allah menurunkah firman-Nya, “ Kaitm laki-laki itu adalah pemimpin bagi 
kaum wanita..." , kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa 
membawa perintah untuk mengqishas suaminya."-’ 40 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur-jalur periwayatan yang berasal 
dari Hasan bahwasanya dahulu ada seorang lelaki yang menampar wajahnya 
istrinya, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah & untuk 
megadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan qishah kepada 
suaminya, maka Rasulullah mengabulkan permintaannya, lalu turunlah 
firman Allah, “Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) 
Al-Qur'an sebelum sclesai diwahyukan kepadamu,...", dan juga turun firman 
Allah, “Kaum laki-laki itu adalahpemimpin bagi kaum wanita. ...” Dan hadits 
seperti ini juga diriwayackan dari Ibnu Juraij dan As-Suddi. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib 
bahwasanya ia berkata, "Dahulu datang seorang lelaki dengan istrinya 
menghadap kepada Rasulullah #, kemudian si istri berkata kepada 
Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar 
wajahku sehingga meninggalkan bekas,” kemudian Rasulullah bersabda, 
“sesungguhnya ia tidak pantos melakukan hal tersebut." Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...." maka 
penguat'penguat hadits di atas memperkuat satu sama lain. 241 

240 Disebutkan Ibnu Katsirdan ia mengatakan: Hasan Al-Bashri berkata... kemudian ia menyebutkan 
riwayat ini (1/649). 

241 Disebutkan oleh Al-Qurthubi dan ia berkata, “Ayat ini turun pada Sa’ad bin Rabi' dan istrinya 
Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair, istrinya nusyuz kepada Sa'ad kemudian ia 
menampar istrinya, maka berkata ayah dari perempuan tersebut kepada Rasulullah .S/iallolk/m Aku'hi 
l«j Sulfcim, "Wahai Rasulullah, aku telah memberikannyaanakku sebagai kehormatan akan tetapi 
1 a menampamya", lalu Rasulullah Menjawab, “Perintnhkanlnh istrinya untuk melakukan Qhishas," 
kemudian mereka herdua pergi untuk menqishas suaminya, akan tetapi mereka belum berjalan 
jauh, Rasulullah bersabda, “Kita menginginkan hoi mi, akan tetapi Allah mengmginknn hal yang lain. ” 
Al-Qurrhubi berkata, “Avac ini turun pada seorang perempuan yang bemama Jamilah binti Ubay 
dan suaminya Tsabit bin Qais bin Syamas." 


138 Asbabun Nuzul 



Ayat 37, Firman Allah 

■e ‘'.fc. 


< -mv-'- y A < *' ' -5f 
-LjJ' OJ^bj Oja 3^_ t/jj' 






“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan mereka menyuruh orang lain untuk 
berbuat kikir, dan menyemburiyikan kanmia Allah yang telah diberikan-Nya 
kepada mereka. Dan kami telah menyedialcan untuk orang-orang kafir siksa 
yang mcng/iinakan. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Ibnu Abi Hacim dari Sa’id bin Jubair bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa para ulama Bani Israil kikir terhadap ilmu yang mereka 
miliki, maka turunlah firman Allah, “(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan 
mereka menyuruh orang lain untuk berbuat kikir.. ” 242 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari jalur Ibnu Ishaq, dari 
Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa’id, dari Ibnu Abbas 

bahwasanya ia berkata, "Bahwa dahulu Kardam bin Zaid sekutu Ka’ab 
bin Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi’ bin Abi Nafi’, Bahri bin Aumr, Huyay 
bin Akhtab, dan Rita’ah bin Zaid bin Tabut datang kepada sekelompok 
orang dari kaum Anshar untuk menasihati mereka dengan berkata: 
“janganlah kalian menginfakkan harta kalian, karena sesungguhnya kami 
khawatir kalian dapat menjadi miskin karena berinfak, dan jangalah 
kalian terburu-buru untuk mengeluarkan nafkah karena kalian tidak akan 
mengetahui apa jadinya”, maka turunlah firman Allah kepada mereka, 
“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan mereka menyuruh orang lain untuk berbuat 
kikir... ” hingga ayat, “Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka." 243 


Al-Kalbi berkata, “Ayat ini turun pada Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan suaminya 
Sa’ad bin Rabi'.’’ Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun karena ucapan dari Ummu 
Salamahyangsebelumnya telahdisebutkan pada Takhrij ayat sebelumnya” (2/1834). Lihat Ibnu 
Jarir (5/35-38). 

242 Lihat Ibnu Jarit (5/55), dan disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (1/656) dan ia menisbahkannya 
kepada Ibnu Ishaq dan Ikrimah. 

243 Al-Qurthubi berkata (2/1858): “Bahwasanya maksuddari ayat ini dalam riwayar Ibnu Abbas dan 
yang lainnya adalah orang-orang Yahudi yang mengombinasikan antara berangan-angan, kikir, 
dan metahasiakan sifat-sifat Nabi Muhammad yang Allah turunkan di dalam Taurat." Ada juga 
yang mengatakan bahwa rnaksud dari ayat ini adalah orang-orang munafik yang menginfakkan 
harta mereka dan beriman hanya untuk mengelabui dan membohongi orang-orang mukmin." 


Asbabun Nuzul 139 



Ayat 43, Firman Allah 

$Z ^ Jiczv£ 

%\pjy } p*&, \£z& <A> ijli 



“Hai orang-orang yang beriman, jangan/ah itamu shalat, sedang Icamu 
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengcni apa yang kamu ucapkan, 
(janganlah pula hampiri mdsjiii) sedang kamu dalam keadaan junub, 
terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit 
atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu 
tchh menyentuh perempuan, kemudian kamu a dak mcndapatkan air, maka 
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan 
umganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Al-Hakim 
dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, “Abdurrahman bin Auf 
membuat makanan kemudian mengundang kami untuk makan bersama, lalu 
ia menyediakan arak (khamr) sebagai minuman kami, setelah aku meminum 
arak tersebut kemudian aku mabuk dan kemudian aku beranjak menuju 
tempat shalac dan orang-orang mempersilahkan aku untuk menjadi imam. 
Di dalam shalat aku membaca surat Al-Kafirun, “Katakanlah: “hai orang- 
orang yang kafir. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan 
kami menyembah Tuhan yang kamu sembah (yang benar adalah: Dan kamu 
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah)." Maka turunlah firman Allah, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. ” 244 


244 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/661) dan ia berkata dari Syu’bah, Sainak bin Harb bercerita 
kepadaku bahwasanya ia berkata, "Aku mendengarMush’ab bin Sa’ad bin Abi Waqqash bercerita 
dari Sa’ad bahwasanya ia berkata, "Turun padaku empat ayat: seorang lelaki dari Anshar meraasak 
makanan, kemudian ia mengundang beberapa orang dari Muhajirin dan Anshar, kemudian 
kami memakan hidangan tersebut dan kami meminum khamar hingga kami mabuk, lalu kami 


140 Asiwbun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Al-Firyabi, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnul Mundzir 
dari Ibnu Abbas Wt bahwsanya ia berkata, “Turunnya firman Allah, 
“(janganla/i pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub" pada 
seorang musafir yang dalam keadaan junub, maka ia bertayamum lalu 
melaksanakan shalat.” 245 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Asia’ bin Syuraik bahwasanya 
ia berkata, “Dahulu aku sering mempersiapkan untuk perjalanan Nabi 
dan aku ikut bersamanya, pada suatu malam yang sangat dingin di mana 
aku menyiapkan unta untuk Nabi, aku junub dan aku takut untuk mandi 
dengan air yang sangat dingin karena dapat meyebabkan aku mati atau 
sakit, kemudian aku datang kepada Rasulullah 0 untuk menceritakan 
hal tersebut, maka turunlah firman Allah, “Hai orang'orang yang beriman, 
janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu 
mengerti apa yang kamu ucapkan, (janganlah pub hampiri masjid) sedang kamu 
dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, Jitngga kamu mandi. Dan 
jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air 
atau kamu telah menyentuhperempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air , 
maka bertayamumlah kamu dengan t anah yang baik (suci); sapulah mukamu 
dan tanganmu. Sesungguhnya Allah M aha Pemaaf lagi M aha Pengampun.” 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Asia’ bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu aku sering membantu Nabi dan mempersiapkan binatang 
tunggangannya sebelum memulai perjalanan, lalu pada suatu hari Nabi 
berkata kepadaku, “tuahai Asia’, bangunlah persiapkan unta untukku’’, 
kemudian aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku sedang junub’’, 
lalu Rasulullah terdiam sebentar, kemudian Jibril datang kepadanya dengan 
membawa ayat Ash-S/ia'iii, Rasulullah kemudian bersabda, “Bangunlah 


membangga banggakan diri kami, kemudian seseorang mengangkar dagu unta dan kemudian 
membenturkannya kc hidung Sa'ad hingga patah. Lihat Muslim (43-44) dalam Fadhail Shuhabah, 
riwayat ini cerdapat dengan redaksi yang panjang dan jugasingkat. Oan.riwayat As-Suyuthi pada 
Abu Dawud (3026) dalam Bab Al-Asvnbah. 

Al-Qurthubi berkata, “Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al-Khaththab 
bahwasanya ketika turun ayat pengharaman khamar, Umar berkata, "Ya Allah, turunkanlah 
penjelasan kepada tentang khamar, maka turunlah ayat padasurat Al-Baqarah," Merekabertanya 
kepadamu tentang kharrn danjudi" , kemudia ayat ini dibacakan kepada Umar, lalu ia berkata: “ya 
Allah, berikanlah kepada kami penjelasan tentang khamar", maka turunlah ayat ini.” Lihat Al- 
Qurthubi (2/1865). 

245 Disebutkan oleh IbnuKatsir (1/262) dari Ibnu Abbas dan dari Ali. Ibnu Katsir berkata, “Dan dari 
ayat ini, kebanyakan dari ulama menjadikannya sebagai hujjah bahwasanya orang yang sendang 
junud dilarang untuk singgah di Masjid, dan dibolehkan untuk sekedar lewat saja.” Dan begitu 
juga bagi orang yang sedang haid dan nifas. 


Asbabun Nuzul 141 



wa/iai Asia’ dan bertayamumla/i”, kemudian beliau mencontohkan cara 
bertayamum dengan inengusap muka dengan debu kemudian mengusap 
kedua tangan hingga siku. Lalu aku bangun dan bertayamum dan setelah 
itu aku menyiapkan unta untuk Rasulullah."’ 16 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib, bahwa dahulu 
jalan masuk ke pintu rumah beberapa orang dari kaum Anshar melalui 
masjid, dan pada suatu hari mereka sedang dalam keadaan junub dan 
mereka tidak memiliki air di rumah mereka hingga mereka ingin mencari 
air di luar rumah mereka, akan tetapi mereka harus melalui masjid, maka 
turunlah firman Allah, “( janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam 
keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja." 247 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun pada seorang dari kaum Anshar, ia sedang sakit 
dan tidak mampu untuk bangun mengambil air wudhu, dan ia juga tidak 
memiliki seorang yang dapat membantunya mengambilkan air wudhu, 
kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah &, lalu turunlah 
firman Allah, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembaii 
dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu 
tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tana/i yang baik 
(suci)" 248 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibrahim An-Nakha’i bahwasanya 
ia berkata, "Beberapa orang sahabat terkena luka dan luka tersebut semakin 
membesar, pada suatu hari mereka sedang junub lalu mereka mengeluhkan 
keadaan mereka kepada Rasulullah maka turunlah firman Allah, “ Dan 
jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembaii dari tempat buang air 
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, 
maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).’’ 249 


246 Dha'if: Ath-Thabarani (1/298) dalam kitabnya Mk 'jam Al-Kabir. 

247 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/662). 

248 Disebutkan oleh ibnu Katsir (1/663). 

249 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1879-1880) dan ia berkata, “Ayat tayamum ini turun pada 
Abdurrahman bin Auf yang terluka sedang ia juga dalam keadaan junub, maka ia diberikan 
keringanan untuk bertayamum, kemudian ayat ini menjadi umum mencakup seluruh orang Islam." 
Ada yang berkata bahwasanya ayat ini turun ketika para sahabat tidak menemukan air pada 
perang Al-Muraisi'. Al-Qurthubi menisbahkannya kepada Malik. Al-Wahidi juga menyebutkan 
bahwasanya ayat ini turun pada Aisyah him. 128, lihat juga Al-Bukhari (4607). 


142 Asbctinm Nuzul 




“Apakah kamu lidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Al- 
Kitab (Taurac)? Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) 
dan mereka bcrmaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang 
benar). ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas ^ bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu Rifa’ah bin Zaid bin Tabut adalah salah seorang pembesar 
di kalangan agama Yahudi, setiap kali Rasulullah menyampaikan sabdanya, 
ia selalu berkata: “Ar'irui pendengaranmu wahai Muhammad hingga kami 
dapat memahamkanmu, kemudian ia mengejek-ejek Islam, maka turunlah 
firman Allah, “Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian 
dari Al-Kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan...” 250 


Ayat 47, Firman Allah 45: 

a? k'U* 

Ha) \S" <j* jli 


“Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa 
yang telah Kami turunkan (Al-Qur’an) yang membenarkan Kitab yang 
ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan 
ke belakang acau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki 
orang-orang (yangberbuat maksiat) pada han Sabtu . Dan ketetapan Allah 
pasti berlaku," 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas ^ bahwasanya ia 


250 Disebutkan oleh Al-Qurthuhi (2/1906) dengan sanad yang sama, dan Ihnu katsir menyebutkan 
(1/670) bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi secara umum, dan dua riwayat ini dapat 
digabungkan bahwasanya sitae ini secara terus menerus akan selalu melekat pada orang Yahudi 
pada zaman Nabi if, dan secara khusus pada Rifa’ah bin Zaid bin Tabut. 


Asbabun Nugul 143 



berkata, “Rasulullah bersabda kepada para petinggi agama Yahudi, dari 
mereka ada Abdullah bin Shuriya dan Ka’ab bin Usaid, “Wahai orang-orang 
Yahudi, bertakwalah kepada Allah, dan peluklah Islam sebagai agama kalian, 
maka demi Allah sesungguhnya kalian mengecahui bahwasanya apa yang aku 
bawa adalah suatu kebenaran,” mereka kemudian menjawab, “Kami tidak 
mengetahui hal itu wahai Muhammad.” Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, "Hat orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa 
yang telah Kami turunkan (Al Qur'an)..." 251 


Ayat 48, Firman Allah 9s; 


2A csj “AS cA 4* oAAj AjAA & h 




“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampun i segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bag! siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapayangmempersekutukan Allah, makasungguh 
ia telah berbuat dosa yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dari Abu 
Ayyub Al-Anshari bahwasanya ia berkata, “seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah S dan berkata, “Wahai Rasulullah, seorang keponakan lelakiku 
tinggal bersamaku. la selalu melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak 
mau meninggalkannya.” Rasulullah & kemudian bertanya, “Apa agamanya?" 
ia menjawab: “la melakukan shalatdan mengesakan Allah.”, Lalu Rasulullah 
& bersabda, “Mmtalah agamanya darinya. Jika ia enggan melakukannya, 
belilah agamanya” , Lalu lelaki itu melakukan apa yang diperintahkan oleh 
Rasulullah ^ Namun keponakannya enggan melakukannya. Kemudian 


251 Al-Qurthubi menyebutkannyadalam kitabTa/sir-nya(2/l908) dan ia menyebutkan Ka'ab bin Asad 
dan bukan Ka'ab bin Usaid, lalu ia kemudian menyebutkan, “Malik berkata, "Ketika pertama kali 
Ka'ab masuk Islam, ia berjalan di badapan seseorang lelaki yang sedang inembaca finnan Allah, 
"Hoi orang-irang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan 
(Al-Qur’an) yangmembenarfcari Kitab yang ada pada kamu iebclum Kami menguiialtmiJta(mu)... 
Mendengar ayat ini, ia langsung kembali ke rumahnya dan ia meletakkan kedua tangannya di 
wajahnya dan masuk Islam, lalu ia berakata: "demi Allah, aku takut tidak dapat sampai rumahku 
hingga Allah menghapus wajahku. Dan begini juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam 
ketika turun ayat ini dan mendengamya, ia datang kepada Rasulullah &sebelum ia pulangkepada 
keluarganya dan masuk Islam. Dan iabetkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak pernah ingin datang 
kepadainu hingga aku takut wajahku diputar kebelakang." Ibnu Katsir juga inenyebuckan kisah ini 
dengan lafazh yang hampirsama (1/671). 


144 Asbcibun Nuzul 



lelaki itu mendatangi Rasulullah ^ kembali dan membericahukan tencang 
hal itu, “Wahai Rasulullah, aku mendapatinya sangat sayang terhadap 
agamanya.”, raaka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari 
(syink) itu, bagi siapa yang dikehendaki'Nya ." 25i 


Ayat 49, Firman Allah -jg: 






“Apakah kamu tidak mcmerhatikan orangyangmenganggap dirinya bersih?. 
Sebenamya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka 
tidak aniaya sedikitpun." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu orang-orang Yahudi memerintahkan kepada anak mereka 
untuk maju memimpin shalac mereka dan juga mempersembahkan kurban- 
kurban mereka, dan mereka meyakini bahwanya anak-anak mereka tidak 
mempunyai kesalahan dan dosa, maka turunlah firman Allah, “Apakah 
kamu tidak memerhatikan arang yang menganggap dirinya bersih?." 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir hadits seperti ini dari Ikrimah, 
Mujahid, Abi Malik, dan selain mereka. 2 ’ 5 


252 Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir tidak menyebutkan sebab turun daii ayat ini, akan tetepi Ibnu Katsit 
meriwayatkan tiga betas hadits setelah ayat ini, salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dengan sanadnyadari Abu Aswad Ad-Du'ali bahwasanya ia berkata, Abu Dzarrbercerita kepadaku 
bahwasanya ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah 4s, lalu beliau bersabda, “Tidaklah seorang 
hamba mengucapkan: “Laa llaha Ilia Allah" dan tneninggal di atas ucapan tersebut, kecuali ia 
akan masuk surga." Abu Dzarr berkata,saya berkata, “Walaupun ia berainadan mencuri.’’’ beliau 
menjawab, “Walaupun ia l>cniah mencuri Jem berzma." Saya berkata keinbali, “Walaupun orang 
tersebut berzina dan mencuri?" beliau menjawab. "Waknr i a pemah melakukan xma dan mencuri”, 
keempat kalinya bersabda, “Walaupun kecelakaan menimpa Abu Dzarr." Abu Aswad berkata, 
“Keinudian Abu Dzarr keluar. lalu ia mengencangkan sarungnya dan berkata, “walaupun Abu 
Dzarr mendapatkan kecelakaan." Al-Bukhari (2827) Muslim (154). 

253 Ibnu Katsir menyebutkannya, kemudian la menambahkan bahwa ayat ini turun untuk mencela 
orang-orang yang suka memuji dan mensueikan dirinya" (1/676). Al-Qurthubi berkata (2/1910): 
Hasan Al-Bashri dan Qatadah berkata, “Maksudnya adalah ucapan mereka, "Kami adalah anak- 
anak Tuhan dan kekasihnya”, dan ucapan mereka, “Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi 
dan Nashrani.” As-Suddi dan Adh-Dhahhak berkata, "Ucapan mereka yang mengarakan bahwa 
mereka tidak mempunyai dosa, dan apa yang mereka lakukan pada s'tang hari, maka akan diampuni 
pada malam hari, dan adapun yang mereka lakukan pada malam hari, maka akan diampuni pada 
siting hari, dan kami scpcrti bayi yang tidak mempunyai dosa.” Abdullah bin Mas’ud berkata, 


Asbabun Nujul 145 



Ayat 51, 52, 53, dan 54, Firman Allah Sg: 

o£-l> ^4=^ 3? -&> 'A^ 
ij-ft 3#o- ^ *£6S 

.=» '><'■- '' >''', s*s " >>''\ ' ,?f <A /f^Vs. * S 

1 /wxi ,a] ^ ^9 -Oil jjjdo ^»j <u\ ^y_«J ^yjji d^Jji i^Jr ^Lx— 

>1 l/vix 0_y^ oi v^ry* f*-^ f* 

^\J\:XZ\: '& 4^ 05 ® £,p&f o?il2 

0 CLti l£ gZC, ZSgi diXif 


“Apakah kamu tidak memerhatikan orang'orang yang diben bagian dan 
Al'Kicab ? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan 
kepada orang'orang kafir (musyrik Makkah ), bahiva mereka itu lebih 
benar jalannya dan orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang 
dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali' 
kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka 
ba,gian dan kerajaan (kekuasaan)’ Kendatipun ada, mereka tidak akan 
memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. Ataukah mereka dengki 
kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah benkan 
kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah 
kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan 
yang besar. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Ka’ab bin Asyraf datang ke kota Makkah, 
orang-orang Quraisy berkata, “Apakah kamu tidak melihat orang itu yang 
bertahan terpisah dari kaumnya merasa bahwa ia adalah orang yang lebih 
baik dari pada kita, padahal kita adalah orang-orang yang selalu menunaikan 
haji, para pengabdi dan pemberi minum orang-orang yang menunaikan 
haji?, Ka’ab bin Asyraf berkata kepada mereka, “Iya kalian lebih baik 
darinya.” Maka turunlah firman Allah kepada mereka, “Sesimgjdinya orang - 


“Maksudnya adalah pujian yang dilontarkan di ancara mereka.” Oan ini yang paling sesuai dengan 
konteks ayat. 


146 Asiwinm Nuzul 



orang yang membenci kamu dialah yang terputus”, dan juga turun firman 
Allah, l ‘Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bagian dari 
Al-Kitab?", hingga firman-Nya, “tidak akan memperoleh penolong baginya” !U . 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas $*) bahwasanya ia 
berkata, “Bahwa orang-orang yang menggalang kekuatan golongan untuk 
memerangi Nabi Muhammad, mereka di ancaranya dari kaum Quraisy, 
Ghathafan, dan Bam Quraizhah adalah Huyay bin Akhtab, Salam bin Abi 
Al-Huqaiq, Abu Rafi’, Rabi’ bin Abi Al-Huqaiq, Abu Amir, dan Haudzah 
bin Qais, mereka semua dari Bani Bani Nadhir, ketika mereka mendatangi 
orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy berkata, “Mereka adalah pendeta- 
pendeta Yahudi yang mereka sangat mengetahui kitab-kitab pertama yang 
diturunkan, maka bertanyalah kepada mereka apakah agama kalian lebih 
baik dari agama Muhammad? Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada 
mereka, dan orang-orang cersebut menjawab, “Pastilah agama kalian lebih 
baik dari pada agama Muhammad, dan kalian lebih benar jalannya dari 
padanya (Muhammad) dan siapa saja yang mengikutinya.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang 
yang diberi bagian dari Al-Kitab.'”, hingga firman-Nya, "Dan Kami t elah 
memberikannya kerajaan yang besar. ”’ 55 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari Ibnu 
Abbas ® bahwasanya ia berkata, “Orang-orang Yahudi dan Nashrani 
berkata, “Muhammad merasa bahwa apa yang diberikan kepadanya 
adalah karena ketawadhuannya, sedangkan ia memiliki sembilan istri dan 
keinginannya hanyalah menikah saja, maka raja manakah yang lebih utama 
darinya?” maka turunlah firman Allah, “Ataukah mereka dengki kepada 
manusia (Muhammad) lan tar an karunia yang Allah telah berikan kepadanya?. ” 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Umar maula Afrah yang isinya 
lebih ringkas dari hadits ini. 256 

254Lihat Ibnu Katsir (1/678) dan juga disebutkan oleh Al-Qurthubi sepeiti ini (1913/2) dan ia 
menyebutkan juga bahwasanya Ka’ab bin Asyraf datang kepada Abu Sidy an bin Harb dan bertanya 
kepadanya. keinudia ia meyebutkan riwayat ini. Dan disebutkan juga oleh Imam As-Suyuthi dalam 
kitabnya Ad-Dwr Al-Mantsur (2/171) dan ia menisbahkannya kepada Sa’id bin Manshur. 

255 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari jalur Ibnu Ishaq, dan di dalam riwayat ini terdapat Abu Ammar, 
Wuhuh bin Amir, dan Haudzah bin Qais. Adapun mereka bertiga dari Bani Wail yang semuanya 
mereka dari Bani Nadhir... kemudian ia menyebutkan riwayat secaraucuh (1/678). 

256 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1915-1916) dan berkata Adh-Dhahhak berkata. “Orang-orang 
Yahudi memendam rasa dengki kepada orang-orang Quraisy karena Nabi terakhirdari keturunan 
mereka... Al-Qurthubi berkata juga,“Ath-Thabari inemilih inaksuddari kerajaan yang diberikan 
kepada Sulaiman, dan penghalalan wanita yaitu bantahan kepada orang-orang Yahudi yang 
mengatakan, “jika saja ia adalah seorang Nabi, maka ia tidak akan menikah dengan banvak wanita 


Asbabun Nuzul 147 



Ayat 58, Firman Allah 5?: 

ujj di ^sit \M $ pA. atii 

0k?;iL? .s^iAa ou^tol 


“SesunggwJmya Allah tn^njuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menenmanya, chin (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara man us w supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha M elihat." 


Sebab T urunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu 
Shalih dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah & 
menaklukkan koca Makkah, beliau memanggil Ursman bin Thalhah, ketika 
Utsman datang kepadanya, Rasulullah bersabda kepadanya, “Berikanlah 
kepadaku kunci Ka’bah", Lalu ia pergi dan datang kembali dengan membawa 
kunci Ka’bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah # sembari 
membuka telapaknya. Ketika itu juga Abbas (paman Nabi) bangkit 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepadaku agar tugas 
memberi minum dan kunci Ka’bah aku pegang sekaligus.” Maka Utsman 
mengenggam kembali kunci itu. 

Kemudian Rasulullah .# bersabda, “Berikanlah kepadaku kunci tersebut 
wahai Utsman”, kemudian Utsman berkata, “Ini kunci ka'bah wahai 
Rasulullah, terimalah dengan amanah Allah”, kemudian Rasulullah beranjak 
dari tempatnya untuk membukan pintu Ka’bah, setelah itu beliau keluar 
dan melaksanakan thawaf, kemudian turun Jibril kepadanya menyampaikan 
pesan Allah untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman, lalu 
Rasulullah memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci tersebut 
dan beliau bersabda dengan firman Allah, “Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... " 257 


dan ia akan disibukkan dengan urusan kenabian, kemudian Allah memberitahu mereka dengan 
apa yang dimilik■ oleh Dawud dan Sulaiman, maka orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya 
Sulaiman memiliki seribu wanita, lalu Nabi bersabda kepada mereka. "seribw ivuniw?” lalu mereka 
menjawab, “Iya, tiga ratusdengan mahar.dan tujuh rarusdengan diam-diain, dan Dawud memiliki 
seratus wanita". kemudian Nabi bersabda kepada mereka, “apakah aeratus wanita untuk salu lelaki 
dan seratus lagi untuk sctrnmg lelakt yang lain lebih banyak dari Senibtlan ubiiiw.'" pada saat itu Nabi 
memiliki sembilan istri. 

257 Lihai Al-Qurtbubi (2/1920-1921), Ibnu Katsir (1/681-682). Hadits ini memiliki banyak riwayat, 


148 Asiwirun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Syu’bah dalam Ta/sir-nya dari Hajjaj dari Ibnu 
Juraij bahwasanya ia berkata “Ayat ini turun pada Utsman bin Thalhah. 
Rasulullah mengambil kunci Ka’bah darinya kemudian membuka pintu 
Ka’bah lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah pada hari penaklukan kota 
Makkah, ketika beliau keluar dari Ka’bah ia membaca firman Allah ini, 
kemudian beliau memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci 
tersebut. Umar bin AbKhaththab berkata, “ketika Rasulullah keluar 
dari Ka'bah sembari membaca ayat ini, sesungguhnya aku belum pernah 
mendengar ayat ini sebelumnya .” 2 ’ 8 aku berkata, “Dari perkataan Umar, 
bahwasanya dapat diketahui ayat ini turun di dalam Ka’bah.” 

Ayat 59, Firman Allah 



“Hai orang-crrang yang beriman, taatilah Allah dan taaiilak Rasul(Nya ), 
dan ulii amri di aniaia kamu. Kemudian jika kamu bertainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas 
It! bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah 
bin Qais ketika ia diutus bersama satu pasukan .” 2 ’ 9 Imam Al-Bukhari 
meriwayatkan hadits ini lebih ringkas. 

dan Al-Qurthubi telah menambahkan bahwasanya Rasulullah & mengambil kunci dan Utsman 
bin Thalhah bin Abu Thalhah Al-Hajabi Al-Abdari. danjuga dari anak painannya yaitu Syaibali 
bin Utsman bin Abi Thalhah, Al-Qurthubi juga menambahkan bahwasanya ayat ini untuk para 
pemimpin Islam secara khusus, yaitu untuk Nabi S-. para pemimpin yang diangkai oleh beliau, 
dan juga kepada pemimpin setelah mereka. Lihat kisah Utsman dan Syaibah dalam kitabMu'jam 
Al-Kabir milik Ath-Thabarani (11/120). 

258 Lihat sebelumnya. 

259 Shahih: Al-Bukhari (4584) dalam Bah At-Ta/sir. Ibnu Katsir telah menyebutkan riwayat ini 
secara jelas (1/683): Al-Qurthubi mengatakan, “Abdullah bin Khudzafah dikenai seorang yang 
suka membuatorang tertawa.dan Al-Qurthubi menisbahkannya kepada Abu Umat bin Abdullah 
Al-Bar, pemiliki kitah At-Tamfud. Al-Qurthubi berkata. “hadits ini shahih sanadnya. 


Asbabun Nuju! 149 



Ad'Dawudi berkata, “Ini adalah kesalahan -yaitu kebohongan yang 
dinisbatkan kepada Ibnu Abbas sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah 
memimpin satu pasukan. Ketika ia sedang marah ia menyalakan api dan 
berkata, “Masuklah ke dalam api," sebagian menolak untuk melakukannya 
dan sebagian lain ingin melakukannya.” Ad'Dawudi berkata, “jikalau ayat 
ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan 
ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan 
jika ayat ini turun setelah peristiwa itu, seharusnya hanya dikatakan kepada 
mereka, ‘Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan,” dan bukan, 
“Mengapa kalian tidak menaatinya?.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjawab pertanyaan ini bahwa maksud dari 
kisahayat, “Kemudian, jikakamubcrbedapendapat tentangsesuatu....” adalah 
mereka berselisih dalam menunaikan perintah untuk taat dan tidak 
melaksanakan perintah itu karena menghindari api. Jadi, ayat ini sesuai jika 
turun pada mereka untuk memberitahukan mereka apa yang hendaknya 
mereka lakukan ketika berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka 
perselisihkan kepada Allah dan Rasulullah W>. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya ayat ini turun pada kisah 
yang terjadi Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid, pada saat itu 
yang menjadi gubernur adalah Khalid bin Walid, Pada suatu hari Ammar 
mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. 
Lalu turunlah firman Allah di atas .” 260 


Ayat 60, Firman Allah: 

Tij 

O’ o' 0j-0>^_ 02 O^' 

' Ju_*> o' Q 


“Apoku/i kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya 
telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa 
yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, 
padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan 
bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. ” 


260 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tapir-nya (5/95). 


150 Asbabun Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dengan sanad 
yang shahih, dari Ibnu Abbas isD bahwasanya la berkata, “Dahulu ada 
seorang yang berprofesi sebagai dukun yang suka memutuskan perkara 
yang diperselisihkan di kalangan orang-orang Yahudi yang bemama Abu 
Barzah Al-Aslami, maka beberapa orang Muslim ketika berselisih, mereka 
meminta Abu Barzah untuk memutuskan perkara mereka. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang 
•yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu 
dan kepada apa yang diturunkan sebelum katnu? Mereka hendak berhakim 
kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari chaghut itu. 
Dan setan bermaltsud menyesatkan merelia (dengan) penyesatan yang sejauh- 
jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilad kamu (tunduk) kepada 
hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukwn Rasul ', niscaya Itamu 
lihat orang-inang munafik mengdalangj ( manusia) dengan sekuat-kuatnya dari 
(mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (trrang-orang 
mumfik) ditimpa sesuatu mustbah disebabkan perbmtan tangan mereka sendtri, 
kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami 
sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang 
sempuma.” 261 (An-Nisa’: 60-62) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah atau Sa’id dari 
Ibnu Abbas jgH bahwasanya ia berkata, “Al-Jullas bin Shamit, Mu'tab bin 
Qusyair, Rafi’ bin Zaid, dan Bisyr mengaku-ngaku sebagai orang Islam. 
Lalu orang-orang Muslim dari kaum mereka mengajak mereka untuk 
menyelesaikan persengketaan antara mereka dengan menyerahkannya 
kepada Rasulullah Namun mereka mengajak orang-orang Muslim 
tersebut untuk mendatangi dukun-dukun, yaitu para pemutus perkara pada 
masa jahiliyah. Maka pada mereka Allah menuninkan firman-Nya, “Apakiih 
kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman 
kepadit apa yang diturunkan kepadamu....” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Asy-Sya’bi berkata, “Dahulu ada 
seorang lelaki yang mengaku Islam bertikai dengan seorang Yahudi, maka 
orang Yahudi tersebut mengatakan, “Saya ingin membawa perkara kita 
kepada Nabimu,’’ ia mengatakan seperti itu karena ia sangat mengetahui 

261 Shahih: Al-Haitsami berakata dalam kitabnya Ai-Mnjma’ bahwasanya dal am hadits ini cerdapat 
Yunus bin Sulaiman Al-Jamal, aku tidak mengetahuinya, dan perawi lainnya Shahih. disebutkan 
jugaoleh Ibnu Katsir (1/686). 


A sbabun Nuzul 151 



bahwasanya Nabi tidak pemah menerima sogokan ketika memutuskan 
suatu perkara. Akan cetapi orang yang mengaku muslim cersebut tidak setuju 
dan menginginkan untuk membawa perkara mereka kepada seorang dukun 
di Juhainah, maka turunlah ayat ini.” 262 


Ayat 65, Firman Allah 


p-» 





“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh AI-Imam As-Sittah -Al-Bukhari, Muslim, Abu 
Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah- dan yang lainnya dari 
Abdullah bin Zubair bahwasanya ia berkata, “Aku berselisih dengan 
seseorang dari Anshar dalam masalah aliran air di Harrah. Kemudian 
kami mengadukannya kepada Rasulullah Lalu Rasulullah & 
bersabda: "Siramlah kebunmu terlebih dahulu wahai Zubair. Lalu alirkanlah 
aimya kepada tetanggamu." Mendengar kepucusan itu, orang Anshar tersebut 
tidak terima, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah karena ia itu anak 
bibimu lalu engkau memutuskan demikianh” 

Mendengar orang Anshar berkata seperti itu, wajah Rasulullah & 
pun memerah karena rasa marah. Beliau pun bersabda, “Wahai Zubair, 
alirkanlah ke kebunmu. Lalu tahanlah aimya hingga memenuhi batas-batas di 
sekelilingpohon kurma kebunmu. Setelah itu alirkanlah ke kebun tetanggamu, 1 ' 
Rasulullah memberikan hak Zubair sepenuhnya, padahal sebelumnya beliau 
mengusulkan hal yang lebih baik untuk keduanya. Zubair berkata, “Menumt 
aku pada peristiwa itulah turun firman Allah, "Maka demi Tuhanmu, mereka 
(pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap 
perkara yang mereka perselisihlian.” 2b} 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir 


262 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1926), Ibnu Jarir (5/97) dalam Td/sir-nya. 

265Shahih: Al-Bukhati (2562) dalam Bab Al-Musaqah, Muslim (2357) dalam Bab Al-Fadkail. 


152 Asbabun Nuzul 



dan Al-Humaidi dalam Musnod-nya dari Ummu Salamah bahwasanya ia 
berkata, “Zubair bertikai dengan seseorang, kemudian mereka membawa 
perkara mereka kepada Rasulullah maka beliau memutuskan untuk 
Zubair, lalu orang tersebut berkata kepada beliau, “Sesungguhnya Nabi 
memutuskan untuk Zubair karena ia adalah anak bibinya,” maka turunlah 
firman Allah, “M aka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisthkan. " 2M 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’in bin Musayyib dalam 
firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan,” bahwasanya ia berkata, “ayat ini turun pada Zubair bin 
Awwam dan Hatib bin Balta’ah, mereka berselisih tentang aliran air, lalu 
Nabi memutuskan perkara mereka untuk agar terlebih dahulu dialirkan 
dari atas kemudian ke bawah.” 265 

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Ah 
Aswad berkata, “Dua orang mengadukan perselisihan mereka kepada 
Rasululllah 0 agar diberi keputusan. Lalu Rasulullah memutuskan 
perselisihan mereka tersebut. Setelah itu, orang yang kalah berkata, “Kita 
adukan hal ini kepada Umar bin Al-Khaththab agar perkara kita diputuskan 
olehnya.” Lalu keduanya menemui Umar. Kemudian pihak yang menang 
berkata, “Rasulullah # memenangkan aku atas orang ini. Lalu ia mengajak 
aku untuk menyerahkannya kepadamu agar engkau memutuskannya.” Lalu 
Umar bertanya kepada pihak yang kalah, "Apakah benar demikian?” la 
menjawab, “Ya, itu benar.” Maka Umar berkata, “Tunggulah di sini hingga 
aku datang untuk memutuskan perselisihan kalian mi." Kemudian Umar 
masuk ke rumah, Tidak lama kemudian dia keluar dengan menghunuskan 
pedangnya. Lalu ia langsung menebas leher orang yang mengajak untuk 
menyerahkan perkara itu kepadanya hingga mati. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman... hingga akhir 
ayat." Hadits ini mursal dan gharib. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu 
Lahi’ah. Namun hadits ini mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh 
Rahim dalam Ta/sir-nya dari jalur Utbah bin Dhamrah dari ayahnya. 266 

264 Diriwayatkan oleh At/i-TJuiixirnni (23/294) dalam kitabMu'jam Al-Rabir, dan Ibnu Katsir berkata 
(1/286-287). Diriwayatkan oleh Ahmad dari Urwah. Hadits ini sanadnya Munqati 1 antaraUrwah 
dan ayahnya Zubair. 

265 Ibnu Katsir berkata (1/688): "Riwayac ini inuisoJ.’' 

266 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/1927) dan ia berkata, "Ath-Thabari memilih bahwa ayat ini 


A sbabun Nuzul 153 



Ayat 66, Firman Allah 4?: 


C£f&& 

f£ as c; yc & fa jj ^ ys 



“Dan sesungguhrrya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah 
dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu," niscaya mereka tidak akan 
melakukannya kecrnli sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau 
mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah 
hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan fcbih menguatkan (iman 
mereka).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, “Ketika turun 
firman Allah, “Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 
"Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu ” niscaya mereka tidak 
akan melakukannya, kccuali sebagian kecil dari mereka." Tsabit bin Qais 
bin Syamas berdebat dengan seorang lelaki dari kalangan Yahudi. Lelaki 
Yahudi icu berkata, “Demi Allah, Allah telah menetapkan kepada kami 
untuk membunuh diri kami, maka kami pun membunuh diri kami.” Tsabit 
kemudian menjawab, “Demi Allah, seandainya Allah mewajibkan atas kami 
untuk membunuh diri kami, pasti kami akan melakukannya. Lalu turunlah 
finnan Allah:." ..Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang 
diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka 
dan lebih menguatkan (iman mereka) .” 267 


Ayat 69, Firman Allah 4s: 


turun padaseorang Yahudi dan seorang munafik." Ibnu Katsir berkata {1/688): ini adalah sebab lain 
turunnya ayat ini, akan tetapi gharib dan juga mur.tal, karena terdapat Ibnu LaKi’ah dan ia dha'if, 
WWWiuA'Iam. 

267 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/689) dan ia menisbahkannya kepada As-Suddi. Al-Qurthubi 
berkata (2/1933) hahwasanya Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan bahwa Ammar bin Yasir, 
Ibnu Mas'ud, dan Tsabit bin Qais berkata, “)ika Allah memerintahkan kepada kami untuk 
membunuh diri kaini sendiri atau pergi dari rumah kami, maka kami akan melakukannya, lalu 
Nabi if bersabda, “Keimanan lebih ki/kiih didalam had mereka dari jtadagunung yangkokoh." 


154 Asiwbun Nuzul 



3? JvjS 


“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan 
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmac oleh Allah, 
yaitu: NabRnabi, para shiddiqin, orang-orangyang mati syahid, dan orang¬ 
utang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang 
la basa bihi (tidak mengapa), bahwa Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, Engkau lebih 
aku cintai daripada anakku sendiri, Dan ketika aku berada di rumahku 
mengingatmu, aku tidak kuasa menahan diri. Maka saya datang kemari 
untuk melihatmu. Namun aku ingat kematianku dan kematianmu, Engkau 
pun tahu bahwa ketika engkau masuk surga, engkau akan diangkat bersama 
para nabi. Sedangkan aku, jika masuk surga, maka aku takut tidak dapat 
melihatmu.” Nabi terdiam dan tidak menjawab kata-kata orang tersebut 
sama sekali hingga Jibril datang dengan membawa firman Allah, “Dan 
barangsiapa yang mentaati Alhh dan Rasul(Nya). ..” m 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Masruq bahwasanya ia berkata, 
“Para sahabat Nabi berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak ingin berpisah 
denganmu, Namun ketika engkau masuk surga, engkau akan diangkat di atas 
kami dan kami tidak dapat melihatmu.” Lalu Allah menurunkan firman- 
Nya, ‘Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya) 

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari 
seorang pemuda datang menghadap Rasulullah dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami dapat melihatmu di dunia ini, akan tetapi 
di hari kiamat kelak kami tidak dapat melihatmu karena engkau berada di 
surga yang paling tinggi. Maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya engkau akan bersarnaku di surga kelak jika Allah menghendaki . ” 2W 


268 Hasan: disebutkan oleh Al-Haitsami (7/7) dalam kitab Al-Miyma’ dan ia berkata: “Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabarani dalam kitab Ash-Shagir dan Al-Ausath, para perawinya Shahih selain Abdullah 
bin Imran Al-Abidi, la tsiqah, dan jugadisebutkan oleh Ibnu Katsir( 1/690-691). 

269 Al-Qurthubi berkata (2/1934) bahwasanya ayat ini turunpada Abdullah binZaidbin Abdu Rabbihi 
AhAnshari yang berkata, “Wahai Rasulullah, jika engkau meniggal dan kami juga menmggal, 
maka kamu berada di ‘Jfliyym, lalu kami tidak dapat melihat dan berkumpul denganmu, dan ia 
menceritakan kesedihannya tersebut, maka turunlah ayat ini. 

Al-Qurthubi berkata bahwa Tsa'labi menceritakan bahwa ayat ini turun pada Tsauban, seorang 
budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah ia sangat mencintai Rasulullah. Pada suatu hari ia 


Asbabun Nuzul 155 



Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari mursai Sa’id bin Jubair, 
Masruq, Rabi', Qatadah, dan As-Suddi 77L \ 


Ayat 77, Firman Allah 3s: 

v&\ \jCjr&\ pj} jjjiij! 5.ii 

cir 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 
“Tahanlah tangamnu (dan berperang) , dinJcankh s/miaf dan tunaikanlah 
zakat! ” sctelah diwajibkan kepada mereka berpcrang, tiba-riba sebagian dari 
mereka (gohngan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti lakutnya 
kepada Allah , bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya 
Tuhan foimr, mengapa engkau uajibkan berpcrang kepada kami! Mengapa 
tidak engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami berperang 
beberapa waktu lagi!" katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebenwr 
dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang bertakwa dan kamu tidak akan 
dianiaya sedikitpun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa’i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas W) 
bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan parasahabatnya datang menghadap 
Nabi dan berkata, “wahai Nabi Allah, dahulu ketika kami masih musyrik 
kepada Allah, kami adalah orang-orang yang mulia, dan ketika kami 
beriman kepada Allah kami menjadi orang-orang yang terhina”, Rasulullah 
menjawab, “Sesunggubnya aku diperintahkan untuk selalu memaafkan, 


datang mengliadap Rasulullah dengan warns kulit wajahnya vang sudah berubah dan tubuhnya 
yang dha'if, terrlihat di wajahnya kesedihan yang mendalam, lalu beliau bertanya kepadanya, 
“Wahai Tsauban, apa yang inembuat wajahmu berubah warna.’” lalu ia menjawab, “Wahai 
Rasulullah, aku tidak sakit apapun, akan tetapi jikaaku tidak melihatmu, maka rasa rindu sangat 
besat menghinggapi hatiku dan aku tidak dapat menahan diriku untuk berteiriu denganmu.dan di 
akhirat nanti aku tidak dapat bertemu denganmu, karena aku tahu bahwa engkau kelak nanti akan 
diangkat bersaman para nabi, dan jika aku masuk surga, maka aku akan ditempatkan pada tempat 
yang lebih rendahdari tempatmu, maka saya tidak akan dapat melihatmu selamanya, maka Allah 
menurunkan ayat ini.” Lihat Al-Wahidi him. 136. 

270 Disehutkan oleh Ibnu Katsit (1/690) dari Sa’id bin Jubair, riwayai ini mnrsal. 


156 Asbabtm Nuzul 



oleh /catena itu janganlah kalian memerangi suatu kaum," kecika Allah 
memerincahkan mereka berhijrah ke koca Madinah, mereka diperitahkan 
untuk berperang, akan tetapi mereka menolak. Maka curunlah firman 
Allah, “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 
"Tahanlah tanganmw (dan berperang)... ” 271 


Ayat 83, Firman Allah ■3g: 


"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 
ketakutan, mereka lahi menyiarkannya, Dan kalau mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang 
ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka 
(Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Alla/i 
kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja 
(di antaramu)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab bahwasanya 
ia berkaca, “Ketika Nabi menjauhi para istrinya, aku memasuki masjid dan 
melihat beberapa orang sambil bermain batu, mereka berkaca, “Rasulullah 
telah menceraikan lscri-iscrinya", kemudian aku berdiri di hadapan 
pintu dan berkaca dengan suara cinggi kepada mereka, “Rasulullah tidak 
menceraikan istrinya.” Maka curunlah firman Allah, “Dan apabila datang 
kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkanya kepada Rasul dan ulil Amri 
di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya 
(a/can dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah 


271 Shahih: dinwayatkan oleh An-Nasa’i <132) da lam Bab Ar-Ta/sir, dan dalam kitab Ash-Shugra 
(3086). 

Ibnu Katsii berkata (1/694): Muhahid berkata, ‘‘Sesungguhnya ayat-ayat ini turun pada orang-orang 
Yahudi.” Al-Qurthubi berkata (2/1944): As-Suddi berkata, "Mereka adalah sekelompok orang 
yang masuk Islam sebelum turun perintah untuk berperang, maka ketika tutun perintah untuk 
berperang, mereka enggan untuk melaksanakannya." Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat 
ini menceritakan perihal orang-orang munafik. 


Asbabun Nujul 157 



karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan , 
kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)," dan aku adalah yang orang yang 
ingin mengetahui kebenaran hal tersebut.” 222 


Ayat 88, Firman Allah 

J kiji spr & rZTjt sfj gssi 4ii2if 4-pa 


“Malta mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golmgan dalam (mcnghadapi) 
orang--orang munajik , padahal Allah telah membalikkan mereka kepada 
kekafiran, disebabkan usaha mereka sendin’ Apakah kamu bermaksud 
memberi petunjuk kepada orang'Orang yang telah disesatkan Allah’ 
Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan 
jalan (untuk memberi petunjuii) kepadanya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Zaid bin 
Tsabit bahwa saat Rasulullah 0 pergi ke Uhud untuk berperang, beberapa 
orang yang ada dalam rombongannya kembali ke Madinah. Para sahabat 
Nabi S yang menyaksikan hal itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu 
kelompok mengatakan, "Kita bunuh saja mereka yang kembali itu," 
Sedangkan satu kelompok lagi berkata: "Tidak, kita tidak akan membunuh 
mereka.” Maka turun firman-Nya, “Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua gohngan dalam (mcnghadapi) orang'Orang munafik . 275 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Hatim bahwa Sa’ad 
bin Mu’adz berkata, “Pada suatu hari Rasulullah S berpidato dan bersabda, 
“Siapakah yang membelaku dari orang yang menyakitiku dan mengumpulkan 
di rumahnya orang yang menyakitiku.'" Sa’ad bin Mu’adz menyahut, “Jika 


272 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (5191), Muslim (H79) dalam Bah Ath-ThalatJ, Ibnu 
Katsirmenyebutkannya jugaseperti ini (1/700). Al-Qurthubi berkata (2/1953) bahwasanya orang- 
orang yang masih lemah imannya suka untuk menyebarkan perihal tentang Nabi &■, dan mereka 
menyangka bahwa hal ini tidak mengapa untuk dilakukan. 

Adh- Dhahhak dan Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini mengenai orang-orang munafik yang mencerttakan 
perihal Nabi kepada orang-orang. kemudian mereka dilarang karena mereka menyebarkan berita 
yang tidak benar.” 

273 Shahih: Al-Bukhari (1884) dalam Bab Al-Hajj, Muslim (2776) dalam Bah Shi(ac Al-Muna/ttpn. 
Al-Qurthubi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi", dan ia menambahkan 
bahwasanya hal tersebuc adalah kebaikan yang menghapus keburukan seperti api yang membakar 
besi (2/1968). 


158 Asiwhun Nuzul 



ia dari Aus, maka kami segera membunuhnya. Jika ia dan saudara-saudara 
kami dari Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami apa yang harus kami 
lakukan, dan kami akan menunaikannya.” Lalu Sa’ad bin Ubadah bangkit 
dan berkaca, “Bagaimana denganmu wahai Ibnu Mu’azd, engkau taat 
kepada Rasulullah akan tetapi engkau rahu bahwa ia dari kaummu.” 
Maka berdirilah Usaid bin Hudhair dan berkata, “Sesungguhnya Kau benar- 
benar wahai Ibnu Ubadah seorang munafik dan kau mencintai orang-orang 
munafik.'' 

Lalu Muhammad bin Maslamah pun berdiri dan berkata, “Diamlah 
kalian. Di antara kita ada Rasulullah beliau yang akan menyampaikan 
perintahnya kepada kita dan kita melaksanakannya.” Lalu turunlah 
firman Allah, “Maka mengapa kamu (terpecah ) menjadi dm golongan daiam 
(menghadapi) orang-orang munafik .. .” 27 ‘ l 

Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa beberapa 
orang Arab mendatangi Nabi di Madinah. Lalu mereka masuk Islam. 
Lalu mereka terjangkit waba' dan demam Madinah. Lalu mereka pun pergi 
meninggalkan Madinah dan ketika di jalan bertemu dengan beberapa orang 
sahabat. Para sahabat tersebut bertanya, “Mengapa kalian kembali?” Mereka 
menjawab, “Kami terjangkit waba Madinah.” Para sahabat itu berkata lagi, 
“Bukankah kalian mempunyai teladan yang baik pada Rasulullah?" Sebagian 
dari para sahabat itu mengatakan, “Orang-orang Arab ini adalah orang- 
orang munafik.” Dan sebagian yang lainnya mengatakan, “Mereka bukan 
munafik.” Lalu turunlah firman Allah, “Maka mengapa kamu (terpecah) 
menjadi dm golongan daiam (menghadapi) orang-orang mumfik...” hingga 
akhir ayat. ”Di daiam sanad riwayat ini terjadi tadlis dan keterputusan 
(munqati’) 275 


Ayat 90, Firman Allah 

& sms $ oi jaw. 


274 Ibnu Katsir berkaca (1/703) hadits ini ghanb. Ada juga yang mengatakan hadits ini tidak termasuk 
hadits g/umfc. 

275 Diseebutkan oleb Al-Qurchubi (2/1968) dan hadits ini diriwayatkanoleh Ahmad (15/192) daiam 
musnad-nya dari jalur Ibnu Ishaq dan ia adalah seorang muduUis, dan Ibnu Ishaq yang menyebutkan 
jalumya.dan ia dha'if, lihat AI-Mtyma' (7/7). 


Asbabun Nuzul 159 







“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, 
yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang- 
orang yang datang kepada kamu sedang haa mereka merasa keberatan untuk 
memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, 
tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu , lalu pascilah 
mereka memerangimu. tetapt jika mereka membiarkan kamu, dan tidak 
memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah 
tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Hasan 
bahwasanya Suraqah bin Malik Al-Mudliji berkata kepada mereka, “Ketika 
Nabi & memenangkan peperangan Badar dan Uhud dan orang-orang di 
sekitar mereka masuk Islam." Suraqah pun berkata, “Aku lalu mendengar 
Muhammad akan mengirim Khalid bin Walid kepada kaumku Bani Mudlij, 
kemudian aku berkata, “Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau 
ingin mengutus Khalid bin Walid kepada kaumku, sedangkan aku ingin 
engkau berdamai dengan mereka. Jika kaummu berdamai, mereka pun 
akan berdamai dan akan masuk Islam. Dan jika mereka tidak masuk Islam, 
maka menangnya kaummu terhadap mereka bukan hal yang baik." Lalu 
Rasulullah # memegang tangan Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, 
“Pergiiali bersamanya, lalu lakukan apa yang diinginkannya." Kemudian 
Khalid mengajak mereka berdamai dengan syarat mereka tidak membantu 
orang-orang yang memusuhi Rasulullah # dan jika orang-orang Quraisy 
berdamai, mereka juga harus berdamai bersama orang-orang Quraisy 
tersebut.” Dan Allah menurunkan firman-Nya, “Kecuali orang-orang yang 
m eminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu 
telah ada perjanjian (damai), Lalu orang yang minta perlindungan kepada 
mereka ikut dengan perjanjian mereka tersebut.” 276 


276 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/704) dan berkata bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Ayat tersebut dinunuulch oleli firman Allah, "Apabila sudah habis bulrm- 
buhmharam itu, makabunuhlah mang-oning musyrikin itu dimanaiaja kamu jumpat mereka...'' (At- 
Taubah:5) 


160 Asbabun Nuzul 



Dan diriwayatkan oleh Ihnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas i® 
bahwasanya ia berkata, “Turunnya ayac, “kecuali orang-orang yang meminta 
perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada 
perjanjian idamai)..." pada Hilal bin Uwaimir Al-Aslami dan Suraqah bin 
Malik Al-Mudliji, dan pada Bani Khuzaimah bin Amir bin Abdi Manaf.” 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasanya 
ayat ini turun pada Hilal bin Uwaimir Al-Aslami, dahulu ia mempunyai 
perjanjian dengan kaum Muslimin. Beberapa orang dari kaumnya datang 
kepadanya mengajaknya untuk berperang melawan kaum Muslimin, akan 
tetapi ia menolak untuk memerangi kaum Muslimin dan ia juga tidak ingin 
memerangi kaumnya.” 277 


Ayat 92, Firman Allah 4g: 


1 

\yx&. 


s 


'>' >s", - >' 

■y 3*3 pj J-Xt j* 


^yy.3 bt op 

t> k - s 3 o cry 







“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecttali karena tersalah (tidak sengaja) , dan fcarangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu , maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diseraAfcan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 


111 Diriwayatkan oleh Al-Qurihabi {2/1971) dan ia menambahkan Bani Bakar bin Zaid bin Manat, 
dan ia menambahkan juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Kuza'ah. 


Asbabun Nujul 



memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpnasa dua bulan 
berturut'turut untuk penerimaan taubat dan pada Allah. Dan adalah Allah 
Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayackan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkara, 
“Dahulu Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu’ay menyiksa Ayyasy bin 
Rabi’ah bersama Abu Jahal. Kemudian Al-Harics masuk Islam dan hijrah 
ke Madinah. Ketika di Hirrah, ia bercemu dengan Ayyasy yang mengira ia 
masih dalam keadaan kafir, Maka Ayyasy pun membunuhnya. Kemudian 
Ayyasy mendatangi Nabi Sfr dan memberitahu beliau ten rang hal itu.” Lalu 
turun firman Allah, “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah {tidak sengaja), hingga akhir 
ayat.” Diriwayatkan juga hadits serupa dari Mujahid dan As-Suddi. 

Ibnu Ishaq, Abu Ya’la, Harits bin Abi Utsamah, dan Abu Muslim Al- 
Kujji meriwayatkan hadits serupa dari Qasim bin Muhammad. Dan Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan juga hadits serupa dari jalur Sa’id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas 13 m 

Ayat 93, Firman Allah U: 



“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mulcmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialahjahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutufeinya serta menyediakan adzab yang besar baginya. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah 
bahwasanya seorang lelaki dari kaum Anshar membunuh saudara laki-laki 

278 Disebutkan oleh ALBaihaqi dalam kitab Al-Kubra (8/72), dan Ibnu Katsir berkata bahwasanya 
ayat ini turun pada Abu Darda' karena ia membunuh seseorang dan orang ia hunuh mengatakan 
kata Islam ketika Abu Darda mengangkat pedangnya untuk membunuh orang tersebut. Lalu 
mendatangi Rasulullah menceritakan hal tersebut dan mengatakan, “Sesungguhnya orang tersebut 
mengatakan kata Islam karena ia tidak ingin dihunuh" lalu Rasulullah ^ bersabda, “Apakah kamu 
telah membelah dadanya?." Kisah ini tedapai dalam hadits shahih, akan tetapi yang melakukannya 
bukanlah Abu Darda’, dan Ibnu Katsir menisbahkannya kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. 
(507/1) 


162 Asbobun Nuzul 



Maqis bin Shababah. Lalu Nabi # memberi diyat kepada Maqis dan ia 
pun menerimanya. Namun kemudian ia tiba-tiba menyerang si pembunuh 
saudaranya hingga mati. Maka Nabi & bersabda, “Aku tidak menjadi 
penjamin keamanannya baik di wilayah umum atau pun di tanah Haram." 
Kemudian Maqis bin Shababah cerbunuh pada Yaum Al-Fath. Ibnu Juraij 
berkata, “Padanya turun firman Allah, “Dan barangsiapa yang membunuh 
seorangmukmin dengan scngaja .. .” 279 


Ayat 94, Firman Allah 

it ^ ^ 






“Hai orang'Orang ;yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan "salam” kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin’' (lalu 
kamu membunuhnya) , dengan malcswd mencari harta benda keJiidupan di 
dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan 
kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan mkmat-Nyaatas kamu, maka 
telitilah. Sesungguhn\a Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 


Sebab Turunnya ayat 

Diriwayatkan oleh Imam AhBukhari, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan 
yang lainnya dari Ibnu Abbas igD bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki 
dari Bani Sulaim yang sedang menggiring ternaknya berpapasan dengan 
beberapa orang sahabat Nabi S, Lalu dia mengucapkan salam kepada 
para sahabat tersebut. Para shahabat pun berkata, “Dia mengucapkan 
salam kepada kita hanya untuk melindungi dirinya dari kita.” Lalu mereka 
pun menyergap lelaki itu kemudian membunuhnya. Kemudian mereka 


279 Lihai kisah ini dalam kitab AMsfuibaA (3/603), adalah Tamilah bin Abdullah telah membunuh 
Maqis pada hari Faihu Makkah, lalu Nabi 3- menghalakan darah Tamilah dan sembilan dari laki- 
laki dan perempuan lainnya yang juga dihalalkan daiahnya. 


A sbabun Nuzul 



membawa kawanan kambingnya menemui Nabi Lalu turunlah firman 
Allah, “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan 

AM...’’ 260 

Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur lain bahwasanya Ibnu Abbas $8 
berkata, “Rasulullah & mengirim pasukan yang di dalamnya cerdapat 
Miqdad. Ketika sampai di tempat musuh, mereka mendapati para musuh 
tersebut telah tercerai berai meninggalkan daerah mereka. Hanya tersisa 
seorang lelaki yang mempunyai banyak harta. Kecika melihat pasukan 
Muslim, lelaki itu mengucapkan “Laa Ilaaha Illallaah.” Namun, Miqdad 
tetap membunuhnya. Ketika kembali ke Madinah, Nabi & berkata kepada 
Miqdad, "Baguimarki kelak engkau menghadapi Laa Ilaaha illallaah ?” Dan Allah 
menurunkan ayat ini.” 281 

Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ath-Thabarani, dan yang 
lainnya dari Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslami bahwasanya ia berkata, 
’’Rasulullah S mengutus kami bersama serombongan kaum Muslim lain 
yang di dalamnya terdapat Qatadah dan Muhallim bin Jatstsamah. Lalu 
kami berpapasan dengan Amir bin Al-Adhbath Al-Asyja’i. Kemudian 
ia mengucapkan salam kepada kami. Namun, Muhallim menyerangnya 
dan akhirnya membunuhnya. Ketika kami sampai di Madinah, kami 
memberitahu beliau tentang peristiwa itu. Lalu turun pada kami firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Allah..." 282 . Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang serupa dari hadits 
Ibnu Umar. 

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari 
Ibnu Abbas bahwasanya nama orang yang terbunuh adalah Mirdas bin 
Nahik yang berasal dari Fadak. Dan nama pembunuhnya adalah Usamah bin 
Zaid. Adapun nama ketua rombongan pasukan adalah Ghalib bin Fadhalah 
Al'Laitsi. Kisahnya adalah ketika kaum Mirdas kalah dalam peperangan dan 

280Shahih Al-Bukhari (4591) dalam BabAt-Tafsir, At-Tirmidzi (3030) dalam Bob At-Tci/sir dengan 
sanad yang hasan. 

281 Jayyid: Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Al-.Mnjira 1 (7/8) bahwasanya hadits mi diriwayatkan 
oleh Al-Bazzar dengan sanad Jayyid, lihat Hath AI-Qndir (8/107). 

282Shahih: Ahmad (6/11), Ibnu Jarir (5/140), Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Al-Majma 1 
bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dan perawinya Tstynr. 
Al-Qurthubi menambahkan, "Maka Nabi mendoakan keburukan untuk Muhallim hingga ia 
meniegal setelah tujuh hari, kemudian ia dikuburkan, akan tetapi bumi tidak menerima jenazahnya, 
kemudian ia dikuburkan ditempat lain, akan tetapi bumi juga tidak menerima jenazahnya, 
kemudian untuk ketiga kali ia dikuburkan, akan tetapi bumi kembali tidak menerima jenazahnya, 
ketika orang-orang melihat bumi tidak menerima jenazahnya, lalu mereka inelemparkan jenazahnya 
ke tempat di antara dua gunung." Al-Qurthubi (2/1998). 


164 Asbabun Nuzul 



hanya dialah yang tersisa. Dia bersembunyi dengan kambing-kambingnya di 
sebuah gunung. Ketika orang-orang Muslim berhasil menemukannya, ia pun 
berkata, "Laa Ilaaha Illallaah, muhammadunasuulullaah (Tiada tuhan selain 
Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Assalaamu'alaikum." Lalu Usamah 
membunuhnya. Ketika mereka kembali ke Madinah, turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan juga hadics serupa oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi. 
Dan Abdu meriwayatkan hadits serupa dari jalur Qatadah. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi’ah dari Abi Zubair 
dari Jabir bahwasanya ia berkata, “Firman Allah, .’’..dan janganlah kamu 
mengatakan kepadaorangyangmengucapkan “salam" kepadamu..." turun pada 
Mirdas.” Riwayat ini adalah penguat yang hasan. 283 

Ibnu Mandah meriwayatkan dari Juz’u bin Hadrajan bahwasanya ia 
berkata, “Saudara Miqdad datang dari Yaman menuju Madinah untuk 
menemui Nabi Ketika di perjalanan ia bertemu dengan pasukan yang 
dikirim Nabi Saudara Miqdad berkata kepada mereka, “Aku adalah orang 
mukmin.” Namun mereka tidak mempercayai pengakuannya dan langsung 
membunuhnya. Kemudian berita tentang hal itu sampai kepadaku. Aku 
pun menghadap Nabi Lalu turun firman Allah, “Hai orang-orang yang 
bcriman, apabila kamu pergi (berperang) dijalan Allah...", hingga akhirayat. 
Lalu Nabi memberikan kepadaku diyat untuk saudaraku yang terbunuh.” 281 


Ayat 95, Firman Allah 3ft: 

& a & a 

Jl Ac-J 

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) 
yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jaian 


283 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/1998) dan ia berkata bahwasanya ada yang mengatakan 
pembunuhnya adalah Abu Qatadah, ada juga yang mengatakan bahwasanya pembunuhnya adalah 
Abu Darda’, dan setelah itu semua la mengatakan, ‘'Mungkinsajasemuaperistiwa ini terjadi pada 
waktu yang berdekatan hingga ayat ini turun pada semua peristiwa rersebut." 

Ibnu Katsir berkaca (1/712): “Nama pembunuhnya adalah Miqdad bin Aswad." 

284 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/712). 


Asbabun Nujul 



Allah dengan harta mereka dan jkvanya. Allah melebihkan orang-orang 
yang berjihad tfcngan harta dan jkvanya atas orang-orang yang duduk satu 
derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik 
(surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang ber jihad atas orang }ang 
duduk dengan pahala yang besar. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara’ bahwasanya ia berkata, 
“Ketika turun ayat, “Tidaklah sama an tar a mu’min ;yang duduk (jang tidak 
ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur...", Nabi # bersabda, "Panggil 
si fulan.” Lalu si fulan itu datang dengan membawa tinta, papan, dan alat 
tubs lainnya, Kemudian beliau berkata kepadanya: “tulislah, “L aa yastmw! 
qaa'iduuna minal mu'miniin ival mujaahiduuna fi sabiilillah (Tidaklah sama 
antara mtdcmtn yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan orang-orang 
yang berjihad di jalan Allah).” Ketika itu Ibnu Ummi Maktum berada di 
belakang Nabi maka ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
ini orang buta." Maka turun firman Allah melengkapi ayat di atas, “Laa 
yastaivil qaa'iduuna minal mu’mmim gkairu ulidh dharari u>al mujaahiduuna fi 
sabilillah (Tidaklah sama antara mtdcmin yang duduk (yang tidak turut berperang ) 
dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah). ” 235 

Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan lainnya hadits serupa dari 
hadits Zaid bin Tsabit. 286 Ath-Thabarani dari hadits Zaid bin Arqam. 
Dan Ibnu Hibban 287 dari hadits Al-Falatan bin Ashim. At-Tirmidzi 288 
meriwayatkan hadits yang serupa dari Ibnu Abbas 'it!, Di dalamnya 
disebutkan, “Abdullah binjahsy dan Ibnu Ummi Maktum berkata, Tetapi 
kami adalah orang-orang yang buta.” 

Hadits-hadits mereka telah aku sebutkan di dalam Turjuman Ai-Qur'an. 


285 Shahih: Al-Bukhari (4594) dalam Bab At-Ta/sir. 

286Shahih: Al-Bukhaii (2832) dalam Bab Al-Jihad uo As-Siw. 

Ibnu Katsir menambahkan bahwasanya Abdurrazaq berkata, “Bahwasanya Maqsammaida Abdullah 
Al-Haritsi menceritakan kepadanya, “Tidaklah sama orang-orang mukmin yang tidak ikut dalam 
pcrang Badar dengan orang-orang mukmin yangn ikut dalam perang Badar.’’ Riwayat ini hanya 
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa Imam Muslim. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya bahwasanya ia berkata, "Ketika turun perintah untuk 
berperang di Badar, Abdullah bin Jahsy dan Ummu Maktum berkata, “Sesungguhnya kami 
berdua adalah orang yang buta, apakah kami mendapatkan keringanan untuk tidak ikut dalam 
peperangan?" maka turunlah firman Allah, “Tidaklah sama antara mu'mm yang duduk (yang tidak 
ikut ber|>crang) yang tidak mempunyai u?ur dengan orang-orangyang berjibnd di jalan Allab dengan barta 
mereka danjiuanya." Lihat: (1/714). 

287 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (11/11) dalam kitab Sbohib-nya. 

288 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3032) dalam Bab At-Ta/sir. 


166 Asbabun Nuzul 



Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari banyak jalur yang 
mnrsal. 

Ayat 97, Firman Allah 



“Sesunggu/mya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan 
menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam 
keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab: “Adalah kami 
orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah )Para malaikat bcrkata: 
“Bukankah bumi Allah itu luas , sehmgga kamu dapat berhijrah di bumi itu ?. ” 
Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan jahanam itu seburuk- 
buruk tempat kembali.’’ 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Bahwasanya beberapa orang dari kaum Muslimin dahulu tinggal 
bersama orang-orang musyrik sehingga memperbanyak jumlah orang-orang 
musyrik yang menyerang Rasulullah Lalu terkadang anak panah yang 
dilemparkan orang-orang Muslim yang bersama Rasulullah & mengenai 
salah satu dari orang-orang Muslim tersebut hingga terbunuh atau mati 
karena tertebas pedang orang-orang Muslim yang bersama Rasulullah 
tersebut. Maka turun firman Allah, “Sesunggulmya orang-orang yang 
diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri... “ im 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga dan menyebutkan nama-nama 
mereka, yaitu: Qais bin Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Qais bin AlFakih 
bin Al-Mughirah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, Amru bin Umayyah bin 
Sufyan, dan Ali bin Umayyah bin Khalaf. Dia menyebutkan bahwa mereka 
pergi ke Badar. Ketika melihat sedikitnya jumlah orang-orang Muslim, 
mereka pun menjadi ragu. Mereka berkata, “Agama mereka membuat 
mereka sombong,” Lalu mereka pun terbunuh di Badar.” 290 

289 SMih AI-BuMuiri (4596). 

290 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/715) dan ia menambahkan Abu Al-Ash bin Munabbih bin Al- 
Hajjaj dan Harits bin Zam'ab. 


A sbabun Nuzul 



Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dengan ada penambahan 
nama-nama yaitu: Harits bin Zam’ah bin Al-Aswad dan Al-‘Ash bin 
Munabbih bin AbHajjaj. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 6# bahwasanya ia berkata: “Dahulu ada 
sekelompok orang di kota Makkah masuk Islam. Ketika Nabi & berhijrah ke 
Madinah, mereka enggan untuk ikut bersama Nabi dan merasa takut untuk 
keluar dari kota Makkah, maka turunlah tirman Allah, "Sesungguhnya orang - 
orang yang dnvafatkan maiaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kcpada 
mereka) maiaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?.” Mereka 
menjaxvab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah). ” Para 
maiaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah 
di bumi itu?.” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam , dan Jahanam itu 
seburuk-buruk tempat kembali, kccuali mereka yang tertindas baik laki-laki 
atau wamta ataupun amk-anak yang tidak rrunnpu berdaya upaya dan tidak 
mengetahui jalan (untuk hijrah) .” 2VI (An-Nisa’: 97-98) 

Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Dahulu ada sekelompok orang dari penduduk kota 
Makkah masuk Islam, akan tetapi mereka menyembunyikan keislaman 
mereka. Ketika orang-orang musyrik berangkat untuk berperang di badar, 
mereka mengajak orang-orang yang menyembunyikan keislaman mereka 
untuk ikut berperang bersama mereka melawan kaum Muslimin, maka 
sebagian dari mereka ada yang terbunuh dalam perang tersebut, maka 
berkatalah sebagaian pasukan kaum Muslimin, “Mereka adalah orang- 
orang yang telah masuk Islam dan mereka dipaksa untuk berperang bersama 
dengan orang-orang kafir tersebut." Lalu mereka beristighfar untuk orang- 
orang tersebut, dan turunlah firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang 
diwafatkan maiailcar dalam keadaan menganiaya diri sendiri. 

Lalu orang-orang Muslim mengirimkan surat yang didalamnya 
dibubuhkan firman Allah itu kepada orang-orang Muslim yang masih di 
kota Makkah. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa tidak ada lagi uzur 
bagi mereka. Kemudian mereka pun meninggalkan Makkah. Lalu orang- 

291 Disehutkan oleh Al-Qurthubi (2/2006)dan iaberkata/'Sesungguhnyamerekasangatmeremehkan 
juinlah orang-orang Muslim yang sangat sedikit, maka hati mereka dimasuki keraguan akan Islam, 
lalu mereka murtad dan mereka terbunuh di atas kemurtadan, orang-orang Muslim pun berkata, 
"mereka adalah sahabat kami, dan mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berperang 
dengan mereka hingga terbunuh dalampeperangan, makaberistigfarlah untuk mereka, kemudian 
turunlah ayat ini. Al-Qurthubi mengatakan, "Dan yangpertama -yangdisebutkanoleh As-Suyuti- 
lebih shahih." 


168 Asbainm Nuzul 



orang musyrik menyusul mereka dan menyakiti mereka sehingga mereka 
pun kembali lagi ke Makkah. Lalu turun firman Allah, “Dan di antara 
manusia ada orang yang berkata: “Kami ben man kepada Allah’’, maka apabiia 
ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fimah manusia 
itu sebagai adzab Allah...” (Al-‘Ankabut:10). Lalu orang-orang Muslim 
mengirim surat lagi kepada mereka dengan membubuhkan firman Allah 
ini. Mereka pun merasa sangat sedih. Lalu turun firman Allah, "Kemudian 
Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan ...” 
hingga akhir ayat 110 dari surat An-Nahl. Mereka pun keluar dari Makkah 
menuju Madinah. Lalu orang-orang musyrik kembali menyusul mereka. 
Maka di antara mereka ada yang selamat dan ada pula yang terbunuh.” 2 ’ 2 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis serupa dari beberapa jalur yang cukup 
banyak. 


Ayat 100 Firman Allah 


e 

Ufc> JaJ'. {I 4 auI j 

aoa ojil ^ L bt 



“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 
bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar 
dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), 
maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Mafia 
Pengampim lagi M aha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya’la dengan sanad jayyid 
bahwa Ibnu Abbas HI berkata, “Dhamrah bin Jundab keluar dari rumahnya 
untuk hijrah. Ia pun berkata kepada anak-anaknya, “Bawalah aku keluar dari 
negeri orang-orang musyrik ini menuju Rasulullah Ketika di perjalanan 
ia meninggal dunia sebelum sampai kepada Nabi SS- Lalu curunlah firman 


292 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/715) dan ia herkata, Ad-Dhahhak berkata, "Ayat ini turun pada 
sekeloinpok orang munafik yang cidak ikut berhijrah bersama Rasulullah Shailaikihu Akiihi wa 
Salkm, hingga mereka ikut bersama orang-orang musyrik pada perang badar, maka beberapa dari 
mereka terbunub, maka turunlah ayat ini." 


Asbabun Nujul 169 



Allah,.”.. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena 
Allah dan Rasul-Nya...” m 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair dari Abi 
Dhamrah A:-Zurqi yang ketika itu sedang berada di kota Makkah. Ketika 
turun firman Allah, “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-kali atau 
perempmndan amk-anak yang tidak berdayadan tidak mengetahui jakn (untuk 
berhijrah) .”(An-Nisa’: 98) Abu Dhamrah berkata: “Aku adalah orang 
yang kaya dan memiliki kemampuan untuk hijrah.” Lalu ia bersiap-siap 
untuk hijrah ke Madinah, namun ia meninggal dunia di suatu tempat yang 
bemama Tan'im. Lalu turunlah firman Allah, .’’..Barangsiapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya ... ”’ 9 ' 1 

lbnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Sa’id bin Jubair, 
Ikrimah, Qatadah, As-Suddi, Adh-Dhahhak, dan yang lainnya, dan 
di sebagian jalur disebutkan Dhamrah lbnu Al-Aish atau Al-Aish bin 
Dhamrah. Sedangkan di sebagian jalur Jundab bin Dhamrah Al-Junda’i, di 
sebagiannya lagi Ad-Dhamri. Di sebagian jalur disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani Dhamrah.” Di sebagian jalur yang lain disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani Khuza’ah.” Di sebagian yang lain disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani La its.” Dan di sebagian yang lain disebutkan, "Seorang lelaki 
dari Bani Kinanah.” Dan di sebagian yang lain disebutkan, “Seseorang dari 
Bani Bakar” 295 . 

lbnu Sa’ad dalam kitab Ath-Thabaqat Al-Kubra meriwayatkan dari Yazid 
bin Abdillah bin Qisth bahwa Jundub bin Dhamrah ketika berada di Makkah 
ia jatuh sakit. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, “Bawa aku keluar dari 
Makkah. Sungguh kesulitan di dalamnya telah membunuhku.” Anak- 
anaknya pun bertanya, "Kemana kami membawamur’ Dia pun menunjuk 
ke arah Madinah dan bermaksud ingin hijrah. Lalu mereka membawanya ke 
arah Madinah. Ketika sampai di ahran air Bani Ghaffar ia meninggal di dunia. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya, .".. Barangsiapa keluar dari rumahnya 
dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya.. " 2% . 


293Jayyid: Abu Ya’ladalam Musnnd-nya (5/81). Dan, disebutkan oleh lbnu Katsir (1/718). 

294 lbnu Katsir meriwayatkan semua riwayat-mvayat ini (1/719-720). 

Al-Qurthubi berkata, "Ada yang mengatakan nama Dhamrah bin Al-Aish adalah Dhamirah.” Abu 
Al-Farraj Al-Jau 2 i menceritakan bahwasanya ia adalah Habib bin Dhamrah. Dan. ada juga yang 
mengatakan bahwa ia adalah Dhamrah bin Khuza’ah (2010/2). Al-Qurthubi berkata, "Khalid hin 
Hi 2 am bin Khuwailidadalahanakdarisaudaralaki-laki Khadijah.” (2/2011). 

295 Lihac sebelumnya. 

296 Lihat sebelumnya. 


170 Asbainm Nuzul 



Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mandah, dan Al-Barudi di dalam As/i-Shn/idha/i 
meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Zubair 
bin Awwam berkata: “Ketika Khalid bin Haram berhijrah ke Ethopia 
(Habasyah), ia digigit ulardi perjalanan. Lalu dia meninggal dunia. Maka 
turun padanya firman Allah,. .Bcirangsinpa keluar dari rumahnya dengan 
maksitd berhijrah karena Allah dan RasubNya... ” w . 

Diriwayatkan oleh Al-Umawi dalam kitabnya Mag/tati bahwa Abdul 
Malik bin Umair berkata, “Ketika Aktsam bin Shaifi mendengar berita 
tentang diangkatnya Muhammad S menjadi utusan Allah, ia ingin 
mendatanginya. Namun kaumnya tidak membiarkannya menemui beliau. 
la pun berkata, “Datangkan orang yang mau menyampaikan pesanku 
kepadanya dan menyampaikan pesannya kepadaku.” 

Kemudian ia mengutus dua orang untuk mendatangi Rasulullah 0. 
Ketika sampai di hadapan beliau, mereka berdua berkata, “Kami adalah 
utusan Aktsam bin Shaifi. Dia bertanya kepadamu: “Siapakah engkau? Apa 
kedudukan engkau? Dan apa yang engkau bawa?.” Rasulullah 0 menjawab: 
"Saya adalah Muhammad bin Abdillah. Dan saya adalah hamba dan utusan 
Allah.” Kemudian beliau membacakan firman Allah, “SesungguJmva Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarangdari perbuatan keji, kemungknran dnn permusuhan. 
Din memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 

Kemudian keduanya kembali dan menemui Aktsam dan berkata 
kepadanya tentang apa yang dikatakan dan dibacakan Rasulullah oleh 
Rasulullah 0. Maka Aktsam berkata, “Wahai orang-orang, sesungguhnya 
ia memerintahkan akhlak yang mulia dan melarang perilaku-perilaku yang 
tercela. Jadilah kalian para tokoh terdepan dalam hal ini dan janganlah 
kalian hanya jadi pengekor di dalamnya.” Lalu ia menunggangi untanya 
menuju Madinah. Namun, ia meninggal dunia di tengah perjalanannya. 
Maka turunlah padanya firman Allah, .’’..Barangsmpa keluar dan rumahnya 
dengan maksud berhijrah karena Allah dan RasubNya....” Riwayat ini mursal 
dan sanadnya lemah. 

Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab AbMu'ammarin dari dua 
jalur dari Ibnu Abbas ©, bahwa ia ditanya tentang ayat ini. Ibnu Abbas 
menjawab, “Ayat ini turun pada Aktsam bin Shaifi.” Ketika ia ditanya, 

297 Lihat sehelumnya. 


A sbabun Nuzul 171 



“Lalu mana Al-Laitsi?” ia menjawab: “la lama sebelum Al-Laitsi. Dan ayat 
ini bersifat khusus dan umum sekaligus” 298 . 

Ayat 101, Firman Allah 



"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 
kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari All bahwasanya ia berkata, “Beberapa 
orang dari Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah &, “Wahai Rasulullah, 
apabila kami bepergian, bagaimana kami shalat. 7 ” Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi , maka tidaklah 
mengapa kamu mengqashar shalat(mu)..Kemudian wahyu tidak turun 
untuk beberapa waktu. Satu tahun setelah itu, Nabi & berperang. Di sela- 
sela peperangan itu beliau melakukan shalat zhuhur. Orang-orang musyrik 
yang menyaksikan hal itu berkata, “Kalian telah memberi kesempatan 
Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan shalat zhuhur. Coba 
kalian lebih keras terhadap mereka agar tidak sempat melakukannya.” 
Lalu seseorang dari mereka menyahut, “Sesungguhnya setelah ini mereka 
akan mengerjakan satu sembahyang lagi seperti yang mereka lakukan itu.” 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya di waktu antara shalat ashar dan 
zhuhur, " jika kamu takut diserang orang-orang kafir.” hingga finnan Allah, 
“Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu', maka 
turunlah syariat shalat Khauf. 299 

Ayat 102, Firman Allah 3$: 



298 Riwayat Aktsam dha 'if seperti yang dikutipoleh As-Suyuthi, adapun Laitsi dapat dilihatdalam 
kitab AI-Majmn’ (7/10) dan Al-Haitsami menisbahkannya kepada Al-Bazzar dan ia mengatakan, 
“Perawinya shahih kecuali Muhammad bin Syuraik, ia tsiqah." 

299 Disehutkan oleh Ihnu Katsir (1/721) dan ia berkata bahwasanya orang-orang Muslim berada di 
Asfan dan orang-orang musyrik berada di Dhajnan. Ibnu Katsir telah menyebutkan sebab turun 
ini pada ayat berikutnya.dan ia berkata, “Dahulu sekelompok orang dari Bani Najjar... kemudian 
ia menyebutkan riwayat ini." (1/723) 


172 Asiwbun Nuzul 




“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu 
hendak mendirikan shalac bersama-samamereka, maka hendaklahsegolongan 
dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyartdang senjata, kemudian 
apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempumakan 
serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk 
menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum 
bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah 
mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. O rang-orang kafir ingin 
supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka 
menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan 
senjata-senjatamu, jika kamu meitdapat sesuatu kesusahan karena hujan 
atau karena kamu memang sakit. dan siap siagalah kamu. Seswngguhnya 
Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir 
itu” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan ia mensahihkan hadics 
ini, dan Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubunwah dari Abi Ayyasy 
Az-Zuraqi bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari kami bersama dengan 
Rasulullah 0 di daerah yang bernama Asfan, di sana kami bertemu 
dengan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Posisi 
mereka adalah antara kami dan Kiblat. Lalu Rasulullah # memimpin kami 
menunaikan shalat Zhuhur. Maka orang-orang musyrik berkata, “Sungguh 
mereka tadi dalam kondisi lengah dan kita bisa menyerangnya.’' Setelah 
beberapa saat mereka berkata lagi, “Saat ini tiba waktu shalat yang mereka 


A sbabun Nuzul 173 



lebih senangi daripada anak-anak dan diri mereka sendiri.” Lalu Jibril turun 
kepada Rasulullah & di antara waktu zhuhur dan ashar menyampaikan ayat, 
“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu 
hendak mendirikan shalat bersamasama mereka" >0 °. 

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah, Ibnu Jarir 
juga meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas W>. Dalam 
hadits serupa yang dimvayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “turun ayat, “Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan 
senjatasenjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan /catena hujan atau 
karena kamu memangsakit" pada Abdurrahman bin Aufketika ia menderita 
luka-luka.” 301 

Ayat 105, Firman Allah -jfcg: 



“Sesunggu/inya Kami telah menurunlum kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” 

Sebab Turunnya Ayat 

At'Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Qatadah 
bin Nu’man bahwasanya ia berkata, “Di antara kerabat kami ada yang 
bemama Basyar, Basyir, dan Mubasyar. Mereka adalah anak-anak Ubairiq. 
Basyir adalah seorang yang munafik. ia merangkai syair untuk mengejek 
para sahabat Nabi & dan kemudian mendapatkan imbalan dari beberapa 
orang Arab, ia berkata: “Si fulan berkata begini...” Dan mereka adalah orang 
miskin ketika masa jahiliyah dan setelah Islam. Adapun makanan mereka 
(kaum miskin itu) di Madinah adalah kurma dan gandum saja. 

Kemudian pamanku Rifa’ah bin Zaid, membeli tepung sebanyak satu 
bawaan unta. Kemudian ia meletakkannya di salah satu ruangan di dalam 
rumahnya yang juga terdapat senjata, baju perang, dan pedang miliknya. 

500 Ibnu Katsir mengatakan (1/723) bahwasanya riwavat ini g/ianfc. akan tetapi sebagian dari riwayat 
ini memiliki penguac dari riwayat Abi Ayyasy dan ia menyebiitkan kisali ini. Lihat Ahmad (4/59) 
dan Al-Hakim (1/337). 

301 Sbahib: Al-Bukhaii (4599) dalam Bub At-Tafsir. 


174 Asfcainm Nuzul 



Lalu kamarnya itu dibobol dari bawah dan bahan makanan serta senjatanya 
diambil. Ketika pagi tiba, paman saya, Rifa’ah mendatangiku lalu berkata, 
"Wahai keponakanku, ruangan di rumah kita dibobol tadi malam. Makanan 
dan senjata yang ada di dalamnya diambil." 

Kami segera menyelidiki seluruh rumah kami. Kami bertanya kepada 
orang-orang, lalu ada seseorang berkata, "Tadi malam kami melihat anak- 
anak Ubairiq menyalakan api untuk masak. Dan kami melihat itu adaiah 
bahan makanan kalian.” Ketika kami sedang menanyakan tentang hal itu, 
anak-anak Ubairiq berkata, “Demi Allah, menurut kami Labid bin Sahl, 
salah seorang dari kita yang shalih dan agamanya bagus, yang mencurinya.” 
Ketika mendengar tuduhan tersebut, Labid langsung menghunus pedangnya 
dan berkata kepada anak-anak Ubairiq, “Apa? Saya mencuri? Demi Allah, 
pedang ini akan menebas kalian atau kalian akan menjelaskan kebenaran 
pencurian ini!.” Anak-anak Ubairiq pun berkata, “Menjauhlah dari kami, 
engkau bukanlah pemilik barang-barang itu (bukan pencuri).” Lalu kami 
menanyakan kembali tentang makanan itu agar kami tidak ragu lagi 
bahwa mereka benar-benar pemiliknya. Lalu pamanku berkata kepadaku, 
“Keponakanku, coba engkau temui Rasulullah & dan kau ceritakan tentang 
hal ini.” 

Lalu aku menemui Rasulullah & dan berkatakan kepada beliau, “Di 
antara kerabat kami ada orang-orang yang berwatak keras. Mereka membobol 
salah satu ruangan di rumahku, lalu mengambil senjata dan bahan makanan 
yang ada di dalamnya. Kami meminta mereka mengembalikan senjata kami. 
Adapun makanan, kami tidak lagi membutuhkannya.” Rasulullah & pun 
bersabda, “Akan sayapikirltan hal ini." Ketika anak-anak Ubairiq mendengar 
aduan itu, mereka mendatangi salah seorang dari keluarga mereka yang 
bernama Asir bin Urwah dan memberi tahunya tentang hal itu. Kemudian 
beberapa orang dari keluarga mereka berkumpul dan menemui Rasulullah 
# dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah dan pamannya 
menuduh keluarga kami yang di mana orang-orangnya baik dan Islamnya 
pun juga begitu telah mencuri tanpa ada bukti.” 

Qatadah berkata, "Lalu kami mendatangi Rasulullah & Kemudian 
beliau berkata kepadaku, “Engkau menuduh keluarga yang dikenal sebagai 
orang Islam dan orang bttik telah mencuri tanpa ada bukti.” Aku pun kembali 
ke rumah. Lalu saya memberi tahu pamanku tentang hal tersebut. Ia pun 
berkata, "Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan." Tidak lama 


A sbabun Nuzul 175 



dari itu, turunlah firman Allah, “Sesunggu/inya Kami telah menurunkan 
kitab kepadamu dengan membauia kebenaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu , dan janganlah kamu 
menjadi penantang (orang yang tidak bersalah ), karena ( membela) orang-orang 
yang khianat." Maksud dari firman Allah, ..orang-orang k/iianat” adalah 
orang-orang dari bani Ubairiq. “Dan mohonlah ampun kepada Allah" wahai 
Muhammad dari apa yang kau katakan kepada Qatadah.” 

Kecika ayat ini turun, Rasulullah & menyerahkan senjata itu kepada 
Rifa’ah. Sedangkan Basyir, ia mendatangi orang-orang musyrik lalu singgah 
di tempat Sulafah binti Sa’ad. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 
barangstapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yangbukan jalan orang-orang mukmin , Kami biarkan la leluasa 
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam 
Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya 
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan 
dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki'Nya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya 
ia telah t ersesat sejauh-jauhnya." Al-Hakim berkata, “Riwayat ini shahih 
sesuai dengan syarat Muslim.’’ 302 

Ibnu Sa’ad dalam kitab Ath-Thabaqat meriwayatkan dengan sanadnya 
bahwa Mahmud bin Labid berkata, “Basyir bin Al-Harits memasuki ruang di 
atas rumah Rifa’ah bin Zaid, paman Qatadah bin Nu’man, dengan paksa dan 
membobolnya dari bagian belakang. Lalu dia mengambil makanannya, baju 
perangnya, serta peralatan keduanya. Lalu Qatadah mendatangi Nabi & dan 
mengadukan hal itu. Beliau pun memanggil Basyir dan menannyakan hal 
itu. Namun, ia tidak mengakuinya. Akan tetapi ia malah menuduh Labid 
bin Sahl, salah seorangdari keturunan terhormat, yang telah melakukannya. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang menyatakan kebohongan Basyir 
dan menjelaskan ketidakbersalahan Labid, “Sungguh, Kami telah menurunkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran , agar englcau 
mengadili antara mamtsia...” hingga akhir ayat. Ketika ayat itu turun, Basyir 
melarikan diri ke kota Makkah dalam keadaan murtad. Lalu ia singgah 
di tempat Sulafah binti Sa’ad kemudian ia menjelek-jelekkan Nabi & 
serta orang-orang Muslim lainnya. Maka turunlah firman Allah padanya, 
“Dan barangsiapa menentang Rasul (Midiammad)...”hingga akhir ayat. 

302 Hasan: At-Tinnidzi (3036) dalam Bab At-Tafsir, Al-Hakim (4/385) dan ia menshahihkannya, 
begitu pula yangdikatakan oleh Adz-Dzahabi. 


176 Asbahun Nuzul 



Hasan bin Tsabit pun mengejeknya dengan syairnya hingga ia kembali 
pada bulan Rabi’ tahun empat Hijriah.” 303 


Ayat 123, Firman Allah 

•T ss-> ' 

J*" j 4 







"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menuruc angan-anganmu yang kosong 
dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pcmbalasan dengan kejahatan 
itu dan ia tidak mendapat pelindungdan tidak (pula) penolong baginya sehin 
dan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas W bahwasanya 
ia berkata, “orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata, “Tidak akan masuk 


303 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini (2/2037) dan ia menambahkan bahwasanya Hassan bin 
Tsabit membacakan baitsyair: 

Sesunjguhnyaiaieia/idibenfam temfxMpOTmgga/unuJehfnmu Sand, kmwdiantamenarikkulitfxmtatnja 
dan ia menariknya. 

Kalian mengtra hd\U'OSfln}d apa yang kalian Ltkukan tidak akan diketakui , pada kami seorang Nabi yang 
diberikan wahyu. 

Ketika syaii ini sampai pada Bintu Sa'ad, ia berkata: “aka diberikan hadiah sebuah bait syair Hassan.” 
Kcmudian 1 a mcncndang orang tcrscbut hingga kcluar dari rumahaya, hingga Basyir kembali kc 
Khaibar. Pada suatu hari ia melubangi sebuah rumah untuk mencuri harta dari rumah tersebut, 
akan tetapi tembok jatuh dan menimpanya sehingga ia mati. 

Ibnu Katsir berkata (1/726): “Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, "Sekelompok orang dari kaum Anshar ikut berperang bersama Nabi 3* 
dalam beberapa peperangan, kemudia seseorang mencuri baju perang salah satu orang Anshar 
tersebut, kemudian ia menuduh seseorang dari kauin Anshar, lalu peinilik baju perang tersebut 
datang menemui Rasulullah S dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tha'mah bin 
Ubairiq mencuri baju perangku, "Ketika pencuri melihat hal tersebut, ia lalu mengambil baju 
perang tersebut dan melempamya ke dalam rumah seorang yang tidak mengetahui apa-apa, 
kemudian pencuri tersebut berkata kepada beberapa otang dati keluarganya, “Sesungguhnya 
aku telah melemparkan baju perang tersebut ke dalam rumah fulan. Kemudia beberapa saudara 
pencuri tersebut datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saudara 
kami tidak bersalah, dan sesungguhnya yang mencuri baju tersebut adalah fulan, dan kami sangat 
yakin akan hal tersebut, maka bebaskanlah saudara kami, maka turunlah firman Allah, “Sungguft, 
Komi tela/i menurunkan Kitab ( Al-Qur'an) kepadamu (Mw/iammad) mcmkiuu kebenaran. agar 
engkaumntgadilinntnrairkinusin.hingga firman Allah, ''Orang-orang yangmcngbiamiti dxrmya." 
Kemudian Allah menurunkan firmannya kepada orang-orang yangdatang kepada Rasulullah untuk 
mcnycmbunyikan kebohongan, “Mereka fcersembunyt dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi 
dari Alkdi, Ibnu Katsir berkata, “kata-kata dari kisah ini sangat Ghanb" dan begitu juga yang 
disebutkan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Zaid bahwasanya ayat ini rurun 
pada seorang pencuri dari Bani Ubairiq walaupun kata-kata mereka berbeda. 


Asbabun Nugul 177 



surga kecuali dari golongan kami.” Orang-orang Quraisy juga berkata, 
“Sesungguhnya setelah kematian tidak akan ada hari kebangkitan.” Maka 
turunlah firman Allah, “( Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan- 
anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan 
dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong 
baginya selain dari." 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Masruq bahwasanya ia berkata, 
“Orang'orang Nashrani dan Muslimin saling membangga-banggakan agama 
mereka. Maka orang-orang Nashrani berkata, “kami lebih baik daripada 
kalian”, kemudtan orang-orang Muslim berkata, “kamilah yang lebih baik 
dari kalian.” Maka turunlah firman Allah, “(Pahala dari Allah) itu bukanlah 
menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan 
Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak 
(pula) penolong baginya selain dari.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits serupa dari Qatadah, Adh- 
Dhahhak, As-Suddi, dan Abi Shalih. Dan, lafazh mereka, “Orang-orang 
yang memeluk agama saling membangga-banggakan agamanya”, dan 
pada lafazh yang lain, “beberapa orang dari agama Yahudi sedang duduk 
santai dengan beberapa orang dari agama Nashrani dan juga orang-orang 
Muslim. Orang-orang Yahudi berkata, “Kami lebih baik daripada kalian”, 
orang-orang Nashrani berkata, "Kamilah yang lebih baik.” Maka turunlah 
firman Allah ini." 

Ibnu Jarir meriwayatkan juga dari Masruq bahwasanya ia berkata, 
“Ketika turun ayat, “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu 
yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu 
dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari", 
orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata, “kami dan kalian itu sama adalah 
sama.” Maka turunlah firman Allah, “Barangsiapa yang mengerjakan amal- 
amal shalih, baik laki-laki maupun uanita sedang ia orang yang beriman, maka 
mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. ” JCM 

304 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Ta/sir-nya (1/734-735). Lihat Tafsir Ibnu Jarir (5/186-187). 
Al-Qurthubi menambahkan: Orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata, “Nabi kami datang 
sebelum Nabi kalian, kitab kami diturunkan sebelum kitab kalian, dan kami lebih berhak 
mendapatkan keridhaan Allah dari pada kalian. Orang-orang Mukmin beakata, “Nabi kami adalah 


17 S Asbainm Nuzul 



Ayat 127, Firman Allah $5: 



“Dan mereka minta farna kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 
kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para 1 vanita 
yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan 
untukmereka, sedangkamu ingin mengatvinimerekadan tentanganak-anak 
yang masih diparuiang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu 
mengurus anak-anak yatim secara add. Dan kebajikan apa saja yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah M aha Mengetahuinya.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah dalam ayat ini bahwasanya 
ia berkata, “Adapun yang dimaksud ayat ini adalah seorang lelaki yang 
mengasuh seorang anak perempuan yatim. Lelaki itu sendiri adalah wali 
dan pewarisnya. Dia ikut makan dari harta anak perempuan yatim tersebut 
hingga dari pohon kurmanya. Dia sendiri ingin menikahinya dan tidak ingin 
menikahkannya dengan orang lain karena khawatir suaminya kelak akan 
ikut mengambil bagian dari harta anak perempuan yatim tersebut. Maka ia 
pun menahannya agar tidak menikah dengan orang lain. Lalu turun firman 
Allah di atas.” 305 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi bahwasanya Jabir 
mempunyai seorang putri pamannya yang tidak cantik. Putri pamannya 
itu memunyai harta warisan dari ayahnya. Jabir tidak ingin menihakinya, 
namun juga tidak ingin menikahkannya dengan orang lain karena khawatir 


Nabi terakhir, kitab kami menghapus ajaran kitab-kitab sebelumnya," maka lurunlah ayat ini. 
Al-Qurthubi (2/2057). 

505 Shahih: Al-Bukhari (4600) dalam Bab At-Tafsh 


Asbabun Nuzul 179 



suaminya akan mengambil hartanya. Lalu ia bertanya kepada Nabi is. 
Kemudian turunlah firman Allah di atas.” 306 

Ayat 128, Firman Allah 



“Dan jika seeming wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi kedmnya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu iebih baik {bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 
dengan is trim u secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 
tak aeuh ), maka sesungguhnya Allah adalah Maha M engetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah bahwasanya 
ia berkata, “Saudah cakut dicerai oleh Rasulullah & ketika usianya semakin 
tua. Maka ia berkata: “Hariku (giliranku) bersama beliau aku berikan kepada 
Aisyah.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan jika seorang wanita 
khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh... ” hingga akhir ayat." Dan, At- 
Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas ® 30 ’. 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Sa’ib bin Al-Musayyib 
bahwasanya anak perempuan Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi’ 
bin Khadij. Lalu Rafi’ menjadi tidak suka terhadapnya, entah karena sudah 
tua atau yang lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka istrinya itu 
berkata, “Jangan kau cerai aku. Aku rela menerima apa saja yang akan kau 
berikan kepadaku.” Lalu turunlah firman Allah, “Dan jika seorang wanita 
khauatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh...” riwayat ini mempunyai penguat 
yang maushut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur lbnu 
Al-Musayyib dari Rafi’ bin Khadij. 308 

306 Al-Qurrhubi mengatakan. “Ayat mi turun karena pertanvaan beberapaorang sahabat Nabi tentang 
wanita, hukum-hukum wanita dalam permasalahan harta warisan dan lain-lain. (2/2063). Ibnu 
Karsir tidak menyebutkan nama-nama yang bertanya tentang ayat ini (1/739). 

307 Disebutkan oleh Abu Dawud (2135) dalam Bab An-NilaiA, Dalam riwayat yang disebutkan oleh 
Ibnu Katsir (1/7*11) tertera kata “Khasytyat" dan bukan “Faraqat”, akan tetapi bermakna sama. 

308 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Surum-nya (7/296) dan Al-Hakim (2/2.38) dan Al-Qurthubi 


180 Asbabun Nuzul 



Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah bahwasanya ia berkata, 
“Turunnya ayat, “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..." pada seorang 
lelaki yang mempunyai istri dan melahirkan untuknya anak-anak. Lalu dia 
ingin menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain. Istrinya itu 
pun memohon kepadanya agar ia tetap dijadikan istrinya, walaupun tidak 
mendapatkan giliran.” 309 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari Sa’id bin Jubair bahwasanya ia 
berkata, “Ketika firman Allah, “Dan jika seorang wanita khawatir a lean nusyug 
atau sikap tidak acuh. turun, seorang wanita datang dan berkata, “Aku 
ingin mendapatkan bagian nafkah darimu.” Padahal sebelumnya ia rela 
untuk tidak mendapatkan giliran dan tidak dicerai. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, . .walaupun manusia itu menurut t abiatnya kikir." 310 


Ayat 135, Firman Allah 

"QA jij aJU, <•'u -L .-aH) 1 <. ' L^- Uj 

Cijl Iaa. 3 jlbui. ol jS 

s&f 4 jl UjE ojj ol sGlt 



“WaJuii orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha M engetahui segala apa yang kamu kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun pada Nabi ketika seorang kaya dan seorang fakir 

menyebutkannya (2/2065) dan ia juga menyebutkan bahwasanya Rati’ lebih memilih waniiayang 
masih muda dari anak wanita anak wanita Muhammad bin Maslamah Al-Anshariyah karena ia 
telah lanjut usia, dan ia menceraikannya dua kali lalu kemudian ia merujuknya, dan kemudian ia 
tidak menceraikannya karena ia merelakan haknya. 

309 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/68). 

310 Ibnu Jarir (5/202). 


Ashabun Nujul 



berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan. Rasulullah & memihak 
orang yang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang 
yang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada 
orang yang kaya dan fakir tersebut.” 311 


Ayat 148, Firman Allah 




“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yangdiucapkan ) dengan terus terang 
kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Hannad bin As-Siri dalam kitab Az'Zuhd dari 
Mujahid bahwasanya ia berkata, “Firman Allah, 11 Allah tidak menyukai 
perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang 
dianiaya" , turun pada seorang lelaki yang bertamu di rumah seseorang di kota 
Madinah. Namun, sang tuan rumah tidak menjamunya dengan baik. Lalu 
ia keluar dari rumahnya dan memberitahu orang-orang tentang perlakuan 
tuan rumah yang buruk terhadapnya. Lalu ia dibolehkan melakukan hal 
itu (memberitahu kelakuan tuan rumah). 312 


Ayat 153, Firman Allah 

S-: >1 dfci 


311 Ibnu Jarir (5/207) dari As-Suddi, dan Al-Qurthubi menyebutkannya (2/2074) dan ia 
menisbahkannya kepada As-Suddi. 

312 Ibnu Jarir dalam Tafsit (6/3) dan Mujahid. 

Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini turun pada seorang yang menjamu tamunyadipadang pasir.dan ia 
tidak menjamunya dengan baik, maka turunlah firman Allah, "Kecuali oleh orang yang dianiaya..." 
(3/2102). 

Ibnu Katsir berkata (1/752): diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya seseorang menjamu seseorang 
di rumahnya, akan tetapi orang tersebut tidak memperlakukannya dengan baik, maka ketika orang 
tersebut pergi dari nimah orang tersebut, ia berkata, “aku datang ke rumah seseorang, akan tetapi 
1 a tidak menjainuku dengan baik" dan ini adalah aj-jahru bissu’ (mengucapkan keburukan dengan 
te rang- te rangan). 


182 Asiwbun Nuzul 




“Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka 
sebuah Kitab dari langit. M aka sesungguhnya mereka telah meminta 
kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: “Perlihatkanlah 
Allah kepada kamt dengan nyata." Maka mereka disambar petir karena 
kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada 
mereka bukti-bukii yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang 
demikian. Dan telah Kami benkan kepada Musa keterangan yang nyata. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi 
bahwasanya ia berkaca, “Beberapa orang dari agama Yahudi datang kepada 
menemui Rasulullah dan berkata, “Sesungguhnya Musa diutus kepada 
kami dengan membawa lembaran-lembaran dari Allah. Maka datangkanlah 
lembaran seperti itu agar kami mempercayaimu." Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu”, hingga firman Allah, 
“Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)”, 
lalu seorang Yahudi berlutut dan berkata, “Allah tidak menurunkan apa- 
apa kepadamu, tidak pula kepada Musa, Isa, dan siapapun.” Maka Allah 
menurnkan firman-Nya, “Dan mereka tidak menghormati Allah dengan 
penghormatan yang semestinya.. .” il3 


Ayat 163, Firman Allah 


X' A' c f 

u -irt 







y 'A*' s > 'y y* * y y *Ay 

UVJd'J 


313 Disebutkan oleh 1 bnu Katsir (1/754) dan ia menambahkan, lbnu Juraij berkata, “Mereka meminta 
kepada Nabi agar ditumnkan kepada mereka letnbaran-lembarandari Allah yang tertulis “kepada 
fulan dan fulan” untuk membuat mereka percaya apa yang dibawa oleh N abi kepada mereka.” 
Al-Qurtbubi berkata {3/2106) bahwasanya orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi agar beliau 
naik ke langit dan mereka melihat beliau menurunkan kitab kepada mereka yang inenjelaskan 
kebenarannya sekaligus seperti Musa datang dengan kiabTaurat. 


Asbabun Nujul 



“SesungguAnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami 
telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, 
dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, 
Ya'qub dan anakcucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Suktiman. Dan 
Kami berikan Zabur kepada Dawud.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas W bahwasanya ia 
berkata, “Adi bin Zaid berkata, “Kami tidak tahu bahwa Allah menurunkan 
wahyu kepada manusia setelah Musa.’’ Maka Allah menurunkan ayat ini.” JM 

Ayat 166, Firman Allah ■&: 



“(M ereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi 
Allah mengakui Al-Qur’an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah 
menurunkannya dengan ilmu-Nya. dan malaikat-malaikat pun menjadi 
saksi (pula). Cukuplah Allah yangmengakuinya." 

Sebab Turun Ayat 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari dari Ibnu Abbas W. bahwasanya ia 
berkata, “Beberapa orang dari agama Yahudi datang kepada Rasulullah iS, 
lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, “Sesungguhnya aku bersumpah 
atas demi Allah bahwasanya Aku mengetahui bahwa kalian mengetahui 
bahwa aku adalah utusan Allah,” kemudian mereka menjawab, “Kami tidak 
tahu apa-apa tentang hal tersebut." Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah 
mengakui Al-Qur'an yang diturunkan'Nya kepadamu. Allah menurunkannya 
dengan ilmu-Nya. dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah 
Allah yang mengakuinya. ” 315 


314 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/771) dan ia berkata, ‘‘Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
ia berkata, "Berkata dua orang Yahudi yaitu Sukain dan Adi bin Zaid:.Kemudian Ibnu Katsir 
menyebutkan kisahnya." Begini pula yang dikatakan oleh Al-Qurthubi (3/21M). 

315 Al-Qurthubi mengatakan (3/2118) bahwa mereka adalah orang-orang kafir. 

Ibnu Katsir berkata (1/776): "Mereka adalah orang-orang Musyrik dan Ahlu Kitab." 


184 Asbainm Nuzul 



Ayat 176, Firman Allah 




“Merekamemintafatwakepadamu (tentangkalalah). Katakanlah, “Allah 
memberi fatwa kepadamu ten tang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harca yang 
dititiggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harca 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; cetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dan harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (Mi lean's itu terdiri dari) 
saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bagian dua urangsaudara perempuan. Allah menerangkan Ihukum 
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maka Mengetahui 
segala sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayackan oleh An-Nasa’i dari jalur Abu Zubair bahwa Jabir berkata, 
“Ketika aku sakit, Rasulullah menjengukku. Lalu aku katakan kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara 
perempuanku seperdga hartaku.” Beliau bersabda, “Bagus.” Lalu saya 
katakan lagi; “Bagaimana kalau aku mewasiatkan setengah dari hartaku?” 
Beliau menjawab, “Bagus.” Kemudian beliau keluar dan beberapa saat 
kemudian beliau masuk lagi lalu bersabda, "Aku tidak melihat engkau akan 
meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu 
kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah 
dua pertiga dari hartamu.” Dan Jabir berkata, “Turun padaku ayat, “Mereka 


A sbabun Nuzul 



memincafatwa kepadamu (centang kalalah). Katakanlah: “ Allah memberifatwa 
kepadamu terming kalalah (yaitu).. .” 3 ' 6 

lbnu Hajar berkata, “Kisah ini adalah kisah yang lain dari Jabir selain 
kisahnya pada awal surat.” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bahwasanya ia bertanya 
kepada Rasulullah bagaimana mewarisi kalalah.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Merekameminta fatwa kepadamu (tentang kalalah ). Katakanlah: 
‘‘Allah member! fatwa kepadamu tentang kalalah" hingga akhir ayat.” 517 

Catatan: Jika Anda renungi sebab-sebab turun ayat surat ini, Anda 
akan tahu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa ayat ini adalah 
ayat Makkiyyah 318 . 


316 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/780) dan ia berkata, “Ayat terakhir yang turun” dan menisbahkannya 
kepada Ibnu Ishaq, adapun kisah ini telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Jabir dengan sanad 
Ahmad dalaniMusnad-nya (3/298), Dania meyebutkannya dari jalut Al-Bukhari dari Jabir (5651), 
dan dari jalur Muslim (1616) dan Al-Qurthubi berkata (3/2128): “Ayat ini dinamakan “ayat Shaif 
karena turun pada musim panas.” 

317 Ibnu Katsir berkata sanadnya Jayyid (1/780-781). Diriwayatkan lebih banyak dari jalur Ahmad 
dengan sanad jayyid. 

318 Lihat apa yang aku telah sebutkan pada awal Surat. 


186 Asbtdnm Nuzul 



AL-MAA’ID AFP 19 


Madaniyyah , 320 Seratus Dua Puluh Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 

Z’sZ\ % iji'j \pc sji 

^5 oitzisz #11 <3"5#. t;^33(- jfj 
^ 6^5 

&<Z -ij “isM -J\ £ tfJOJ IjiHS i$j0S 
O J^\ i^S £1 SiSl §3 j36 


319 Diriwayatkan beberapa hadits dha' ifmaupun palsu tentang fadhilah surat Al-Maa ‘ idah, salah satu 
yang sangat masyhur adalah hadits bahwasanya Rasulullah bctkata kcpada AH, "Wahai AH, apakah 
kainu merasa bahwa re lab turun padaku surat Al-Maa’ idah, dan sungguh nikinat faidahnya.’’ tbnu 
Al-Arabi berkata. "Hadits ini palsu, dan tidak boleh bagi seotang Muslim untuk mempercayainya." 
Ibnu Athiyah bctkata, “Bagiku hadits ini bukanlah sabda Nabi Adapun hadits yang shahih 
tentang keutamaan surat Al-Maa’idah adalah hadits yang diriwayatkan oleh )ubair bin Nufair 
bahwasanya ia berkata, "Ketika aku telah menunaikan ibadah haji, aku datang mengunjungi 
Aisyah, lalu ia berkata kcpadaku, “wahai Jubair, apakah kamu mcmbaca sutat Al-Maa‘idah?’’ aku 
pun menjawab, “Iya", lalu ia berkata lagi, "la adalah surat yang terakhir tutun, maka jika kamu 
menemukan di dalamnya sesuatu yang halal, maka halalkanlah, dan jika kemu mcnemukan di 
dalamnya sesuatu yang haram, maka hatamkanlah." Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/311) dan 
ia menshahihkannya sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lihat Ibnu Katsir (2/3) 
dan Al-Qurthubi (3/2129) 

320 Al-Qurthubi berkata, “Semua ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi 0 maka dinamakan 
Mndnni, apakah turun di Madinah ataupun di suatu perjalanan." Lihat sebelumnya. 

Hadits yang diriwayatkan dari Asma bin Yaiid yang disebutkan dalam sebab turunnya surat Al- 
Maa idah derajatnya dha if, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/55). 


Asbabun Nujul 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar- 
syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binaumg-binatang had-ya, dan binatang-binatang 
qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungt 
Baitullah sedang mereka mencari kumia dan keridhaan dari Tuhannya 
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 
Dan Janganlah sekah-kali kebencian(mu) kepada sesuatu Icaum karena 
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu 
berbuat amaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tokmg-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat her at siksa-Nya.’’ 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Al-Hutham bin Hind Al-Bakri datang ke Madinah dengan beberapa 
untanya yang membawa bahan makanan untuk dijuai. Kemudian ia 
mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, kemudian 
ia membai’at Nabi & dan setelah itu ia masuk Islam. Ketika ia keluar dari 
tempat Rasulullah &, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat 
beliau, “la datang kepadaku dengan wajah orang yangjahat. Lalu ia pergi dengan 
punggung seorang pengkhianat.'' Ketika Al-Hutham sampai ke Yamamah, 
ia keluar dari Islam (murtad). Ketika tiba bulan Dzul Hijjah, ia pergi ke 
Makkah dengan rombongan untanya yang membawa bahan makanan. 
Ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar 
berita kepergian Al-Hutham ke Makkah, mereka pun bersiap-siap untuk 
menyerang kafilah untanya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya’ 
“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu melanggar syi'ar-syi’ar 
Allah ....” Akhimya, mereka tidak jadi melakukan hai tersebut.” Ibnu jarir 
meriwayackan dari As-Suddi hadits serupa. 521 

Finnan Allah, “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram...” 

321 Ibnu Katsir berkata bahwsanya ayat ini turun pada Hutham bin Hind Al-Bakri yang menyerang 
kota Madinah, dan ketika ia ingin menunaikan Umrah pada tahun berikutnya, parasahabat ingin 
mencegah perjalanannya, maka turunlah firman Allah, “Dan Jangan (pula) mengganggu orang- 

orang yang mengun/ungi Battuilak sedang mereka mencari kumia dan keridhaan dari Tuhannya_“ la 

menisbahkannya riwayat ini kepada As-Suddi, Ikrimah, dan Ibnu Juraij. Ibnu Katsir (2/7). 
Al-Qurthubi menyebutkan hadits serupa, dan ia berkata bahwa nama Hutham adalah Syuraih bin 
Dhubai’ah Al-Bakri, ia menisbahkannya kepada Ibnu Abbas (3/2142). 


188 Asbainm Nuzul 



Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam bahwasanya 
ia berkata, “Rasulullah & dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika 
orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baicullah. Hal itu 
membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa 
orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju Baitullah 
untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata, “Kita halangi mereka agar 
tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita.” Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, "Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 
Haram.." }22 


Ayat 3, Firman Allah 

Zj jigs pi 

UI -'lAf X" t tc -r u" 

v* 2) Jp i i \j 

% P> £ c4 C ^ 

(■j3~ J-j; fj?' 

p u?;; & P pa p £& 

jy li- ail yaiUJu ^ ^5 




“Di/iaramknn bagimu fmemakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas noma selain Allah , yang t ercekik, yang terpukul, 
yangjatuh, yangditanduk, dan diterkatn binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembeiihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala. Dan (diharamkan juga> mengundi nasib dengan anak panah, 
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini 
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agarnamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari 
ini telah Kusempumakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 


ill Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/8), dan Al-Qurthubi (3/2144) dan riwayac ini mursal dan Zaid bin 
Aslam kepada Rasulullah $}-. 


Asbabun Nuzul 189 



kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuaidhai Islam itujadi agama bagimu. 
Malta barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
sesungguhnya Allah Mafia Pengampun lagi Mafia Penyayang." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab As/i'ShoWwdt, dari jalur 
Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Abjar dari ayahnya dari kakeknya 
yaitu Hibban bahwasanya ia berkata, “Suatu saat kami bersama dengan 
Rasulullah lalu aku menyalakan api untuk memasak daging bangkai 
dalam suatu panci, maka Allah menurunkan ayat pengharaman daging 
bangkai lalu aku tumpahkan panci tersebut.” 323 


Ayat 4, Firman Allah 

& c; P & $ P jd TSU 

■pi 'jz A Z & pi h up Z0 

pX\ y li'M 0; & p \jpj 


“Mer eka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka ?." 
Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang 
ditangkap) oleh binaiang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya 
untuk berburu; kamu mengajamya men urut apa yang telah diajarkan Allah 
kepadamu. M aka makanlah dari apa yang dilanglcapnya untukmu, dan 
sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (ivaktu melepaskannya). Dan 
benakwa/ah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya" 


323 Al-Qurthubi berkata: AbMunWiarutjuh adalah binatang yang mati tercekik sama saja apakah karena 
perbuatan manusia atau terjerat tali. fid-Mauqudzah adalah binatang yang mati karena dipukul 
dengan kayu atau batu tanpa discmbclih. Al-Mumaddiyah adalah binatang yang mati jatuh dari 
suatu tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau jatuh ke dalam sumur hingga mati. An-Nnthiha/i 
adalah kambing yang mati karena ditanduk oleh sesama kambing tanpa disembelih terlebih dahulu. 
Mon akaia as-sabu'u adalah binatang yang mati diterkam oleh binatang yang mcmpunyai taring 
dan kuku. An-Nashob adalah batu yang terletak di sekitar Makkah atau Ka’bah yangorang-orang 
menyembel ih di atasnya. A?Iam adalah mengundi nasib dengan anak panah. 

Al-Qurthubi berkata dalam sebab turun ayat ini yaitu bahwasanya Ibnu Juraij berkata, “Dahulu 
penduduk kota Makkah menyembelih binatang kemudian darahnya dipereikkandi Italaman rumah, 
mereka juga meminum darahnya, dan juga menyimpah darah tersebut di atas sebuah batu. Ketika 
Islam datang, orang-orang Islam berkata kepada Nabi “Kami lebih herhak dari pada mereka 
untuk mengagungkanBaitullah dengan semua apa yang mereka lakukan, dan Nabi sepertinya tidak 
melarang mereka untuk melakukan itu, hingga turunlah firman Allah, "Dan (dtharamkan bagimu) 
yang disembelih untuk berhala..." lihat Al-Qutthubi (3/2146-2155). 


190 Asbabun Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang 
lainnya dari Abu Rafi’ bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari Malaikat 
Jibril d&a datang kepada Rasulullah lalu Lalu Jibril meminta izin untuk 
masuk ke rumah beliau dan beliau mengizinkannya. Namun Jibril tidak juga 
masuk. Maka, Rasulullah i§k segera memakai jubah dan keluar rumah. Di luar 
rumah, beliau melihat Jibril sedang berdiri. Lalu beliau berkata kepadanya, 
"Engkau telah aku izinkan untuk masuk rumah kami.” Jibril menjawab, 
“Benar, akan tetapi kami tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat 
suatu gambar dan anjing.” Lalu Rasulullah & dan anggota keluarga beliau 
melihat di dalam rumah terdapat anak anjing. Maka beliau memerintahkan 
Abu Rafi’ agar membunuh setiap anjing yang ada di Madinah. Kemudian 
orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apa 
yang dihalalkan untuk kami dari binatang yang engkau perintahkan untuk 
dibunuh?” Lalu turunlah firman Allah, “M ercka menanyakan kepadamu: 
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka? ...” }24 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
"Rasulullah & memerintahkan Abu Rafi’ untuk membunuh Anjing hingga 
ia sampai pada suatu tempat yang disebut ‘Awali. Kemudian Ashim bin 
Adi, Sa’ad bin Khutsaimah, dan Uwaim bin Sa’idah mendatangi Rasulullah 
dan bertanya kepada beliau, “Apa yang dihalalkan untuk kami wahai 
Rasulullah?” Lalu turunlah firman Allah, “M ereka menanyakan kepadamu: 
"Apakah yang dihalalkan bagi mereka ? 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Nabi & memerintahkan untuk membunuh 
anjing'anjing para sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lalu 
apa yang dibolehkan untuk kami dari anjing-anjing ini?.” Maka turunlah 
ayat ini.” 326 


324 Dha'if: diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/311) dan ia menshahihkannya, Ad-Dzahabi juga berkata 
seperti ini. Al-Baihaqi (9/235) dalam kitabnya Al-Kubra. 

325 Ibnu Katsir raenyebutkansemua tiwavat ini (2/23-24) kemudian ia menyebutkan riwayat hadits 
Abu Rail’ yang sebelumnya dan takhrijnya dati jalur Ibnu Jarir (9/245) dengan nomor (11134) 
dengan sanad yang dha ’if. Dan ia menisbahkan riwayat ini kepada Ibnu Abi Hatim. 
Al-Qurthubi menyebutkan bahwasanya sebab turun ayat ini adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ar-Tirmidzi dati Adi bin Hatim bahwasanya ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah 
tentang hasil buruan burungelang, lalu beliau menjawab, “Apayang iatangkap, makamakanlah." 
Al-Qurthubi berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat Mujalid, dan hadits ini tidak diketahui 
kecualidari jalurnya.dan ia dha'if. Lihat Al-Qurthubi (3/2165). 

326 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 191 



Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Asy-Sya’bi bahwasanya Adi 
bin Hatim Ath-Tha’i berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah S 
menanyakan perihal hasil buruan anjing, lalu Rasulullah tidak tahu apa 
yang harus ia katakan hingga turunlah firman Allah, "Kamu mengajamya 
menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.” i27 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair bahwasanya 
Adi bin Hatim dan Zaid Muhalhil Ath-Tha’i bertanya kepada Rasulullah 
S, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berburu 
dengan anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anj ing-anjing keluarga 
Dzarih berburu sapi, keledai, dan kijang. Dan, Allah M telah mengharamkan 
bangkai, maka apakah yang dihalalkan untuk kami dari bangkai-bangkai 
tersebut. 7 .” Maka turunlah firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu: 
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka ?. ’’ Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang 
baik-haik.. ” 328 


Ayat 6, Firman Allah 



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku , dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mala kaki, dan jika 
kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan 
atau kembali dan tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, 

32 7 Lihac sebelumnya. 

328 Lihat sebelumnya. 


192 Asbabun Nuzul 



lalu kamu cidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang 
baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempumakan nikmat-Nya bagimu , supaya kamu bersyukur. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al'Bukhari meriwayatkan dari jalur Amru bin Al-Harits dari 
Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya ia berkata, 
“Ketika kami dalam perjalanan menuju Madinah, kalungku terjatuh di 
gurun. Kemudian Rasulullah menghentikan untanya, lalu beliau turun. 
Setelah icu beliau merebahkan kepala beliau di pangkuanku hingga tertidur. 
Lalu Abu Bakar datang dan memukulku dengan keras kemudian berkata, 
“Gara-gara kalungmu orang-orang tidak bisa langsung ke Madinah!.” 

Kemudian Rasulullah & terbangun dan waktu pagi pun tiba. Di saat 
beliau ingin mengambil air untuk berwudhu, beliau tidak mendapati 
air. Maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat...” hingga firman-Nya, ” ...agar kamu 
bersyukur.” LaluUsaid bin Hudhair berkata, “Karena kalian wahai keluarga 
Abu Bakar, Allah telah memberi berkah kepada orang-orang.” 529 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Abbad bin Abdullah bin Zubair 
dari Aisyah bahwasanya ia berkata, “Setelah peristiwa hilangnya kalungku 
dan berakhirnya kisah tentang kedustaan yang dituduhkan kepadaku, aku 
pergi bersama Rasulullah & dalam peperangan yang lain. Lalu kalungku 
jatuh lagi, hingga orang-orang pun harus menghentikan perjalanan untuk 
mencarinya. Abu Bakar dengan agak marah berkata, “Wahai putriku, kau 
selalu mejadi beban dan kesulitan bagi orang-orang dalam perjalanan.” Lalu 
Allah menurunkan keringanan untuk bertayamum. Kemudian Abu Bakar 
berkata kepadaku, “Sungguh engkau anak yang mendapatkan berkah. 350 ” 
Catatan: 

Pertama: Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang tayamum ini dari 
riwayat Amru bin Al-Harits. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa 
ayat tentang tayamum dalam riwayat yang lain adalah ayat dalam surat 
Al-Maa’idah. Sedangkan kebanyakan perawi hanya menyebutkan, “Lalu 
Allah menurunkan ayat tentang tayamum" tanpa menjelaskan suratnya. 
Ibnu Abdil Barr berkata, “Ini sangat sulit untuk dipastikan, karena kita 

329 Shahih: Al-Bukhari (4608) dalam Bab At-Tajsvr. 

330 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (23/121) dalam kitab Mu’jam Al-Kabir. 


Asbabun Nuzul 193 



tidak tahu ayat mana yang dimaksud oleh Aisyah." Ihnu Baththal berkata, 
“Ayat yang dimaksud adalah ayat dalam surat An-Nisa’.” Alasannya, ayat 
tentang tayamum dalam surat Al-Maa’idah disebut juga dengan ayat 
wudhu, sedangkan dalam ayat surat An-Nisa’ tidak disebutkan tentang 
wudhu sama sekali. Dengan ini maka jelaslah pengkhususan ayat An-Nisa’ 
ini sebagai ayat tayamum." 

Al-Wahidi juga menyebutkan ayat ini pada sebab turunnya ayat 
tayamum dalam surat An-Nisa’. Namun dapat dipastikan bahwa yang 
dikuatkan oleh Al-Bukhari bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat surat 
Al-Maa' idah adalah yang benar karena dalam hadits yang diriwayatkannya 
disebutkan dengan jelas tentang suratnya, yaitu surat Al-Maa’idah” 331 . 

Kedua: Hadits ini menunjukkan bahwa sebelum turunnya ayat 
ini, wudhu adalah wajib. Oleh karena itu, mereka merasa kesulitan 
ketika melakukannya dengan selatn air. Hal ini juga tampak dari apa 
yang dikatakan Abu Bakar kepada Aisyah. Ibnu Abdi Al-Barr berkata, 
“Merupakan hal yang umum yang sudah diketahui oleh para ahli sejarah 
kehidupan Rasulullah S bahwa sejak diwajibkan shalat, Rasulullah selalu 
berwudhu sebelum shalat. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang 
yang ingkar atau keras kepala.’’ 

la berkata lagi, “Hikmah dari turunnya ayat wudhu sedangkan wudhu 
telah dilakukan sebelumnya adalah agar kefardhuannya terbaca langsung 
di dalam Al-Qur'an.” Ada juga yang mengatakan, "Kemungkinan bagian 
pertama dari ayat di atas yaitu tentang kewajiban berwudhu turun lebih 
dahulu. Kemudian sisanya -yaitu yang berisi tentang tayamum- turun dalam 
kisah ini.’’ 

Aku (As-Suyuthi) berkata, “Bahwa yang pertama adalah lebih benar 
karena penetapan kewajiban wudhu bersamaan dengan kewajiban shalat 
ketika Rasulullah '&> masih di kota Makkah. Sedangkan ayatdi atas adalah 
surat Madaniyyah” 332 . 

331 Lihat Al-Wahidi hlm.127-128. 

332 Al-Qurtliubi mengatakan (3/2179) bahwasanya Ibnu Athiyah menyebutkan bahwa ayat ini turun 
mengenai kisah Aisyah kehilangan kalungnya di Muraisi’ dan ini adalah ayat wudhu, akan tetapi 
dahulu mereka sudah mengetahui tentang wudhu, dan ayat ini seakan-akan tidak menambahkan 
apa-apa kepada mereka dalam hal wudhu kecuali hanya sebagai bacaan yang terdapat di dalam 
Al-Qur'an, akan tetapu ayat ini memberikan mereka faidah dalam hal tayamum, dan kami telah 
menyebutkan dalam sutat An-Nisa’ yang bertentangan dengan hal ini. 

Al-Qurthubi berkata, "Ayat ini muhkamah, tidak iwsfik pada ayat ini,” Al-Qamah bin Al-Fagwa 
betkata dari ayahnya -ayahnya adalah seorang sahabat yang inenjadi penunjuk jalan menuju 
tabuk-, "Ayat ini turun sebagai keringanan kepada Rasulullah karena beliau tidak melakukan suatu 


194 Asbabun Nuzul 



Ayat 11, Finnan Allah 

& p> ii ,£=*& 

'A\ JJ3 ^ \y£Z & 


“Hai orang-orang yang beriman, mgatiah kamu akan nikmat Allah (yang 
diberikan-Nya) kepadamu, di waktu s uatu kaum bermaksud hen dak 
menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahatj , maka Allah 
menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan 
hanya kepada Allah sajalah irrang-orang mukmm itu hams bertawakcd." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad dan 
lafazh ini miliknya bahwasanya pada suatu hari Nabi M keluar dengan 
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhal, dan Abdurrahman bin Auf 
menuju kediaman Ka’ab bin Asyraf dan orang-orang Yahudi Bani Nadhir 
untuk meminta bantuan dalam melunasi diyat yang harus beliau bayar. 
Lalu mereka berkata, “Baiklah, Sekarang duduklah dahulu dan kami akan 
menjamumu. Setelah itu kami akan memberikan apa yang engkau minta.” 
lalu Rasulullah pun duduk menunggu. Diam-diam Huyai bin Akhtab 
berkata kepada teman-temannya, “Kalian tidak pemah melihat ia sedekat 
sekarang ini. lemparkanlah batu ke tubuhnya, maka kalian akan dapat 
membunuhnya. Setelah itu, kalian tidak akan pernah melihat keburukan 
lagi untuk selamanya.” 

Tematvteman Huyai pun mengambil batu gilingan yang besar untuk 
dilemparkan ke tubuh Nabi Tapi Allah menahan tangan mereka hingga 
Jibril datang dan menyuruh Nabi & meninggalkan tempat itu. Lalu Allah 
menurunkan firman-Nya, “Hai orang-orang yang berrnan, ingatlahkamu akan 
nikmal Allah (yang dibenkan-Nya) kepadamu, di uiaktu suatu kaum bermaksud 
hendak menggerakkan tangannya." 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin Abu Bakar, 

pekerjaan kecuali la bcrwudhu, maka Allah mengajarkannya melalui ayat ini bahwasanya wudhu 
dilakukan hanya ketika hendak melaksanakan shalat tanpa harus dilakukan dalam pekerjaan 
yang lainnya. 

Ibnu Kacsir celah menyebutkan hadits ini (2/33) dan ia inenisbahkannya kepada Ibnu Jarir dan ia 
berkata, “Sandanya sangat gfcflrib.” Lihal Ahmad (3/32). 


Asbabun Nuzul 195 



Ashim bin Umair bin Qatadah, Mujahid, Abdullah bin Katsir, dan Abu 
Malik. 533 

lbnu Jarir juga meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ia berkata, 
“Kami mendengar bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Sfe ketika 
beliau berada di tengah kebun kurma ketika perang ketujuh. Ketika itu 
orang-orang Bani Tsa’labah dan Bani Muharib ingin membunuh Nabi 
Mereka mengutus seorang lelaki dan Arab pedalaman (badui). Orang 
Arab pedalaman itu mendatangi Nabi # ketika beliau sedang tertidur di 
sebuah rumah. Lalu ia mengambil senjata beliau dan membangunkan beliau. 
Lalu dia berkata: “Sekarang siapakah yang dapat menghalangiku untuk 
membunuhmu?" Rasulullah dengan tenang menjawab: "Allah.” Lalu orang 
Arab pedalaman icu pun menyarungkan kembali pedangnya dan Rasulullah 
tidak menghukumnya.” 

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab Daiaii An-Nubuumrah dari jalur 
Hasan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya seseorang dari bani Muharib 
yang bemama Gaurats bin Harits berkata kepada kaumnya, “Aku akan 
membunuh Muhammad untuk kalian”, kemudian Dia pun mendatangi 
Rasulullah yang ketika itu sedang duduk sambil memangku pedangnya. 
Lalu Ghauts berkata, “Wahai Muhammad, bolehkah aku melihat pedangmu 
itu?” Rasulullah menjawab, “Ya silakan.” Lalu Ghauts mengambil pedang 
itu dan menghunusnya. Kemudian ia mengibas-ngibaskan pedang itu dan 
ingin membunuh Nabi 0 Namun Allah menahannya. 

Lalu dia berkata, “Wahai Muhammad, apakah engkau tidak takut?” 
Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Tidak.” Ghauts kembali bertanya, 
“Apakah engkau tidak takut kepadaku sedangkan pedangmu ada di 
tanganku?” Rasulullah menjawab kembali, “Tidak, aku tidak takut. Ailah 
menghalangimu untuk berbuat buruk terhadapku.” Kemudian Ghauts 
menyarungkan pedang itu dan mengembalikannya kepada Rasulullah. Lalu 
Allah menurunkan ayat ini.’’ 334 


333 Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tu/sir-nya (2/45) dan lihat kitabnya Al-Bidayah wa An-NiiinyuA 
(4/74) dan kitab Zod Al-Mn'ad (2/109) dan lbnu Jarir (6/93-94) dari lkrimah dan Mujahid. 

334 Disebutkan oleh lbnu Katsir (2/47) dan ia berkata, "Kisah ini tsabit dalam kitab Shahih Al-Bukhari 
dan Muslim. Lihat Al-Bukhari (4139) dalam Bab Al-Maghazi, Muslim (13/843) dalam Bab At- 
Tafsn, dan lbnu Hajar berkara, “Al-Wahidi mengarakan bahwa dalam kisah ini, nama seorang 
badui tersebut adalah Da’tsur, dan ia masuk Islam, akan tetapi jelas dari ucapannya bahwa ini 
adalah dua kisah dalam dua peperangan.” (428/7). FatA Af-Buri (7/428). 

Al-Qurthubi telah menyebutkan bahwsanya namanya adalah Da’tsur bin Harts. Dan ia berkata 
juga bahwasanya ia adalah Amru bin Jahsydan ia adalah saudaradari Bani Nadhir. Lihat (3/2209). 


196 Asbainm Nuzul 



Ayat 15, Firman Allah 9§: 



"Hai A/ili Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, 
dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 
cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lknmah bahwasanya ia berkata, 
“Sesungguhnya Nabi # didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan 
tentang hukum rajam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, 
“Siapa dari kalian yang paling pandai?”, Mereka pun menunjuk lbnu 
Shuriya. Lalu Rasulullah menyumpahnya dengan Dzat yang menurunkan 
Taurac kepada Musa dan Dzat yang mengangkat Gunung Thursina, 
serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai 
ia gemetaran. Lalu ia pun berkata, “Sesungguhnya ketika banyak orang 
yang dibunuh karena melakukan zina, akhimya kami hanya menghukum 
pelakunya dengan cambuk seratus kali dan kepalanya digunduli.” Akhimya 
orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Hoi A hb Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang bmu sembunyikan, dan 
banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya 
dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 
orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke 
jalan yang lurus . ” 3JS 

335 Al-Qurthuhi menyebutkan (3/2216) bahwasanya seseorang dari pendeta mereka datang kepada 
Rasulullah & dan bertanya kepada beliau, “Apakah engkau telah memafkan kami?'' akan tetapi 
Rasulullah memalingkan wajahnyadan orang tersebut dan tidak menjelaskan apa pun, dan orang 
Yahudi mengatakan seperri itu untuk memperlihatkan kepada Rasulullah pengingkarannya 


Asbabun Nuzul 197 



Ayat 18, Firman Allah -fe 


,r-f" --, > ."" C '"T-r »-r" > \ A A £-> 

«>*d <3**- >-*' J? 


l * 4r* v!3» a%.j *Li~> <>• 


ji 7t 


,< >.?> 


✓ > ;o/ 


3^ ^b 


“Orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan, “Kami ini adalah anak- 
anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah , '‘Malta mengapa AM 
menyiksa feamu karena dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah 
dan Itekasih-kekasih-Nya) , Cetapi kamu adalah manusia (biasa) dianLara 
orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki- 
Nya dan menyiksa siapa yangdikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah 
kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segaia sesuatu).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas W) bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah mendatangi Nu’man bin Qushai, Bahr bin Umar, 
dan Syasy bin Adi. Lalu mereka berbincang-bincang dan beliau mengajak 
mereka masuk Islam dan memperingatkan mereka akan siksa Allah. Lalu 
mereka berkata, “Engkau tidak bisa membuat kami takut wahai Muhammad. 
Karena demi Allah, kami adalah anak-anak dan kekasih Allah sebagaimana 
dikatakan orang-orang Nashrani terhadap diri mereka.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “ Orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan, 
"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. " 33b 

Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas H , ia berkata, 
“Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, namun mereka 
tidak mau. Maka Mu'adz bin Jabal dan Sa’ad bin Ubadah berkata kepada 


terhadap ucapan beliau, maka ketika Rasulullah tidak inenjelaskan apa pun, pendeta tersebut 
beranjak pergidari tempatnya, lalu ia berkata kepata teman-temannya, "Saya melihat bahwasanya 
ia adalah seorang yang benar karena ia mendpatkan di dalam kitabnya bahwasanya tidak dijelaskan 
tentang apa yang ia tanyakan.” 

336 Al-Qurthubi mengatakan (3/2217) bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah menakut-nakiiti 
sekelompok orang dari Yahudi dengan suatu hukuman, maka mereka berkata, “Kami tidak takut 
karena kami adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya, maka turunlah ayat ini. 

Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut adalah Nu'inan bin Ashina dan Bahri 
bin Amru. 


198 Asbabun Nuzul 



mereka, “Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi 
Allah, kalian sebenarnya tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Sungguh 
kalian telah menyebutkan tentang beliau dan sifat-sifat yang sesuai dengan 
beliau kepada kami sebelum beliau diutus." 

Maka Rafi’ bin Huraimalah dan Wahab bin YahuJza berkata, “Kami 
tidak pernah mengacakan tentang hal itu sama sekali. Dan setelah Musa, 
Allah tidak lagi menurunkan Kitab dan tidak pula mengutus seorang 
rasul sebagai pemberi peringacan dan pembawa berita gembira." Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang 
kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu." 337 


Ayat 33, Firman Allah 

. Sit ' > I''* " .If ' L^?. 


, 4 4J3 jt '5^4 $■ 151? i! \> a > 

4 U-jVf '’M i ^4 j; 

0 i-4 l\% \j4'\ j J4S Gls\ 


"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bernmbal 
balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib bahwasanya 
Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat kepada Anas bin Malik 
yang berisi pertanyaan tetang ayat, “Sesimggidmya pembalasan terhadap 
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. lalu Anas mengirim 
kembali kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya ayat ini turun pada 
orang-orang Urniy. Yaitu ketika mereka keluar dari Islam, membunuh 
penggembala, dan membawa untanya.” 338 

337 Disebutkan oleh Al-Qurihubi (3/2218). 

338 Disebutkan oleh lbnu Katsir (68/2) dan ia berkata, "Dahulu beberapa orang dari Ukal dan Arinah 
memeluk Islam dan mereka juga menbaiat Rasulullah pada suatu hari di kota Madinah menyebar 


Asbabun Nuzul 199 



Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jarir hadits yang serupa 
dengannya. Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits 
yang serupa. 

Ayat 38, Firman Allah 



“Laki'laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
kcduanya (sebagai ) pembaksan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Mahapcrkasa lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Amru 
bahwasanya Pada masa Rasulullah $*■, ada seorang wanita mencuri, lalu 
tangan kanannya dipotong. Kemudian ia bertanya, “Apakah aku masih bisa 
bertaubat wahai Rasulullah?” Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam 
surat Al-Maa' idah, “Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencurPpencuri 
itu) sesudahmelakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesunggu/uvya 
Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah M aha Pengampun lagi Maha 
Petty ayang." m 

Ayat 41, Firman Allah 



wabah penyakit yang berbahaya, kemudian mereka keluar dari kota Madinah dengan seorang 
penggembala unta Nabi, sehingga mereka terhindar dari bahaya penyakit tersebut dan mereka 
membunuhpengembalatersebutdan mengamhilunranya.”Disebutkan oleh Al-Bukhari (8/274), 
Muslim (10) dalam Bub Al-Qrisflmri/i dari hadits Abu Qilabah dari Anas 4*. 

Al-Qurthubiberkata; Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak bahwasanya ayat ini turun 
karena suatu kaum dari Ahlu Kitab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah ft, lalu mereka 
menghianati perjanjian tersebut, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. 

339 Dha ’ if: Ahmad (2/177) dan Ibnu Katsir berkata. “Adalah wanita dan Bani Makhzum yang mencuri, 
dan hadirs ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." 

Aku katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4/213) dan Muslim (8) dalam Bab Al- 
Hudud. Ibnu Katsir telah menyebutkan riwayar lain dan Ibnu Jarir (6/149) dengan sanad yang 
dha ifdisebabkan adanya Ibnu Lahi'ah.” Lihat Ibnu Katsir (2/79-80). 

Al-Qurthubi menyebutkan (3/2255) bahwasanya nama wanita tersebut adalah Murtah binti 
Sufyan bin Abdil Asad Al-Makh 2 umiyyah. Al-Wahidi berkata (him. 160) bahwasanya ayat ini 
turun kepada seorang wanita yang bemama Tha’mah binti Ubairiq. 


200 Asbainm Nuzul 




“Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang 
bersegera ( memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang 
mengatakan dengan mulat mereka, “Kami telah beriman ”, padahal had 
mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi . (Orang- 
orang Yahudi itu) amat suka mendengar ( benta-berua) bohong dan amat 
suka mendengar perka taan -perkataan orang lain yang belum pemah datang 
kepadamu; mereka merobah perkataan'perkataan (Taurat) dari tempo t- 
tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah diubah- 
ubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimaiah, dan jika kamu diberi 
yang bukan ini, maka had-hatilahBarangsiapa yang Allah menghendaki 
kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu 
pun (;yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang ^ang 
Allah tidak hendak mensucikan had mereka. Mereka beroleh kehinaan di 
dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas W) 
bahvvasanya ia berkaca, “Ayat ini turun pada dua kelompok Yahudi yang 
ketika masa jahiliyah salah satunya lebih mulia dan dapat mengalahkan 
kelompok satunya. Akhimya mereka sepakat bahwa jika ada orang dari 
golongan yang rendah (hina) dibunuh oleh orang yang mulia, maka 
diyatnya adalah lima puluh wasaq. Sedangkan orang mulia yang dibunuh 
oleh orang rendah (hina), maka diyatnya adalah seratus wasaq. Mereka 
terus tnelakukan hal tersebut. 


A sbabun Nuzul 201 



Ketika Rasulullah datang, ada seseorang dari kelompok yang rendah 
(hina) membunuh seseorang dari kelompok orang-orang mulia, maka orang- 
orang mulia tersebut mengutus seseorang untuk meminta seratus wasaq 
dari mereka. Namun kelompok orang-orang yang rendah (hina) berkata, 
“Apakah pemah ada dua kampung yang agama mereka sama, asal keturunan 
mereka sama, dan negeri mereka sama, namun diyat yang harus dibayar 
salah satunya hanya setengah dari diyat yang lain? Kami memberikannya 
karena kezaliman kalian, dan karena kami takut dari kalian. Namun setelah 
Muhammad datang, maka kami tidak akan memberikannya.” 

Karena hal tersebut, peperangan pun hampir terjadi di antara mereka. 
Namun, akhimya mereka sepakat untuk menjadikan Rasulullah & sebagai 
pemutus atas perselisihan mereka. Lalu mereka mengirimkan beberapa 
orang munafik untuk menguji pendapat beliau. Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, "Han Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang- 
orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya ... ” ,4 ° 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan yang lainnya dari Al- 
Bara’ bin Azib bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari, Nabi berpapasan 
dengan orang-orang Yahudi yang membawa seseorang dari kalangan mereka 
yangdihukum dengan dijemur dan dicambuk. Lalu Rasulullah memanggil 
dan bertanya kepada mereka, "Apakah scperci ini hukuman bagi pelaku zina di 
dalam Kiiab lialian'" Mereka menjawab: “Ya.” Lalu beliau memanggil salah 
seorang dari pendeta mereka dan berkata: "Saya menyumpahimu dengan 
numa Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar 
seperti ini hukuman bagi pelaku zina di dalam Kitab kalian ?" Ia menjawab, 
“Demi Allah, sebenarnya bukan itu hukumannya. Seandainya engkau 
tidak menyumpahku dengan hal itu, tentu aku tidak memberi tahumu. 
Di dalam Kitab kami, kami mendapati hukuman orang berzina adalah 
rajam. Akan tetapi karena orang-orang terhormat dari kami banyak yang 

340Shahih: Abu Dawud (3576)dalam BabAl'Uqdhiyah, Ahmad (1/246)dalam Musnrui-nya,dan Ibnu 
Katsir telah menyebutkan riwayat ini (2/84-85) dan setelah iru ia juga menyabutkan jahir Ahmad 
yang lain (1/313). 

Al-Qurthubi berkata (2271/3) bahwasanya dalam sebab turun ayat ini ada tiga pendapat: Panama, 
ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada Bani Quraizhah dan Bam Nadhir, ketika 
seorang dari Quraizhah membunuh seseorang dari Bani Nadhir. maka hukumannya tidak sama, 
maka mereka datang kepada Rasulullah untuk memintanya memutuskan perkara mereka, lalu 
beliau mernutuskan dengan hukuman yang sama, maka Bani Nadhir tidak menerima keputusan 
tersebut. Kcdua, ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada perkara Abu Luhabah ketika 
ia diutus oleh Nabi ^ untuk menemui Bani Quraizhah, lalu iaditakut-takuti dengan ancaman ingin 
dibunuh. Ketiga, Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada dua orang Yahudi 
yang berzina dan juga pada kisab rajam, dan inilah pendapat yang paling shahih. 


202 Asiwizun Nuzul 



melakukannya, maka jika salah seorang dari mereka melakukannya, kami 
pun membiarkannya. Jika orang yang lemah melakukannya, maka kami 
menerapkan hukuman itu atasnya. Lalu kami katakan kepada mereka 
semua, “Mari kita tetapkan hukuman yang kita berlakukan untuk orang 
yang terhormat dan orang lemah.” Maka, kami sepakat untuk menghukum 
pelaku zina dengan menjemur dan mencambuknya." 

Lalu Nabi # bersabda, “Y a Allah, aku adalah orang pertama yang 
menghidupkan kembali perintah-Mu yang telah mereka matikan." Lalu beliau 
memerintahkan agar orang Yahudi itu dirajam. Akhirnya, rajam pun 
diberlakukan atasnya. Lalu turunlah firman Allah, “Hari Rasul, janganlah 
hcndaknya kamu (fcedihfcan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 
kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 
mereka: "Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) 
di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar 
(berita-berita) bnhong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang 
lain yang belum pemah da tang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan 
(Taurat) dan tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini 

(yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah . " 

Maksudnya, mereka berkata, “Datangilah Muhammad, jika ia menfatwakan 
bahwa hukuman zina adalah dipanaskan dan dicambuk, maka kita terima. 
Namun jika dia menfatwakan rajam, maka hati-hatilah.” Hingga firman- 
Nya, ‘. .maka mereka itulah orang-orang zhalbn. 

Diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam Musnad-nya, dari Jabir bin 
Abdillah bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki dari Fadak melakukan 
zina. Lalu penduduk Fadak mengirim surat kepada orang-orang di Madinah 
yang isinya, “Tanyakan kepada Nabi Muhammad # tentang hukuman zina. 

341 Shahih Muslim (1700) dalam Bob Al-Hudud dan AKinad (2/5) dalam musnad-nya. Ibnu Katsir 
menyabutkan hadits ini (2/83). 

IbnuKatsir menyebutkan riwayat ini pada Imam Al-Bukbari dari Abdullah bin Umar bahwasanya 
ia berkata, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi daiang kepada Nabi untuk menceriiakan dua orang 
yang melakukan zina. lalu Nabi bersabda kepada mereka, “Apakah kalian menemukan di dalam 
Taurat tentanghukutn Rajam’” Mereka menjawab,“Yang kami temukan banya inembukaaibdan 
mencambuknya,” Abdullah bin Salam berkata, “Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat 
terdapat hukum rajam bagi orang yang berzina." Kemudian mereka mengambil taurat dan salah 
satu mereka menutup ayat tajam dengan tangan mereka dan ia hanya membaca ayat sehelum 
dan sesudah ayat tajam tersebut, lalu Abdullah bin Salam berkata, “Angkat tanganmu", lalu ia 
mengangkat tangannya, dan temyata ia menutup ayat rajam, lalu mereka pun berkata, "Muhammad 
benar, kami menemukan ayar rajam dalam taurat”, kemudian Nabi memerintahkan orang yang 
berzina tersebut dirajam, lalu mereka pun dirajam, lalu aku melihat lelaki yang berzina melindungi 
wanica tersebut dari lemparan batu. Lihat Al-Bukhari (3635), Muslim (1700) dan Ibnu Katsir 
(2/81). 


Asbabun Nuzwl 203 




Jika ia memerintahkan untuk dicambuk, maka terimalah. Namun jika ia 
memerintahkan untuk dirajam, maka jangan diterima.” Lalu orang-orang 
yang di Madinah itu bertanya kepada Rasulullah ijft. Lalu beliau menetapkan 
sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di atas. Maka, pelaku zina 
itu pun akhirnya dirajam. Lalu turunlah firman Allah, “Mereka itu odalah 
orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. 
Jika mereka (urang Yahudi) dating kepadamu (untuk meminta putusan), maka 
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka.’’ 342 Al-Baihaqi meriwayatkan 
hadits serupa dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari hadits Abu Hurairah. 


Ayat 49, Firman Allah 

. t f-' »> 1M T-- A' 

■* If/ A fl fif 0 /• |^i ^ 

O^ Ijljj oL» l* 



O j a.- A .a- ' jj-Ut Cri oIj (*£>3 o^"e 


“Dan hendaklah kamu memutuskart perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mcngikuu hauia n afsu 
mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
AI/aA), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dnsa mereka. 
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia odalah orang-orang yang fasik ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas <#8 bahwasanya ia berkata, 
“Ka’ab bin Usaid, Abdullah bin Shuriya, dan Syas bin Qais berkata, 
“Berangkatlah kalian bersama kami menuju Muhammad, mungkin 
saja kita dapat menjauhkannya dari agamanya,” ketika mereka sampai 
kepada Rasulullah & mereka berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya 
engkau telah mengetahui bahwa kami adalah pendeta-pendeta, petinggi' 
petinggi, dan orang-orang yang dihormati dalam agama Yahudi. Kami 


342 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (.3/2272) dan ia menisbahkannya kepada Asy-Sya'bi dan ia bekata: 
"Sesungguhnya orang yang ditanva oleh Rasulullah tentang apa yang ada di dalam taurat adalah 
1 bn u Shut iy a. dan i a adalah seorang yang ke hi langan salah satu matanya. ” Li hac A l- H umaidi (1294) 
dalam Musnad-nya. 


204 Asfcainm Nuzul 



ingin mengikutimu dan orang-orang Yahudi akan mengikuti kami dan 
tidak seorang pun yang mengingkari kami, akan tetapi kami mempunyai 
perselisihan dengan kaum kami dan kami akan membawa perkara ini 
kepadamu agar kamu memutuskan untuk memanangkan kami, maka kami 
akan beriman kepadamu." Lalu Rasulullah mengabaikan permintaan mereka 
dan turunlah firman Allah, “Dan hendaklah kamu memutuskan peekara di 
antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah," hingga firman-Nya, 
“siapakah lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” M) 


Ayat 51, Firman Allah 

j j » j y, - 

l? u] feyt o*3 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu 
mengangkat mereka menjadi pemimpin, maka seswngguknya orang itu 
tcrmasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak mcmberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zhalim." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al- 
Baihaqi dari Ubadah bin Shamit bahwasanya ia berkata, “Ketika Bani 
Qainuqa’ menyerang kaum Muslimin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul 
menjadi penengah dalam perkara mereka, lalu Ubadah bin Shamit pergi 
menuju Rasulullah dan ia ingin menjauh dari perjanjian yang dibuat 
oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan adalah seorang dari Bani Auf 
pernah memiliki perjanjian seperti yang mereka lakukan pada saat itu 


343 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (3/2307) dan 1 a menambahkan Ibnu Shaluba, dan menyebutkan 
Syas bin Adi sebagai ganti dari Syas bin Qais. 

Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (2/94) dan ia juga menyebutkan beberapa tambahan dari 
Al-Qurrhubi. Ibnu Katsir menyebutkan Ka'ab bin Asad dan Bukan Ka'ab bin Usaid. Ia juga 
menyebutkan beberapa riwayat yang berbeda (2/961). Ibnu Jarir (6/177). 

Al-Qurthubi mengarakan (3/2310) bahwasanya As-Suddi berkata, "Ayat ini turun pada kisah 
peranng Uhud ketika orang-orang mukmin merasa ketakutan sehingga ada beberapa dari mereka 
ingin menjadi pengikut orang-orang Yahudi dan Nashrani.” Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya 
ayat ini turun pada Abu Lubabah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada 
orang-orang munafik yang menjadi pengikut orang-orang musyrik dan inemberiiahu kepada mereka 
rahasia-rahasia orang Mukmin. 


A sbabun Nuzul 205 



memerintahkan mereka untuk menemui Rasulullah dan menjauh dari 
perjanjian dengan orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai 
pemimpin, lalu ia Ubadah bin Shamit berkata, “Maka ayat ini turun pada 
orang tersebut dan Abdullah bin Ubay.” 


Ayat 55, Firman Allah M: 

W 4% il'S sS AS at $£ 



“Sesungguhnya penolong karnu hanyalah Allah , Rasut-Nya, dan orang- 
orang yang beriman, yang mendnikan shalat dan menunaikan zakat, seraya 
mereka amduk (kepada Allah)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ausath dengan sanad 
yang di dalamnya terdapat orang-orang yang majhul (tidak diketahui) dari 
Ammar bin Yasir bahwasanya ia berkata, “Seorang peminta-minta berhenti 
di hadapan Ali bin Abi Thalib yang sedang melaksanakan shalat sunnah, 
ketika 1 a ruku’, ia melepaskan cincinnya dan kemudian memberikannya 
kepada peminta-minta tersebut, maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah , Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, 
yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada 
Allah).” Riwayat ini mempunyai penguat. 

Abdurrazaq berkata, “Wahhab bin Mujahid bercerita kepada kami dari 
ayahnya dari lbnu Abbas '#) bahwasanya firman Allah, “Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah) ” 
turun pada Ali bin Abi Thalib” VH . Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits 
serupa dari sisi lain dari Ibnu Abbas W- Ia juga meriwayatkan dari Ali 
hadits serupa. Ibnu Jarir dari Mujahid. Dan, Ibnu Abi Hatim dari Salamah 
bin Kuhail hadits serupa. Penguat-penguat ini menguatkan satu sama lain. 345 


344 Al-Qurthuhi berkata (3/2314) bahwasanyaavat ini tumnpada Abu bakar-4*,dan ia menisbahkannya 
kepada Ibnu Abbas. 

345 Ibnu Katsir menyebutkan menyabutkan semua riwayat ini, dan ia mengkritik (2/99) beberapa 
riwayat ini karena kebanyakan riwayatnyadha'if 


206 Asiwbun Nuzul 




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan 
permainan, (yaitu) di aniara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, 
dan orang-orang l<afir (orang-orang musyrik). Dan bertakuialah kepada 
Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas 
bahwasanya La berkata, “Bahwa dahulu Rifa’ah bin Zaid bin Tabut dan 
Suwaid bin Harits menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang 
yang mukmin, akan tetapi di dalam hati mereka penih dengan kemunafikan, 
dan beberapa orang dari kaum Muslimin mencintai mereka, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil jadi pemimpinmu , orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan.. hingga firman Allah, “dan Allah telah mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan . ” 

Dan ia berkata, “Beberapa orang dari kalangan Yahudi di antara mereka 
terdapat Abu Yasir bin Akhtab, Naff bin Abi Naff dan Gazi bin Amru 
mendatangi Nabi & lalu mereka bertanya kepada beliau tentang siapa 
sajakah dari utusan Allah yang ia percayai. Rasulullah # bersabda, “Aku 
beriman “kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Isma il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa 
yangdiberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. R'ami tidak membeda-bedakan 
seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” 
(Al-Baqarah: 136), ketika Rasulullah & menyebutkan nama Isa, mereka 
kemudian tidak mengakui kenabian Rasulullah dan mereka berkata, 
“Kami tidak beriman kepada Isa dan orang-orang yang beriman kepada Isa, 
maka turunlah firman Allah, “ Katakanlah: “Hai Ahli Kitab , apakah kamu 
memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah ...” 3 ** 6 


M6 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Bah At-Tafur (6/187). 


Asbabun Nuzul 207 



Ayat 64, Firman Allah 


ji y t g yj; ^z\ syc 2 iijgi j «; 

1 ' -I a .L» ^ <iU^t* Iaj ^O -Xi'a! »*U^i *Jl5T 35 ^ 

"".t f -rAlJ'' f-'•■>• <. t--TA- C'''11'*' , y '"It 

lib <y^iUa*Jb */-*-*}' 


✓ 

0 


3? 4uJS ii -5 st; rS£3 ^Vt4 'SiulSii 


’t-.-z'.'isZ-i 


“Orang-orang YaAudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya 
tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dikknat disebabkan 
apa yang mereka telah katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua 
umgan AduA terbuka; Dia menajkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan 
Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu stmggn/i-sungguh 
akan menambah kedurhakaan dan kekaftran bagi kebanyakan di antara 
mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara 
mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyakkan api peperangan, 
Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan 
Alkh tidak menyukai orang-orangyangmembuat kerusakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas Wi bahwasanya 
ia berkaca, “Seorang Yahudi yang bernama Nabasy bin Qais berkata, 
“Sesungguhnya Tuhanmu pelic dan tidak suka memberi,” maka turunlah 
firman Allah, ‘'Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Alkh tcrbelenggu.. 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari sisi lain 
bahwasanya ia berkata, “turunnya ayat, "Orang-orang yahudi berkata, 
“Tangan Alkh terbelenggii...” pada Finhas, salah seorang pembesar Yahudi 
Bani Qainuqa’.” 347 


347 Al-Qutthubi berkata (3/2331): “la adalah Finhas bin Azura -semoga Allah melaknatnya dan para 
sahabatnya-, dahulu mereka mempunyai banyak harra, akan tetapi ketika mereka mengingkari 
Nabi ». harca mereka langsung berkurang, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya Allah pelit, tangan 
Allah tertutup untuk memberikan harra kepada kami 

Ibnu Katsir berkata dari Muhammad bin Ishaq dengan sanadnvadari Sa'id atau Ikrimahdari Ibnu 
Abbas bahwasanya seseorang dari Yahudi yang bernama Svas bin Qais berkata, “Sesungghnya 
Tuhanmu pelit, tidak memberikan kepada kami harta," maka turunlah ayat ini. (2/105). Lihac 
Ath-Thabarani (12/67). 


208 Asiwhun Nuzul 



Ayat 67, Firman Allah U§: 

y$\ v at 6i/^ i dj±£. &\j z*c 4 xi£ 



“Hai Rasul, sampaiJainWi apa yangditurunkah kepadamu dari Tuhanmu , 
danjika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orcmg-arang 
yang kafir." 


Sebab Turunnya Ayat 

Dimvayatkan oleh Abu Asy-Syaikhdari Hasan bahwasanya Rasulullah 
& bersabda, “Sesungguhnya Allah mengutusku dengan risalah sehingga 
aku merasa dadaku sangat sempit, dan aku mengetahui bahwa akan banyak 
orang yang akan mendustakanku, dan Allah memerintahkanku untuk 
menyampaikan risalah tersebut kepada seluruh manusia atau Dia akan 
menimpakan adzabnya kepadaku, maka turunlah firman Allah, “Hai Rastd, 
sampaikanlah apa yang diturunkah kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak 
kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 
amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (ganggitan) manusia. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. " m 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasaya ia berkata, 
“Ketika turun firman Allah, “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkah 
kepadamu dari Tuhanmu,., Rasulullah bersabda, “Wahai Tuhanku, 
bagaimana saya harus melakukan hai ini sendiri, sedangkan mereka bersatu 
unutuk mencegahku?” maka curunlah firman Allah, “Danjika tidak kamu 
kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 
amanat-Nya. ” 349 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari Aisyah bahwasanya 
ia berkata, “Dahulu Nabi A selalu berjaga-jaga dengan para sahabatnya di 
waktu malam hingga turun ayat, “Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

348 Disebuckan oleh Al-Qurthubi (3/2336). 

349 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/108) dari jalur Sufyan Ats-Tsaun, dan ia menisbahkannya kepada 
Ahmad (1/140). 


Asbabun Nu*ul 209 



manwsia.” Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, “Pulanglah kalian, 
sesungguhnya Allah telah mem eliharaku dari gangguan siapa pun” 350 . Dalam 
hadits ini terdapat dalil bahwasanya ayat ini adalah ayat Lailiyah, yaitu ayat 
yang turun pada malam hari, juga dinamakan ayat firasyiah, yaitu ayat yang 
diturunkan ketika Nabi it ketika berada ditempat tidurnya. 351 

Ath-Thabarani raeriwayatkan dari Sa’id Al-Khudri bahwasanya ia 
berkata, “dahulu Abbas -paman Rasulullah- adalah salah satu orang yang 
selalu berjaga-jaga di kediaman Rasulullah ^ pada malam hari, ketika 
turun ayat, “Allah memelihara kamtt dan (gangguan) manusia.” Lalu pergi 
dan meninggalkan pekerjaannya.” 

Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari Ashamah bin Malik Al- 
Khathami bahwasanya ia berkata, “Dahulu kami bergiliran untuk menjaga 
Rasulullah & pada malam hari, hingga turun ayat, “Allah memelihara kamu 
dari (gangguan ) manusia." Maka kami meninggalkan pekerjaan tersebut” 35 -. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab ShaMi-nya dari Abu 
Hurairah bahwasanya ia berkata, “Dahulu ketika kami berpergian jauh 
dan kami memasuki waktu pagi, maka kami menurunkannya di suatu 
pohon yang sangat besar dan rindang, dan ia beristirahat dibawah pohon 
tersebut, pada suatu hari ketika beliau sedang beristirahat di bawah pohon 
tersebut dan menggantung pedangnya di atas pohon tersebut, datang 
seseorang menghampirinya lalu mengambil pedang tersebut dan berkata 
kepada Nabi 0, “Wahai Muhammad, siapakah yang akan mencegahku 
untuk membunuhmu?" Nabi menjawab, “Allah yang akan mencegahmu, 
letakkanlah pedang tersebut”, lalu ia meletakkan pedang tersebut dan 
turunlah firman Allah, “Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. ' i5s 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Jabir 
bin Abdullah bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah # berperang 
dengan Bani Anmar, beliau berteduh di bawah dedaunan pohon kurma 
yang rindang, ketika beliau sedang duduk beristirahat didekat sumber 
mata air dan beliau telah menurunkan kakinya ke dalam sumber mata 
air tersebut, Ghaurats bin Harits berkata, “Aku akan membunuh 

350 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/109), lihat At-Tirmidzi 0046)dalam BahAt-Tajsir, dan Al-Hakim 
(12/313/2) dan ia menshahihkan riwayat ini. 

351 Ini adalah makna dari ucapan Aisyah •&,, aku mendengar suara dengkuran Nabi 3 ketika tidur. 
Diriwayatkan oleh Imam Al-Rukhari (4/41), Muslim (40) dalam Bob F adhail Ash-Shahabah yang 
diriwayatkan dari Aisyah ©*. 

352 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Aushuth (4/21). 

35 3 Telah disebutkan derajat kedua hadits ini pada ayat 11. Lihat Ibnu Hibban (230) dalam AI-Mnuetrid. 


210 Asbabun Nuzul 



Muhammad”, kemudian para sahabatnya berkata kepadanya, “Bagaimana 
caramu membunuhnya?” lalu ia menjawab, “aku akan berkata kepadanya, 
“Berikanlah kepadaku pedangmu”, dan ketika La memberikan pedangnya 
kepadaku, aku langsung akan membunuhnya dengan pedang tersebut." Lalu 
ia pergi mencari Nabi S, dan ketika ia menemukannya, ia berkata kepada 
Nabi, “wahai Muhammad, perlihatkan kepadaku pedangmu, aku sangat 
ingin melihat dan menciumnya", lalu beliau memberikan pedang tersebut 
kepadanya, ketika Gaurats memegang pedang tersebut, tangannya langsung 
bergetar, kemudian Nabi berkata kepadanya, “Allah telah membentengiku 
dari apa yang kamu inginkan.” Maka turunlah firman Allah, “Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturunkah kepadamu dari Tuhanmu, dan jika udak 
kamu kerjakan (apa yangdiperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 
amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Seswngguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. ” 354 

Rivvayat yang asing dalam sebab turun ayat ini adalah rivvayat yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dan Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas '$8 
bahwasanya ia berkata, “Dahulu Nabi dijaga pada malam hari, dan setiap 
malam paman beliau Abi Thalib mengirim beberapa orang sahabat dari 
Bani Hasyim untuk menjaganya, hingga turun ayat, “Allah memelihara kamu 
dari (gangguan) manusia.” Abu Thalib ingin mengirim beberapa sahabat 
untuk menjaganya, lalu Nabi berkata kepada pamannya, ‘'Wahai pamanku, 
sesungguhnya Allah telah memeliharaku dari gangguan jin dan manusia.” Ibnu 
Mardawaih meriwayatkan hadits serupa dari Jabir bin Abdullah i5j . Dan hal 
ini menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah Makkiyyah, akan tetapi yang 
benar adalah sebaliknya. 


Ayat 68, Firman Allah 3®: 

Jr ' ’ 




554 Lihat sebelumnya. 

355 Dha'if: diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (11/256), Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Al- 
Mrynui’ (7/17) bahwasanya dalam riwavat ini terdapat An-Nadhrbin Abdurrahman, ia dha'if. 
Ibnu Katsir telah menyebutkan semua riwayat ini (2/109-110). Al-Qurthubi (3/2337) memberikan 
komentarnya pada sebab turun yang terakhir dari ayat ini bahwasanya peristiwa ini terjadi pada 
di Makkah dan ayat ini Makkiyyah, tetapi yang benar adalah sebaliknya yaitu ayat ini bukanlah 
Makkiyyah karena telah disebutkan bahwa surat ini adalah Madaniyyah sesuai dengan kesepakatan 
ulama. 


Asbabun Nu*u! 211 






“JCatakonlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun 
hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur'an yang 
diturunkan kcpadamu dari Tuhanmu." Sesungguhnya apa yang diturunkan 
kepadamu (Muhammad) dari T uhanmu akan menambah kedurhakaan dan 
kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kmw bcrsedih 
had terhadap orang-orang yang kafir itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lbnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas ® 
bahwasanya ia berkata, “Rafi’, Salam bin Musykim, dan Malik bin Shaif 
datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Muhammad, bukankah 
kamu meyakini kepercayaan dan agama Ibrahim dan beriman kepada apa 
yang diturunkan kepada kami?” beliau menjawab, “Tentu, akan tetapi kalian 
banyak membuat perkara-perkara barn dalam agama kalian, kalian mengmgkari 
apa yang diturunkan kepada kalian, dan merahasiakan sesuatu yang harus 
kalian sampaikan kepada orang-orang, ” mereka berkata, “Sesungguhnya kami 
mengikuti apa yang kami tulis, dan kami adalah orang-orang yang benar dan 
mendapatkan petunjuk,” maka turunlah firman Allah, “Ratalcanlah: “Hai 
Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan 
ajaran-ajaran Taurat, Injii, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu.” Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari 
Tu/ianmu akan menambah kedurhakaan dan Iteltafiran kepada kebanyakan dari 
mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir 
itu.” 356 


Ayat 82, Firman Allah 






^ // 




<. s s. 





356 Al-Qurthubi mengatakan (.3/2358) bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Sekelompok orang dari 
Yahudi datang kepada Rasulullah & dan berkata, "Apakah kamu telah mengetabui bahwasanya 
tautat itu benar dari Allah Rasulullah menjawab, “lya, ” lalu mereka berkata, “Maka kami beriman 
kepada Taurat dan kami tidak betiman kepada selainnya," maka turunlah ayat ini. 


212 Asiwinm Nuzul 









'■V 

j\j 


“Sesungguhnya kamu dapaci orang-orang yang paling keras permusuhannya 
terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang- 
orang yang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat 
persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
yangberkata: “sesungguhnya kami ini orang Nashrani.” Yangdemikian itu 
disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nashrani) terdapat 
pendeta-pendeta dan tahib-rahib , (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 
menyombongkan diri.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’ib bin AbMusayyib, Abi 
Bakar bin Abdurrahman, dan Urwah bin Zubair bahwasanya mereka 
berkata, “Rasulullah & mengutus seseorang yang bernama Amru bin 
Umayyah Adh-Dhamri untuk menyampaikan surat yang diculis oleh 
beliau kepada Najasyi, ketika ia sampai dan berhadapan dengan Najasyi, 
maka ia membacakan surat yang beliau tuliskan untuk Najasyi, kemudian 
ia memanggil Ja’far bin Abi Thalib dan beberapa orang yang berhijrah 
dengannya, kemudian Najasyi mengucusnya kepada para pendeta dan 
rahib, kemudian ia memerintahkan Ja’far bin Abi Thalib untuk membaca 
surat tersebut, maka ia membaca surat Maryam, ketika mereka mendegar 
surat tersebut, mereka langsung percaya bahawa Al-Qur'an diturunkan 
oleh Allah dan mata mereka menetaskan air mata, dan kepada merekalah 
Allah menurunkan firman-Nya, "Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling 
dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
yang berkata, “Sesungguhnya kami ini orang Nashrani” hingga firman-Nya, 
"Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran 
Al-Qur'an dan kenabian Muhammad). " i57 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair bahwasanya ia 
berkata, “Najasyi mengutus tiga puluh orang dari sahabat-sahabatnya 
yang ia pilih untuk menemui Rasulullah &, lalu Rasulullah membacakan 


357 Ibnu Katsir berkata (2/118): “Dalain hadirs ini terdapat perdebatan karena ayat ini Madaniyyah, 
dan adapun kisah |a’far dengan Najasyi terjadi sebelum hijrah, akan tetapi Al-Qurthuhi mengambil 
pendapat kebenaran penafsiran ini dengan berdaliI dengan ucapan vangmengatakan bahwasanya 
Rasulullah @ mengutus Amru bin Al-Ash kepada Najasyi setelah peristiwa perang Badar, lihat 
(3/2338). 


A sbabun Nuzul 213 



kepada mereka surat Yasin, maka mereka langsung menetaskan air mata, 
dan turunlah ayat ini.” 558 

An-Nasa’i meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini curun pada Najasyi dan para sahabatnya, “Dan apabila 
mereka mendengarkan apa yangditurunkan kepada Rasul (Muhammad ), kamu 
melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (AUQur'an) 
yang telah mereka ketahui.” Ath-Thabarani meriwayatkan hadits serupa 
yang labih ringkas dari Ibnu Abbas , 559 


Ayat 87, Finnan Allah 


p af fit ±4 v i \$x y f 
0? ££ ^ at 


“Wa/iai orang-orang yang beriman, janganlaA kamu mengharamkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 


358 IHnu Katsir berkata (2/118): “Bahwa jumlah utusannya dua betas orang, tujuh pendeta dan lima 
rahib." Dan ada )uga yang berkata bahwa jumlah mereka adalah tujuh puluh orang. 

Ibnu Katsir menambahkan sebab turun lain dari ayat ini yang diriwayatkan dari Qatadah 
bahwasanya ia berkata, "Mereka adalah kaum yang beragama Nashrani, ketika mereka melihat 
orang-orang Muslimdan mendengarkan mereka mcmbacakan Al-Quran kepada mereka, mereka 
langsung memeluk Islam tanpa berpikir panjang.” Ibnu Jarir memilih pendapat bahwasanya ayat ini 
turun pada kaum-kaum yang memeluk Islam setelah melihat kaum Muslimin dan mendengarkan 
kebenara Al-Qur an, tidak hanya mereka yang berasal dari Habasyah, akan tetapi mencakup 
semuanya. 

AI-Qurthubi berkata (3/2348); Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya la berkata, "Adalah dua 
puluh orang Nashrani datang kepada Nabi Adi Makkah atau pada suatu tempat yang tidak jauhdari 
Makkah kerika mereka mendengar kabar tentang Nabi di Habasyah, pada saac itu mereka bertemu 
dengan Nabi dalam suatu masjid, lalu mereka berbicara dan bertanya kepada beliau, dan terdapat 
pcrkumpulan orang-orang Quraisy di sckclihng Ka’bah, ketika orang-orang tersebut telah sclcsai 
bertanya kepada Nabi tentang semua yang mereka inginkan, N abi mengajak mereka untuk memeluk 
Islam dan beliau membacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, ketika mereka mendengarkan 
firman Allah, mata mereka mcnetcskan air mata, dan mereka menjawab ajakan Rasulullah A 
untuk memeluk Islam dan mempercayai bahwasanya beliau adalah utusan Allah, dan mereka 
mengetahui dari Nabi tentang perihal semua tentang beliau yang tertulis di kirab mereka Ketika 
mereka beranjak dari sisi Nabi, bebepa orang Quraisy dan Abu Jahal mcnahan mereka dan berkata, 
"Celakalah kalian, kalian diutus oleh orang-orang dari agama kalian untuk mendatanginya, akan 
tetapi belum jelas apa yang kalian tanyakan, akan tetapi kalian meninggalkan agama kalian dan 
mempercayai apa yang la katakan kepada kalian, kami tidak pemah melihat orangsebodoh kalian," 
mereka menjawab, “Kesejahteraan untuk kalian, kami tidak membodohi kalian, maka bagi kami 
apa yang kami lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan, kami tidak ingin bersantai dalam 
menerima kebaikan.” Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang Nashrani 
danNajran. 

Aku katakan, "Dalam hal ini pilihan yang paling utama adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir." 

359 Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (9/419). Dan An-Nasa’i (1/61) dalam Bab At-Tafsir. 


214 Asbabun Nuzul 



melampaui barns. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. " 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas W. 
bahwasanya seorang lelaki datang menghadap Rasulullah # dan berkata 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, jika aku memakan daging dan setelah itu 
aku bertemu dengan wanita, maka hawa nafsuku langsung mengalahkanku. 
Oleh karena itu, aku mengharamkan pada diriku untuk memakan daging. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. " }b0 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Beberapa orang sahabat seperti Utsman bin 
Mazh’un mengharamkan bagi diri mereka untuk menikahi wanita dan 
memakan daging, dan mereka memilih untuk dikebiri agar mereka tidak 
lagi disibukkan dengan hasrat kepada wanita dan dapat mengonsentrasikan 
diri untuk beribadah, maka turunlah ayat ini.” 361 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari mursal Ikrimah, mursal Abu 
Qilabah, mursal Mujahid, mursal Abu Malik An-Nakha’i, mursal As-Suddi. 
Dan dari mursal selain mereka. Dan di dalam riwayat As-Suddi bahwasanya 
mereka berjumlah sepuluh orang seperti: Ibnu Mazh’un dan All bin Abi 
Thalib. 

Dalam riwayat Ikrimah disebutkan beberapa orang sahabat seperti: 
Ibnu Mazh’un, Ali, Ibnu Mas’ud, Miqdad bin Aswad, dan Salim maula Abi 
Huzaifah. Dalam riwayat Mujahid disebutkan dari para sahabat tersebut 
yaitu: Ibnu Mazh’un dan Abdullah bin Amru. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalak kitab Tanldi-nya dari jalur As- 
Suddi kecil dari Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas bahwasanya 
ia berkata, “Ayat ini turun pada beberapa orang sahabat seperti: Abu Bakar, 
Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Utsman bin Madz’un, Miqdad bin Aswad, dan 
Salim maula Abi Hudzaifah sepakat untuk menjauhkan diri wanita, tidak 
memakan daging dan lemak atau minyaknya, memakai pakaian rahib, tidak 


360 Dha' if: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3054) dalam Bab At-Tafsir. 

361 Ibnu Jarir (7/9) dalam Bab At-Tafsir. 


Asbabun Nuzul 215 



memakan apa pun kecuali makanan pokok, dan menjalani hidup seperti 
seorang rahib. Maka turunlah ayat ini.” 

lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya 
seseorang dari kerabat Abdullah bin Rawahah mengunjungi rumahnya 
ketika ia sedang bersama Nabi, kemudian ia kembali ke rumahnya 
untuk menemui kerabacnya cersebut, kerika ia sampai di rumahnya, ia 
melihat kerabatnya tidak dipersilahkan untuk menyantap hidangan oleh 
keluarganya karena menunggunya, lalu ia berkata kepada istrinya, “Engkau 
tidak mempersilakan untuk tamuku memakan hidangan tersebut, itu haram 
bagiku,” istrinya menjawab, “Itu juga haram bagiku,” kerabatnya juga 
berkata, “itu juga haram bagiku.” Ketika Abdullah melihat suasana seperti 
ini, ia meletakkan tangannya dan berkata, “Makanlah dengan menyebut 
nama Allah,” lalu setelah itu ia pergi menuju Nabi $6 untuk menceritakan 
hal tersebut kepada Nabi, maka turunlah firman Allah, “ Wahai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 
Allah tidak mcnyukai orang-orang yang melampaui batas. ” 362 


Ayat 90, Firman Allah 


•>/ 4 / » V/ ft f '''C ✓ 

ot lyul* ouli 

Oj»4 Mi 


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum,) khamar 
(arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan s etan. M aka jauhilah perbuatan- 
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia 
berkata, “Ketika Nabi sampai di kota Madinah, ia melihat orang-orang 
sedang meminum Khamar dan bermain judi, lalu mereka bertanya kepada 
Nabi & tentang hukum keduanya, maka turunlah firman Allah, “Mereka 
bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. “Katakanlah: “pada keduanya 
itu terdapat dosa besardan beberapa manfaat bagi manusia,” lalu orang-orang 


362 lbnu Katsir menyebutka semua ri wayat-riwayat ini (2/121 -122). Beg itu pula yang disebutkan oleh 
Al-Qurthubi (3/2353). Lihat Ibnujarii (7/7). 


216 Asbabun Nuzul 



berkata, “Khamar dan judi tidak diharamkan kepada kita, akan tetapi 
Allah hanya mengatakan di dalam kedua hal tersebut dosa yang besar.” 
Kemudian mereka tetap meminum khamar dan berjudi, hingga pada suatu 
hari seseorang dari kaum Muhajirin yang barn meminum khamar memimpin 
shalar maghrib dan bacaannya banyak terjadi kesalahan, maka Allah 
menurunkan firman-Nya yang lebih tegas dari firman sebelumnya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan 
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Kemudian setelah 
itu turun lagi ayat yang lebih keras dari sebelumnya, “Hai orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), her judi, (berkorban untuk) 
berhala..." hingga firman-Nya, “Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu). ” 

Kemudian mereka berkata, “Kami berhenti melakukan hal tersebut 
wahai Tuhan kami”, dan orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, beberapa 
orang terbunuh dalam keadaan mereka yang melampaui batas agama ini, 
mereka meminum khamar dan bermain judi, akan tetapi Allah telah 
menjadikan hal tersebut termasuk perbuatan setan, maka turunlah firman 
Allah, "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan 
yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu ...” 
hingga akhir ayat.” 363 

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya ayat pengharaman khamar turun 
pada dua kabilah dari kabilah-kabilah Anshar yang meminum khamr, dan 
ketika mereka mabuk, mereka saling bercanda dengan saling memukul 
satu sama lain. Lalu ketika mereka sadar dari mabuk, mereka melihat ada 
bekas pukulan di wajah, kepala, dan janggut mereka sehingga ia berkata, 
“Pastilah si fulan yang melakukan ini padaku.” Sebelumnya mereka adalah 
saudara yang tidak mempunyai rasa dendam, ia berkata, “Jika ia penyayang 
dan baik, maka ia tidak akan melakukan ini padaku,” hingga muncul rasa 
tidak suka di hati-hati mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Hai 
urang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, 
(berkorban untuk) berhala...” 

Orang-orang mutakallif berkata, “Itu adalah perbuatan keji (meminum 
khamar), dan khamar tersebut berada di dalam perut si fulan, dan ia terbunuh 
pada perang uhud, maka turunlah firman Allah, “ tidak ada dosa bagi orang- 

.16.) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/352) dan disehutkan oleh Ibnu Katsir (2/127-128). 


Asbabun Nuzul 217 



orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu.. .” 364 


Ayat 100, Finnan Allah Mi 


a ijS j )j J <3* 



p2 _4Vi 4 M at 


“Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang bunik itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah 
hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapai keberuntungan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Wahidi dan Al-Asbahani meriwayatkan dalam kitab At-Targhib 
dari Jabir bahwasanya Nabi ^ menyebutkan ayat pengharaman khamar, 
lalu seorang Arab badui berdiri dan berkata kepada Nabi, “Aku adalah 
seseorang yang memiliki khamar untuk diperjual belikan hingga aku 
mendapatkan harta dari jula beli khamar tersebut, apakah harta tersebut 
dapat berguna jika aku gunakan dalam ketaatan kepada Allah. 7 ” Nabi 
menjawab, “Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali dari yang baik.” 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya sebagai pembenaran terhadap Rasul- 
Nya, ‘‘Katakanlah, “tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai 
orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” 


Ayat 101, Firman Allah M: 



364 Diriwayatakan oleh An-Nasa’i (11151) dalam kitab Al-Kubra, dan Al-Baihaqi (8/286). Kami 
telah mentakhrij dua hadics pada surat An-Nisa': 43. Al-Qurthubi telah membahas lebardalam 
menyebutkan riwayat-riwayat ini (3/237?) dan begitu pula Ibnu Katsir (2/27-135/) danperbicataan 
ini telah disebutkan sebelumnya. 

Al-Wahidi menyebutkan sebab tutun lain dari ayat ini tentang Hamzah yang meminum Khamar 
him. l7l.lihatAI-Wahidihlm.173. 


218 Asbabun Nuzul 



"Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hai yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan 
kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang 
diturunkan, niscaya akanditerangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) 
tentanghal-hal itu. Allah M aha Pengampun lagi Maha Penyantun.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya ia 
berkata, “Pada suatu hari ketika Nabi Si sedang berkhutbah, seorang lelaki 
berkata kepada beliau, “Siapakah ayahku?'' beliau menjabab, “Ayahmu 
adalah sifulan," maka curunlah finnan Allah, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu 
Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah M aha Pengampun lagi Maka 
Penyantun.” 365 

Al-Bukhari juga merivvayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa sekelompok orang bertanya kepada Nabi # dengan 
niat untuk mengejek beliau, mereka berkata, “ Siapakah ayahku ?” dan dari 
mereka ada yang kehilangan seekor untanya kemudian ia berkata kepada 
Nabi, “Dimanakah untaku?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu , niscaya menyusahkan kamu dan jika 
kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan 
diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah 
M aha Pengampun lagi Maka Penyantun. ” 366 Ibnu Jarir meriwayatkan hadits 
serupa dari dari hadits Abu Hurairah 4®. 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ali 
4® bahwasanya ia berkata, “Ketika turun firman Allah, “Mengerjakan haji 
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-urangyangsanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah," lalu para sahabat bertanya kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus menunaikan haji setiap 
tahun?”, beliau tidak menjawab. Kemudian para sahabat bertanya kembali, 

365 Shahih: Al-Bukhari (4621) dalam Bah Ai-Tafsir. 

366 Shahih: Al-Bukhari (4622) dalam Bab At-Tafsir. 

Ibnu Katsir telah menvebutkan dua riwayac sebelumnya, dan ia berkata, "Imam Al-Bukhari 
ineriwayatkannyasendin.” Ibnu Katsir menyebuckan bahwasanya yane bertanya tentang ayahnya 
adalah Abdullah bin Hudzafah. 


Asbabun Nuzul 219 



“Wahai Rasulullah, apakah kita harus menunaikan haji setiap tahun?’’, lalu 
beliau menjawab, “Jika aku berkata “Iya” maka akan menjadi kewajiban 
untuk kalian menunaikan haji setiap tahunnya.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah knmw menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, n iscaya menyusahkan 
kamu dan jika kamu menanyakan di waktu At-Qur'an icu sedang diturunkan, 
niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal 
itu. Allah Maka Pengampun lagi Maha Penyantun."' 67 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari hadits: Ahu Hurairah, Abi 
Umamah, dan Ibnu Abbas. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Tidak mengapa 
jikalau ayat int turun pada dua perkara tersebut, dan hadits Ibnu Abbas 
lebih shahih dari sisi sanadnya.” 


Ayat 106, Firman Allah 


U- pJ pz \% ’pz ip. p: y( £% 

pp %\ ii pp p o'>'; ■) 'pi & £ PP 

p P \ippp op*\ ipJ ppX p}i\ j 

% ^ PpA 'i pip yi & 61 








“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang ia akan bertvasiat, maka hendaklah (uiasiat itu) disaksikan 
oleh dua orang yang adil di an tar a kamu, atau dua orang yang berlainan 
agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu 
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat ( untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bcrsumpah dengan nama Allah jika kamu 
ragu-ragu, "(Demi Allah) kami tidak akan menultar sumpah ini dengan harga 


367 Disebutkan oleh Al-Qurthubi dan ia mengatakan bahwasanya Sa’id bin Jubair berkata dari Mujahid 
dan Ibnu Abbas bahwasanya aval ini turun pada suaru kaum yang bmanya kepada Rasulullah 
tentang Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Washilah, dan Al-Hom. 

Hasan Al-Bashri berkata, “Mereka bercanya kepada Rasulullah tentang perihal Jahiliyah yang 
Allah telah memaafkannya, dan tidak perlu lagi untuk menanyakan perihal yang telah dimaatkan.” 
(3/2420). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakiin (2/294) dan derajatnya dha'it, dan juga diriwayatatkan 
oleh At-Tirmidzi (3055) dalam BabAl-l lajj. 


220 Asbabun Nuzul 



yang sedikit (rntuk kepentingan seseorang ), walaupun ia karib kerabat , dan 
tidak (pula) kami menyembtmyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami 
kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At'Tirmidzi dan ia mendha'ifkannya, dan yang 
lainnya dari Ibnu Abbas W) dari Tamim Ad-Dari dalam ayat, “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian.. 
bahwasanya ia berkata, “Bahwa sebelum Islam datang, dahulu aku dan Adi 
bin Bada’ adalah dua orang Nashrani yang saling bertikai dalam perjalanan 
menuju Syam untuk melakukan pemiagaan, seseorang yang dihormati dari 
kalangan Bani Sahm yang bemama Badil bin Abi Maryam kepada kami 
dengan membawa barang dagangnnya dan sebuah wajan yang terbuat dari 
perak. Ketika orang tersebut sakit, ia mewasiatkan kepada kami berdua 
untuk membawa semua barang dagangannya kepada keluargannya. 

Tamim berkata, “ketika orang tersebut meninggal, kami mengambil 
wajannya kemudian kami jual dengan harga seribu dirham, lalu kami 
membagi hasil dari penjualan wajan tersebut. Ketika kami sampai kepada 
keluarga orang tersebut kami menyerahkan barang dagangannya, dan 
mereka memeriksa barang dagangan tersebut dan tidak menemukan wajan, 
lalu mereka menanyakan wajan tersebut kepada kami, dan kami menjawab, 
“Dia tidak meninggalakan apapun selain barang dagangan tersebut.” Ketika 
Islam datang dan aku memeluk Islam, aku teringan akan peristiwa ini dan 
merasa sangat berdosa, lalu aku memutuskan untuk datang kepada keluarga 
orang tersebut dan menceritakan hal yang sebenamya, lalu saya membayar 
kepada mereka lima ratus dirham dan memberitahu kepada mereka bahwa 
sisanya akan dibayar oleh Adi bin Bada’. Lalu mereka mendatangi Adi bin 
Bada' dan membawanya ke hadapan Rasulullah kemudian Rasulullah 
meminta bukti jika Adi bin Bada’ melakukan hal tersebut, mereka mencari 
bukti dan tidak mendapatkannya. Lalu Rasulullah meminta mereka 
untuk meminta sumpah dari Adi jika ia tidak melakukannya, maka turunlah 
firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kemacian, sedang ia akan benuasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua orang yang adil di an fur a kamu,” hingga firman Allah, 
"merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli wants) sesudah 
mereka bersumpah.” Maka Amru bin Al-Ash kemudian berdiri dan 


A sbabun Nuzul 



seseorang yang lain untuk bersumpah, kemudian lima ratus dirham diambil 
dari Adi bin Bada’ 368 . 

Catatan: 

Adz-Dzahabi meyakini bahwasanya orang yang bemama Tamim dalam 
kisah ini bukanlah Tamim Ad-Dari, dan ia menyandarkannya kepada 
Muqatil bin Hayyan. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dan bukan hal yang baik mengatakan 
dengan jelas dalam hadits ini bahwasanya ia adalah Tamim Ad-Dari." 3h9 


368 Derajatnyadha - if dengan lafazk ini: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3059), dalam Bob At-Ta/sir, 
dan riwayat setelahnya yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmid 2 i Shahih (3060) dan riwayat tersebut 
mempunyai penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Rukhari (2680) dalam BahAl-Washaya. 
Dan, Ibnu Katsir telah meyebutkan dua riwayat tersebut (2/157-158). 

369 Al-Qurthubi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya yang bemama Tamiin 
dalam hadits ini bukanlah Tamim Ad-Dari, dan kemudian ia menyebutkan kisahnya. (.3/24.36). 


222 Asbabun Nuzul 




Surat 

AL'AN’AM^ 70 



Makkiyyah, Seratus Enam Puluh Lima Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 3$: 



“Katakanlah: "Siapa/cafi ^ang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: 
"Allah”. Dia mcnjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini 
diivahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu 
dan kepada orang'orang yang sampai Al-Quran (kcpadanya). Apakah 
Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhanHuhan lain di samping 


3 70 Diriwayatkan dari Asma binti Yazid berkata, “Surat Al-An’am turun pada Nabi secara keseluruhan, 
dan aku pada vvaktu itu memengang tali uiuaNabi, dan hal ltu sangat beratbagi Nabihingga hampit 
tulang unta tersebut patah." Hadits ini hasan: disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitabnya Al- 
Mflfma’ (7/20) dan ia menisbahkannya kepada Ath-Thabarani dan ia mengatakan bahwa dalam 
hadits ini terdapac Syahr bin Hausyab, la dha'if. 

Dirnvayatkanolch Al-Hakimdalam Ai-Mustodrak (2/3H)dan mcnshahihkannvadari Abdullah 
bin Mas’ud dari Nabi bahwasanya beliau bersabda: “Turunnya surat Al-An’amdikuti oleh tujuh 
puluh nbu malaikat." 

Al-Qurthubi beikata, “Surat ini Makkiyyah sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama' 1 , Ibnu 
Abbas dan Qatadah berkata, “Surat ini seluruhnya Makkiyyah kecuali dua ayat yang turun di 
Madinah yaitu firman Allah, “Dun mereka udak menghormati Allah dengan penghormatan yang 
semestmyu...” turun pada dua orang Yahudi yaitu Malik bin Shaifdan Ka'ab bin Al-Asyraf ,dan 
firman Allah, “Dan Dialafi yang menjndifcnn kebun-kebun yang bejunjnngdanyang lidak betjunjung, 
pohan karma, tanam-tanaman yang bermacam-maaam buahnya, zauun dun delima...* turun pada 
Tsabit bin Qais bin Syatnas Al-Anshari." Al-Qurthubi (3/2468). 


A sbabun Nuzul 


Allah’” Katakanlah: “A ku tidak mengakui." Katakanlah: “Sesungguhnya 
Dia adalahTuhan yang Mcilia Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kamu persekutukan <dengan Allah)”. 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari jalur Sa’id acau 
Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “An-Naham bin Zaid, 
Qardam bin Ka’ab, dan Bahri bin Amru datang menemui Nabi & dan 
berkata: “Hai Muhammad, kamu tidak mengetahui ada Tuhan lain di 
samping Allah?”, Beliau menjawab, “Tiada Tuhan seluin Allah. Dengan' 
Nya aku diutus , dan kepada-Nya aku berdakwah .” Maka berkenaan dengan 
ucapan mereka itulah Allah menurunkan ayat, “Katakanlah: “Siapakah yang 
lebih kuat persaksiannya ’”* 71 


Ayat 26, Firman Allah M: 






“Dan mereka melarang I orang lain) mendengarkan Al-Qur' an dan mereka 
sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah memhinasakan 
diri mereka sendiri, sedang mereka tidak inenyadari.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain dari Ibnu Abbas ^ 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Abu Thalib yang melarang 
kaum musyrikin menyakiti Rasulullah &, akan tetapi ia sendiri menjauhi 
agama yang beliau bawa .”’ 72 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Abi Hilal bahwa ayat ini 
turun pada paman-paman Nabi &. Mereka berjumlah sepuluh orang, dan 


371 Al-Qurthubi mengatakan, "Sesunguhnya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi "Siapa 
yang akan bcrsaksi bahwa cngkau adalah scorangutusan Allah?” maka turunlah ayat ini (3/2385). 
Aku katakan, “Hadits yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi di sini tidak sesuai dengan status surat 
mi Makkiyyah. Lihat apa yang disebutkan oleh Al-Wahidi him. 176 ia mengatkan bahwasanya Al- 
Kalbi berkata dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya orang-orang kafir Makkah datang kepada Rasulullah 
#dan berkata, “Wahai Muhammad, kami tidak melihat seorang pun yang membenarkan apa yang 
engkau karakan tentang kerasulanmu, dan kami telah bertanya kepada orang-orang Yahudi dan 
Nashrani tentang perihalmu, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada di dalam kitab mereka 
yang menyebutkan ciri-cirimu, maka perlihatkanlah kepada kami seseorang yang bersaksi bahwa 
engkau adalah utusan Allah seperti yang engkau katakan, maka turunlah ayat in.” 

372 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/315) dan ia menshahihkannya, Ihnu Jarir (7/110). 


224 Asbabun Nuzul 



mereka adalah orang yang paling keras terhadap beliau di tempat ramai dan 
juga paling keras terhadap beliau di tempat yang sepi .” 373 


Ayat 33, firman Allah 






J 



Js 



' S' -3 f /,/ 


“Sesungguhnya Kami mengetahui bahuwanya apa yang mereka katakan 
itu menyediWtan fuatimu, (janganiah kamu bersedih had), karena mereka 
sebenamya bukan mendustakan kamu, akan tetapi crrang'Orang yang 
itu mengingkari ayal-ayat Allah. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ali bahwasanya Abu 
Jahal berkata kepada Nabi “Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, 
akan tetapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Karena mereka sebenamya bukan mendustakan 
kamu, akan tetapi arang-orang yang zhalim itu mengmgltan ayat-ayat Allah .” 174 


Ayat 52, Firman Allah 

< > S 'It' -'".h X' ' * " ,-.r x- 

b* iJAjdb J J 

J* j- 0* Lt ^ o* St ^4* 

0 \ St S/Si 


373 Disebutkan oleh lbnu Katsit (2/176) dan oleh Al-Qurthubi (3/2491-2492) menyebutkan kisah 
Abu Thalib dengan Abdullah bin Zab'aii yang menghina Nabi. dan Abu Thalib membela Nabi. 

374 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3230) dalam Bab At-Tafsir. Dan lbnu Katsir berkata (2/178): pada 
suatu hari Nabi bertemu dengan Abu Jahal, lalu Nabi menjabat tangannya. lalu seseorang berkata 
kepada Abu Jahal: "Kenapa engkau menjabat tangan seseorang yang berpindah dari agama kitaf’ 
lalu Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya la adalah seotang Nabi, akan 
tetapi kita adalah orang-orang yang mengikuti agama Bani Abdi Manaf,” maka turunlah ayat ini. 
Al-Qurthubi mengatakan (3/2501) bahwasanya Abu Maisarah berkata, “Pada suatu hari Nabi 
berpapasan dengan Abu Jahal dan para sahabacnya, lalu mereka berkata, “Wahai Muhammad, 
demi Allah kami tidak membohongimu dan kami rahu engkau adalah seotang yang berkata benar, 
akan tetapi kami mengingkati apa yang engkau bawa.” 

lbnu Katsir telah menyebutkan bahwasanya sahabat Abu Jahal pada saat itu adalah Akhnas bin 
Syuraiq dan Abu Sufvan bin Harb. Dan lbnu Katsir meriwayatkan kisah ini dengan riwayat yang 
panjang (2/179). 


Asbabun Nujul 



“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yangmenyeru Tuhannya di pagi 
dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak 
memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka 
pun udak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang 
menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka , se/iingga kamu termasuk 
orang-orang yang zhalim. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Sa’ad bin Abi 
Waqqash bahwasanya La berkata, “Ayat ini turun pada enam orang: 
Aku, Abdullah bin Mas’ud, dan empat orang lainnya, mereka berkata 
kepada Rasulullah “Usirlah mereka, sebab kami merasa malu menjadi 
pengikutmu seperti mereka.” Maka timbul dalam benak Nabi ^ keinginan 
tersebut, sehingga Allah menurunkan, “Dan janganlah kamu mengusir orang- 
orang yang menyeru Tuhannya.. hingga firman-Nya, “ Tidakkah Allah lebih 
mengetahui t entang mereka yang bersyukur (kepada-Nya)i” 375 

Imam Ahmad, Ath-Thabarani, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 
dari Ibnu Mas’ud bahwasanya ia berkata, “Serombongan orang Quraisy 
berpapasan dengan 0 yang sedang berbincang-bincang dengan Khabbab bin 
Al-Arat, Shuhaib, Bilal, dan ‘Ammar. Mereka pun berkata kepada Nabi: 
“Hai Muhammad, apakah engkau ridha kepada orang-orang ini? Apakah 
orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? 
Kalau engkau mengusir mereka, pasti kami akan mengikutimu.” Maka 
Allah menurunkan ayat mengenai mereka, “Dan. benlah peringatan dengan 
apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takui akan di/timpwnkan 
kepada Tuhannya (pada hari kiamat),...” Hingga firman-Nya, ")alan orang- 
orang yang berdosa." m 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lkrimah, bahwasanya ia berkata, “Utbah 
bin Rabi’ah, Syaibah bin Rabi’ah, Muth’im bin ‘Adi, Al-Harits bin Naufal, 
serta para pemuka Bani Abdi Manaf yang kafir mendatangi Abu Thalib. 
Mereka berkata, “Seandainya keponakanmu mengusir hamba-hamba sahaya 
itu, niscaya ia akan jadi semakin mulia di hati kami, dan pasti pula kami 
akan mengikutinya.” Lalu Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada Nabi 
dan Umar bin Al-Khaththab pun berkata, “Kalau engkau melakukannya, 


375 H adits ini memiliki penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (2413} dalam Bah Fadhml 
Ash-Shuhabah. 

376 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (10/268) dalam kitabnya Al-Kabir, danderajatnyadha 'if. 


226 Asbabun Nuzul 



engkau akan melihat apa yang sebetulnya mereka kehendaki.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan berilah peringatan dengan apa yang dhvahyukan itw 
kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada hari 
kiamat),..." Hingga firman-Nya, “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang 
mereka yang bersyukur (kepada-Nya)?.” 

Kata Ikrimah selanjutnya, “Mereka adalah Bilal, Aramar bin Yasir, 
Salim (maula Abu Hudzaifah), Shabih (maula Usaid), Ibnu Mas’ud, Al- 
Miqdad bin Abdullah, Waqid bin Abdullah Al-Hanzhali, dan laindainnya. 
Kemudian Umar bin Al-Khaththab meminta maaf atas ucapannya tersebut, 
sehingga turun ayat, “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami itu datang kepadamu.” }77 

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan yang lain meriwayatkan dari Khabbab 
bahwasanya la berkata, “Pada suatu hari, Al-Aqra’ bin Habis dan Uyainah 
bin Hashin datang. Mereka mendapati Rasulullah 0 sedang duduk bersama 
Shuhaib, Bilal, Amman dan Khabbab serta orang-orang mukmin yang 
lemah. Melihat mereka mengililingi Nabi &>, kedua orang ini memandang 
rendah mereka. Lalu keduanya mendatangi beliau dan berbisik di telinga 
beliau, “Kami ingin engkau menyediakan waktu pertemuan khusus bersama 
kami, dengan begitu orang-orang Arab akan mengetahui keutamaan- 
keutamaan kami. Sebab, delegasi-delegasi Arab mendatangimu, dan kami 
merasa malu jikalau orang-orang Arab melihat kami berkumpul bersama 
para hamba sahaya ini. Jadi, jika kami datang, tolong suruh mereka pergi. 
Kalau kami telah selesai, berkumpullah bersama mereka jika engkau 
menghendaki." Beliau menjawab: “Baik.” Maka turunlah ayat, “Dan 
janganlah hamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan 
petanghari,Kemudian Allan menyebut Al-Aqra’ dan sahabatnya dengan 
finnan-Nya, “Demikianlah, Kami telah menguji sebagian mereka (orang yang 
kaya) dengan sebagian yang lain (orang yang miskin) Khabbab berkata, 
“Rasulullah ketika itu duduk bersama kami. Kalau beliau hendak pergi, 
beliau pun bangkit dan meninggalkan kami, sehingga turunlah firman- 
Nya, “Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru 
Tuhannya...” 

Ibnu Katsir berkata, “hadits ini gharib, sebab ayat ini adalah ayat 

377 Disebuikan oleh Ibnu Katsir (2/185) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Jarir, dan Imam As- 
Suyuthi menisbahkannya kepada Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Abdu bin Hamid dalam 
kitabnya Ad-Dur Al-Mnnuur. 


A sbabun Nuzul 



Makkiyyah, sedangkan Al-Aqra’ dan Uyainah baru masuk Islam lama 
setelah Nabi & berhijrah.” 378 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan lbnu Abi Hatim dari Mahan 
bahwasanya beberapa orang mendatangi Nabi # lalu berkata, “Sungguh 
kami telah melakukan dosa-dosa besar!" Tetapi beliau tidak menjawab 
apa-apa. Lalu Allah menurunkan finnan-Nya, “Apabila orang-orang yang 
beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu.’’ 379 


Ayat 65, Firman Allah ■fe: 

'5 A Per'-'' ' \ V > 1 - 

y O t W'Afr O' & J* <> 

tgZ gx ££ k£> PS 1P0 


“Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, 
dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu 
dalam gnbngan-gplimgan (yangsaling bertentangan) dan merasakan kepada 
sebagian kamu keganasan sebagian yang Iain. Perhatikanlah, betapa Kami 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka 
memahami(nya). ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslant bahwasanya 
ia berkata, “Ketika turun ayat, “Katakanlah: “Diaiak yang berkuasa untuk 
mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu 


378 lbnu Katsir menyebutkannya (2/185) dan juga menyebutkan riwayat dari AbHakim (3/319) dan 
ia menshahihkannya dalam syarat Al-Bukhari dan Muslim. Sa'ad berkata dalam riwayat ini, "Ayat 
ini turun pada enam orang dari sahabat Nabi, salah sacu dari mereka adalah lbnu Mas’ud, berkata 
"Kami selalu berlomba-lomba untuk selalu dekat dengan Nabi dan mendegarkan apa yang beliau 
sabdakan,” lalu orang-orangQuraisy berkata, "Mereka selalu ingin dekat kepada selain kita," maka 
turunla ayat ini. 

Al-Qurthubi menyebutkan (3/2516) bahwa enam orang tersebut adalah Sa’ad. lbnu Mas'ud. 
seseorang dari Hudzail, Bilal, dan dua orang lagi yang tidak disebutkan nainanya oleh Sa'ad 4«. 
Hadits yang ini diriwayatkan dari jalur Muslim, dan kami telah mentakhrijnya- 

379 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (3/2520) dan ia menyandatkannya kepada Fadhil bin Ayadh. 
Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya lbnu Abbas berkata, “Ayat ini turun pada Abu Bakar, 
Umar, Utsman, dan Ali J,.” Ia juga berkata, “Bahwasanya ayat ini turun pada yang Allah melarang 
Nabinya untuk mengusir mereka, dan bahwasanya Nabi jika bertemu dengan mereka, beliau 
memulai untuk mengucapkan salam, lalu beliau bersabda, “Segati puji bag) Allah yang menjudifcan 
ill umalku yangmemerintahkan kepadaku untuk memulai dalam mengueapkuji salam." Lihat lbnu J arir 
(7/174). 


228 Asbabun Nuzul 



atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling 
bertentangan Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian kembali kepada 
kekufuran setelah aku man, di mana kalian sating membunuh dengan pedang.” 
Para sahabat merasa heran lalu berkata, “Padahal kami bersaksi bahwa 
tiada tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah.” Lalu 
sebagian orang berkata, “Tidak mungkin terjadi kami saling membunuh 
padahal kami sudah memeluk Islam." Maka turunlah ayat, "perhatikanlah, 
betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar 
mereka memahaminya. Dan kaummu mendustakannya (adzab) padahal itu benar 
adanya. Katakanlah: “Aku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu. 
Untuk tiap-tiap berita (yangdibawa uleh Rasul-Rasul) ada (waktu) terjadinya 
dan kelak kamu akan mengetahui . ” J8 ° 


Ayat 82, Firman Allah 

& A A 






“ Orang-orang yang bcriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petun)uk. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ubaidullah bin Zahr dari Bakar 
bin Suwadah bahwasanya ia berkata, “Seorang musuh menyerang orang- 
orang Islam dan ia berhasil menewaskan satu orang, kemudian ia menyerang 
lagi dan berhasil membunuh seorang lagi, lalu ia kembali menyerang dan 
berhasil menewaskan seorang lagi. Selanjutnya ia pun bertanya, “Setelah 
apa yangkulakukan ini, apakah aku masih bisa masuk Islam?”Rasululah 
menjawab: “Ya." Maka orang itu pun menyembelih kudanya, lalu bergabung 
dengan barisan kaum Muslimin. Setelah itu ia menyerang bekas kawan- 
kawannya, hingga ia berhasil membunuh satu orang, lalu membunuh 
satu lagi, kemudian ia terbunuh. Maka para sahabat memandang bahwa 
ayat ini turun pada orang tersebut: “ Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik) 


380 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/196) dan lihat Imam Ahmad (2/332) dan Al-Hakim (4/430). 

381 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Ad-Dux Al-Manlsur (3/30). 


A sbabun Nuzul 



Ayat 91, Firman Allah •§£: 

-ri * '<■ - V 'SltT \\\' T> \ 

o* Ja ^ ^ ah\ jy\ U ijJ 15 iWijM ijp- <0)1 vjJa Uj 



“Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatart yang 
semestinya, di kala mereka berkata: “Allah tidak memmtnkan sesuatu pun 
kepada manusia ." Katakanla/i: “Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) 
yang dibawa uleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi riumusia, kamu 
jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu 
perlihatkan (s ebagiannya) dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu 
tidak mengetahui(nya)!" Katakanlalv. "Allah-tah (yang menurunkannya)", 
kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qur’an kepada mereka), 
biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair bahwasanya 
seorang pria Yahudi yang bernama Malik bin Shaif datang lalu mendebat 
Nabi Maka Nabi bertanya kepadanya, “Demi Tuhan yang telah 
menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kamu dapati di dalam Taurat bahwa 
Allah membenci pendeta yanggemuk? Kebetulan ia adalah seorang pendeta 
yang gemuk, maka ia pun marah dan berkata, “Allah tidak menurunkan 
sesuatu pun kepada manusia!" Mendengar itu kawan-kawannya pun 
berceriak, “Celaka kamu! Apakah Allah juga tidak menurunkan sesuatu 
kepada Musa Alaihissalam ?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 
mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala 
mereka berkata: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.. 
Riwayat ini mursai. 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang senada dari lkrimah. Dan ada 
hadits lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam surat An-Nisa’. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas 


230 Asiwinm Nuzul 



bahwa orang-orang Yaudi berkata, “Demi Allah, Allah tidak menurunkart 
kitab apa pun dari langit.” Maka turunlah ayat ini. 382 


Ayat 93, Firman Allah 


pj 'd[ ^ C-aif Jp &ji>\ jU0 J+j 

4 t: JL jg ^ # 







“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan 
terhadap Allah atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepada saya", 
padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang 
berkata: “Saya akan memmmkan seperti apa yang diturunkan Allah.” 
Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di u'ahtu orang-orang yang 
zhalim her ada daiam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul 
dengan tangarmya, (sainhil berkata): “Keluarkanlah nyawamu" Di hart ini 
kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu 
mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) 
kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah daiam firman Allah, “Dan 
siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap 


382 Ibnu Katsir berkata (2/212): "Ayat ini turun pad a orang-orang Quraisy." Pendapat ini juga dipil ih 
oleh Ibnu Jarir. 

Ada juga yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orang dari Yahudi, ada 
juga yang berpendapat ayat mi turun pada scscorang dari kaum Yahudi yaitu Fanhas, ada juga 
yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun pada Malik bin Shaif, akan tetapi pendapat yang 
shahih adalah pendapat yang pertama karena ayat ini Makkiyyah, dan orang-orang Yahudi 
tidak mengingkari turunnya kitab-kitab dari langit, akan tetapi orang-orang Quraisy dan Arab 
mengingkari pengutusan Nabi Muhammad karena ia adalah seorang manusia biasa. Ibnu Katsir 
menisbahkannya kepada Ibnu Abbas, Mtgahid, dan Abdullah bin Katsir. Lihat Ibnu Jarir (7/176). 
Al-Qurthubi berkata (3/2560): Firman Allah, “Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan kitnh 
(Taurai) yang dibauia oleh Musa...” ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dan firman Allah, 
“kamu jadikan kitab ttu lembaran-lnmbaran kertus yangberL'erni-berai... ” ditujukan kepada orang-orang 
Yahudi. 


Asbabun Nu*wl 231 



Allah atau yang berkaca: “telah diwahyukan kepada say a..." bahwasanya ia 
berkaca, “Ayat ini turun tentang Musailimah, sedangkan ayat, “Saya akan 
menurunkan seperti apa yangditurunkan Allah..." turun tentang Abdullah 
bin Sa’ad bin Abi Sarh. Bahwa ia dahulu menulis surat kepada Nabi Sfe yang 
berisi ungkapan hakim”, lalu Nabi & membalas suratnya dengan 

berisi ungkapan “ghafuurur rahum.” Tatkala surat balasan itu dibacakan 
kepadanya, ia berkata, “Ya, sama saja!” Maka ia pun keluar dari Islam dan 
bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy.” 

As-Suddi meriwayatkan hadits yang senada dan ia menambahkan 
bahwa Abdullah ini berkata, “Jikalau Muhammad diberi wahyu, aku 
pun diberi wahyu. Kalau Allah menurunkan wahyu kepadanya, aku pun 
menerima seperti apa yang diturunkan Allah tersebut. Muhammad berkata, 
“Samii’an ‘aliiman”, aku pun berkata, "Aliiman hafeirmtm!”* 83 

Ayat 94, Firman Allah 



“Dan sesungguhnya kamu da tang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana 
kamu Kami ciptakan pada mutanya, dan Icamu ringgallcan di belalcangmu 
(di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu. dan Kami tiada 
melihat besenamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu 
sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) 
antara Icamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu Icamu anggap 
(sebagai sekutu Allah)." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ikrimah berkata, 
"Bahwasanya An-Nadhr bin Harits berkata, “Lata dan ‘Uzza akan memberi 
syafaat kepadaku.” Maka turunlah ayat ini, “Dan sesungguhnya kamu datang 
kepada Kami sendiri-sendiri... ” Hingga firman-Nya, ”...apa yang dahulu Icamu 
anggap (sebagai sekutu Allah)."™ 

585 Al-Qurthuhi berpendapat bahwasanya ia adalah Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarh (5/2562), dan 
Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya ia adalah Musailamah Al-Kadidzab, dan ia menisbakan 
pendapat ini kepada Ikrimah danQatadah (2/214). Lihat Ibnu Jarir (7/181). 

584 Lihat Ibnu Jarir (7/189). Dan Al-Quuhubi berkata seperti hal ini juga (.5/2565). 


232 Asbabun Nuzul 



Ayat 108, Firman Allah ■&: 



"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 
selam Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 
kembali mereka, lalu Dia memberital<an kepada mereka apa yang dahulu 
mereka kerjakan." 

Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazzaq berkata, “Ma'mar memberi tahu kami bahwasanya 
Qatadah berkata, “Dahulu kaum Muslimin memaki berhala-berhala kaum 
kafir sehingga kaum kafir tersebut memaki-maki Allah. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 
yang mereka sembah selain Allah .. .” 3X5 

Ayat 109, Firman Allah 



“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahiw 
swngguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka 
beriman kepada-Nya. Katakanlah, “Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu 
hanya berada di sisi Allah." Dan apakah yang memberitahukan kepadamu 
bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi 


385 Al-Qurthubi mengatakan (3/2582) bahwasanya Ibnu Abbas betkata, “Orang-orang kafir berkata 
kepada Abu Thalib, “Perintahkanlah kepada Muhammad dan para sahabatnya untuk berhenti 
rrienghina tuhan-uihan kami, atau kami akan menghina Tuhannya," maka turunlah ayat ini. 
Disebutkan juga oleh Ibnu katsir (2/222-223) riwavat-riivayat yang serupa dan senada. 


Asbabun Nujwl 



bahwasanya ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah # berdialog dengan 
orang-orang Quraisy. Mereka berkata kepada beliau, “Hai Muhammad, 
kamu memberi tahu kami bahwasanya Musa punya sebatang tongkat 
yang dipakainya untuk memukul batu, Isa dapat menghidupkan orang 
maci, dan kaum Tsamud punya unta. Maka, datangkanlah suatu mukjizat 
kepada kami agar kami beriman kepadamu.” Rasulullah bertanya kepada 
mereka, “Mukjizat seperti apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, 
“Jadikan bukit Shafa emas!’ Rasulullah bertanya lagi, “Kalau aku 
melakukannya, apakah kalian akan beriman?” Mereka menjawab, “Ya, demi 
Allah!" Maka Rasulullah pun berdoa, lalu Jibril datang dan berkata kepada 
beliau, “Kalau kamu mau, bukit itu akan berubah jadi emas. Tetapi, kalau 
setelah itu mereka tetap tidak beriman, makasungguh kami akan mengadzab 
mereka. Tapi kalau kamu mau, biarkan mereka begitu hingga mereka 
bertaubat.” Kemudian Allahmenurunkanfirman-Nya, “Mereka bersumpah 
dengan nama Allah dengan segala kesungguhan,..." hingga firman-Nya, "... 
tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran) .“ m 


Ayat 118, Firman Allah 



“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Sekelompok orang datang kepada Rasulullah & 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kita memakan yang kita sembelih 
dan tidak memakan selain itu?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya" hingga firman- 
Nya, “Man jika kamu menurud mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjatl! 
orang-orang musyrik. " iS7 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lain dari Ibnu 


586 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (7/210), Ibnu Katsir (2/224), Al-Qurthubi (3/2584).dan Al-Wabidi 
him. 183 dan derajatnya mursal, 

387 Diriwayatkan oleh At-Tirmid 2 i dalam Bab At-Tafin (3069) dan ia berkata, “Jinsan ghnrib." Dan 
disebutkan juga oleh Al-Qurthubi (3/2593). 


234 Asbabun Nuzul 



Abbas c <§§ dalam firman Allah, "Sesungguhnja setart itu membisikkan kepada 
kawan'kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti 
mereka, sesungguhn^ia kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik,” 
bahwasanya ia berkata, "Mereka berkata, “apa yang Allah sembelih kalian 
tidak makan dan apa yang kalian sembelih kalian makan?” maka Allah 
menurunkan ayat ini.” 388 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan lain-lain dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ketika curun ayat, "Dan janganlah kamu memakan dan apa 
(daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah...orang- 
orang Persia mengirim pesan kepada suku Quraisy yang berbunyi, “Debatlah 
Muhammad, katakan kepadanya: “Yang kamu sembelih dengan tanganmu 
sendiri dengan pisau adalah halal, sedangkan yang disembelih Allah dengan 
belati emas (yakni bangkai) adalah haram?” Maka turunlah ayat ini, 
." .Sesunggwfoyya setamsetan akan membisikkan kepada kawan'kawannya agar 
mereka membantah kamu...” Ibnu Abbas berkata, “Asy'Syayaathiin (setan- 
setan) itu adalah orang-orang Persia, sedang auliyaa’ (pembantu) mereka 
adalah orang-orang Quraisy.” 389 

Ayat 122, Firman Allah -j*: 



"Dan apakah orang yang sudah mad kemudian ia Kami hidupkan kembali 
dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu 
dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan 
orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak 
dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu 
memandang baik apa yang telah mereka kerjakan." 

388 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (8/28) dalam Bab Adh-Dhahaya. 

389 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-kkifeir (11/241). 

Al-Qurthubi mengatakan (3/2594) bahwasanya orang-orang musyrik berkata, "Apa yang Allah 
sembelih dengan pisaunya lebih baik dari apa yang kalian sembelih dengan pisau-pisau kalian.” 
Ibnu Katsir meyebutkan kata Svamsjar dan bukan kata '^rmsjnar. Ia juga berkata, “Pada suatu 
hari orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, “Kami hanya memakan apa yang 
kami sembelih dan tidak akan memakan apa yang disembelih oleh Allah, maka turunlah ayat ini. 
(2/232). 


Asbabun Nujwl 235 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Abbas dalam firman 
Allah, “Dan apakah oraugyang sudiih mad kemudian ia Kami hidupkan kembali," 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Umar dan Abu Jahal.” Dan, 
Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang senada dari Adh-Dhahhak. 390 



“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan u'amanya) dan tidak 
sama ('rasanya). makanlah dari buahnya (yangbermacam-macam itu) bila 
Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai c/rang yang berlebih-kbihan” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliyah bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa dahulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, kemudian 
mereka berlebih-lebihan. Maka turunlah ayat ini.” 391 

Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun pada Tsabit 
bin Qais bin Syammas, yang pada waktu kebun kurmanya panen, ia memberi 
makan kepada orang-orang hingga sore harinya ia tidak kebagian sebuah 


590 Ibnu Katsir berkata, "Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada Ammar bin Yasir,” 
(2/233). Al-Qurchubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun pada Hamzah 
bin Abdul Muthalib dan Abu Jahal." 

391 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/346) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Mardawaih. 

392 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/346). Al-Qurthubi mengatakan (2630/3): "Ayat ini turun pada 
Mu'adz bin jabal yang memanen kebun kurtnannya dan kemudian ia menginfakkannya hingga 
tidak tersisa sedikit pun." 


236 Asbainm Nuzul 





Surat 

AL-A’RAF 93 


Makkiyyah, Dua Ratus Enam Ayat 


Ayat 31, Firman Allah 



“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasufu) 
masjid, makan dan minumlah, danjanganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa dahulu pada 
masa jahiliyah, seorang wanita berrhawaf di Ka’bah dalam keadaan 
telanjang, hanya kemaluannya yang dicucupi dengan secarik kain. Sambil 
berthawaf ia bersyair: 

“Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan 
tidak aku halalkan.” Maka turunlah ayat,.Pa/oula/ipakaianmu yanginda/j 
di setiap irnemasukt) masjid,’’ dan turun pula ayat, “Katakanlah: "Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dan Allah ...” 594 

393 Al-Qurthubi berkata (2679/3): "Surat ini Makkiyyah kecaalidelapan ayat, yaitu firman Allah, "Dun 
tanyalconluh kepada Bunt Jsrarl teneang negeri yang terletnfc. .hingga firman Allah, "dun (ingadaJl), 
ketika Kami mengangfcut bukii ke auis mereka. ", dan diriwayatkan oleh An-Nasa’i dari Aisyah 
bahwasanya Rasulullah membaca surat Al-A’raf dalam shalat maghrib dengan membaginya 
dalam dua rakaat." Sava berkata, "Hadits ini shahih" lihat An-Nasa'i (2/170). 

394 Shahih: Muslim (3028) dalam BabAt-Tafsir. 

Al-Qurthubi mengatakan (3/2707) bahwasanya Al-Qhadhi lyadhberkata, “Wanita tersebutadalah 


Asbabun Nugul 237 


Ayat 184 Firman, Allah 



*• -J ■** .* ^ r, »> > 

CA-r 4 ./-^ jJ o} 


-•* r. v 



"Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mercka 
(Muhammad) tidak berpenyakit gila. la (Muhammad itu) tidak lain 
hanyaiah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. ’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dari Abu 
Qatadah bahwasanya ia berkata, “Dikisahkan kepada kami bahwasanya 
Nabi berdiri di atas bukit Shafa, lalu ia menyeru orang-orang Quraisy. 
Beliau menyeru setiap vvarga dengan berkata, ”Hai Bani Fulan, hai Bani 
Fulan...” memperingatkan mereka terhadap adzab dan siksa Allah. Seseorang 
dari mereka berkata, “Sungguh orang ini telah gila, memanggil-manggil 
keluarganya dari malam hingga pagi hari.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka 
(Muhammad) tidak berpenyakit gila. la (Muhammad itu) tidak lain hanyaiah 
seurangpemberi peringatan lagi pemberi penjelasan." 395 


Ayat 187, Firman Allah M: 


,"" •" i''?, ./ s ** ' i't ^ 

' iJj Ja L 04 ' a^Li-51 ^ 

< c r* * /A'' /, e ~*s */ 

kJc VJ ^ 4 cJu Jt, 






“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya ?” 
Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi 
Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya 


Dhaba'ah binti Amir binQirth, bahwa dahulu orang-orang Arab melakukan Thawaf di sekelihng 
Ka’bah dengan telan)ang kecuali pada kesatria yaitu orang-orang Quraisy dan keturunannya, mereka 
berthawaftanpa menggunakan busana kecuali jika para kesarria meinberikan merekapakaian." 
Ibnu Kacsir berkata, “Al-Qurthubi menyebutkan satu Khabar (riwayat) dari Sa'id bin Jubair dari 
lbnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Dahulu orang-orang melaksanakan thawaf di sekeliling Ka'bah 
tanpa menggunakan sehelai busana, para laki-laki pada siang hari dan wanita pada malam hari.” 
(4/2857). 

.595 Lihat sebelumnya. 


238 Asiwinm Nuzul 



selain Dia. kiamac itu Arnett berat (huru haranya bagi makhluk) yang di 
langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan 
dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar- 
benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang 
Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak 
M engetahui. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ibnu Abbas 
bahwasanya Hamal bin Abi Qusyair dan Samuel bin Zaid berkata kepada 
Rasulullah “Beritahu kepada kami kapan akan rerjadi kiamat jikalau 
engkau memang benar seorang nabi sebagaimana yang kamu ucapkan, 
sebab kami tahu kapan terjadinya!" Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. .." m la juga meriwayatkan 
dari Qacadah bahwasanya ia berkata, “Orang-orang Quraisy mengatakan... 
(lalu ia menyebutkan riwayat yang senada).” 


Ayat 204, Firman Allah 





ly. 


1 




“Dan apabila dibacakan Al-Qur'an. maka dengarkanlah baik-baik, dan 
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain dari Abu Hurairah 4* 
bahwasanya ayat, “Dan apabila dibacalam Al-Qur’an , maka dengarkanlah baik- 
baik , dan perhatikanlah dengan tenang... ” turun dalam perkara meninggikan 
suara dalam shalat di belakang Nabi 0.” 397 

la juga meriwayatkan darinya bahwa dahulu mereka berbicara pada 
waktu shalat sehingga turunlah ayat, “Dan apabila dibacakan Al Qur’an, 


396 Al-Qurthubi berkata, “Bahwa orang-orang Yahudi berakata kepada Nabi &, “Jika engkau 
adalah seorang nabi, maka beritahulah kepada kami kapankah hari kiamat itu terjadi.’", dan Al- 
Qurthubi juga meriwayatkan bahwasanya orang-otang musynkin mengatakan seperti itu sebagai 
pengingkaran mereka kepada Nabi. (4/2862) 

Ibnu Katsir berkata (2/359): “Ayat ini turun pada kauin Quraisy," ada juga yang mengatakan 
bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orangdari Yahudi, akan tetapi perkataan yangpertama 
lebih kuat karena ayat ini Makkiyyah, dan dahulu mereka bertanya kepada Nabi tentang kapan 
terjadinya hari kiamat karena mereka tidak mengharapkan tidak terjadinya dan mengingkari adanya 
hari kiamat." 

397 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/371-372). 


Asbabun Nuzul 239 



maka dengarkanlah baik-baik , dan perhatikanlah dengan tenant, .," m . Ia 
meriwayatkan hadits yang senada dari Abdullah bin Mughaffal. Ibnu Jarir 
meriwayatkan hadits serupa dan Ibnu Mas’ud. 

Dan ia meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ia berkata, ”Ayat ini 
turun pada seorang pemuda Anshar, yang membaca setiap ayat yang dibaca 
oleh Rasulullah Si. w 

Sa’id bin Manshur mengatakan di dalam Swnan-nya, “Abu Ma’syar 
bercerita kepada kami bahwa Muhammad bin Ka’ab berkata, “Dahulu 
mereka berebutan untuk mengambil dan mendengar wahyu yang diturunkan 
Allah kepada Rasul-Nya. Apabila beliau membaca suatu ayat, mereka 
ikutdkutan membacanya, hingga turun ayat ini yang terdapat dalam surat 
Al-A’raf, “Dan apabila dibacakan Al Qur’an, maka dengarkaniah baik-baik, 
dan perhatikanlah dengan lenang...." 

Aku berkata, “Itu menunjukkan bahwa ayat ini adalah surat 
Madaniyyah.” 400 


398 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/371-372). Riwayat ini dan sebelumnya diriwayatkan juga oleh 
Al-Qunhubi (4/2879) dan ia mengatakan bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib beikata, "Dahulu 
orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang menunaikan shalat, lain 
mereka berkata kepada yang lainnya: “jrmganlch kamu nicndcngar dengan swnggwA-srmgguh alum Al- 
Qur'an mi dan buadmA Airu/c pikidt tcrhadapnya, ” maka tunmlah ayat mi 

Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada saat Khutbah Jumat, akan tetapi pendapat 
ini lemah. 

399 Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir (1/372). Lihat Imam Ahmad (2/301). 

400 Lihar swum Said bin Mnnsbur (15/181) Han Al-Wahid i him. 189. 

Al-Qurrhubi berkata (4/2881): “Lelaki tersebut mendatangi ketika mereka sedang melaksanakan 
shalat, lalu ia bertanya kepada mereka sudah berapa rakaat? Tinggal berapa rakaat?.” 

Muhammad bin Ka'ah Al-Qurdzi berkata, "Dahulu Rasulullah jika ingin melaksanakan shalat 
dan membaca ayat Al-Qur'an, maka lelaki tersebut akan menjawabnyadari belakang.dan ia akan 
mengucapkanapa yangdiucapkan oleh beliau hingga beliau selesai membaca Al-Fatihah dan surat 
setelahnya, dan hal ini terus berulang-ulang hingga turunlah ayat ini.” 


240 Asiwbun Nuzul 




Madaniyyah, Tujuh Puluh Lima Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 


A J'iVl ji <0j\ if 


CJfty y oi*J»t i (J==^uo\j 


“Merefca menanyakan kepadamu tentang (pembagian ) harta rampasan 
perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. 
Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 
antara sesamamw. Dan taatlah Itepada Allah dan RasubNya jika l<amu 
adalah orang-orang yang beriman. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Al- 
Hakim bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Nabi & bersabda, “Barangsiapa 
yang membunuh seorang musuh, maka ia mendapatkan ini dan itu. Dan 
barangsiapa menawan seorang musuh, maka ia mendapat ini dan itu.” Orang- 
orang tua bertahan di bavvah panji-panji perang, sedangkan para pemuda 


401 Ibnu Katsir berkata, "Surat ini Madaniyyah, ayatnya berjumlah tujuh puluh tiga, seribu tiga puluh 
satu kata, dan lima ribu dua raeus sembilah puluh empat huruf." Sa'id bin Jubair berkata, "Aku 
berkata kepada Ibnu Abbas -fc tentang surat Al- Anfal, lalu ia berkata, "surat ini turun pada perang 
Badar.” Ibnu Katsir (2/375). 

Al-Qurthubi berkata, "Surat ini adalah MndnnAyn/i Badariyyofi.” Ibnu Abbas berkata, “Surat ini 
Madaniyyah kecuali tujuh ayat dari firman A Halt, "Don (ingorin/i), keiika orang-orang kafir (Quraisy) 
memtfarkun daya u[>aya tcrhadafmu untuk memmgktjp dan memenjaraknnnm alau membunuhmu.. 
hingga akhir tujuh ayat setelahnya." 


Asbabun Nujul 241 



maju membunuhi musuh dan merampas ghanimah. Lalu orang-orang yang 
tua itu berkata kepada para pemuda, “Beri kami bagian, sebab kami adalah 
tulang punggung kalian. Seandainya terjadi sesuatu pada kalian pasti kalian 
mundur kepada kami." Mereka bertengkar lalu mereka menghadap kepada 
Nabi maka turunlah firman Allah, “Mereka menarm/ain kepadamu 
tentang (pembagian) harta rampasan perang.. .” 402 

Ahmad meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwasanya ia 
berkata, “Pada waktu Perang Badar, saudaraku (Umair) terbunuh, maka 
sebagai pembalasannya aku membunuh Sa’id bin Al-Ash, dan aku ambil 
pedangnya dan kemudian kubawa menghadap Nabi #. lalu Beliau bersabda, 
"Gabung/can pecking itw ke dalam barang'barang rampasan perang.” Aku pun 
kembali dengan membawa kesedihan yang tidak terkira akibat terbunuhnya 
saudaraku dan diambilnya barang rampasanku. Belum jauh aku berjalan, 
Allah menurunkan surat Al-Anfal. Lalu Nabi Ip bersabda, “Pergilah dan 
ambit pedangmu!” m 

Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i meriwayatkan dari Sa’ad, ia 
menuturkan, "Pada waktu Perang Badar, aku merampas sebilah pedang, 
lalu Aku katakan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, sungguh Allah 
telah membalaskan sakit hatiku terhadap kaum musyrikin. Hadiahkan 
pedang ini kepadaku." Akan tetapi Beliau bersabda, “Ini buhm hakku, juga 
bukan hakmu." Aku pun berkata, “Boleh jadi pedang ini diberikan kepada 
seseorang yang tidak bertempur seperti apa yang kulakukan." Kemudian 
Rasulullah mendatangiku dan bersabda: “Tadi engkan memintaku ketilta 
hat ini bukan menjadi hakku. Sekarang ia telah menjadi hakku, dan pedang itu 
milikmu.” m 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya para sahabat 
bertanya kepada Nabi # tentang K/iwmus (bagian seperlima) sisa dari 4/5, 
maka turunlah ayat, "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) 
harta rampasan perang ... ” 40? 

401 Abu Dawud (2737) dalam Bab Al-)ihad, Al-Hakim (2/326) dalam Mustadrak-nva. 

403 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/180) dan Ibnu Jarir (9/117) dalam Bab Ai-Tti/sir, dan 
lbnu Katsir (5/376). 

404 Shahih: ditiwayatkan oleh At-Tirimidzi (3079) dalam Bab At-Ta/sir, dan ia berkata, "Hasan 
Shahih.’’ 

Al-Qurthubi telah menyebutkan riwayat dari Ubadah bin Shamit (4/2886) dan derajarnya dha'if, 
diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi sepakat dengan Al- 
Hakim, akan tetapi yang mereka berduakacakan tidak benar. Disebutkanoleh Ibnu Katsir (2/377) 
dengan redaksi yang panjang. 

405 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/375-376) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Najih dari Mujahid. 


242 Asbabun Nuzul 



Ayat 5, Firman Allah $5: 

>> rr A < <■.' < ~ r '•-.£✓ X"^ 

ot £>ot ^ 



“Sebagflimana Tu/ianmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan 
kebenaran, padahal sesun^u/m^a sebagian dari orang-orang yang beriman 
itu tidak menyukamya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Abu 
Ayyub Al-Anshari bahwasanya ia menuturkan, “Rasulullah bersabda 
kepada kami tatkala kami di Madinah, ketika itu beliau mendengar 
kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan telah tiba, “Bagaimana pendapat 
kalian? Boleh jadi Allah akan memberikanya sebagai ghanimah bagi kita dan 
menyerahkannya kepada kita!. " Maka kami pun berangkat. Setelah berjalan 
sehari dua hari, beliau bertanya: “Bagaimnna menurut kalian Kami 
menjawab, “Wahai Rasulullah, kita tidak punya kekuatan untuk berperang 
pada hari ini. Kita keluar tidak lain untuk merebut kafilah dagang.” 
Kemudian Al-Miqdad berkata, “Janganlah kalian mengatakan seperti apa 
yangdiucapkan oleh kaum Musa,. "..pergilahengkaubersama Tuhanmu, dan 
berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di stni saja.” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Sebagaimnna Tuhanmu mervyuru/imu pergi 
dan rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang- 
orang yang benman itu tidak menyukainya." Ibnu Jarir meriwayatkan hadits 
senada dari Ibnu Abbas '#) -* 06 


Ayat 9, Firman Allah 3$: 

a 4\ ’pd 


y 






“(Ingatiah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut ." 

406 Ibnu Katsir mengatakan (2/381) bahwasanya As-Suddi berkata, “ayat ini diturunkan ketika 
Rasulullah berangkat menuju petang Badar dan keengganan sekelompok orang untuk keluar 
bersamanya.” Ibnu Katsir menisbahkannya kepada Ibnu Abi Hatim dan ia juga menyebutkan 
tiwayat senada dari Ibnu Mardawaih. 


Asbabun Nuud 243 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Umar bin Al-Khaththab 
berkata, “Nabi & memandang kepada kaum musyrikin yang berjumlah 
seribu orang, sementara pasukan beliau hanya berjumlah 300 sekian belas 
orang. Maka beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat tangannya seraya 
memohon kepada Tuhannya, “Y a Allah, wujudkanlah apa yang Engkau 
jcmjOvm kepadaku. Ya Allah, jika Engkau bmasakan rombongan kami ini Engkau 
tida/c lagi disembah di muka bumi” Beliau rerus memohon kepada Tuhan 
seraya mengangkat kedua tangannya dan menghadap kiblat hingga tanpa 
ia rasa selendangnya terjatuh, lalu Abu Bakar mendekati dan memungut 
selendang itu lalu menyampirkannya di pundak beliau. Kemudian ia berdiri 
di belakang beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, permohonanmu kepada 
Tuhan sudah cukup, pasti Dia akan memberikan apa yang telah Ia janjikan 
kepadamu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, “(Ingutloh), kecika kamu 

memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu .” 

lalu Allah mendatangkan bala bantuan para malaikat kepada mereka.”'’ 07 


Ayat 17, Firman Allah 


t fes. -a: u ^ & a 





“Malax (yangsebenamya) bultan kamu yang membunuh mereka, al<an tempi 
Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika 
kamu melempar, tempi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian 
untuk membmasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada 
(/rang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik , Sesungguhnya Allah 
Maka Mendengar lagi Maka Mengetahui. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah: “Wa ma ramaita idz ramaim" (dan bukan kamu yang 
melempar ketika kamu melempar) 


407 Hasan: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3081) dalam Bab Ai-Tn/sir dan ia berkata: “hasan shahih 
jjfwrifc.” Disebutkan juga Al-Qurthubi dari jalur Muslim (4/2896). Aku katakan, “Lihat Muslim 
(12/84-85). Dan disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dari jalur Ahmad (4/384), dan dalam riwayat 
Ahmad (1/30-32). 


244 Asiwbun Nuzul 



Al-Hakim meriwayatkan dari Sa’id bin Al-Musayyib bahwasanya 
ayahnya berkata, “Pada Perang Uhud, Ubay bin Khalaf mendatangi Nabi 
& dan Orang-orang memberikan jalan baginya, lalu Mush’ab bin Umair 
menghadapinya. Rasulullah melihat tulang selangka Ubay dari celah kecil 
antara baju besi dan helm besinya, kemudian Rasulullah menikamnya 
dengan tombak beliau hingga Ubay tersungkur dari kudanya. Tikaman itu 
tidak mengeluarkan darah, tetapi mematahkan salah satu tulang rusuknya. 
Lalu ia dijemput oleh kawan-kawannya, sementara 1 a menguak seperti 
suara kerbau. Kawan-kawannya pun berkata, "Mengapa kamu demikian 
ketakutan? Ini hanya luka kecil!” Maka ia menuturkan kepada mereka 
tentang perkataan Rasulullah yaitu; “ Akulah yang membunu/i Ubay!" 
Kemudian iia melanjutkan, “Demi Tnhan, seandainyalukayangakualamiini 
menimpa penduduk Dzul Majazir , pasti mereka semua mad" Akhimya Ubay 
benar-benar mati sebelum ia benar-benar sampai di kota Makkah. Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan bukan kamu yang melempar kedka 
kamu melempar..." Hadits ini sanadnya shahih, akan tetapi ia gJiarib. 408 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bahwasanya pada 
perang Khaibar, Rasulullah & meminta sebuah busur, lalu beliau memanah 
benteng dan anak panah tersebut meluncur kencang mengenai Ibnu Ubai 
Al-Huqaiq yang sedang berbaring di ranjangnya hingga ia langsung mati. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan bukan kamu yang melempar 
kedka kamu melempar..." Hadits ini mursal, sanadnya jayyid (bagus), akan 
tetapi gharib. Yang masyhur bahwa ayat ini turun pada lemparan beliau 
di saat Perang Badar berkecamuk, yakni ketika beliau melempar dengan 
segenggam debu.” 401 ’ 

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari 
Hakim bin Hizam bahwasanya ia berkata, “Saat Perang Badar, kami 
mendengar suara yang jatuh ke bumi dari langit seperti suara kerikil yang 
jatuh di atas baskom. Dan, Rasulullah melemparkan debu itu sehingga 
kami kalah. Itulah yang dimaksud oleh firman-Nya, "Dan bukan kamu yang 
melempar kedka kamu melempar..." 


408 Shahih: Al-Hakim (2/327)dalam Al-Mustadrokdan iamenshahihkannya seperti Adz-Dzahabi,dan 
disebutkanoleh Al-Qurthubi(4/2910). Dania menyebutkan bahwasanya Jibril tefberkata kepada 
Nabi 3, "Ainbillah segenggam debu” lalu ia mengambil segenggam debu dan melemparkannya 
ke muka orang-orang musyrik sehingga mengenai mata, rongga hidung, dan mulut mereka. Al- 
Qurthubi menisbahkannya riwayat ini kepada Ibnu Abbas. 

409 Lihat sebelumnya, dan Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayackan oleh Ath-Thabarani dan 
perawinya shahih." 


Asbabun Nuzu! 245 



Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits serupa dari Jabir dan Ibnu 
Abbas. Riwayat serupa juga disebutkan oleh Ibnu Jarir dari jalur lain secara 
mursal. 410 


Ayat 19, Firman Allah *Jg: 



a I 


& 




“Jika kamu (orang-orang musyrikin.) mencari keputusan, maka telah datang 
keputusan kepadamu; dan jika kamu berhenti; maka itulah yang lehih baik 
bagimu; dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula); dan angkatan 
perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dan kamu sesuatu bahaya 
pun, biarpun dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
benman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Tsa’labah bin Sha’ir 
bahwasanya ia berkata, “Orang yang mencari keputusan itu adalah Abu 
Jahal. Ketika kedua rombongan (kaum Muslimin dan kaum musyrikin) 
bertemu, ia berucap, “Ya Allah, siapa pun di antara kami yang lebih 
memutus tali kekerabatan dan membawakan kami sesuatu yang tidak 
kami kenali, maka binasakanlah ia hari ini.” Ucapan ini adalah istiftaah 
(pencarian atau permohonan keputusan). Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Jika kamu (orang-orangmusyrikin) mencari keputusan, maka telah datang 
keputusan kepadamu ...” hingga firman-Nya, “scsungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang beriman.” 411 

410 Hasan: diriwayatkan oleh Ach-Thabarani dalam kitab Al-Knbir (3/203), Ibnu Jarir (9/136) dalam 
Bnb Ai'Td/sir. 

Aku katakan. “Ibnu Katsir menambahkan riwayat yang lain yaitu bahwasanya Rasulullah 
memerintahkan Ibnu Abi Al-Haqiq di Khaibar untuk mengambil busur panah, maka ia tnengambil 
busuryang panjang. Lalu Nabi bersabda, "Ambil busur yang lain", dan ia mengambilkan busur yang 
berukuran sedang, lalu Nabi melepaskan anak panah tersebut, akan tetapi anak panah tersebut 
berbalik aralr dan mengenai Ibnu Abi Al-Haqiq yang sedang berada di atas kasumya. Maka turunlah 
finnan Allah, "Dan bukan kamu yangmeirrmpar ketika kamu meiempar...Ibnu Katsir (4/393). Ibnu 
Katsir membantah bahwasanya peristiwa ini adalah sebab turun ayat ini karena Surat ini turun 
pada perang badar. 

411 Shahih: Al-Hakim (2/328) dalam Al-Mustadrak dan ia menshahihkannya seperti vang dikatakan 
oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Jarir (9/138). 


246 Asbabtm Nuzul 



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Athiyyah bahvva Abu Jahal berdoa 
pada waktu Perang Badar, “Ya Allah, tolonglah yang termulia di antara 
kedua kelompok ini." Maka turunlah ayat ini. 412 


Ayat 27, Firman Allah M: 


fij P&& \yp-j -T\pc yt l % 



' >< 


“Hai orang-mang yang benman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianad amanat- 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dan yang lainnya dari Abdullah 
bin Qatadah bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun tentang Abu Lubabah 
bin Abdul Mundzir. Pada waktu terjadi Perang Bani Quraizhah, ia ditanya 
oleh Bani Quraizhah, “Bagaimana keputusannya nanti?” Ia mengisyaratkan 
ke arah tenggorokannya, yang berarti bahwa keputusan Rasulullah nanti 
adalah menyembelih mereka semua. Maka turunlah ayat ini. Abu Lubabah 
berkata, “Selagi masih di tempat, aku pun menyadari bahwa aku telah 
mengkhianati Allah dan rasul-Nya.” 414 

Ibnu Jarir dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 
bahwasanya ketika Abu Sufyan keluar dari kota Makkah, Jibril mendatangi 
Nabi & dan berkata, “Abu Sufyan sekarang berada di “tempat ini dan 
ini.” Maka Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), “Abu Sufyan 
sekarang berada di “tempat ini dan ini”; berangkatlah kalian kepadanya secara 
diam-diam.” Akan tetapi seorang munafik menulis surat kepada Abu 
Sufyan, “Muhammad hendak menyerang kalian. Waspadalah!" Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “janganlah kamu mengkhianati Allah dan 


412 Ibnu Katsir mengatakan <4/393-394) bahwasanya As-Suddi berkata, “Dahulu orang-orang 
musyrik ketika mereka keluar dari Makkah menuju Badar. mereka mengambil penutup Ka'bah dan 
meminta pertolongan kepada Allah, mereka berkata. “Ya Allah tolonglah yang tertinggi di antar 
dua tentara ini, termulia di antara dua golongan ini. dan yang terbaik di antara dua kabilah ini.” 
dan Al-Qurthubi mengatakan (4/2911) bahwasanya Nadhr bin Harits berkata, “Ya Allah jika ini 
adalah kebenaran yang datang dari sisimu, maka turunkanlah hujan berupa batu dari langit atau 
datangkanlah kepada kami adiabmu yang pedih."dan setelah itu ia adalah salah seorang yang 
terbunuh dalam perang Badar. 

413 Ibnu Jarir (9/146) dalam Bab At-Tafsir, dan Ibnu Hisyam juga menyebutkan kisah ini dengan 
redaksi yangpanjang (2/120-121). 


Asbabun Nuzul 247 



Rasul (Muhammad)....’' Hadits ini sangat gharib, sanad dan konteksnya 
meragukan. 414 

lbnu Jarir meriwayatkan bahwa As-Suddi bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu mereka (para sahabat) mendengarkan sabda Nabi lalu 
menyebarkannya sehingga terdengar oleh kaum musyrikin. Maka turunlah 
ayat ini.” 415 

Ayat 30, Firman Allah M: 



“Dan (ingatlah), ketika arang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya 
terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, 
atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan 
tipu daya itu. Dan Allah sebaik'baik Pembalas tipu daya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Dirtwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari lbnu Abbas bahwasanya 
sekelompok orang Quraisy dan para pernuka tiap kabilah berkumpul hendak 
memasuki “Darun Nadwah", akan tetapi Iblis menghadang mereka dalam 
wujud orang tua yang terhormat. Tatkala mereka melihatnya, mereka 
bertanya, “Siapa Anda?" la menjawab, “Aku seorang sesepuh dari Najed. 
Aku mendengar urusan yang membuat kalian mengadakan pertemuan ini 
sehingga aku ingin ikut hadir. Kalian tidak akan rugi jika mendengar nasihat 
dan pendapatku.” Mereka menjawab, “Baiklah, silakan masuk.” Lalu ia 
pun masuk bersama mereka. Kemudian ia mengatakan, "Pikirkanlah cara 
menghadapi orang ini!.” 

Seseorang berkata, “Belenggu ia dengan tali lalu tunggu saja maut 
menjemputnya hingga ia mati seperti para penyair sebelumnya -Zuhair 
dan An-Nabighah- sebab ia tidak lebih seperti mereka." Musuh Allah 
(Iblis) yang menjelma sebagai sesepuh dari Najed itu pun berkata, “Tidak, 
sungguh ini bukan pendapat yang tepat. Ia bisa saja mengirim berita kepada 
sahabat-sahabatnya sehingga mereka bergerak merebutnya dari tangan 
kalian, lalu mereka melindunginya dari gangguan kalian. Kalau sudah 

414 lbnu Katsir berkata (399/2): “Hadits ini gharib, lalu sanad dan konteks ayat ini meragukan." 

415 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (4/2920). 


248 Asbainm Nuzul 



begitu, aku khawatir mereka akan mengusir kalian dari negeri kalian. 
Carilah pendapat lain!.” 

Seseorang berkata: “Usir saja dia dari negeri kalian agar kalian dapat 
hidup tenang. Sebab, jikalau ia sudah keluar, apa yang ia perbuat tidak 
akan merugikan kalian.” Sesepuh Najed itu berkata, “Tidak, sungguh ini 
bukan pendapat yang bagus. Tidakkah kalian lihat betapa pandainya ia 
menarik hati orang dengan perkatannya?! Demi Allah, seandainya kalian 
melakukan pilihan ini, lalu ia membujuk orang-orang Arab, pasti mereka 
bersatu di bawah komandonya, lalu ia akan membantai para pemimpin 
kalian.” orang-orang itu berkata, “Dia benar! Pikirkan cara lam!.” 

Abu Jahal berkata, “Demi Allah, aku akan kemukakan kepada kalian 
pendapat yang tidak terpikirkan oleh kalian. Aku tidak melihat pendapat 
lain.” Orang-orang pun bertanya, “Apa pendapatmu?” lalu ia menerangkan 
pendapatnya dengan berkata, “Kalian ambil seorang pemuda yang kuat 
dari tiap suku, lalu masing-masing diberi pedang yang tajam, lalu mereka 
menikamnya secara bersama-sama. Kalau kalian membunuhnya, darahnya 
akan terbagi kepada seluruh suku. Kukira satu warga dari Bani Hasyim 
itu tidak akan sanggup memerangi seluruh Quraisy. Dan kalau mereka 
menyadari hal itu, pasti mereka mau menerima tebusan. Dengan demikian, 
kita bisa tenang dan terbebas dari gangguannya.” 

lalu lblis berkata, “Ini adalah ide yang sangat bagus dari anak muda ini." 
Akhirnya mereka pun bubar setelah sepakat untuk melaksanakan rencana 
ini. Lalu Jibril mendatangi Nabi & dan menyuruhnya untuk tidak tidur di 
pembaringannya yang biasa ia tempati. Dia (Allah) memberi tahu beliau 
tentang makar kaum Quraisy. Rasulullah pun tidak tidur di rumahnya pada 
malam itu. Dan pada waktu itulah, Allah memerintahkan beliau untuk 
keluar (dari Makkah), dan setelah beliau tiba di Madinah Dia menurunkan 
firman-Nya, “Dan (ingadah ), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan 
daya upaya terhadapmu ... ” 4 ' 6 

416 Discbutkanolch Al-Qurthubi (4/2922) dan ia berkata, “Khabar (nwayat) inimasyhurdalamscjarah 
dan yang lainnya." 

Ibnu Katsir mengatakan (2/402) bahwasanya Ahmad berkata, "Abdurraz 2 aq menceritakan 
kepada kami.... Dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, "Dm (mgoilofi), ketika tnang-tnang kafir 
(Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu .bahwasanya ia berkata, “Orang-orang Quraisy 
bermusyawarah pada malam hari di kota Makkah, sebagian mereka ada yang mengatakan, “Buatlah 
perjanjian dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad," yang lainnya berkata, “Bunuh saja dia 
(Muhammad),"dan yang lainnya berkata, "Usirsajadia (Muhammad) dari Makkalv" Maka Allah 
memberitahu hal tersebut kepada Nabi-Nya, maka pada malam harinya, Ali menggantikannya 
tidurdi rumah Rasulullah..." lalu ia menceritakan kisah ini. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/348). 


Asbabun Nuzul 249 



Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umair dari Al-Muththalib 
bin Abi Wada’ah bahwa suatu ketika Abu Thalib bertanya kepada Nabi 
“Apa yang dirundingkan oleh kaummu?" Beliau menjawab, "Mereka hendak 
memenjarakanku, atau membunuhku.ataumengusirku." Abu Thalib bertanya 
kembali, “Siapa yang memberitahumu demikian 7 “Beliau menjawab, 
“Tuhanku .” Abu Thalib berkata, “Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, 
maka jagalah baik-baik.” Rasulullah pun berkata, “Aku menjaga-Nya’ Dialal\ 
yangjustru menjagaku!" Maka turunlah ayat di atas. 

Ibnu Katsir berkata, “Disebutkannya nama Abu Thalib dalam riwayat 
ini adalah gharib, bahkan munkar; sebab kisah ini terjadi pada malam hijrah, 
yang terjadi tiga tahun setelah kematian Abu Thalib .”'’ 17 


Ayat 31, Firman Allah jfe: 







“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: 
“Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini ), kalau 
kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Ah 
Qur’an) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengati orang-orang purbakala. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa’id bin Jubair bahwasanya ia berkata, 
“Pada Perang Badar, Nabi & membunuh Uqbah bin Abi Mu’ith, Thu'aimah 
bin Adi, dan An-Nadhr bin Al-Harits dalam keadaan terbelenggu. Al- 
Miqdad yang menawan An-Nadhr. Maka ketika beliau memerintahkan 
agar An-Nadhr dibunuh, ia pun mengadu, “Wahai Rasulullah, ia adalah 
tawananku!” Rasulullah pun bersabda, “Dahulu ia pemah mengatakan sesuatu 
(yangkeji) tentangKitabuliah.” Mengenaidirinyalahditurunkan ayat, “Dan 
apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami.. .”‘" s 


417 Lihat Ibnu Katsir (4/401) dan ia telah berkata, "Ayat ini Madaniyyah’’ lalu la menyebutkan dahulu 
kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. 

418 Al-Qurrhubi berkata (2923/4): “Ayat ini turun pada An-Nadhr bin Al-Harits, ketika ia pergi ke 
tempat yang bernama Hirah untuk berdagang, maka ia membeli cerita tentang orang-orang lemah 
dan para kaisar,” ketika Rasulullah menceritakan tentag orang-oranh terdahulu, maka ia berkata, 
“J ika aku mau, aku akan berkata seperti apa yang engkau katakan." 

Ibnu Katsir berkata (403/2): “Adalah orangyanginenyandranya adalah Al-Miqdad bin Aswad, lalu 
Rasulullah mendoakannya dengan berkata, “Ya Allah, berikanlah Miqdad kekayaan dari sisi-Mu", 


250 Asbobun Nuzul 



Ayat 32, Firman Allah 


Jj Zj» '&£\ Jt> jLjjJi y L3 jjj 

0 >J Ci5Tjl J&af ^ life 


“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, 
jika betul (Al-Qur’an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami 
adzab yang pedih." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair tentang firman 
Allah, “Dan (ingada/i), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Ya 
Allah, jika betul (Al-Qur’an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau...” Ia 
berkata, “Ayat ini turun berbicara tentang An-Nadhr bin Al-Harits .” 419 

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwasanya ia berkata, “Abu 
Jahal bin Hisyam mengatakan, "Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) 
dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah 
kepada kami adzab yang pedih.” Maka turunlah, “Dan Allah sekah-kali tidak 
akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka... ” 420 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang musyrik berthawaf di sekeliling Ka’bah sambil 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah kami!” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “ Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau 
(Muhammad) berada di antara mereka .. .” 421 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yazid bin Ruman dan Muhammad bin 
Qais bahwa orang-orang Quraisy berkata satu sama lain, “Muhammad 
adalah orang yang dimuliakan Allah di antara kita, “Dan (ingatlah), ketika 
mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Ya Allah, jika betul (Al-Qur’an) 
ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari 
langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih." Akan tetapi pada 
sore harinya mereka menyesali apa yang telah mereka katakan tadi, dan 


Miqdad berkata: “inilah yang aku inginkan.” Hadics ini mursal diriwayatkan oleh Abu Dawud (37) 
dalam Af-Marosil. 

419Telahdisebutkan rivvayatnyasebelumnyadari Al-Qurthubi. Lihac Ibnu Jarir (9/152) dari Mujahid, 

420 Shahih: Al-Bukhari (4648) dalam Bab At-Tafsir. 

421 Disebutkan oleh Ibnu katsir (2/404), Ibnu Jarir (9/2.35). 


Asbabun Nuzul 251 



mereka berdoa: “Ya Allah, ampunilah kami!” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang 
mereka meminta ampun." hingga firman-Nya, “Tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. 422 " 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abza bahwasanya Rasulullah 
0 masih berada di Makkah ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Tetapi 
Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di 
antara mereka..." Setelah beliau hijrah ke Madinah, Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang 
mereka meminta ampun." dan kaum Muslimin yang masih berada di Makkah 
senantiasa selalu memanjatkan tstighfar, dan setelah mereka berhijrah 
Allah menurunkan firman-Nya, "Dan mengapa Allah tidak menghukum 
mereka...” Lalu Dia memerintahkan penaklukan Makkah ( fathu Makkah), 
dan itulah adzab yang dijanjikan-Nya kepada mereka. 423 

Ayat 35, Firman Allah tte: 



“Shalat mereka di sekitar B aitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan 
tangan. Maka rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Dirivvayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Umar 4° bahwasanya ia 
berkata, “Bahwa dahulu orang-orang musyrik berthawaf di Ka’bah sambil 
bertepuk tangan dan bersiul, maka turunlah ayat ini.” 424 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa’id bahwasanya ia berkata, “Bahwa 
dahulu orang-orang Quraisy melakukan thawaf bersama Nabi ^ dengan 
tujuan mengejek beliau dan bersiul serta bertepuk tangan. Maka turunlah 
ayat ini.” 424 


422 Lihat Ibnu Katsirsebelumnya. 

423 Lihat Ibnu Jarir (9/237). 

424 Lihat Al-Wahidi him. 195. 

425 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/407), lihat Ibnu Jarir (9/241). Al-Qurthubi berkata (2926/4): 
“Bahwa dahulu orang-orang Quraisy me lakukan Thawaf di sekeliling Ka’bah canpa menggunakan 
busana sambil bersiul dan tepuk tangan, dan mereka menyangka ini adalah ibadah bagi mereka.” 


252 Asbainm Nuzul 




“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk 
menghalangi ( orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, 
kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan 
ke dalam Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq mengatakan, “Aku pernah diberitahu oleh Az-Zuhri, 
Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, dan 
Al-Hushain bin Abdurrahman bin Amru bin Sa’ad bahwasanya ketika 
Quraisy kalah pada Perang Badar dan mereka pulang ke Makkah... 
Abdullah bin Abi Rabi’ah, ‘Ikrimah bin Abi Jahal, dan Shafwan bin Abi 
Umayyah bersama-sama sejumlah orang Quraisy yang lain yang ayah 
atau anak mereka tewas pada perang tersebut, menemui Abu Sufyan 
dan orang-orang Quraisy yang punya barang dagangan dalam kafilah itu. 
Mereka berkata, “Hai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membantai 
orang-orang terbaik di antara kalian. Maka, bantulah kami dengan harta 
ini untuk memeranginya. Mudah-mudahan kita dapat membalas dendam 
kepadanya.” Mereka pun sepakat -sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas- Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sesunggw/mya orang-orang 
yang kafir menajkahkan harta mereka..." hingga firman-Nya, “Orang-orang 
kafir itu akan dikumpulkan. ” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hakain bin Utaibah bahwasanya 
ia mengatakan, “Ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan yang 
mendermakan empat puluh wjiyah emas kepada kaum musyrikin.” 

Sedangkan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abza dan Sa’id bin Jubair 
bahwasanya ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan. Pada Perang 
Uhud ia menyewa dua ribu orang Habasyah dengan upah yang cukup besar 
untuk membantunya memerangi Rasulullah &. 426 

426 Lihat Ibnu Jarir (9/159), Ibnu Katsir (4/407). 


Asbabun Nuzul 253 



Ayat 47, Firman Allah %i 


ojuti ot !>?>>* Nj 

e l* \ ' A' i x" *' /" 

o_jL«_*j U~> aJi'j 41)' (j* ^ ~ < 


“Dan janganlah kamu menjadi seperd orang-orang yang keluar dari 
kampungnya dcngan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia 
serta menghalangi (orang) darijalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa 
yang mereka kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka’ab bin Al-Qurdzi 
bahwasanya ia berkata, “Ketika kaum Quraisy berangkat dari kora Makkah 
menuju Badar, mereka membawa serta para penyanyi wanita dan gendang. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu menjadi seperd 
orang-orang yang keluar dan kampungnya... " 42, 


Ayat 49, Firman Allah 


■■ 


*>> -VVv 


$ 


r, 

p-Hr* oyMAJ\ uy^~> 




jAv* $ Sa 'jrt o*J 


“( Ingadah ), keuka orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit 
di dalam hatinya berkata, "Mereka itu (orang-orang M ukmin) didpu oleh 
agamanya." (Allah berfirman), "Barangsiapa yang bertawakal kepada 
Allah, maka sesungguhnya Allah Mahaper/tasa lagi Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausath dengan 

427 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini (4/2952) dan berkata, “Ketika mereka sampai pada tempat 
yang bernama Juhfah. Khifat Al-Kinani mengirim kepada Abu Jahal hadiah bersama anaknya, 
dan berkata, “)ika kau mau, maka akan mcmberikan kau bantuan berupa pasukan, dan jika kau 
inenghendaki, maka aku akan meinbantumu dengan diriku sendiri dan beberapa orang dari 
kaumku," lalu Abu Jahal berkata, “Jika berperang melawan Allah seperti apa yang dikatakan oleh 
Muhammad, demi Allah, kami tidak dapat melawan-Nya. Akan tetapi jika kami hanya melawan 
manusia, maka demi Allah, kami mempunyai kekuacan untuk melawan mereka, dan demi Allah, 
kami tidak akan pulang hingga kami sampai di Badar, maka meminum khamar di sana dan 
mendengarkan wanita-wanita bernyanyi. Sesungguhnya Badar adalah tempatnya orang-orang 
Arab dan juga tempat bertransaksi mereka, hingga mereka mendengarkan apa yang kami lakukan, 
maka mereka akan rakut kepada kami selamanya. 

Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini dengan singkat (2/420). 


254 Asbainm Nuzul 



sanad yang lemah dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, “Ketika 
Allah menurunkan kepada Nabi firman-Nya di kota Makkah, "Golongan 
ini pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur he belakang. ” (Al-Qamar: 
45), Umar bin Al-Khaththab bertanya kepada Rasulullah S, “ Wahai 
Rasulullah, golongan apa?” Hal ini sebelum terjadinya Perang Badar. Ketika 
Perang Badar pecah dan kaum kafir Quraisy kalah, aku pun memandang 
Rasulullah # yang sedang menatap bekas-bekas mereka dengan menghunus 
pedangnya dan berucap, “Golongan ini pasti akan dikalahkan dan mereka 
akan mundur ke belakang.” Jadi, ayat itu berkaitan dengan Perang Badar. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka, “Sehingga apabila 
Kami timpakan siksaan...”, Juga menurunkan firman-Nya, “ Tidakkah kamu 
memerhatikan orang-orang yang telah men ukar nikmat Allah dengan ingkar...” 
dan Rasulullah melempar mereka, dan lemparan itu mengenai mereka 
semua, menimpa mata dan mulut mereka, hingga ada yang terbunuh ketika 
ia sibuk membersihkan mata dan mulutnya. Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, 
tetapi Allah yang melempar...” Dan Allah menurunkan firman-Nya tentang 
Iblis, “Maka ketika kedua pasukan itu telah salingmelihat (berhadapan) , setan 
balik ke belakang...” Utbah bin Rabi'ah serta beberapa orang musyrik yang 
lain berkata pada waktu Perang Badar, “Orang-orang ini telah ditipu oleh 
agama mereka!” Maka Allah menurunkan ayat, "(Ingatiah), ketika orang- 
orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: 
“Mereka itu (orang-orang Mukmin) ditipu oleh agamanya...” 1iS 


Ayat 55, Firman Allah tjfi: 





- * 11 


“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah 
orang-orang yang kafir, laxrena mereka itu tidak beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Sa’id bin Jubair bahwasanya 


428 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausuth (9/58) dan derajatnya dha' if. 

Ibnu Katsir berkata (2/422): “Mereka adalah orang-orang munafik Makkah yang mengatakannya 
pada perang Badar." Asy-Sya’bi berkata. “Bahwa beberapa orang dari penduduk Makkah tidak 
menyukai Islam, hingga pada saar perang Badar mereka ikut bersama orang-orang musyrik lainnya, 
dan ketika mereka melihat jumlahnya pasukan Muslimin yang sedikit, maka mereka berkata, 
"Mereka telah ditipu oleh agamanya." Dan telah disebutkan peinbahasannya tentang mereka pada 
ayat 97 dari surat An-Nisa'. 


Asbabun Nuzul 255 



ia berkata bahwasanya ayat, "Sesungguhnya birwtart# (makhluk) yang paling 
buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak 
beriman." turun pada enam orang Yahudi, salah satunya bernama Ibnu 
Tabut.” 129 


Ayat 58, Firman Allah 4s: 


Si' o\J^ uj. fyj 






“Dan jika kamu khauiatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 
cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayackan oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Syihab bahwasanya 
ia berkata, “Jibril menemui Rasulullah & dan berkaca, “Engkau telah 
meletakkan senjata padahal kita masih hendak memburu musuh?! 
Keluarlah, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk memerangi 
Quraizhah.” Dan Allah menurunkan firman-Nya menceritakan tentang 
mereka, “Dan jika kamu khaivatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan... " 4M) 


Ayat 64, Firman Allah 4s: 






“Hai Nabi. cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang- 
orang mu’mm yang mengikutimu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh AbBazzar dengan sanad yang lemah melalui jalur 


429 Al-Qurthubi berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi Bani Quraizhah dan Bani Nadhir 
dalam pendapat yangdikemukakan oleh Mujahid, mereka menghianati perjanjian dengan Nabi, 
lalu mereka mengirimkan bancuan senjata untuk orang-orang musyrik Makkah, dan mereka 
hanya mengatakan kepada Nabi, “Maaf, kami lupa akan perjanjian kita.” Maka Nabi membuat 
perjanjian untuk kedua kalinva dengan mereka, akan tetapi mereka mengkhianati kemhali pada 
perang Khandak.(4/2957) 

430 Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini turun pada Bani Quraizhah dan Bani Nadhir." Diceritakan oleh 
Ath-Thabarani dari Mujahid (4/2958). 


256 Asbainm Nuzul 



Ikrimah dari Ibnu Abbas '# bahwasanya ia berkata, “Ketika Umar masuk 
Islam, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, “Sekarang mereka telah 
setara dengan kita.” Dan Allah pun menurunkan firman-Nya, “Hoi Nabi, 
cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin 
yang mengikutimu.” Atsar ini dikuatkan dengan beberapa riwayat lain. 431 

Ath-Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Sa’id bin 
Jubair bahwasanya Ibnu Abbas igD berkata, "Ketika tiga puluh sembilan 
lelaki dan wanica masuk Islam lalu Umar pun masuk Islam sehingga jumlah 
mereka menjadi empat puluh, turun firman Allah, “Hoi Nabi, cukuplah Allah 
(menjadi Pelindung ) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu. ” 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shahih dari 
Sa’id bin Jubair bahwasanya ia berkata, “Ketika tigah puluh orang lelaki 
dan enam orang wanita masuk Islam bersama Rasulullah &>, lalu Umar juga 
masuk Islam, turunlah firman Allah, “Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi 
Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu.” 432 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa’id bin AbMusayyib bahwa- 
sanya ketika Umar masuk Islam, Allah menurunkan ayat mengenai 
kelslamannya, “Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan 
bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu." 433 

Ayat 65, Firman Allah 



"Hai Nabi, kobarkanlah seinangat para Mukmin untuk berperang. Jika 
ada dm puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. Danpka ada seratus orang yang sabar 


431 Disebuckan oleh Al-Haitsami dalam kitabnya Al-Mujmn' (9/62) dan ia berkata, “Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabarani, dan di dalaranya tetdapat Nadhr bin Umar, ia manuk." 

Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun berkaitan dengan 
keisiaman Umar." 

432Disebutkan oleh Al-Qurthubi (4/2969) dan Ath-Thabarani dalam Al-Kobir (12/60) dan ia 
mengatakan bahwasanya riwayat ini dha'if karena tetdapat Ishaq Al-Kahili, iaseorangpemhohong, 
433Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/429) dan ia berkata, “Riwayat ini diragukan karena ayat ini 
Madaniyyah dan uinar masuk Islam di koca Makkah setelah hijrah ke Habasyah dan sebelum hijrah 
ke Madinah." 


Asbabun Nuzul 257 



di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang 
kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari 
Ibnu Abbas <jf$ bahwasanya ia berkata, ’’Ketika Allah mewajibkan agar 
setiap orang menghadapi sepuluh musuh, mereka merasa keberatan. Maka 
Allah pun meringankan bagi mereka hingga satu lawan dua. Lalu Allah 
menurunkan ayat, "Jika ada dm puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya 
mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh..." hingga akhir 
ayat.” 4 * 4 


Ayat 67, Firman Allah 


<j ~ l£ o' <^ 3 , 06U 

1 Jlj/ Ali'j Ljtjil , 


“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 
meiumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda 
duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). 
Dan Allah M ahaperkasa lagi Mahabijaksana. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas bin 
Malik >£» bahwasanya ia berkata, “Nabi 0 bermusyawarah dengan kaum 
Muslimin mengenai tindakan apa yang akan diambil terhadap para tawanan 
dalam Perang Badar. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberi 
kalian kuasa penuh atas dni mereka .” Umar bin Al-Khaththab berdiri dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, penggal saja leher mereka!” Akan tetapi, 
setelah mendengar perkataan Umar yang seperti itu beliau berpaling. Lalu 
Abu Bakar berdiri dan mengatakan, “Menurut kami sebaiknya engkau 
memaafkan mereka dan menerima tebusan mereka.’’ Lalu beliau memaafkan 
mereka dan menerima uang tebusan. Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah...” 4 * 5 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu 
Mas’ud bahwasanya ia berkata, “Pada saat Perang Badar, ketika para 

434 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/429). Lihat Fadt AI-Bari (8/312). Al-Qurthubi (4/2971). 

435 Ibnu Jarir (10/29-30), Ahmad (3/343). 


258 Asbabun Nuzul 



tawanan dihadapkan kepada beliau, Rasulullah pun bertanya kepada 
para sahabatnya: “Apa pendapat kalian tentang para cawanan ini?” Maka 
turunlah ayat Al-Qur'an sesuai pendapat Umar, "Tidakpatut, bagi seorang 
Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuknya di muka 
bumi ..hingga akhir ayat.’ 436 

At-Tirmdizi meriwayatkan dari Abu Hurairah 4dbahwasanya Nabi & 
bersabda, " Barang'barang ghanimah (rampasan perang) tidak halal bagi seorang 
pun sebelum kalian. Barang-barang itu sejak dulu dilahap api yang menyambar 
turun dari langit.” Akan tetapi pada saat Perang Badar, kaum Muslimin 
memungut barang-barang ghanimah sebelum dihalalkan bagi mereka. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang 
telah terdahulu dari Allah, niscaya fcnmu ditimpa siksaan yang besar karena 
tebusan yang kamu ambil. ” 43 ' 


Ayat 70, Firman Allah Mi 


4 « fa 4 aj-A’i fad -j a J «it (dk 
Sfa Sj P P=c, id ^4 <£■ fait fafi 



"Hai Nabi , katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu , 
“Jika Allah mengetahui ada kebaikan daiam hatimu, niscaya Dia akan 
memberikan kepadamu yang lebih hoik dari apa yang telah diambil daripadamu 
dan Dia akan mengampuni kamu." Dan Allah Maha Pengampun lagi M aha 
Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani daiam kitabnya Al-Ausath dari 
Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Al-Abbas berkata, “Demi 
Allah, mengenai dirikulah ayat itu turun; yaitu ketika aku memberi tahu 
Rasulullah # bahwa aku masuk Islam dan aku meminta beliau memberiku 
sesuatu dengan harga dua puluh uqiyah yang ada di tanganku, maka beliau 


436 Mtnujati': Ar-Tirmidzi (1714) daiam Bab Al-Jihad, Al-Haldm (2/329). 

437 Shahih: At-Tirmidzi (3085) daiam Bab Ai-Tafsn, Ahmad (2/252). Dan Ibnu Katsir telah 
inenvebutkan hadits ini (2/4432) dan riwayat-riwayat sebelumnya. Lihat Ad-Dur AI-Mantsur 
(3/220). 


Asbabun Nuzul 259 



memberiku dua puluh budak yang semuanya dapat memperdagangkan harta 
bendaku, di samping ampunan Allah yang juga aku harapkan.’ M38 


Ayat 73, Firman Allah 3s: 

4 \ itai ^ \££ iSi 



“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi 
sebagian yang lain.Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa 
yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka 
bumi dan kerusakan yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh dari As-Suddi dari 
Abu Malik bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki berkata, “Kami memberi 
warisan kepada kaum kerabac kita yang musyrik.” Maka turunlah firman 
Allah, “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung 
bflgi sebagian yang Inin...' MW 


Ayat 75, Firman Allah (jfe: 


l^ sir; 






“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta 
berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). 


438 Ath-Thabarani (8/104) dalam kitabnya Al-Ausath. 

Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Tawanaivtawanan dalam ayat ini 
adalah Abbas dan para sahabatnya, mereka berkata kepada Nabi "kami beriman kepada apa yang 
engkau bawa, dan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami akan menasihati 
kaum kami untuk juga mengikutimu,” maka turunlah ayat ini (4/2978). 

Ibnu Katsit berkata (2/432): “Bahwa orang yang paling banvak memberikan imbalan di antara 
cawanan perang Badar adalah Abbas bin Abdul Muthalib karena ia adalah seorang yang kaya, ia 
memberikan imbalan emas sebesarseratusUqiyah." Hadits mi dasarnya dari AI-Bukhari (5/109) 
dan Ibnu Katsir telah menyebutkannya (2/432). 

439 Ibnu Jarir (10/55/). Imam AI-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Usamah bin Zaid dari 
Nabi bahwasanya beliau bersabda, “Seorang Muslim tidak mewansfcan kepada orang fea/ir dan tidak 
pula orangkafir me warm orang Muslim.'' AI-Bukhari (8/194), Muslim (1) dalam Bab AJ-Faraid/t. 
Al-Qurthubi berkata (4/2985): “Allah inenjadikan kaum Anshar dan Muhajirin sebagai orang- 
orang yang berada di dalam wilayahnya (agamanya) dan bukan selain mereka, dan inenjadikan 
orang-orang kafir sebagai pemimpin untuk sebagian yang lainnya." 


260 Asbcibrm Nuzul 



Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukrn kerabat) di dalam kitab 
Allah. Sesungguhnya Allah M aha Mengetahui segala sesuacu. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zubair bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa dahulu seseorang biasa mengikat janji dengan kawannya dengan 
perkataan “Kamu akan mewarisi aku dan aku pun akan mewarisimu ” Lalu 
turunlah finnan Allah, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 
sebagitinnya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bw/can kerabat) di 
dalam kitab Allah. ” 440 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya ia 
berkata, “Rasulullah mempersaudarakan antara Zubair bin Awwam dengan 
Ka’ab bin Malik. Zubair berkata, “Aku melihat Ka’ab menderita luka-luka 
dalam Perang Uhud, maka aku berkata, ’’sekiranya ia meninggal dunia, 
niscaya aku akan mewarisinya.” Maka turunlah ayat ini, “Orang-orang yang 
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah....” Maka setelah itu harta 
warisan menjadi hak kaum kerabat, dan sistem pewarisan dari hubungan 
persaudaraan tersebut berhenti.’“ MI 


440 (bnu Jarir (1058/), lihat Al-Haitsami (7/28) dalam kitabnya Ai-Majma’ dan ia menisbahkannya 
kepada Ath-Thabarani dan ia berkata, “Orang-orang yang ineriwayatkannya shahih.” 

441 Lihat riwayat ini dengan redaksi yang lebih panjang dalam kitab Ad-Dwr Al-Mantsur (4/224). 


Asbabun Nujul 




Madaniyyah, Seratus Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 14, Firman Allah *&: 








*- ^ > . I'' 


“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan 
(perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan mcnghinakan mereka dan 
menoiong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orangorang yang 
benman." 


44 2 Ibnu Katsir berkata (2/438): "Surat ini adalah salah satu stirat yang terakhir turun pada Rasulullah 
& seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara’ bahwasanya ia berkata, 
"Ayat tetakhir yang turun adalah firman Allah, ''Mereka memintafatwa kcjiaAamu (temang kalalah) 
Kaudumlah “Allah member: fatwa kepadamu temang kalalah. .. " dan surat terakhir yang turun adalah 
Bara'ah (At-Taubah).* Adapun stirat ini tidak dibacakan basmahh ketika membaca awal surat ini 
karena para sahabat tidak menulisbasmalah pada awal surat ini dalam mushaf Al-lmam dan juga 
mereka mengikuti Khalifah padasaat itu yaitu Utsman bin Affan seperti apa yang dikatakan oleh 
At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Utsman bahwsanya ia berkata, “Aku tidak menulis di antara 
keduanya yaitu antara Al-Anfal dan At-Taubah kalimat basmalah, akan tetapi aku menulisnya 
(bosmoloh) pada tu juh surat yang panjang,” 

Aku katakan, “Hadits Al-Bukhari dalam kitabnya (6/80), hadits At-Tirmidzi (3086) dalam Bab 
Ar-Ta/sir dan ia berkata, "Hadits ini Hasan Shahih." 

Al-Qurthubi berkata (4/2988): “surat ini disebut juga Al-Fadhihoh, Ai-Btdiuis, dan Al-Mub'atsiroh." 
la juga berkata, “Tidak tercantumnya basmalah pada awal surat ini karena dahulu orang-orang 
Arab pada taman jahiliyah jika metekamemiliki perjanjian dengan kaum yang lainnya kemudian 
mereka ingin membata Ikan perjanj ian tersebut maka mereka akan menuliskan suatu surat kepada 
lawannya tanpa menulis kalimat basmalah, dan begitu pula surat Bara'ah sebagai bentuk pembatalan 
perjanjian Rasulullah dengan orang-orang musyrik.” Ia berkata juga, “Kalimat basmalah adalah 
perdamaian, akan tetapi surac Bara'ah turun dengan pedangdan tidak adadi dalamnyaperdamaian." 
Diriwayatkan juga bahwasanya bersama dengan tidak tercantumnya awal surat ini maka tak 
tcrcantumkan juga kalimat basmalah." Ucapan Al-Qurthubi sccata ringkas. 


262 Asbctbtm Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Qatadah bahwasanya ia 
berkata, “Diceritakan kepada kami bahwa ayat ini turun bercerita tentang 
suku Khuza’ah kecika mereka membunuhi orang'orang dari Bani Bakr di 
kota Makkah.” 

la meriwayatkan dari lkrimah bahwasanya ia berkata, "Ayat ini turun 
pada suku Khuza’ah.” 

Dan ia meriwayatkan dari As-Suddi bahwa ayat, “serta melegakan had 
orang-orang yang beriman." maksudnya adalah suku Khuza’ah, para sekutu 
Nabi Allah memuaskan hati mereka dengan membalaskan dendam 
terhadap Bani Bakr.” 443 


Ayat 17, 18, dan 19, Firman Allah Mi 



“Tidaklah pumas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid 
Allah., sedang mereka mengakui boWa mereka sendiri kafir. Itulah orang- 
orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanya 
yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari kemudian , serta tetap mendirikai\ shalat, menunaikan 
zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka 


443 Disebutkan oleh Ibnu Karsir (2/449) dan Al-Qurthubi berkata (4/3013): “Mereka adalah orang- 
orang kafir Makkah yang memutuskan perjanjian dan membanru Bani Bakr untuk melawan 
Khu 2 a'ah." Ada yang berpendapat, “Orang-orang kafir memulai untuk memerangi kalian pada 
hari Radar." 


Asbabun Nujul 



merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk. Apakah (orang-orang) yang memberi minimum 
orang'Orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu 
samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian 
serta bejihaddi jalan Allah ? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur All bin Abi Thalhah 
dari lbnu Abbas W) bahwasanya ia berkata, “Al-Abbas berkata pada saat 
ia tertawan di perang Badar, “Sekalipun kalian telah lebih dahulu masuk 
Islam, berhijrah, dan berjihad daripada kami, kami sejak dahulu mengums 
Masjidil Haram, memberi minum orang yang berhaji, serta membebaskan 
orang yang tertawan." Maka Allah menurunkan ayat, “Apakah (orang-orang) 
yang memberi minimum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus 
Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian...” 444 

Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan Abu Dawud meriwayatkan dari An- 
Nu’man bin Basyir 4® bahwasanya ia berkata, “Waktu itu aku sedangberada 
di dekat mimbar Rasulullah & bersama dengan beberapa sahabat beliau. 
Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak peduli jika setelah 
masuk Islam aku tidak beramal untuk Allah selain memberi minum orang 
yang menunaikan haji.” Sementara seseorang yang lain berkata, “Bukan, 
tapi mengurus Masjidil Haram!" Lalu yang ketiga berkata: "Bukan, tapi 
jihad di jalan Allah!” Hari itu adalah hari Jumat. Setelah aku shalat Jumat, 
aku menghadap Rasulullah S dan bertanya mengenai perbedaan pendapat 
mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Apakah (orang-orang) yang 
memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil 
Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian.” hingga firman-Nya, “Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum 
yang zhalim." 44 * 

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Ali bin Abi Thalib 
datang ke Makkah, lalu ia berkata kepada Al-Abbas, “Paman, mengapa 
engkau tidak berhijrah? Mengapa engkau tidak menyusul Rasulullah?" Sang 
paman pun menjawab, "Aku mengurus Masjidil Haram dan memegang 

444 Sanadnya terpucus (munqaii'): Ibnu Jarir (10/67/) dalam Bab Ai-Tafsir. 

445Shahih: Muslim (1879) dalam Bab Al-lmarah. 


264 Asbabun Nuzul 



kunci Ka’bah.” Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Apakah (orang-orang) 
yang memberi minuman omng-orang yang mengerjakan haji dan mengurus 
Masjidil Hamm...” Ia j uga berkata kepada beberapa orang (yang ia sebutkan 
nama-nama mereka), “Mengapa kalian tidak berhijrah? Mengapa kalian 
tidak menyusul Rasulullah?” Mereka menjawab, “Kami tinggal bersama- 
sama saudara-saudara dan kaum kerabat kami di tempat tinggal kami 
sendiri.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Katakanlah: “Jika bapak- 
bapalcmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu,..." hingga akhir dari ayat 
seluruhnya.” Abdurrazaq meriwayatkan hadits serupa dari Asy-Sya’bi. 446 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi 
bahwasanya ia berkata, “Thalhah bin Syaibah, Al-Abbas, dan All bin Abi 
Thalib saling membanggakan diri. Thalhah pun berkata, “Aku pengurus 
Ka’bah dan Aku yang memegang kucinya.” Sedangkan Al-Abbas berkata, 
“Akulah orang yang memberi minum jamaah haji.” Sementara Ali pun 
berkata: “Aku sungguh telah shalat ke arah kiblat sebelum orang-orang 
lain, dan aku pun orang yang ikut berjihad.” Maka Allah pun menurunkan 
ayat-Nya, “Apakah (orang-orang) yangmemberi minuman orang-orang yang 
mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan 
Allah?...” hingga ayat seluruhnya.” 447 

Ayat 25, Firman Allah dg: 



“Sesunggufmya Allah telah menolong kamu (hai para Mukminin) di medan 
peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain. yaitu di waktu 
kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), mob jitmlah yang 


446 Disebutkan oleh Al-Wahidi him. 201 dari Ibnu Sirin dan Murrah Al-Hamadani. 

447 Disebutkan oleh Al-Wahidi him. 201 dan ia menambahkan rnvayat dari Hasan Al-Bashri dan 
Asy-Sya’bi. 

Ibnu Katsir telah menyeburkan semua nwayat-riwayat ini, dan ia menambahkan bahwasanya Ali, 
Abbas, dan Syaibah saling membangga-hanggakan diri mereka, maka Al-Abbas berkata, "Aku ingin 
berhenti untuk memberikan minum kepada orang-orang yang menunaikan haji”, lalu Rasulullah 
bersabda, "Teruslah untuk memberikan minum kepada orang-orang yang menunaikan haji, karena hal 
tersebut adaiah kehaikan untuk kalian." Ibnu Katsir (2/451), Ibnu Jarir (10/68). 


Asbabun Nujul 



banya/c /cm tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan burni yang 
luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan 
bercerai-berai." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-hlubuwwah dan 
Rabi’ bin Anas bahwasanya seorang lelaki berkata pad a hari Hunain, 
“Kita tidak terkalahkan gara-gara jumlah yang sedikit.” Waktu itu mereka 
berjumlah 12.000 orang. Perkataan seperci itu membuat dada Rasulullah 
menjadi sempit. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan (ingat/a/i) 
peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak /catena banya/mya 
jumlah (mu)..," 1 ® 


Ayat 28, Firman Allah 



“HaZ arang'Orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang mtcsyri/c 
itu najis , mafca janganiah mereka mendekati Masjidil Haram sesuda/i 
tahun ini. Danjika kamu khawatir menjadi mi skin, maka Allah nanti akan 
memberimu kekayaan kepadamu dari karuma-Nya, jika Dia menghendaki. 
Sesungguhnya Allah M aha Mengetahui lagi Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Orang-orang musyrik jika datang ke Ka’bah, biasanya mereka 
membawa makanan untuk dijual. Ketika mereka dilarang untuk mendatangi 


44ft Lihat kitab Ad-Dnlnit milik Al-Baihaqi (5/123) dan (5/141) Han dalam kitab sunon-nya (6/306). 
Al-Qurthul'i berkata, “Pasukan miuslimin berjumlah eitam belas ribu." Ada yang mengatakan 
bahwasanya jumlah mereka sebelas ribu lima ratus orang, hingga ada di antara mereka yang 
mengatakan, “Kami tidak akan kalah disebabkan oleh jumlah yang sedikit (4/3027). 

Ibnu Karsir meriwayatkan dalam Ta/sir-nya (2/455) peristiwaperang Hunain dengan lengkapdari 
beberapa jalur yangberbeda, salah satunya dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Al-Bara' 
bin Azib. 


266 Asbctinm Nuzul 



Ka'bah, orang-orang Islam pun bertanya, “Kalau begitu, dari mana kita 
mendapatkan makanan?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Danjika 
kamu khaivatir menjadi miskin , maka Allah nanti akart memberimu kekayaan 
kepadamu dari karunia-Nya. .." H9 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh dari Sa’id bin Jubair 
bahwasanya ia berkata, “Ketika turun ayat, “Sesungguhnya orang-orang 
musyrik itu najis (Jcotor jiuia), karerta itu janganlah m ereka mendekati M asjidil 
Haram setelah tahim ini” maka kaum Muslimin merasa berat haci dengan 
hal ini. Kemudian mereka berkata, “Siapa yang mendatangkan makanan 
dan barang-barang kebutuhan kepada kita?” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Danjika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan 
memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya... Hadits senada juga 
diriwayatkan dari Ikrimah, Athiyyah Al-Aufi, Adh-Dhahhak, Qatadah, 
dan yang lain’ 50 . 


Ayat 30, Firman Allah 3ft: 

^S\ I ijZ 5t 









> 




"Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair itu putra Allah” dan orang-orang 
Nashrani berkata , “AI-Mosifi itu putra Allah.” Demikianlah itu ucapan 
mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai 
berpaling?.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya 

449 Ibnu Katsir mernvayarkan semua riwayar ini dan ia menambahkan dari jalur Muhammad bin 
Ishaq bahwasanya ia berkata, "Orang-orang berkata, “Kami akan kehilangan pasar-pasar kami, 
barang dagangan kami tidak akan laku, dan kami akan kehilangan cenian-ceman kami dalain 
berdagang. maka turunlah firman Allah. "Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti 
akan memberimu fcelcayann kepadamu dan karunia-Nya... “ (2/458). 

Al-Qurthubi berkata (4/3033): “ketika orang-orang mukmin melarang orang-orang musyrik un tuk 
datang ke Ka’bah, dan orang-orang musyrik selalu membawa barang dagangan mereka ke Ka’bah, 
maka syaithan memasukkan rasa takur misklin ke dalam hati mereka dan mereka berkata, “Dari 
kita akan hidup?” maka Allah menjanjikan kepada mereka kekayaan dari sisi-Nya.” Adh-Dhahhak 
berkata, “Maka Allah inemerintahkan kepada mereka untuk mengambil jizyah dari oWudrwimah." 

450 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nujul 



ia berkata, “Rasulullah didatangi oleh Sallam bin Misykam, Nu’man 
bin Aufa, Syas bin Qais, dan Malik bin Ash-Shaif.” Mereka lalu 
berkata, “Bagaimana mungkin kami mengikutimu sementara kamu telah 
meninggalkan kiblat kami dan engkau pun tidak mempercayai bahwa Uzair 
adalah putra Allah?!” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan orang - 
orang Yahudi berkata .. .” 45i 

Ayat 37, Firman Allah 3k: 


“Sesungguhnya mengundur-undurkan buian haram itu adalah menambah 
kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan 
itu, mereka menghalalkannyapadasuatu tahun dan mengfiaramkannyapada 
tahun yang lam, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang 
Allah mengfiaramkannya, maka mereka menghalaikan apa yangdiharamkan 
Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang 
buruk itu. Dan Allah tidak memben petunjuk kepada orang-orang yang 
kafir. ’’ 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Malik bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu mereka menjadikan satu tahun berjumlah tiga belas buian, dan 
mereka menjadikan buian Muharram sebagai buian Shafar sehingga mereka 
bisa melakukan hal-hal haram di dalamnya. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya mengundur-undurkan buian haram itu adalah menambah 
kekafiran..."' 152 

451 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Ad-Dwr Al-Mrmtsur (3/248) dan ia 
menambahkan lagi seorang dari mereka yaitu Abu Anas. 

452 Ibnu Katsir berkata (2/470-471): “Seseorangbernama Junadah bin Aufbin Umayyah Al-Kinani 
selalu datang ke Ka’bah setiap tahunnya, ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Tsumamah, 
ia berkata kepada orang-orang, “Sesungguhnya Abu Tsumamah tidak menrhalimi dan tidak 
pula mempunyai kesalahan, dan sesungguhnya buian Shafar percama adalah adalah buian kita 
menghalaikan segala sesuaiu", lalu ia mengharamkan buian Shafar untuk melakukan kejahatan 






• 4 


£sK 


268 Asbabun Nuzul 




“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, 
"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia 
sebagai ga?iti kehidupan di akhirat? Padahal Icenilortatan hidup di dunia ini 
(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Jarir dari Mujahid bahwasanya ia berkata 
centang ayat ini, “Ini ketika mereka diperintahlcan untuk pergi dalam Perang 
Tabuk setelah penaklukkan kota Makkah. Mereka diperintahkan untuk 
berangkat pada waktu musim panas yang sangat terik, padahal buah-buahan 
sedang vvaktunya masak dan mereka ingin berteduh dan merasa sangat berat 
untuk pergi.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Berangkatlah kamu 
baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadkih kamu dengan 
harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika 
kamu menge tahui . ” 453 


Ayat 39, Firman Allah 




dalam setahun dan juga Muharram dalam setahun, oleh karena itu Allah berfirman: "Sesimgguhnya 
mcngundur-undurkrtn bulan Warn uu adalah mt’iuunfcah kekafiran. .." Ibnu Katsir mcmvayatkan 
semua had its ini dari jalur-jalur yang berbeda. 

Al-Qurtubi berkata (4/3063): "Dahulu mereka mengharamkan perang dalam bukan Muharram, 
akan tetapi jika mereka ingin berperang pada bulan Muharram, maka mereka menggantinya dengan 
bulan Shafar sebagai bulan yang dihatamkan perang, dan sebabnya adalah bahwasanya orang-orang 
arab inenyukai perang, dan mereka tidak dapar berdiam diri selama tiga bulan beturut-turut tanpa 
berperang, dan mereka berkata, “Jika tiga bulan berturut-turut kita tidak berperang sehingga kica 
tidak mendapatkan apa-apa, maka kita akan binasa," dan jika mereka kembali dari Mina, maka 
seorang dari Bani Kinanah berdiri dan kemudian seorang dari Bani Fuqairn yaitu Qalaminis... 
Kemudian ia menyebutkan riwayat Ibnu Katsir sebelumnya." 

453 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/472) dan ia menambahkan setelah kata "mereka ingin 
berteduh" dengan kalimat "dalam cuaca yang sangat panas dalam musim panas", dan Ibnu Jarir 
menisbahkannya kepada Ibnu Mujahid (10/94). 


A sbabun Nuzul 269 




f 





“Jika kamu tidak bemngkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu 
dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, 
dan kamu tidak akan dapat memberi kemadharatan kepada-Nya sedikit 
pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Najdah bin Nufai’ bahwasanya 
ia berkata, “Aku pemah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai ayat ini, 
dan ia menerangkan bahwa Rasulullah & memerintahkan salah satu suku 
untuk berangkat berperang, tapi mereka merasa berat untuk melaksanakan 
perintah beliau, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Jika kamu tidak 
bemngkat untuk berperang, n iscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang 
pedih..." Dan Allah mencegah hujan turun kepada mereka, dan itulah 
adzab bagi mereka. 454 


Ayat 41, Firman Allah -jfe: 



“Berang/catlah kamu baik dalam keadaan merasaringan maupun berat, dan 
berjihadiah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari seseorang yang berasal dari kota 
Hadhramaut bahwasanya ia mendengar kabar bahwa dahulu ada orang- 
orang yang sakit atau tua renta dan mengatakan, “Aku berdosa!” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, "Berangkailah kamu baik dalam keadaan 
merasa ringan maupun berat... " 4SS 


Ayat 43, Firman Allah 9£: 
l*-'' s' -W s^C\ 




454 Lihat Ibnu Katsir (2/473). 

455 Lihat Ibnu Katsir (474/2). 


270 Asbabun Nuzul 






“Semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu memberi igin kepada mereka 
(untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang 
benar (dalam keudgurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang 
berdusta.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya Amru bin Maimun Al-Audi 
berkata, “Dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah .# yang tidak mempunyai 
pengaruh apa pun, yaitu; memberi izin kepada orang munafik untuk tidak 
lkut berperang dan mengambil tebusan dart para tawanan. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu 
memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang ), sebelum jelas bagimu 
orang-orang yang benar (dalam keudzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang- 
orang yang berdusta. ” 45ft 


Ayat 49, Firman Allah 




4 >_ 



“Di antara mereka ada orang yang berkata: "berilah saya keizinan (tidak 
pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus dalam 
fitnah.” Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan 
sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Abu Nu’aim, dan Ibnu Mardawaih 
dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Ketika Nabi & hendak 
berangkat ke Perang Tabuk, beliau bertanya kepada Jadd bin Qais: “Hai 
]add bin Qais, apa pendapatmu tentang berperang melawan B ani AsfarV’ la 
menjawab, “Wahai Rasulullah, aku ini orang yang punya kegemaran kepada 
wanita, dan kalau aku melihat wanita-wanita Bani Asfar, aku pasti akan 
tergoda.” Maka izinkanlah aku (tidak ikut perang) dan jangan buat aku 


456 Disebuckan oleh Al-Qurthubi (4/3080) dan ia beikaia, “Ini adalah teguran yang sangat lembut,” 
Ibnu Katsir berkata (2/476): "Apakah kalian pernah mendengar teguran yang lebih baik dari pada 
ini ? "memaafkan sebelum teguran.” 


A sbabun Nuzul 271 



tergoda!” Maka Allah menurunkan ayat, “Di antara mereka ada orangyang 
berkata...” 437 . Ibnu Abi Hatimdan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits 
serupa dari hadits Jabir bin Abdillah. 458 

Ach-Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa 
Nabi 3* bersabda, “Pergjlah berperang, niscaya kalian akan men dapatkan wanita- 
wanita Bant Asfar!” Sejumlah orang munafik pun berkata, “Dia benar-benar 
mau menggoda kalian dengan wanita!" Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Di antara mereka ada o rang yang berkata...” 4yq 



“Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang 
karenanya; dan jika kamu ditimpa ole/i sesuatu bencana, mereka berkata: 
“Sesungguhnya kami sebelumnya celah memerhatikan urusan /catni (tidak 
pergi perang)’’ dan mereka berpaling dengan rasa gembira.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir bin Abdillah berkata, 
“Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang dan tinggal di Madinah 
mulai menyebarkan desas-desus keji tentang Nabi S. Mereka berkata, 
“Muhammad dan sahabat-sahabatnya tel all bersusah payah dan binasa dalam 
perjalanan mereka." Lalu mereka mendengar kabar yang membuktikan 
ketidakbenaran ucapan mereka, bahwa Nabi '§> dan para sahabat tidak 
tertimpa apapun sehingga mereka merasa marah. Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Jika kamu mendapat suatu kebaikan. . .” 4M 


Ayat 53, Firman Allah -3®: 







457 Dha'if: Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas (2/122) dan di dalamnya terdapat Yahya Al-Hainani, ia 
dha'if. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur At-Walabi dari Ibnu Abbas Vt. 

458 Diriwayatkan oleh Al-Qurthubi dari Ibnu Ishaq. 

459 Dha'if: AtlvThabatani (11/63) dan di dalamnya terdapat AbuSyaibah bin Ibrahim bin Utsman, 
1 adha'if. Ibnu Katsir menyebutkan semua riwayat ini (2/477). 

460 Lihat hadits ini dengan riwayat yang lebih panjang dalam kitab Ad-Dur Al-Mantsitr (3/269). 


272 Asbainm Nuzul 



“Katalcanlah: “Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun 
dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari 
kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari lbnu Abbas W bahwasanya ia 
berkata, “Jadd bin Qais berkata, “Aku tidak tahan jika melihat wanita. 
Aku sangat mudah tergoda dengan wanita. Tapi aku akan membantumu 
dengan harta bendaku.” Ibnu Abbas berkata, “Mengenai dirinyalah turun 
ayat, “Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun 
dengan terpaksa..." karena ucapannya: “Aku akan membantumu dengan 
harta bendaku.” 1 ' 61 

Ayat 58, Firman Allah 

ijiw) p oij ^ ^ ^ 



“Dan di an tar a mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) 
zakat; jika mereka diben sebagian dari padanya, mereka bersenang had, dan 
jika mereka bdak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka 
menjadi mar ah. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwasanya 
ia berkata, “Tatkala Rasulullah S sedang membagikan sesuatu, datanglah 
Dzul Khuwaisirah yang kemudian berkata, “Berlakulah adil!” Maka 
Rasulullah bersabda: “Celaka kamu! Siapa yang berlaku adiljikalau aku tidak 
berlaku adil’!” Dan turunlah ayat, “Dun di antara mereka ada orang yang 

mencelamu tentang (distribusi) zakat _" Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 

hadits serupa dari Jabir. 462 

461 Al-Qurthubi menyebutkannya (4/3086). 

462 Shahih: Al-Bukhari (6163) dalam Al-Adab, dan (3610) dalam Al-Manaqib. 

Ibnu Katsir berkata (2/479): “Nama Dzul Khuwaishirah adalah Hurqush.” la juga menyebutkan dari 
Ibnu Jarir bahwasanya Nabi 4* datang dengan membawa harta sedekah, lalu beliau membagikannya 
ke sana dan ke sini, dan ketika harta sedekah sudah habis, seorang yang berada di belakang Nabi 
berkata, “Ini tidak adil" maka turunlah ayat ini. Dari diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya orang 


Asbabun Nu*ul 273 



Ayat 61, Firman Allah 4?: 



“Di antara mereka (arang-orang muna/ilc) ada yang menyakiti Nabi 
dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." 
Katakanlah: “la mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman 
kepada Allah, mempercayai orang-orang M ukmin, dan menjadi rahmat 
bagi orang-orang yang benman di antara kamu. ” Dan orang-orang yang 
menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka adzab yang pedih.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, "Bahwasanya Nabtal bin Harits datang kepada Rasulullah lalu 
ia duduk dalam majelis beltau, mendengarkan apa yang disabdakan oleh 
Rasulullah, kemudian ia menyampaikan semua apa yang ia dengar dari 
Rasulullah kepada orang-orang munafik”, maka turunlah firman Allah, “Di 
antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi... ” 46J 


Ayat 65, Firman Allah -3g: 


Zdd J 4^2; »yQ 



_/- > j ' 1 


'-V” \ >■" \f\" 


“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan 
itu), tentulah mereka a lam manjawafr, “Sesunggn/mya kami hanyalah 


tcrscbut adalah orang badui yang tinggal di Sahara. 

Al-Qurthubi berkata (4/3091): “Allah menggambarkan sekelompok orang munafik bahwasanya 
mereka mengatakan Nabi tidak adil dalam membagikan harta sedekah.” 

463 Al-Qurchubi berkata (4/3117) bahwasanya ayat ini turun pada Atab bin Qusyair yang berkata, 
“Sesungguhnya Muhammad seperti sebuah telinga yang meneiima semua apa yang dikatakan 
kepadanya." Dan ia berkata bahwasanya ada yang mengatakan bahwasaya ia adalah Nabtal bin 
Harits, pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Ishaq, dan adalah Nabtal seorangyangbesar, kepaladan 
janggutnva sangat panjang, keduapipinya hitam, data penampilannya sangat buruk, dan iayang 
dikatakan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya, “Barangsiapa yang ingin melihat setan, maka 
lihatlah Nabtal hin Harits.” 


274 AsJwbun Nuzul 



bersenda gurau dan bermam-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan 
Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berobk-olok?. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar bahwasanya 
ia berkaca, “Pada suatu hari dalam Perang Tabuk seseorang berkata dalam 
suatu majelis, “Kami tidak pemah melihat seperti para penghafal Al-Qur'an 
itu. Belum pemah ada orang yang lebih rakus, lebih berdusta, dan lebih 
pengecut dalam pertempuran melebihi mereka!” Mendengar itu, seseorang 
langsung berkata, “Kamu bohong! Kamu munafik! Aku akan melaporkanmu 
kepada Rasulullah!” Lalu ia pun menyampaikan hal itu kepada beliau, dan 
ayat Al-Qur'an pun turun. Ibnu Umar berkata, “Aku lihat ia memegangi 
tali kekang unta Rasulullah, sementara batu-batu menyambitinya, dan ia 
berkata, “Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan 
bermain-main saja”, Rasulullah berkata, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat- 
Nyadan Rasul-Nya kamu selaku berolok-olok? 

Lalu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari jalur lain dari 
Ibnu Umar 4*» dan menyebutkan nama orang tersebut Abdullah bin Ubay. 464 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ka’ab bin Malik bahwa Makhsya 
bin Humair berkata, “Aku mau saja diadili, akan tetapi masing-masing dari 
kalian memasang seratus (dirham), dengan syarat kita selamat dari turunnya 
Al-Qur'an mengenai kita.” Hal itu terdengar Nabi Maka merekadatang 
dan meminta maaf. Lalu Allah menurunkan, "Tidak perlu kamu meminta 
maaf..." Orang yang dimaafkan oleh Allah adalah Makhsya bin Humair, 
lalu ia berganti nama menjadi Abdurrahman, dan ia memohon kepada 
Allah untuk terbunuh sebagai syahid yang kematiannya tidak diketahui 
siapa pun. Dan ia akhirnya tewas dalam Perang Yamamah, tanpa diketahui 
di mana tempat terbunuhnya dan siapa yang membunuhnya. 465 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa sekelompok orang munafik 
berkata dalam Perang Tabuk, “Orang ini mau menaklukkan istana-istana 
dan benteng-benteng Syam? Mustahil!” Maka Allah memberitahukan hal 
ttu kepada Nabi #, lalu beliau mendatangi mereka dan bersabda, “Kalian 


464 Kedua-duanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/485). Dan AI-Qurchubi berkata. "la adalah Wadi’ah 
bin Tsabit karena Abdullah bin Ubay binSalul tidak menyaksikan perang Tabuk.” 

465 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 275 



mengatakan begini dan begitu." Mereka menjawab, “Kami sebetulnya hanya 
bersenda gurau dan bermain-main saja.” Maka turunlah ayat ini.‘ ,b6 

Ayat 74, Firman Allah 


j&S t £# ijili j3j ijili d ^ 



>>-?/* Vi ^ t>>" . if E i r< 

‘-'ij LA*- O» ^ 





“Mereka (orang-orangmuna/ik itu) berstwnpaJi dengan (nama) Allah, bahwa 
mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakidmu). Sesungguhnya 
mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telak menjadi kafir 
sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, 
dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasubhlya), kecuali karcna Allah 
dan Rasul-Nya telak melimpahkan karunia-blya kepada mereka. M aka 
jika mereka bertaubai, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka 
berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih 
di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung 
dan tidak (pula) penolong di muka burnt.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Bahwa dahulu Al-Julas bin Suwaid bin Shamit merupakan salah 
seorang yang cidak mengikuti Rasulullah dalam Perang Tabuk. la berkata, 
“Seandainya orang ini benar, sungguh kita lebih buruk daripada keledai." 
Ucapan icu dilaporkan oleh Umair bin Sa’ad kepada Rasulullah, akan cetapi 
ia (Al-Julas) bersumpah bahwa ia tidak berkata demikian. Maka Allah 
menurunkan firma-Nya, “Mereka (orang'Orangmunafik itu) bersumpah dengan 
(noma) Allah...” Dituturkan bahwa kemudian ia bertaubat dan menjadi 
orang baik-baik.” Lalu ia meriwayatkan hal serupa dan Ka’ab bin Malik. 
Ibnu Sa’ad dalam kitab Thabaqat, meriwayatkan hal serupa dari Urwah 467 . 

466 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (4/3122). Ibnu Jarir (10/119). 

467 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini dan bahwasanya yang berkata adalah Julas bin Suwaid 


276 Asbabun Nuzul 



Ibnu Abi Hacim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya 
Zaid bin Arqam mendengar seorang munafik berkata ketika Nabi & sedang 
berkhutbah, “Kalau orang ini benar, sungguh kita lebih buruk daripada 
keledai!” Ia lalu menyampaikan hal itu kepada Nabi tapi orang tersebut 
menyangkal. Maka Allah menurunkan ayat, “M ereka (orang-orang munafik 
itu) bersumpah dengan (nama) Allah..." 468 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnu Abbas bahwasanya ketika itu 
Rasulullah & sedang duduk di bawah pohon. Beliau bersabda, “Sebentar 
lagi akan datang seorang yang memandang dengan pcmdangan mata setan. ’’ 
Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian biru. Rasulullah memanggilnya 
dan bertanya, "Mengapa kamu dan kawan-kawanmu mencaciku. 7 " Orang itu 
segera pergi dan mengajak kawan-kawannya, lalu mereka bersumpah bahwa 
mereka tidak berkata begitu, hingga akhirnya beliau melepaskan mereka. 
Lalu Allah menurunkan ayat, “Mereka ( orang-orang munafik itu) bersumpah 
dengan (nama) Allah . 

la meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ada dua orang yang 
saling berkelahi, salah satunya dari Juhainah sedang yang lain dari 
Ghifar. Kebeculan suku Juhainah adalah sekutu kaum Anshar. Abdullah 
bin Ubay berkata kepada suku Aus, “Bantulah saudara kalian! Demi 
Allah, perumpamaan antara kita dan Muhammad tidak lain seperti kata 
pepatah, “Gemukkan anjingmu, pasci ia memangsamu!" Seorang dari kaum 
Muslimin pergi melaporkan ucapannya itu kepada Nabi Beliau lalu 
memanggilnya dan bertanya kepadanya akan hal tersebut. Akan tetapi ia 
bersumpah bahwa ia tidak mengatakan demikian. Maka Allah menurunkan 
ayat-Nya, “Mereka (orang-orang mimajik itu) bersumpah dengan (nama) 
Allah...” 470 . Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
seorang lelaki yang bernama Al-Aswad berniat membunuh Nabi S, maka 
turunlah firman Allah, “Dan mengingmkan apa yang mereka tidak dapat 
mencapainya... " 47t . 

bin Shamit dan Wadi’ah Ibnu Tsabit, dan yang mendengarkan ucapan mereka adalah Amir bin 
Qais. Al-Qurthuhi nienisbahkannya kepada As-Suddi. Ada yang mengatakan bahwasanya yang 
mendegar ucapannya adalah Ashim bin Adi, dan ada vang juga yang berpendapar bahwasanya yang 
mendengar adalah Khuzaifah dan Al-Qurthubi berkata bahwasanya ia adalah Umair bin Sa’ad, 
anak dari istri Julas. 

468 Kisah ini juga memiliki dalil dalam kitab Shalrih Al-Bukhari (6/192) dari Anas. 

469 Disebutkan oleh Imam As-Suyuchi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Miimsur (3/280). dan disebutkan 
juga oleh Ibnu Katsir (2/489), 

470 Ibnu Jarir (10/128) dalam Bab At-Tafsn. 

471 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausath (2/211), dan Ibnu Katsir berkata 
(2/491): “Sesungguhnya Rasulullah & memerintankan kepada orang-orang untuk berjalan di 


Asbabun Nuzul 277 



Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah bahwa 
bekas budak Bani Adi bin Ka’ab membunuh seorang pria Anshar, lalu Nabi 
& memutuskan diyatnya sebesar 12.000. Mengenai kejadian inilah turun 
ayat, “Dan mereka tidak mencela (Allah dan RasubNya ), kecuali karena Allah 
dan Rasul-Nya telah melimpahkan kantnia-Nya kepada mereka.” 472 

Ayat 75, Firman Allah 

•i<' ■" ' ' 

o 

“Dan di antara mereka ada orang yang telah benkrar kepada Allah, 
“Sesungguhnyajika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, 
pastilah htmi akan bersedekah dan pastihh Itami termasuk orang-orang yang 
shalih.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, lbnu Abi 
Hatim, dan Al-Baihaqi di dalam Ad-Dala’il dengan sanad yang lemah 
dari Abu Umamah bahwa Tsa’labah bin Hathib berkata, "Wahai 
Rasulullah, doakanlah aku agar dikaruniai harta benda oleh Allah.” 
Beliau menjawab: “Celaka kamu wahai Tsa’labah.' Harta yang sedikit 
tapi kamu syukuri lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak 
sanggup mengurusnya.” Tsa’labah pun berkata, “Demi Allah, jika Allah 
mengaruniakan aku harta benda, aku pasti berikan hak kepada mereka yang 
berhak menerimanya." Rasulullah pun mendoakannya. Lalu ia memelihara 
domba yang kemudian berkembang biak hingga jalan-jalan Madinah tidak 

tengah suatu lernbah, lalu beliau, Hudzaifah, dan Ainmat menaiki puncak gunung, akan tetapi 
dua belas orang munafik dengan menunggangi kuda mengikuti mereka dari belakang menaiki 
gunung untuk membunuh Rasulullah, maka Allah memberitahu Rasul-Nya mat mereka, maka 
beliau ineinerintahkan Hudzaifah untuk menghadapi mereka, kemudian Hudzaifah berbalik 
arah untuk menghadapi mereka. Ketika Hudzaifah melihat mereka, maka la langsung memukul 
wajah tunggangan mereka hingga mereka ketakutan dan kembali dengan kchinaan, dan sctclah 
itu Rasulullah memberitahu kepada Hudzaifah dan Ammar nama-iraina orang munatik tersebut 
dan niat mereka untuk membunuh Nabi &.dan juga beliau memerintahkan mereka berdua untuk 
merahasiakannya.” 

Aku katakan, “Hadits ini mempunyai penguat dari Imam Muslim (8).” 

'172 Al-Qurthubi berkata (4/3132): “Sesungguhnya orang yang terbunuh adalah seseorang yang 
dimerdekakan oleh Julas.” Al-Kalbi berkata: “Sehelum kedarangan Nabi. mereka hidup dalam 
serba kekurangan, tidak mempunyai kuda sebagai tunggangan, dan tidak pernah mendapatkan 
harta rampasan, akan tetapi ketika Nabi datang, mereka menjadi orang-orang kaya dengan harta 
rampasan.” 


278 Asbabun Nuzul 



leluasa lagi baginya sehingga ia membawa temaknya ke pinggiran kota. 
Biasanya ia ikut melaksanakan shalat berjamaah kemudian pergi mengurus 
temaknya. Tapi setelah temaknya berkembang banyak sehingga padang 
rumput Madinah tidak mencukupinya dan terpaksa ia membawa mereka ke 
pinggiran kota, ia akhirnya hanya menghadiri shalat Jumat, baru setelah itu 
pergi mengurus temaknya lagi. Temaknya terus berkembang biak hingga ia 
membawa mereka semakin jauh dari kota, sehingga ia pun meninggalkan 
shalat Jumat dan shalat-shalat jamaah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya 
kepada Rasulullah, “Ambilah zakat dan harta mereka, guna membersihkan 
dan menyucikan mereka.,." Maka beliau menugaskan dua orang untuk 
mengambil sedekah seraya membekali mereka dengan surat. Kedua petugas 
ini mendatangi Tsa’labah dan membacakan surat Rasulullah kepadanya. 
Dia pun berkata, “Ambillah dulu sedekah dari orang-orang lain. Kalau 
sudah selesai, barulah kalian ambil punyaku.” Mereka pun melakukan 
sesuai permintaannya. Lalu Tsa'labah mengatakan: “Ini tidak lain sama 
saja dengan jizyah.” Kedua orang itu pun akhirnya pergi meninggalkannya. 
Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, “Dan di antara mereka ada 
orang yang telah berikrar kepada Allah: “Sesungguhnya jika Allah memberikan 
sebagian kantnia-Nya kepada kami..." hingga firman-Nya, “Karena mereka 
selalu berdusta. " 

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hal serupa dari jalur 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas. 473 

Ayat 79, Firman Allah 



473 Munkar: diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitanya Al-Kahir (8/260). Ibnu Jarir (10/130) 
dalam Bab Ai-T afsir, Al-Baihaqi (5/389) dalam kitanya Dalail An-Nubuwwah 
Al-Qurrhubi mengarakan (4/3134-3135) bahwasanya ada yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwaayat ini turun pada Hatib bin Ubay bin Balta’ah yang hartanyadatangtctiambatdari Syam, 
sehingga ia bersumpah dalam salah satu inajelis orang-orang Anshar, “J ika hartaku sampai dengan 
selamat, maka aku akan menginfakkannya", akan tetapi ketika hartanya sampai kepadanya, ia 
tidak mengeluarkannya sedikitpun untuk dunfokkan, maka turunlah ayat ini. la (Al-Qurthubi) 
juga berkata, “Tsa'labah adalah orang Anshar dan juga ikut dalam perang badar, dan adapun yang 
diriwayatkan darinya. maka itu tidak benar," Maka dati ini, Ibnu Abdil Bar mengatakan seperti 
hal tersebut dan juga meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang munafik yaitu, 
Nabtal bin Harits, Jadd bin Qais, dan Mu’tab bin Qusyair. 

Ibnu Kacsir berkata (2/493): “Bahwasanya dua orang yang pergi menemui Tsa'labah untuk 
mengambil zakat adalah orang dari Sulaim dan Juhainah 


Asbabun Nuzul 279 



“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang- 
orang muJcmin yang member! sedekah dengan sukareia dan (mencela) 
orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) seiain sekadar 
kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu mengbina mereka. Allah 
akan membalas penghinaan mereka itu , dan untuk mereka adxab yang 
pedih.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud 
bahwasanya ia berkata, “Ketika turun ayat sedekah, kami memikul 
harta benda kami di atas punggung kami. Lalu datanglah seseorang yang 
menyedekahkan harta yang banyak. Orang-orang pun berkata, "Dia ingin 
pamer!” Kemudian datang pula seseorang yang menyedekahkan satu sha', 
dan mereka berkata, “Sungguh Allah tidak memerlukan sedekah orang ini!” 
Maka turunlah ayat, “(Orangmunafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang 
beriman..." Hal senada disebuckan dalam hadits Abu Hurairah, Abu Uqail, 
Abu Sa’id Al-Khudri, Ibnu Abbas, dan Umairah bin Suhail bin Rafi, yang 
semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih. 474 


Ayat 81, Firman Allah ife; 








“Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira 
dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah , dan mereka tidak suka 
bcrjihad dcngan harta danjhva mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: 
“Janganlah kamu berangkat (pergi' berperang) dalam panas terik ini." 
Katakanla/i: “Apt neraka Jahanam itu lebih sangat panas(nya)" jikamereka 
mengetahui. 


474 Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (1415) dalam Bab Az-Zakai, Muslim (1018) dalam Bab Az-2tduu, 
Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini (2/494). 

Al-Qurthubi berkata (4/3140): "Bahwa nama seseorang yang memberikan setengah sftti' adalah 
Abu Aqil, yaitu Al-Habhah.” 


280 Asbabun Nuzul 



Sebab Tumnnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah & raemerintahkan orang-orang untuk berangkat bersama 
beliau. Perincah itu keluar pada saac musim panas. Maka seseorang berkata 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, panas sangat menyengat. Kita tidak bisa 
berangkat. Maka janganlah menyuruh kami untuk pergi perang pada musim 
panas.” Maka turunlah firman Allah, "Katakanlah: "Api nerakajahanam itu 
lebih sangat panas(nya)” jika mereka mengetahui" 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi 
bahwasanya Rasulullah & berangkat ke Tabuk pada saat musim panas yang 
sangat terik. Maka seorang laki-laki dari Bani Salamah berkata, “Janganlah 
kalian berangkat perang dalam panas terik ini!” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Katakanlah: “Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas(nya). " 475 

AbBaihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwwah 
melalui jalur Ibnu Ishaq dari Ashim bin Amru bin Qatadah dan Abdullah 
bin Abi Bakar bin Hazm bahwasanya seorang munafik berkata, “Janganlah 
kalian berangkat untuk perang dalam panas terik seperti ini!” Maka turunlah 
ayat ini. 476 

Ayat 84, Firman Allah 4®: 



“Dan janganlah kamu sekali-kali menshalathan (jenazah) seorang yang mad 
di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kubumya. 
Sesunggu/in\a mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
mati dalam keadaan fasik. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya 
datang menemui Rasulullah & untuk meminta baju beliau untuk dijadikan 
sebagai kain kafan ayahnya, lalu beliau memberikannya. Kemudian ia 
meminta lagi kepada Rasulullah untuk menshalatkannya, maka beliau pun 

475 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/494). Lihat kitab Imam As-Suyuthi Ad-Dur Al-Ma,usur (3/286). 

476 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnnya Dalail An-Nu/ruuniaA (5/213). 


A sbabun Nuzul 



berdiri dan menshalati ayahnya. Melihat tersebut, Umar bin Al-Khaththab 
langsung berdiri dan memegang baju beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau menshalati ayahnya sedangkan Allah melarangmu untuk 
menshalati orang-orang munafik?” lalu Rasulullah berkata kepada Umar, “ 
Allah hanya menyitmhku memilih, Dia berfirman, "Dan aku akan melakukannya 
lebih dari tujuh puluh kali." Lalu Umar mengatakan, “Akan tetapi ia adalah 
seorang munafik!” akan tetapi beliau tetap menshalatinya. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu sekali-kalt menyembahyangkan 
(jenazah) seorang yang man di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri 
(mendoakan) di kubumya..." Setelah itu beliau tidak lagi menshalati orang- 
orang munafik. Hal ini dituturkan dalam hadits Umar, Anas, Jabir, dan 
Iain-lain.' 17 ' 

Ayat 91, Firman Allah 4S: 



“Tiada dosa <lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, 
orang'orang yang sakit dan atas orang'orang yang tidak memperoleh apa 
yang akan mereka nafkahkan , apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah 
dan Rasul'Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang 
yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi M aha Penyayang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Tsabit bahwasanya 
ta berkata, “Bahwa dahulu aku menjadi juru tulis Rasulullah &. Pada 
waktu menuliskan surat Bara’ah (At-Taubah), aku sedang menaruh 
pena di telingaku ketika kami diperintahkan berperang. Rasulullah & 
memerhatikan apa yang diturunkan kepadanya ketika tiba-tiba datang 
seorang buta, lalu bertanya kepadanya, “Bagaimana dengan aku yang buta 
ini, wahai Rasulullah?” Maka turunlah ayat, “Tiada dosa (lantaran tidak 


477 Muttafaq Alaihi: A1-Bukhari (4670) dalam Bnh At-Tn/sir, Muslim (2400) dalam Bab Fi Fod/iail 
Aih-Shahabah, dan karena sebab turun ini maka para mufassri tidak berbeda pendapat. Lihac Ibnu 
Jarir (10/142), Ibnu Katsir (2/499). Dan Al-Qunhubi (4/3144). 


282 Asbabun Nuzul 



pergi berjikad) atas orang-orang yang lemah.. A 47 *. la meriwayatkan melalui 
jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas <* bahwa Rasulullah memerintahkan orang- 
orang untuk berangkac berperang bersama beliau. Lalu datanglah sejumlah 
sahabac beliau, di antaranya Abdullah bin Ma’qil Al-Muzanni yang berkata, 
“Wahai Rasulullah, bawalah kami!” Beliau menjawab, “Demi Allah, aku 
tidak mempunyai binatang tunggangan untuk membawa kalian.” Mereka 
pun terpaksa pergi sambil menangis. Mereka berduka karena tidak dapat 
ikut pergi berjihad karena tidak punya bekal dan kendaraan. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan cidak ada dosa juga atas orang-orang yang 
datang kepadamu agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka..." 479 . 
dan Nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Mubhamat. 


Ayat 99, Firman Allah -Mi 


5 






'jA 


> . .> 





» 









“Di antara orang~orang Arab Badui itu ada orang yang berimun kepada 
Allah dan hari kemudian, dan mcmandang apa yang dinafkahkannya (di 
jalan Allah) itu, scbagai jaian untuk mendekatkannya kepada Allah dan 
sebagai jalan untuk memperole/i doa Rasul. Ketahuilah, sesunggubnya 
nn/kah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada 
Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga) 
Nya. Sesungguhnya Allah M aha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 


478Keduanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/502-503) dan ia mengatakan bahwasanya Mujahid 
berkata, "Ayat ini turun pada Bani Muqarrin bin Muzainah.” Muhammad bin Ka’ab berkata, 
"Mereka adalah tujuh orang dan Bani Amru bin Auf Salim bin Auf, Bam Waqif Harami bin Amru, 
Bani Najar Ma 2 in Bin Najar, Abdurrahman bin Ka'ab yang biasa dipanggil dengan "Abu Laila”, 
Bam Ma’la Salman bin Shakhr, Bani Haritsah Abdurrahman bin Yazid Abu Ablah dan ia yang 
menginfakkandirinya, dan Allah menenmanya, Bani Salma bin Amru bin Ganmab, dan Abdullah 
bin Amru Al-Mu 2 anni." 

Al-Qurthubi berkata (4/3153): “Ayat ini turun pada ‘Irbad bin Sariyah." Ada juga yang mengatakan 
turunnya ayat ini pada Aidz bin Amru, dan ada juga yang mengatakan pada Bani Muqarrin, dan 
mereka tujuh bersaudara yaitu: Nu'man, Ma’qil, Uqail, Suwaid, Sinan, dan orang yang ketujuh 
tidak disebutkan namanya." 

479 Lihat sebelumnya. 


A sbabun Nujul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid bahwasanya ayat ini curun 
pada Bani Muqrin yang juga turun pada mereka tirman Allah, “Dan tidak 
ada dosa juga atas nrang-orang yang datang kepadamu agar engkau memberikan 
kendaraan kepada mereka... ” Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Abdurrahman 
bin Ma’qil Al-Muzanni, “Kami sepuluh orang pucra Muqrin. Tentang kami 
ayat ini turun.” 480 

Ayat 102, Firman Allah 



“Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka , mereka 
mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yangburuk. 
Mudah-mudahan Allah menerima caubai mereka. Scsungguhnya Allah 
Maha Pcngampun lagi maha Penyayang." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim dari jalur 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas W bahwasanya ia berkata, "Ketika Rasulullah 
pergi berperang, Abu Lubabah dan lima orang lainnya tidak ikut berangkat. 
Kemudian Abu Lubabah dan dua orang yang lain merenung, merasa 
menyesal, dan yakin akan ada celaka. Mereka berkata, “Kita berada di 
tempac yang teduh dan tenang bersama kaum wanita sementara Rasulullah 
St dan kaum mukminin yang bersama beliau sedang berjihad. Demi 
Allah, kami pasti mengikat tubuh kami di tiang masjid. Kami tidak akan 
melepaskannya kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya.” 

Mereka pun melakukan hal tersebut. Akan tetapi tiga orang yang 
lainnya tidak mengikat diri mereka. Sepulang dari peperangan, Rasulullah 
bertanya, "Siapa orang-orang yang terikat di bang ini'" Seseorang menjawab, 
“Ini Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak ikut pergi perang. 
Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya kecuali jika Anda 
sendiri yang melepaskan mereka.” Rasulullah pun berkata, ‘'Aku tidak 
akan melepaskan mereka kecuali jika aku diperintahkan (oleh Allah)." Maka 


480 Lihat ayat sebelumnya, dan Al-Quithubi (4/3160). Lihat juga Ad-Dur Ai-Manlsur (3/291). 


284 Asbabun Nuzul 



Allah menurunkan firman-Nya, “ Dan (ada pula) orang-orang lain yang 
mengakui dosa-dosa mereka. .. ” Setelah ayat ini turun, beliau melepaskan dan 
memaafkan mereka. Kini tinggalah tiga orang yang lainnya tidak mengikat 
diri mereka dan tidak disinggung-singgung mengenai diri mereka -dan 
merekalah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, “Dan ada (pula) 
orang'orang lain yang ditanggu/ikan sampai ada kepwtwsan Allah..." Orang- 
orang pun berkata, “Mereka celaka, sebab pemberian maaf terhadap 
mereka tidak turun." Sementara yang lain berkata, “Boleh jadi Allah akan 
mengampuni mereka.” Hingga turun ayat, “Dan terhadap tiga orang yang 
ditinggalkan...”* 81 

Ibnu Jarir meriwayatkan hal serupa dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari 
Ibnu Abbas, dengan tambahan, “Lalu Abu Lubabah dan kawan-kawannya, 
setelah dilepaskan, datang menghadap dengan membawa harta benda 
mereka. Kata mereka, “Wahai Rasulullah, ini harta benda kami. Tolong 
wakili kami menyedekahkannya, dan mintakanlah ampunan untuk kami!” 
Beliau pun menjawab: “Aku tidak diperintahkan mengambil secuil pun harta 
kalian" Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Ambi/Iafi zakat dari harta 
mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” 48 * Bagian ini semata 
diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, Adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, dan 
lain-lain. 483 

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ayat ini turun 
tentang tujuh orang, yang empat mengikat diri mereka di tiang, yakni Abu 
Lubabah, Mirdas, Aus bin Khidzam, dan Tsa’labah bin Wadi’ah. 

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mundih dalam As/i-Sko/tahali meriwayatkan 
dari jalur Ats-Tsauri dari Al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir bahwasanya 
di antara orang-orang yang tidak ikut pergi bersama Rasulullah dalam Perang 
Tabuk adalah enam orang, Abu Lubabah, Aus bin Khidzam, Tsa’labah bin 
Wadi'ah, Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’, dan Hilal bin Umayyah. 
Abu Lubabah, Aus, dan Tsa’labah kemudian mengikat diri mereka di tiang 
masjid lalu menyerahkan harta benda mereka seraya mengatakan, “Wahai 
Rasulullah, ambilah barang-barang ini yang menahan kamisehingga tidak 
mengikuti engkau!" Beliau menjawab, “Aku tidak menghalalkannya kecuali 

481 Disebuikan oleh Al-Qurthubi (4/3168-3169) dan ia berkata, “Mereka berjumlahsepuluh orang, 
dan salah satudari mereka adalah Abu Lubabah." Adapula yang mengatakan bahwasanya mereka 
berjumlah enam orang dan adapula yang mengatakan mereka herjumlah lima orang. Adapun tiga 
orang tersebut, mereka adalah Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi'. dan Hilal bin Umayyah. 

482 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (11/10) dengan sanad yang terputus (Muntj/urtr ). 

483 Lihat Al-Qurthubi (4/3168-3169). 


Asbaburt Nuzul 



jika terjadi pertempuran." Maka turunlah ayat A1-Qur'an, “ Dan (ada pula) 
orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka ....” Sanadnya kuat. 

lbnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya 
terdapat Al-Waqidi dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, “(Ayat 
tentang diterimanya) taubat Abu Lubabah turun di rumahku. Aku 
mendengar Rasulullah & certawa pada waktu sahur. Aku pun bercanya, 
“Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, "Abu 
Lubabah telah diampuni.” Aku lalu bertanya kembali, “Apakah aku boleh 
memberitahunya? Beliau menjawab, “Tersernfi padamu.’’ Maka aku pun 
berdiri di pintu bilik -ketika itu belum diwajibkan hijab-. Aku berkaca, “Hai 
Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah mengampunimu.” Orang-orang 
serentak bergerak hendak melepaskan ikatan-ikatannya, tapi ia berkata, 
“Tunggu Rasulullah datang, agar beliau sendiri yang melepaskan aku.” 
Ketika beliau keluar untuk shalat shubuh, beliau melepaskannya. Maka 
turunlah firman Allah, “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui 
dosa-dosa mereka...” 484 


Ayat 107, Firman Allah 



W k ‘33 * sa A, 






“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan 
masjid untuk menimbulkan kemadharatan (pada orang-orang Mukmtn), 
untuk kekajiran dan memecah belah antara orang-orang Mukm/n serta 
menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan 
Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesunggu/mya bersumpah, "Kami tidak 
menghendaki selam kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesunggufovya 
mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya) 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh lbnu Mardawaih dari jalur lbnu Ishaq bahwasanya 
lbnu Syihab Az-Zuhri menyebutkan dari lbnu Ukaimah Al-Laitsi dari 
keponakan Abu Ruhm Al-Ghifari bahwa ia mendengar Abu Ruhm -salah 


484 Lihat lbnu Jaiirsebelumnyadan latab Ad-Dur Al-Mantsur (3/295) 


286 Asbabun Nuzul 



seorang yang ikut berbaiat di bawah pohon-mengatakan, “Orang-orang 
yang membangun Masjid Adh-Dhirar mendatangi Rasulullah tatkala 
beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid bagi orang-orang yang 
sakit dan miskin serta tempat bernaung pada malam yang dingin dan hujan. 
Kami ingin Anda mengunjungi kami dan menunaikan shalat di Sana.” 
Beliau berkata, “Aku sedang berstap hendak pergi. Setelah kami pulang, insya 
Allah kami akan mendatangi kalian dan shalat di sana. ” Ketika beliau pulang, 
beliau berhenti di Dzi Awan, yang tidak jauh lagi dari Madinah. Lalu Allah 
menurunkan ayat tentang masjid itu, “Dan (di antara orang-orang munafik 
itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk memmbulkan kemadharatan 
(pada orang-orang Mtdcmin)” hingga akhir kisahnya. Kemudian beliau 
memanggil Malik bin Ad-Dukhsyum dan Ma’an bin Adi atau saudaranya 
yang bemama Ashim bin Adi, lalu beliau bersabda, “Pergjkih kalian ke masjid 
yangpenghuninya zhalim itu. Hancurkan dan bakar masjid itu." Maka, mereka 
berdua melakukan perintah beliau.” 485 

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al- 
Aufi dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah membangun masjid 
Quba’, sejumlah orang Anshar -di antaranya Yakhdaj- pergi membangun 
masjid An-Nifaq (kemunafikan). Rasulullah kemudian bersabda kepada 
Yakhdaj, “C elakakamu! Kamutidak lain menginginkanapa yang akulihat!" la 
menjawab, “Wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan!” Maka 
Allah menurunkan ayat ini 486 . 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 
Abbas bahwasanya sejumlah orang Anshar membangun sebuah masjid, lalu 
Abu Amir berkata kepada mereka, “Bangunlah masjid kalian, lalu siapkan 
pasukan dan senjata semampu kalian. Aku akan pergi ke Kaisar Romawi 
lalu membawa pasukan dan kita akan mengusir Muhammad dan sahabat- 
sahabatnya." Setelah mereka selesai membangun masjid mereka, mereka 
pun menghadap Rasulullah & dan berkata kepada beliau, “Kami telah 
selesai membangun masjid kami. Kami ingin engkau shalat di sana.” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “jangemiah engkau melaksanakan shalat di 
dalam masjid itu...” (At-Taubah: 108) 487 

485 Al-Qurthubi mengatakan (4/3179) bahwasanya ia ada lab Malik bin Ad-Dukhsyum dan bukan 
Ad-Dukhsyun, dan ia menambahkan dari mereka yaitu Amir bin As-Sakan dan Wahsyi -orang 
yang membunuh Ham 2 aK-. 

486 Keduanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/510-511). Dan, lihat Ibnu Jarir (11/17) dan (11/27). 

487 Lihat sebelumnya. 


A sbabun Nuzul 



Al'Wahidi meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa orang- 
orang munafik mengajukan masjid yang mereka bangun untuk menandingi 
masjid Quba kepada Abu Amir Ar-Rahib, yang mereka tunggu jika ia 
datang untuk menjadi imam mereka di sana. Ketika mereka telah selesai 
membangunnya, mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, “Kami telah 
membangun sebuah masjid. kami berharap engkau shalat di sana!” Maka 
turunlah firman ALlah, “Janganlah engkau melaksanakan shalat di masjid 
tat...” 488 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ayat ini turun 
tentang jamaah Masjid Quba, "Di dalamnya masjid itu ctda orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bersih." 

Abu Hurairah berkata, “Mereka bersuci dengan air, maka turunlah 
ayat ini mengenai mereka.” 489 

Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam Akhbar Al-Madinah melalui 
jalur AhWalid bin Abi Sandar Al-Aslami dari Yahya bin Sahl Al-Anshari 
dari ayahnya bahwasanya ayat ini turun tentang jamaah Masjid Quba; 
mereka dahulu biasanya mencuci anus mereka setelah buang air besar, “Di 
dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri..." 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bahwasanya sekelompok orang 
dari jamaah Masjid Quba menciptakan cara berwudhu dengan air. Maka 
turunlah ayat tentang mereka, “Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang 
ingin membmi/iknn diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bersih." 490 


Ayat 111, Firman Allah 


d% SA && &Z $ k 


'' >> i". if . / ■ ^ > 'A s'XX 


A. 'A ^s'XI 


488 Al-Wahidihlm. 214-215. 

489 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3100) dalam Bab At-Tajsir. 

490 Ibnu Katsir berkata (2/512) bahwasanya dirivvayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi & 
bersabda, "Ayat ini turun pada penduduk Quba, “Di dalamnya masjid itu ada oran^-orang yang tn^m 
membersihkan din,” mereka membersihkan diri mereka dengan air, maka turunlah ayat ini pada 
mereka." 

Aku katakan, “Hadits inidha if, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Bah Aih-Thalunah (44 


288 Asiwbun Nuzul 



-5^4-^ oO c)'v—J'_> ^JJ^ 1 v_| w>- 

' c > ~v .yr »*■ ; ,-rr c 5? - 

jjyu>> f Aha* t A* *Jy L^jj' b)y^.C_. .ife au' <y - j “. 



“Sesunggu/mya Allah telah membeli dari orang-orang M ukrnn din dan harm 
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. M ereka berperang pada 
jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (hu telah menjadi) janji 
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an . Dan s iapakah 
yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah> Mab bergcmbiralah 
dengan jual beli yang telah kamu lakukan hu, dan itulah kemenangan yang 
besar” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari dari Muhammad bin Ka’ab Ah 
Qurazhi bahwasanya Abdullah bin Rawahah berkaca kepada Rasulullah 
“Tetapkan syarat sesukamu untuk Tuhanmu dan untuk dirimu.” Beliau 
bersabda, "Aku syamrkan untuk Tuhanku; kalian menyembah-lVya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan apa pun; dan aku syaratkan untuk diriku; kalian 
melindungi aku seperti melindungi diri dan harta kalian sendiri.” Mereka 
menjawab, “Kalau kami lakukan itu, apa balasan untuk kami?” Beliau 
menjawab, “Surga.” Mereka berkata: ’’Transaksi yang menguntungkan! 
Kami tidak akan membatalkannya! Maka turunlah ayat, “Sesunggu/m\a 
Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin... " m 

Ayat 113, Firman Allah 



“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang- 
orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, 
bahwasanya orang-orang mitsyrik itu adahh penghuni nerakajahanam.” 


491 Ibnu Jarir (27/11) dan seperti ini juga yang dikatakan oleh Al-Qurchubi dan Ibnu Katsir dalam 
menafisrkan ayat ini. 


Asbabun Nujul 289 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jalur Sa’id bin Al- 
Musayyib dari ayahnya bahwasanya ia berkata, “Ketika Abu Thalib hendak 
meninggal, Rasulullah # datang menemuinya, sementara di ruangan 
tersebut ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah 
bersabda, “ Wahai Paman , ucapkan , 'Laa ilaaha illailaah,’ agar aku dapat 
membelamu dengannya di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah 
berkata, “Hai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul 
Muththalib?” Keduanya terus berbicara kepadanya hingga kalimac terakhir 
yangdia ucapkan kepada mereka adalah, “Di atas agama Abdul Muththalib.” 
Nabi # berucap, “Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu 
selama aku tidak dilarang.” Maka turunlah ayat, "Tiadalah sepatutnya bagi 
Nabi dan orang-orang yang ben man memintakan ampun (kepada Allah) bagi 
orang-orang musyrik.. Dan Allah menurunkan firman-Nya tentang Abu 
Thalib, “Sungguh, engkau (Muhammad ) tidak dapat memberi petunjuk kepada 
orang yang engkau kasihi,...” yang jelas dalam hal ini menunjukkan bahwa 
ayat ini turun di Makkah 492 . 

At'Tirmidzi meriwayatkan dari Ali -dan dinyatakan hasan oleh Al- 
Hakim-, Ali berkata, “Aku mendengar seorang beristighfar untuk kedua 
orangtuanya yang musyrik, maka aku berkata kepadanya, “Apakah kamu 
beristighfar untuk orangtuamu padahal mereka musyrik?” Ia menjawab, 
“Nabi Ibrahim pun beristighfar untuk bapaknya padahal ia musyrik!” 
Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat, 
“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memmtakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik.. " m 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Dala’il An-Nubuwwah, dan lain-lain 
meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwasanya ia berkata, “Rasulullah pergi 
ke pekuburan pada suatu hari. Beliau lalu duduk di salah satu kuburan, 
berbicara kepadanya lama, lalu menangis. Aku pun ikut menangis 
mendengar tangis beliau. Kemudian beliau berkata, “Kuburan yang aku 


492 Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (1360) dalam Bob Ai-Janai*. Muslim (24) dalam Bob Al-imttn. 

Ibnu Katsir berkata (517/2): “Dan juga turun pada Abu Thalib firman Allah, " Saunggi/hnya kamu 
tidak dapat memberi petunjuk kepada trrang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 
t/rang yang dtkehendaki-Nya.. (Al-Qashas: 56),dan ia menisbahkannya kepada Ahmad (1/99). 

493 Hasan: At-Tirmidzi (3101) dalam Bab At-Taprr. 


290 Asbabun Nuzul 



duduk di dekatnya tadi adalah kuburan ibuku. Aku telah meminta iyn kepada 
Allah untuk mendoakannya, akan tetapi Dia tidak mengizinkan." Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “ Tidak pantos bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagiorang-orangmusyrik 

Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih (lafazh berikut darinya) 
meriwayatkan hadits Buraidah bahwasanya ia berkata, “Ketika itu aku 
bersama Nabi &> di ‘Usfan. Beliau melihat kuburan ibunya, kemudian 
berwudhu, shalac, lalu menangis. Selanjutnya beliau bersabda, "Aku tadi 
meminta izin Allah untuk beristighfar baginya tapi aku dilarang” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman memintakan ampun (kepada AUah) bagi orang-orang musyrik,. .. ” 495 
Ath-Thabarani dan lbnu Mardawaih meriwayatkan hal serupa dari 
hadits Ibnu Abbas, dan bahwa hal itu terjadi setelah beliau kembali dari 
Tabuk ketika beliau pergi umrah ke Mekah dan singgah di Usfan. 496 

Al-Hafizh Ibnu Hajjar berkata, “Ada kemungkinan turunnya ayat ini 
mempunyai sejumlah sebab, sebab yang terdahulu adalah perkara Abu 
Thalib, sebab yang terakhir adalah perkara Aminah dan kisah Ali.” Ulama 
yang lain mengumpulkan (riwayat-riwayat di atas) bahwa ayat ini turun 
beberapa kali. 197 

Ayat 117, Firman Allah ife: 


d' 


b & eg jji 


9W-* gpj 


** I. 






“Sesungguhnya Allah telah menenma taubatNabi, orang-orang Muhajinn 
dan orang-orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, 
setelah had segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah 


494 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/518) dan hadits ini dha'if, diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/375) 
dan Al-Raihaqi (4/77). 

495 Lihat sebelumnya dan Ahmad (5/355), Al-Hakim (2/336) dan riwayat ini dha'if. 

496 Ath-Thabarani (11/374) dalam kitabnya Al-fGiiir. 

497 Lihat kitab Ad-Dur Al-Mantsur (3/307). 


AsbabunNuW 291 



menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah M aha Pengasih lagi M aha 
Penyayang kepada mereka." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ka’ab bin 
Malik bahwasanya ia berkaca, “Aku tidak pernah tidak ikut bersama 
Rasulullah dalam suatu pertempuran kecuali Perang Badar, hingga terjadi 
Perang Tabuk, yang merupakan perang terakhir yang beliau jalani. Beliau 
mengumumkan keberangkatan kepada semua orang... (ia menceritakan 
kisahnya dengan panjang), Kemudian Allah menurunkan ayat tentang 
taubat atas kami, “Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang- 
orang Muhajirin,...’’ hingga firman-Nya pada ayat, “Sesungguhnya Allah 
M aha Penerima Taubat, M aha Penyayang." Dan tentang kamilah turun 
ayat, “Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang 
yangbenar." 498 

Ayat 122, Firman Allah *S£: 










“Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
M engapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengeta/iuan mereka tentangagama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Kecika turun firman Allah, “Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), 
niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzab yang pedih..." padahal 
waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada 


498Shahih Al-Bukhari (4418) dalam BabAl-Magha^i. Dan,dfeebutkanoleh Ibnu Katsir(2/521-522). 


292 Asbainm Nuzul 



di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka, maka orang- 
orang munafik mengatakan: “Ada beberapa orang di padang pasir tinggal 
(tidak berangkat perang). Celakalah orang-orang padang pasir tersebut.’’ 
Maka turunlah ayat, “Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya 
(he medan perang)... " 499 

la (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin 
Umar bahwasanya ia berkata, “Karena amat bersemangat untuk berjihad, 
apabila Rasulullah mengirim suatu regu pasukan, kaum Muslimin biasanya 
ikut bergabung ke dalamnya dan meninggalkan Nabi # di kota Madinah 
bersama sejumlah kecil warganya. Maka, turunlah ayat ini. 500 


499 Ibnu Katsir (2/528) dan ia mengatakan bahwasanya Mujahid berkata. “Ayat ini turun pada 
sekelompok orang dari sahabat Nabi yang pergi ke pelosok-pelosok, dan mereka mendapatkan 
banyak kebaikan di Sana dan juga menemukan banyak rerumputan yang dapat meteka gunakan, 
dan juga mereka mengajak orang-orang yang mereka temui kepada jalan Allah (Islam), maka 
orang-orang berkata kepada mereka, “Kalian telah meninggalkan sahabat-sahabat kalian hanya 
untuk datang kepada kami ” mendengar ucapan tersebut. mereka merasa bersalah, lalu mereka 
kembali dan menemui Rasulullah, lalu Allah berfirman, “Tidak sepatutnya bagi Mukminin ilu pergi 
semuanya. 

500 Lihat kitab Ad-Dur Al-Mantsur (3/317). 


Asbabun Nuzul 293 



YUNUS 501 


Makkiyyah, Seratus Sembilan Ay at 


Ayat 2, Firman Allah 

j:® jJ 3 3 o-a 3£i 

CjSl, ojj ^— -= *i^ JlS ^rj (jXvf JI4J o! \y*'C 


T V jy~» j>u-J ' J2a 


“Paturkah inenjatii keheranan bagi manusia bahu>a Kami meiaahyukan 
kepada seorang lakPlaki di antara mereka: "Berilah peringatan kepada 
manusia dan gembirakanlah 0 rang-orang beriman bahiva mereka mempunyai 
kedudukan yang tmggi di sisi Tuhan mereka." Orang-orang kafir berkata: 
“Sesungguhnya orang mi (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir 
yang nyata." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalurAdh-Dhahhak dari Ibnu Abbas 
W) bahwasanya ia berkata, “Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai 
seorang Rasul, bangsa Arab (acau sebagian dari mereka) mengingkarinya. 
Mereka berkata, “Allah sangat Agung hanya untuk inengangkat 
seorang rasul dari kalangan manusia.” Maka Allah menurunkan firman- 


501 Al-Qurthubi berkata, “Surat ini Makkiyyah sepetti yangdikatakan oleh Hasan Al-Bashri, Ikrimah, 
A tha, dan Jabir.” 

Ibnu Abbas berkata, “Kecuali tiga ayat yaitu dari firman Allah, “Maka jika kamu (Muhammad) 
fccrada daiam keragnan tcntanga/>a...” dan duaayat setelahnya (4/5230). 


294 Asbabim Nuzul 



Nya, “Patutkahmenjadikeheranan bagt manusia. Juga menurunkan, “Dan 
Kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad ), mekinkan orang kki-laki...” 
Setelah Allah berulang kali menunjukkan hujah kepada mereka, mereka 
pun berkata, “Kalau pun manusia, maka selain Muhammad tentu lebih 
berhak menerima risalah tersebut, “Dan mereka (juga) berkata, 'Mengapa 
Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar(kaya dan berpengaruh ). 
mereka berkata, “Yang lebih mulia daripada Muhammad.” Yang mereka 
maksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dari Makkah dan Mas’ud bin 
Amru AtS'Tsaqafi dari Tha’if. Maka Allah menurunkan bantahan-Nya atas 
mereka, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? ...” m 


502 Ibnu Jarir (11/58). 

Al-Qurthubi mengatakan (4/3232) bahwasanya mereka berkata, "Allah tidak meuemukan 
seseorang untuk dijadikan utusannva kecuali seotang attak yatim yangdipelihata oleh Abu Thalib, 
maka turunlahh firman Allah, '‘J’atutka/i menjadi keheranan bag! manusta baAua Kami meuwhyukari 
fcejxidn seoranglaki-lak! di amara mereka....” 

Al-Wahidi berkata pada him. 222: “Adapun yang mengatakan ucapan tersebut adalah Abdullah 
bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, Al-Walid bin Al-Mughirah, Mukriz bin Hafs, Amru bin Abdillah 
bin Abi Qais Al-Amiri, dan Al-Ash bin Amir, dan ia juga mengatakan ini dalam sebab turun ayat 
15. 


Asbabun Nuzul 295 




Makkiyyah, Seratus Dua Puluh Tiga Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 



“IngotWi, sestmggtdinya (orang munafik itu) memalmgkan dada mercka 
untukmenyembunyikandiridaripadanya(Muhammad), Ingadah, di waktu. 
mereka menyeiimuti dirinya dengan kain, Allah mcngctahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segeda isi had. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, 
“Ingatlafi, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingfean dada mereka 
untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad)...” bahwasanya 
ia berkaca, “Bahwa dahulu ada sebagian orang yang malu membuang 
hajat karena kemaluannya akan terlihat langit dan malu menggauli istri 
karena kemaluannya akan terlihat langit, maka turunlah ayat ini tentang 
mereka. ”‘ ;o4 

503 Ibnu Katsir berkata: “Surat ini Makkiyyah", dan dalam hadits Sahal bin Sa’ad ia berkata bahwa 
Rasulullah bersahda, “f lud dan saudara-saudaranya yaitu Al-Waqin/i, AH laqqah, dan idjtus^amsu 
kuiMutial (Ai-Takunr) membualkuberuban” (2/572 dan hadits ini derajatnyahasan dengan penguat- 
penguatnya: At-Tirmidzi (3293) dalam Bob At-Tafsir. 

504Shahih: Al-Rukhaii (4681) dalam Bah At-Ta/sir, dan Ibnu Katsir (2/574). 


296 Asbabun Nuzul 



Ihnu Jarir dan lain-lain meriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad 
bahwasanya ia berkata, “Bahwa dahulu seseorang apabila berpapasan dengan 
Nabi $>, ia memiringkan tubuhnya dan menyelimutkan pakaiannya agar 
tidak terlihat beliau. Maka curunlah ayat ini." 505 


Ayat 8, Firman Allah M: 




pf* ^ 




“Dan sesunggtdnrya jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai kepada 
suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: “Apakah 
yang menghalanginya?" Ingatlah , di waktu adzab itu datang kepada mereka 
tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh adzab yang 
dahuiunya mereka selalu memperoiok-olokkannya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah bahwasanya 1 a 
berkata, “Ketika turun firman Allah, “ Telah semakin dekat kepada manusia 
perhitungan amal mereka,. beberapa orang mengatakan, “Kiamat sudah 
dekat karena itu hentikanlah perbuatan jahat kalian!” Maka mereka 
menjauhi perbuatan keji untuk beberapa saat. Dan setelah itu, mereka 
kembali lagi melakukan kejahatan. Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, "Dan sesunggw/mya jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai kepada 
suatu waktu yang ditentukan,....” Ibnu Jarir meriwayatkan hal serupa dari 
Ibnu Juraij. 506 


Ayat 114, Firman Allah 




if 




505 Al-Quthubi berkata (4/3323) bahwasanya ayat ini turun pada Aldtnas bin Syuraiq, ia adalah seorang 
yang pandai berkata-kata dan manis ucapannya, pada suatu hari ia bertemu dengan Rasulullah dan 
mengatakan hal-hal yang disukai oleh Nabi akan tetapi didalam hatinya penuh dengan perasaan 
tidak suka kepada beliau. Ada j uga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang 
munafik. 

506 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Ad-Dur A(-Manttur(3/349). 


Asbabun Nuzul 297 



“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuaum yangburuk. Itulah 
peringatan bagi orang-orang yang ingat." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud 
bahwasanya seorang laki-laki terlanjur mencium seorang wanita, kemudian 
lelaki tersebut mendatangi Nabi '&■ dan memberitahu beliau rentang hal 
tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan dirikanlah shalat itu 
pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat." Laki-laki itu pun berkata, “Apakah ayat ini untukku?” Beliau pun 
menjawab, “Untuksemua umotlcu.” 507 

At-Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Abu Al-Yasr bahwasanya 
ia berkata, “Seorang wanita datang kepadaku hendak membeli kurma. 
Aku berkata padanya, “Di dalam rumah ada yang lebih bagus dari itu.” 
Maka ia masuk bersamaku, lalu aku mendekatinya dan menciumnya. 
Kemudian akau menghadap Rasulullah dan memberitahu beliau akan 
hal ini. Beliau pun bersabda, “Beginikah caramu memperlakukan keluarga 
seseorangyangsedangpergi berperangdi jalan Allah’" Lama beliau merenung 
hingga Allah menurunkan wahyu kepadanya:,"Dan dirikanlah sha/ar itu 
pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan danpada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat."™ 8 Hadits senada diriwayatkan pula dari Abu Umamah, Mu’adz bin 
Jabal, Ibnu Abbas, Buraidah, dan lain-lain. Aku sebutkan semua hadits 
mereka dalam kicab Turjuman Al-Qur’an.™ 9 


507Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (526) dalam Bab Marwujii Ash-Shaiar, Muslim (2763) dalain Bab 
At-Taubah. 

508 Ac-Tirmkbi (3115) dalam Bab At-Ta/sir, dan lihat Ibnu Katsir (4/606-607). 

509 Lihac Fat/i Al-Bnn (8/206-207/8), An-Nasa'i (268) dalam Bab At-Ta/sir, Ahmad (245/1) dalam 
Musnnd-nya. 


298 Asbabim Nuzul 




Surat 

YUSUF 510 



Makkiyyah, Seratus Sebelas Ayat 


Ayat 3, Firman Allah M: 

> 7 ' /• 






O' 


v j^] £ 4^3 ^ 


X > 


<02 


oh 


“Kami mencenraban kepadamu (Muhammad) kisah yang paling bagus 
dengan memahyukan AbQur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau 
sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya dari Sa’id bin Abi 
Waqqash bahwasanya ia berkata, “Al-Qur'an dicurunkan kepada Nabi 0, 
lalu membacakannya kepada orang-orang, maka mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau engkau bercerita kepada kami?” Maka turunlah 
ayat, “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik..." 5 ". lbnu Abi 
Hatim menambahkan bahwa mereka lalu mengatakan, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana kalau engkau beri kami nasihat?” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman , untuk secara 
khusyuk mengingat Allah.. 


510 lbnu Katsir berkata, “Surac ini Makkiyyah" (2/612). Al-Qurthubi berkata, “Surat ini seluruhnya 
Makkiyyah." Qatadah dan lbnu Abbas berkata, "Keeuali empat ayat.” (4/S419). 

511 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/345) dan ia berkata, "Sanadnyashahih.” Dan seperti ini 
juga dikatakan oleh Adt-Diahabi dan lbnu Jarir (12/90/) dalam Bob At-Tnjiir dan Al-Wahidi him. 
226. 


Asbabun Nuzul 299 





Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka 
mengatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau engkau bercerita 
kepada kami?” Maka turunlah firman Allah, "Kami menceritakan kepadamu 
( Muhammad) kisah yang paling baik...." Ibnu Mardawaih meriwayatkan 
hadits senada dari Ibnu Mas’ud ^i. 512 


512 Al-Qurthubi berkaca (4/3439): “Dinwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi bertanya kepada 
Nabi tentang kisah Nabi Yusuf, maka turunlah ayat ini." 


300 Asbabun Nuzul 




Surat 

AR'RA'AD 513 



Madaniyyah, Empat Puluh Tiga Ayat 


Ayat 8, Firman Allah M: 


Vti >i/'Ah *. i" 'll 1^- '*1 *5 i-' 

Uj JAA. Uj <>>' U pU» All 


it 


/* _»/ > / 

aijJ ,oXC: 


“Allah mcngetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan 
kandungan rahim yang kurang sempuma dan yang bertambah. Dan segaia 
sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan yang lainnya meriwayackan dari Ibnu Abbas '4s? 
bahwasanya Arbad bin Qais dan Amir bin Thufail datang ke kota Madinah 
untuk bertemu dengan Rasulullah 0, ketika mereka bertemu dengan 
Rasulullah, Amir langsung berkata kepada beliau, “Wahai Muhammad 
apa yang akan engkau berikan kepadaku jika aku memeluk Islam?” beliau 
menjawab, “Bagimu apa yang menjadi hak orang-orang Muslim, dan 
kewajibanmu apa yang hams dilakukan oleh seorang Muslim.” Kemudian 
la berkata lagi, “Apakah kamu akan menyerahkan kepemimpinan kepadaku 


513 Al-Qurthubi berkata (5/3613): “Surat ini adalah Makkivyah seperti yang dikatakan oleh Hasan 
Al-Bashri, Ikriinah, Atha, dan Jabir. Akan tetapi Al-Kalbi dan Muqatil mengatakan bahwa surae 
ini adalah Madaniyyah.’’ Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, “Surat ini Madaniyyah terkecuali dua 
ayat yang turun di Makkah, kedua ayat tersebut adalah firman Allah, “Dan seknanya ada sesuatu 
bacaan(idtab suci) yang dengan bacaan iiu gunung'gtmung dapat digoncangkan aiau bumijoAi teibdah . 
hinggaakbirayat setelahnya.” Dan Ibnu Katsir berkata bahwa surat ini adalah Makkiyyah (2/653). 


Asbabun Nujul 301 


setelah engkau wafat?” Beliau pun menjawab, “Hal itu bukan menjadi hakmu 
maupun hak kaummu.” 

Akhimya kedua orang itu pergi. Kemudian Amir berkata kepada Arbad, 
“Aku akan menarik perhatian Muhammad dengan mengajak berbincang- 
bincang, lalu tikamlah ia dengan pedangmu.” Mereka berdua lalu kembali. 
Amir berkata, “Hai Muhammad, kemarilah! Ayo kita bicara!” Beliau 
bangkit lalu berbicara dengannya, sementara Arbad mulai menghunus 
pedangnya. Akan tetapi baru saja ia meletakkan tangannya pada gagang 
pedangnya, Rasulullah & menoleh sehingga beliau melihatnya. Kemudian 
beliau meninggalkan mereka berdua. 

Akhimya keduanya pergi, hingga ketika mereka sedang berada di Ar- 
Raqm, Allah mengirimkan petir yang menewaskan Arbad. Lalu Allah 
menurunkan firman-Nya, “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 
perempuan...” hingga firman-Nya, .’’..dan Dia-lah Tuhan Yang Mahakeras 
siksa-Nya 

Ayat 13, Firman Allah ffe: 



"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, {demikian pula) para 
malaikat l<arena takut kepada-Nya, dan Allah melepaslam halilintar, lalu 
menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah- 
bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Mahakeras siksa-Nya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Al-Bazzar dari Anas bin Malik 4® 
bahwasanya ia berkata, “Rasulullah 0 mengutus seseorang dari sahabatnya 


514 Dha' if: diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (9/61) dalam kitabnya AI-Aiuaih. 

Ibiau Katsir telah menyebutkan sebab rurun ini pada ayat berikutnya, dan ia berkata bahwasanya 
ia adalah Arbad bin Rabi'ah dan buka Arbad bin Qais, dan seperti ini juga yang disebutkan oleh 
Al-Wahidi him. 227 dalam kitabnya A%bab An-NuzuL Kemudian ia berkata, “adapun Arbad, 
ia wafat setelah Allah mengirimkan kepadanya awan disertai dengan angin kencang sehingga 
membakarnya.' - Adapun Amir, maka Allah mengirimkan kepadanya sebuah penyakit hingga ia 
mati (2/662). 


302 Asbainm Nuzul 



untuk pergi menghadap kepada seseorang dari peringgi jahiliyah untuk 
menyerunya kepada Islam, kemudian orang tersebut berkata kepada sahabat 
tersebut, “Terbuat dari apakah Tuhan yang engkau menyeruku kepada- 
Nya? Apakah terbuat dari besi, tembaga, perak, atau emas?” Kemudian 
sahabat tersebut kembali dan memberitahu kepada Nabi akan hal tersebut. 
Orang tersebut tetap memberi respons yang sama pada seruan kedua dan 
ketiga sehingga akhirnya Allah mengirim petir yang menghanguskan 
tubuhnya dan turunlah ayat ini. "...dan Allah melepaskan halilintax, lalu 
memmpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki,. hingga akhir ayat.” 515 


Ayat 31, Finnan Allah 

H f jS cfcVf H z# jt 3cJ\ h % ii 

its. i J tpc L? jsVf & & %p\ 

^ Kf S® <62 ® 

j* >«■-- 'Sy '' * ,/ c '* i' s, 

j ajs\ AC') ^j>- j 



“Dan sekiranya ada swatw bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu 
gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh 
karenanya orang-orang yang sudah mad dapat berbicara, (tentulah Al- 
Qur’an itulah dia). Sebenamya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. 
M aka tidakkah orang-orang yang bertman itu mengetahui bahwa seandainya 
Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk 
kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa 


515 Hasan: An-Nasa’i (279) dalam Bab At-Ta/sir, Al-Bazzar (2221) dalam kitabnya Kasyf A (-As Mr, 
Ibnu Jarir (13/84)dalam Bob At-Tafsir. 

Al-Qurthubi menyebutkan sebab turun yang lain dari ayat ini yang disebutkan oleh Al-Mawardi 
dari Ibnu Abbas, All bin Abi Thalib, dan Mujahid bahwasanya ayat ini turun padaseorang Yahudi 
yang berkata kepada Nabi, "beritahu kepadaku, dari apa Tuhanmu dibuat?” apakah dari mutiara 
ataukah permata?” setelah ia berkata seperti itu, maka angin kencang membunuhnya. Ada juga 
yang mengatakan bahwsanya ayat ini turun padabeberapa orang kafir Arab (5/3631). 

Ibnu Katsir telah menyebutkan (2/662) sebab turun ayat ini adalah kisah Arbad dan Amir 
sebelumnya. Dan ia juga menyebutkan sebab-sebab yang telah iasebutkan pada Imam As-Suyuthi 
dan Al-Qurthubi. 


Asbabun Nujul 303 



ben cam disebabkan perbmtan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat 
tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak menyalahi janji." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan yang lainnya dari Ibnu Abbas 
'■6® bahwasanya ia berkaca, “Mereka berkata kepada Nabi &>, “Jikalau benar 
yang engkau katakan, tolong engkau perlihatkan kepada kami para leluhur 
kami yang telah man agar kami bicara dengan mereka, juga ratakan gunung' 
gunung Makkah ini yang mengurung kami!” Maka turunlah ayat, “Dan 
sekiranya ada suatu bacaan (Icttab swci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung 
dapat digoncangfian .... ” 516 

lbnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Athiyyah 
Al-Aufi bahwasanya ia berkata, “Mereka mengatakan kepada Nabi 

“Dapatkah engkau menggerakkan gunung-gunung Makkah hingga 
melebar dan kami dapat bercocok tanam di sana, atau mengelilingi bumi 
seperti Sulaiman yang mengelilingi bumi dengan menunggangi angin atau 
menghidupkan orang-orang mati seperti Isa yang menghidupkan orang 
mati untuk kaumnya?” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sekiranya 
ada suatu bacaan (kitab sua) yang dengan bacaan itu gunung'gunung dapat 
digoncangkan ,... " 5 '' 


Ayat 38, Firman Allah ife: 



“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
Kami rnemberikan kepada mereka isteri-isteri dan ketunman. Dan tidak ada 


516 Dha'if: Ath-Thabaram (12/109) dalam kitabnya Al-Kafrir. 

517 Dha' if: Al-Haitsami (7/85) dalam kitanya AI-Ma/ma dan la menisbahkannya kepada Abu Ya’la, 
dan dalam hadirs ini terdapat Abdul Jabar Al-Ayli dan Abdullah bin Atha bin Ibrahim, mereka 
berduadha’if. 

Al-Qurrhubi menambahkan (5/3655) bahwasanya orang-orang kafir berkata, “Dan engkau tidaklah 
lebih dekat kepada Tuhanmu dari pada Dawud yang ditundukkan untuknya gunung hingga ia 
berjalan bersamanya, dan ditundukkan untuk kami angin, dan dahulu Sulaiman ditundukkan 
untuknya angin.” 


304 Asbabun Nuzul 



hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) m elainkan 
dengan fein AUah. Bagi dap-uap masa ada Kiiab (yang terientu)." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid berkata, “Orang- 
orang Quraisy berkata kepada Nabi & ketika Allah menurunkan firman- 
Nya, “Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) 
melainkan dengan i?in Allah": “Hai Muhammad, kami lihat engkau tidak 
berdaya sama sekali.” Habislah harapan!” Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, "Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. " : ’ ,8 


518Riwayat ini disebutkan oleh Imam Shuyuthi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mantsur (4/74), dan 
sebutkan jugaoleh Ibnu Katsir (2/680) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Jarir. 


Asbabun Nuzul 305 




Surat 

IBRAHIM 519 



Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 28, Firman Allah 



“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar mltmai Allah 
dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atha bin Yasar bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun mengenai orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh 
pada perang Badar, “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah 
menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah 
kebinasaan? ” 5 - 0 


519 Ibnu Katsir berkata (5/683) surat ini adalah Makkiyyah. 

Al-Qurthubi berkata, “Surat ini Makkiyyah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Al- 
Bashri, Jkrimah, dan Jabir." Dan Ibnu Abbas dan Qatadah berkata: “terkecuali dua ayat yang 
berstatus Madaniyyah.” Ada yang mengatakan tiga ayat turun pada orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya, yaitu finnan Allah, "Tidakkah kamu mcmperhatikem orang-orang yang telah 
menukar rukmat Allah dengan kekafiran... " h ingga firman Allah, “ScsunjKuhnya temjxu kembali kalian 
adalah ncraka." (5/2675). 

520 Al-Qurthubi berkata, “Adapun yang diinaksud adalah orang-orang kafir Quraisy, dan ayat ini turun 
pada mereka.” Abu Thufail berkata, “Aku mendengar Ali berkata, “Mereka adalah orang-orang 
Quraisy yang menyembelih pada perang Badar.” Dan juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini 
turun pada orang-orang yang berbuat jahat dari kaum Quraisy Bani MakhzumdanBani Umayyah, 
adapun Bani Umayyah mereka diberikan kesenangan sampai pada waktu tertentu, dan Bani 
Makhzum mereka dibinasakan pada perang Badar" ucapan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib 
dan Umar bin Al-Khaththab '#■£ . Adapun perkataan keempat adalah mereka adalah nrang-orang 
yang niasuk Nashrani dari bangsa arab yaitu Jablah bin Aiham dan para sahabatnya ketika mereka 
1 a manampar, hingga Umar menqishas mereka, akan tetapi ia tidak terima hingga ia keluar dari 
Islam dan memeluk agama Nashrani. 


306 Asbainm Nuzul 



Surat 

AL'HIJR 




Makkiyyah, Sembilan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 24 Firman Allah 



" -- 

JUU * 


‘‘Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang berada di 
depan di antara kalian dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang 
yang berada di belakang (di antara kalian)." 


Sebah Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari At-Tirmidzi, An-Nasa' i, Al-Hakim dan yang lainnya; 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Suatu ketika ada seorang perempuan yang 
paling cantik di antara para perempuan shalat di belakang Rasulullah 
Sebagian orang kemudian maju sehingga berada di Shaff (barisan) percama 
supaya tidak bisa melihat perempuan tersebut. Sedangkan sebagian yang lain 
mundur sehingga berada di shaff belakang. Tujuannya ketika ruku’, dapat 
melihat perempuan cantik tersebut melalui bawah ketiaknya." Hingga Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang 
yang berada di depan di antara kalian dan sesungguhnya Kami mengetahui pula 
orang-orang yang berada di belakang (di antara kalian). " 521 


521 Dha’if: Diriwayatkan At-Tirmidzi (3122) dalam Bob At-Tn/str. Al-Qurthubi mengatakan; Menurut 
pendapat yang paling shahih bahwasanya hadits ini dari Abu Al-Jauza', bukan dari Ibnu Abbas. 
At-Tirmidzi menguatkan perkataan Al-Qurrhubi; Diriwayatkan dari Ja'far bin Salman mengenai 
hadits ini dari Amni bin Malik dari Abu Al-Jauza' semisal hadits tersebut. T idak pemah disebutkan 
ada dari Ibnu Abbas. Hal ini menjadi seperti yang lebih shahih dibandingkan dari hadits yang 
diriwayatkan dari Nuh. 


Asbabun Nuzul 307 


Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Dawud bin Shalih, ia mengatakan, 
Sahl bin Hanif AbAnshari berkata, “Tahukah kalian karena kejadian apa 
diturunkan ayat “Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orangyang 
berada di depan di anuira kalian dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang- 
orangyang berada di belakang (di antara kalian).” Aku (Dawud bin Shalih) 
berkata, “Apakah diturunkan dalam urusan perang di jalan Allah?" Sahl 
menjawab, “Tidak. Akan tetapi diturunkan dalam urusan shufuf (barisan- 
barisan) shalat.” 522 


Ayat 45, Firman Allah 4s: 



. >>' 





“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan (di 
dekat) mata air-mata air (yang mengalir) 


Sebab Turunnya Ayat 

Ats-Tsa’labi meriwayatkan dari Salman AhFarisi bahwasanya ketika 
mendengar f irman Allah Ta’ala, “Dan sesunggit/myajaiianam itu benar-benar 
tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya” (Al-Hijr: 43) ia 
berlari sampai tiga hari karena rasa takut yang tidak ia sadari. Kemudian 
Salman dibawa kepada Nabi 0. Beliau lalu menanyakan perihal itu kepada 
Salman. Salman berkata, “Wahai Rasulullah, telah diturunkan ayat ini, 
“Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan 
kepada mereka semuanya." Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, sungguh hatiku terasa terpotong-potong." Kemudian Allah 
menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam 
surga dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir) ” iZi 


Ayat 47, Firman Allah 4s: 



s'*. 

1 11 




Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam had mereka, 
sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan- 
dipan. 


522 Ibnu Katsir menyebutkannya (2/817) dalam kitab Ta/sir-nya, 
52.5 Al-Qurthubi (5/3754) 


308 Asbabun Nuzul 



Sebab Tumnnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwasanya 
ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, dan Ali. “Dan Kami 
lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka 
merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Dikatakan, 
“Dendam apa?” ia menjawab, “Dendam jahiliyah. Sesungguhnya Bani 
Tamim, Bani Adi, dan Bani Hasyim memiliki permusuhan di zaman 
jahiliyah. Tatkala mereka masuk Islam, maka mereka saling mencintai. 
Saat Abu Bakar masuk Islam, ia terserang penyakit pinggang. Ali kemudian 
memanaskan cangannya lalu dengan tangannya itu ia menghangackan 
pinggang Abu Bakar.” Maka turunlah ayat ini. 524 

Ayat 49, Firman Allah 4g: 



"Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah 

Yang Media Pengatnpun lagi Maha Penyayang." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ath'Thabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ia mengatakan, 
“Rasulullah & berpapasan dengan sejumlah sahabat yang sedang tertawa. 
Beliau berkata, “Kenapa kalian tertawa, sedangkan disebutkan surga dan 
neraka di antara kalian?" Maka turunlah ayat ini, "Kabarkaniah kepada 
hambd'hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat 
pedih.”{Al'Hijr: 49-50) 525 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur periwayatan lain yaitu dari 
seorang sahabat Nabi & yang mengatakan, “Rasulullah memerhatikan kami 
dari pintu tempat masuknya Bani Syaibah. Beliau lalu berkata, “Aku tidak 
ingin melihat kalian tertawa.” Kemudian beliau kembali lagi dengan berjalan 


524 Dhaif: Disebutkan As-Suyuthi (4/101) dalam AA-Durr AhMomsur. Setelah inenuiurkan khabar 
ini, Al-Qurthubi mengatakan; All berkata, “Aku betharap supaya diriku, Thalbah dan Zubair 
termasuk golongan mereka yang disebutkan dalam ayat ini." (5/376). 

Ibnu Katsir berkata (2/722): Mereka adalah sepuluh otang yang diberi kabargembira masuk surga 
yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi 
Waqqash, Sa’id bin Zaid, dan Abdullah bin Mas'ud. 

525 Dha'if: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Ausath (7/150). Dalam sanadnya terdapat 
Yazidbin Dirham yangdidha ifkanoleh Ibnu Ma’in. Al-Qurthubi juga menyebutkannyadari Ibnu 
Umar RadhiyaUdut Anhu (5/3757). 


Asbabun Nuzul 309 



mundur. Beliau berkata, “Sungguh aku tadi sudah keluar, hingga kecika aku 
berada di Hijr ([sma’i'D maka jibril datang dan berkata , “Wahai Muhammad , 
sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, 'Kenapa engkau membuat hamba - 
hambaKu berputus asa? Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa 
sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi M aha Penyayang. Dan 
sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih. ” 526 


Ayat 95, Firman Allah 3s: 





“Sesungguhnya Kami memehhara kamu dari (kejahatan) orang-orangyang 
memperolok-olok.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia 
mengatakan, “Rasulullah lewat di hadapan orang-orang (kafir) di Makkah. 
Mereka menggunjing di belakang beliau dengan berkata, “Inilah orang 
yang menyangka dirinya sebagai nabi.” Saat itu beliau sedang bersama 
Jibril, maka Jibril menusukkan jarinya ke tubuh mereka sehingga seperti 
ada bekas kuku dalam tubuh mereka. Hal itu menyebabkan nanah yang 
membusuk sehingga tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan 
mereka. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Kami memehhara 
kamu dari (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olok."™ 


526 Dha’if: As-Suyuchi dalam Ad-Durr AhMomsur (4/102) dan Ahmad dalam Ax-Zuhd him. 512. 
Dalam sanadnva terdapat Abdullah bin Al-Mubaiak dari Mush'abdari Tsabit.... juga disebutkan 
oleh lbnu Katsir (2/723). 

527 Dhaif. Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Al-Miymri', (7/46). Dia mengatakan, “Ath-Thabarani 
meriwayatkan yangdi dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah, yaitu perawi yangdha'if. Ihnu 
Katsir, (2/730) menyebutkan nama-nama mereka yaitu Al-Aswad bin Al-Muthalib Abu Zam’ah, 
Al-Aswad bin Abdu Yaghucs bin Wahab bin Abdu Manaf dari Bani Zuhrah, AbWalid bin Al- 
Mughirah Al-Makhzumi, Al-Ash bin Wa il As-Sahmi, Al-Haritsbin Ath-Thalathalah Al-Khuza" i. 


310 Asiwbun Nuzul 




Surat 

AN'NAHL 528 



Makkiyyah, Seratus Dua Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 






“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar 
dipercepat. M ahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka 
persekutukan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Tatkala turun ayat, “Ketetapan Allah pasti datang," maka para sahabat 
Rasulullah & menjadi gelisah, sehingga turunlah ayat, “Maka janganlah 
kamu memmta agar dipercepat,” maka mereka pun menjadi tenang. 529 

528 Ibnu Katsir berpendapat bahwa surat ini adalah surat Makkyyah. Al-Qurthubi dalam Tafsir 
Al-Qurthubi (5/3789) mengatakan, “Selumh surat ini adalah Makkiyyah. Dinainakan surat An- 
Ni’am karena di dalamnya Allah menututkan inengenaik nikmat-nikmat yangdiberikan kepaJa 
hamba-Nya... Ibnu Abbas mengatakan, surat ini adalah Makkiyyah kecuali tigaavatdiantaranya 
yang turun di kota Madinah setelah terbunuhnya Hamzah. Tiga ayat itu adalah firman Allah "Dun 
janganlah kamu tukta pcrjanjiunmu dengqn Allah dcngnn hatga yang acdikit <murah ), ” hingga finnan 
Allah, “Dengan (kihola yang k’bih baik dari apa yang tclah mereka kerjakan ." {An-Nahl: 95-97) 

529 Al-Qurthubi menutuikan dalam Ta/sir Al-Qtirthubi (5/3790) dan rnenainbahkan bahwasanya N abi 
& bersabda setelah ayat teisebut, "Akti dtutus dan I lari Kiamat seperti ini." Beliau memberi isyarat 
dengan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda, "I lampir vtja I lari Kiamat mendahuluiku, 
tempi justru aku mendahulumyn.” Al-Qurthubi menambahkan, ketika turun ayat, "Tcloh dekaf 
(datangnya) I lari Kiamat dan bidan iclah terbcIafi."(AI-Qamar: 1) maka orang-orang kafir herkata, 
“Orangini menyangka bahwa Hari Kiamat telahdekat.Tahanlah apa yang kalian lakukan. Tahan 
dan tunggulah." Ketika mereka tidak melihat apa-apa maka mereka herkata, “Kami tidak melihat 
adanya sesuatu!" Kemudian turunlah ayat, "Tclaft dekat kepada manusia I lari Perhitangan amal 


Asbabun Nugwl 311 


Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab “Zawa'id Az-Zuhd”, serta 
Ibnu Jarir dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, 
dia mengatakan; ketika turun ayat “Ketecapan Allah pasti datang.” Para 
sahabat berdiri. Kemudian turunlah ayat, “M aka janganlah kamu meminta 
agar dipercepat. " 530 


Ayat 38, Firman Allah 


A' \* C > > f 

^ dr* 


J ^ g • *_>' Ailb 



4 s' s /■ 



“Mereka AersumpaA dengan nama Allah dengan sumpaA yang sungguA- 
simgguA, ‘Allah, tidak akan membangkitkan orang yang man." (Tidak 
demikian), bahkan (pasti AllaA akan membangkitkannya), sebagai 
snatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abul Aliyah, dia 
mengatakan; Dahulu ada laki-laki Muslim yang memiliki utang kepada 
orang musyrik. Orang musyrik itu kemudian datang untuk menagih utang. 
Orang Muslim itu berkata, “Aku berharap setelah mati, maka akan seperti 
ini dan seperti itu.” Orang musyrik itu kemudian berkata, “Sungguh engkau 
menyangka bahwa dirimu akan dibangkitkan setelah mati.” Orang musyrik 
itu kemudian bersumpah dengan sungguh-sungguh, “Allah tidak akan 
pernah membangkitkan orang yang sudah mati.” Akhirnya turunlah ayat 
tersebut. 531 


Ayat 41 Firman Allah 

Gilt j C £ i. & 4 i^u StM 


mereka. "(Al-Anbiyaa": 1) Mereka khawatirdan menantidekatnya Hari Kiamat Setelah beberapa 
hari kemudian mereka berkata. “Kami tidak melihat sesuatu adanya sesuatu!" Kemudian turunlah 
ayat. ‘‘Ketetapan Alkih/xisti dawng." (An-Nahl: 1 >. Al-Qurthubi mengatakan, ayat tersebut sebagai 
jawaban at as ucapan An-Nadhar bin Al-Harits, “Ya Allah, jika itu adalah kebenaran dari sisi-Mu 
maka segerakanlah datangnya adtab." 

530 Dha’ if: Lihat: Ad-Dun Al-Matusur, (4/123) 

531 Ibnu Jarir menyebutkan (14/73) dari Abul Aliyah, Al-Qurthubi jugameriwayatkannya (5/3830). 


312 Asbabun Nuzul 




“Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, 
pasti Kami akan memberikan tempat yang bogus kepada mereka di dunia. 
Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, jika mereka 
mengeiahui." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Dawud bin Abu Hindun bahwasanya 
ayat, "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya” 
hingga firman Allah, “Dan hanya kepada Tuhan saja mereka beriawakal.” 
diturunkan berkenaan dengan Abu Jandal bin Suhail. M2 

Ayat 75, Firman Allah 



“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami 
ben rezeki yang baik dari Kami, lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki 
itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan , adakah mereka 
itu sama? Segala pu]i hanya bagi Allah , tetapi kebanyakan mereka tiada 
mengetahui.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, 


532 Ibnu Katsir Berkara (2/734): Ada kemungkinan sebab turunnya ayat itu berkenaan dengan 
otang-orang yang bcrhij rah kc Habasyah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat siksaan dari 
kaumnya di Makkah sehingga mereka terpaksa keluar inenuju Habasyah deini menyelamatkan 
keimanan sehingga bisa beribadah kepada Allah. Di antara pimpinan mereka adalah Utsman bin 
Affan beserta istrinya yang bernama Ruqayyah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Ja’far bin Abu 
Thalib sepupu Rasulullah Mereka berjumlah sekitar delapan puluh orang terdiri dari laki-laki 

dan perempuan. Semoga Allah meridhai mereka semua, dan mereka juga ridha kepada Allah 
Al-Qurthubi berkata (5/3831): Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Suhaib, Khabab, 
Bilal dan Amman Mereka disiksa oleh penduduk Makkah sehingga terpaksa inengatakan apa 
yangdiinginkan oleh orang-orang kafir itu. Ketika mereka dilepaskan inaka mereka berhijrah ke 
Madinah. Al-Wahidi menuturkan hal inidalam AsbabAn-NujuIhlm. 234. 


Asbabun Nuzul 313 



“Allah membuac perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertmdak t erhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri 
rezeki yang baik dart Kami , lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara 
sembunyi dan secara terang-terangan , adakah mereka itu sama! ” lbnu Abbas 
mengatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan laki-laki dari suku 
Quraisy dan budaknya. Sedangkan firman Allah, “Dan Allah membuat 
(pula) perumpamaan; dua orang lelaki yang satunya seorang bisu....’’ (An- 
Nahl: 76) turun berkenaan Utsman bin Affan dan bekas budaknya. Bekas 
budak ini membenci Islam serta melarang Utsman mengeluarkan sedekah 
dan berbuat kebaikan. Kemudian turunlah ayat tentang dua orang yang 
berbeda tersebut. 5 ” 

Ayat 83, Finnan Allah tfe: 

y z > s * - -x 5 f " ^ *. -r * " 

j>-> am ofy*i 

“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya ada seorang 
Arab Badui menghadap Nabi untuk bertanya kepada beliau. Beliau lalu 
membacakan ayat, ‘‘Dan Allah menjadikan bag) mu rumah-rumahmu sebagai 
tempat tinggal." (An-Nahl: 80) Arab Badui itu berkata, “Ya.” Kemudian 
beliau membacakannya lagi, “Dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah 
(kemah-kemah) dari kulit Hruuang temak yang kamu merasa ringan ( membawa) 
nya di wakiu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim.’’ (An-Nahl: 80) 
Selanjutnya beliau membacakan seluruh ayat, sedangkan orang Arab 
Badui itu terns berkata, “Ya,” hingga sampai pada ayat, “Demikianlah Allah 
menyempumakan nikmat-Nyaatasmu agar kamu berserahdin (kepada-Nya) 
(An-Nahl: 81) setelah itu Arab Badui itu berpaling. Kemudian Allah 
menurunkan ayat, “Mereka mengetahui mlcrnat Allah, kemudian mereka 
mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ku/ur." 5 ” 

535 Al-Qurthubi (5/5875) menyebutkan tentang ayat 76 (surat An-Nahl) yaitu, “Dan AIloA membuar 
(pula) /xTuni/wimarm: dial twang lela/ti yang satunya seorang yang bisu...." Al-Qurthubi mengatakan, 
ayat ini menyebutkan tentang perumpamaan atas Abu Bakardan bekas budaknya yang kafir. Ada 
pula yang mengatakan berkenaan dengan Abu Jahal dan Ammar bin Yasir Al-Ansi. Abu Jahal 
menyiksa Ammar. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Hisyam bin Amru bin Al-Haris, 
seorang kafir yang sangac sedikit kebaikannya dan memusuhi Nabi SJ. 

5.34 lbnu Katsir (2/756) 



314 Asbabun Nuzul 



Ayat 91, Firman Allah 9§: 


" /-'if' . -sf »/ 

*A_iO C- \‘j\ 4^ii 

c iLr ar ^ /g; iix4=i 



“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji danjanganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguMcannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah¬ 
sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Buraidah, La berkata, “Ayat ini turun 
berkenaan dengan peristiwa baiat Nabi 


Ayat 92, Firman Allah dft: 


£ £ l* & $P -iS 

- /• iA s'*/" 1 ^ * ■ 'T 

ot cs> s ^-ir s - > o' 

*->£V -''"u'S ''sK'^ >=r > >. -'1 

A_3 La A <4^, * fl3» OA—_r ^ ‘ LwJ ^a' 

e /- 


“Dan jangan/aH kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, 
kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, 
disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyakjumlahnya dari golongan 
yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan 
sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yarig dahulu 
kamu perseUsihkan itu. ” 


535 Ibnu Katsir (2/760) mengatakan bahwa baiat ini merupakan baiatuntuk masuk Islam. Al-Qurthubi 
menambahkan, bahwa ada sebab yang lain. Dia mengatakan, "Ayat ini turun berkenaan dengan 
komitmen sumpah semasa 2 aman jahiliyah.sedangkan Islam datang untuk menepatinya. Pendapat 
ini dinisbatkan kepada Qatadah, Mujahid, dan Ibnu Zaid (5/3895). 


Asbabun Nugwl 315 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, ia 
berkata, “Bahwa Dahulu Sa’idah Al-Asadiyah adalah seorang perempuan 
yang gila, kerjanya mengepang dan mengurai rambutnya. Kemudian 
turunlah ayat, “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benangnya" 536 

Ayat 103, Firman Allah M: 



“Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, “Sesungguhnya 
Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorangmanusia kepadanya (Muhammad). ” 
Padahal bahasa mang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar 
kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa 
Arab yangjelas." 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad dha’if, ia 
mengatakan, “Bahwa dahulu Rasulullah 0 mengajar seorang penyanyi 
lakidaki bernama Bal’am. ia adalah seorang yang berbahasa non-Arab. 
Sementara itu, orang-orang musyrik melihat beliau keluar masuk rumah 
Bal’am.” Mereka berkata, “Ia (Muhammad) diajaroleh Bal’am.” Kemudian 
Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa 
mereka berkata , “Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia 
kepadanya (Muhammad) 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Hushain dari Abdullah bin 
Muslim Al'Hadhrami, ia mengatakan, “Kami mempunyai dua orang hamba 


5 36 Al-Qurthubi berkata (5/3897): dahulu kala di Makkah ada seorang perempuan bodoh yang bernama 
Ritliah binti A mm bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah yang mengepang lalu menguraikan 
rambutnya terus menerus. Perbuatan itu kemudian dijadikan perumpamaan bagi orang yang 
bersumpah untuk menepati janjinya tetapi malah mengingkarinya. 

537 Ibnu Jarir (14/120) menyebutkan dalam Td/sir-nya. 

Ibnu Katsir berkata (2/763): Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa yang 
mengatakan hal tersebut adalah seorang lakidaki musyrik yang dahulu pernah menjadi penults 
wahyu bagi Rasulullah tecapi kemudian keluar dari Islam dan melakukan kebohongan dengan 
ucapan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Salman Al- 
Farisi. 


316 Asbabun Nuzul 



sahaya, yang satu bemama Yasar dan satunya lagi bemama Jabr. Keduanya 
adalah orang Sisilia. Mereka berdua suka membaca kitab milik mereka lalu 
mengajarkannya. Suatu ketika Rasulullah lewat dt depan keduanya dan 
mendengar bacaan keduanya.” Orang-orang lalu berkata, “Sesungguhnya 
ia (Muhammad) belajar dari mereka berdua." Kemudian turunlah ayat 
tersebut. 538 


Ayat 106, Finnan Allah tfc: 




s- *»> >>r-" ^ \ ^ r ' 

9 * > — =» ' -j i Jwjo />-« aijb . ail ■= 

:Vrr < ✓"'V < v rr 

4ji' ^ - V Ilo _ya>Ob ^ j Y 




“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat 
kemurkaan Allah ), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal haiinya tetap 
tennng dalam beriman (la tidak berdosa ), akan letapi orang yangmelapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya 
adzab yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, la berkata, “Tatkala 
Nabi 0 hendak berhijrah ke Madinah .... Orang-orang musyrik 
menangkap Bilal, Khabab, dan Ammar bin Yasir .... Adapun Ammar 
terpaksa mengucapkan perkataan yang menyenangkan mereka dengan 
tujuan untuk menyelamatkan diri. Ketika kembali kepada Rasulullah 
Ammar menceritakan apa yang menimpanya. Rasulullah lantas bertanya, 
“Bagaimana keadaan hatimu ketika engkau mengucapkan itul Apakah 
merasa lapang dengan apa yang engkau ucapkan?” Ammar menjawab, 

538Lihat Tafsir Ibnu Katsb di atas dan Tafsir Ibnu Jarir. Al-Qurthubi mengumpulkan seluruh nama- 
nama mereka. Dia mengatakan, "Dahulu ada budak milik Al-Mughirah yang bemama Ya’isy serta 
dua orang budak beragamaNashrani milik Ibnu Al-Hadhrami, namanya yang satu Yasar dan yang 
lainnya bemama Jabr. Ats-Tsa labi mengatakan bahwa salah satu di antara keduanya bernama 
Nabat bergelar Abu Fukaihah dan satunya lagi bernama Jabr. Keduanya adalah orang Sisilia yang 
bekerja membuar pedang. Meteka berdua biasa membaca Taurat dan Injil.” 

Ada pula yang mengatakan, "Namanya adalah Adas yang menjadi budak dari Utbah bin Rabi’ah " 
Ada pula yang mengatakan, “Namanya Abis yang menjadi budak dari Huwaichib bin Abdul Uz 2 a 
serta Yasar Abu Fukaihah mantan budak Ibnu Al-Hadhrami. Kedua budak itutelah masuk Islam. 
Adapun semua pend apa t ini adalah sesuatu yang sifatnya kemungkinan dan tidak bertentangan 
satu sama lain. Sebab, tidak mungkin memberi isyarat kepada meteka semua dan menyangka bahwa 
merekalah yang mengajar Rasulullah. (5/3905) 


Asbabun Nujul 317 



“Tidak." Kemudian Allah menurunkan ayat, “Kecuali orang yang dipaksa 
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa) ” 5i9 

Mujahid meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan 
penduduk Makkah yang beriman. Mereka dikirimi surat oleh para 
sahabatnya yang berada di Madinah supaya berangkat berhijrah. Kemudian 
mereka keluar rumah untuk pergi ke Madinah. Tetapi orang-orang Quraisy 
menjumpai mereka di tengah jalan sehingga mereka mendapat ujian yang 
berac bahkan sampai mengucapkan kalimat kekufuran karena terpaksa. 
Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. 5 ' 10 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dalam kitab Ath-Thabaqat dari Umar bin 
Al-Hakam, ia berkata, “Ammar bin Yasir disiksa hingga tidak sadar apa 
yang dia ucapkan. Shuhaib disiksa hingga tidak sadar apa yang dia ucapkan. 
Abu Fukaihah disiksa hingga tidak sadar apa yang dia ucapkan. Begitu pula 
dengan Bilal, Amir bin Fuhairah dan kaum Musltmin lainnya." Berkenaan 
dengan mereka, turunlah ayat, "Dan sesungguhnyaTuhanmu (pelmdung) bagi 
orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cnbaan.” (An-Nahl: 110) 541 

Ayat 126, Firman Allah 4ig: 

*>■>' -'><. *>.*■'/ ■i/i, > »_ > 

Jjf- j-t-J Cjgj 



"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tempi )ika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang iebih baik bagi orang-orang yang sabar.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam A d-Daki'il, dan Al-Bazzar meriwayatkan 
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah & berdiri di hadapan jenazah 
Hamzah yang mati syahid. Tubuh Hamzah telah dikoyak-koyak oleh musuh. 

539 Al-Qurthubi menuturkannya secara panjang lebar. (5/3907-3908) 

Al-Qurthubi berkata, "Adapun orang kufur setelah sebelumnva beriman, maka Allah akan murlca 
kepada mereka." AI-Kalbi mengatakan, “Mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, 
Muqayyis bin Shababah, Abdullah bin Khathal, Qais bin Al-Wahd bin Al-Mughirah. Mereka 
itulah orang-orang yang kufut setelah sebelumnya beriman. 

Ibnu Jarir menuturkan riwayac ini dari Al-Aufi yangdianggap dha'if. (14/122). 

540 As-Suyuthi menuturkan dalam Ad-Durr Al-Mantsur, (4/147 

541 Shahih: Lihat Ibnu Sa’ad (3/1/178). Ibnu Katsir (2/764) menambahkan balrwasanya Rasulullah 
& bersabda kepada Ammar, “Seatidamyn mereka mengulangi perbuatannya, maka ulangt pula 

pcrbuatanmu." 




31B Asbabun Nuzul 



Beliau bersabda, "Stmggtt/i aku akan mengoyak tujuh puluh orang dnri mereka 
sebagaiganti atas dirimu.” Kemudian turunlah Jibril, sedangkan beliau masih 
membawa ayat terakhir surat An-Nahl yaitu firman Allah, “Dan jika kamu 
memberikan balasan , maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan 
yang ditimpakan kepadamu " sampai akhir surat. Rasululah & lalu menahan 
diri dan tidak jadi melakukan apa yang sebelumnya akan dilakukan. 512 

At'Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan, begitu pula dengan 
Al-Hakim yang meriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, bahwasanya ia 
mengatakan, “Tatkala Perang Uhud, sahabat Anshar yang mati syahid ada 
enam puluh empat orang, sedangkan sahabat Muhajirin yang meninggal 
ada enam orang. Di antara mereka terdapat paman Nabi, Hamzah bin 
Abdul Muthalib. Orang-orang kafir telah mengoyak-ngoyak tubuh mereka 
yang mati syahid.” Orang-orang Anshar lalu berkata, “Seandainya kami 
mendapat kemenangan seperci hari ini, niscaya kami akan berbuat lebih 
daripada yang mereka perbuat." Ketika peristiwa Fat/iu Malckah, Allah 
menurunkan ayat, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah . ,.” 543 

Melihat zhahir riwayat ini, berarti ayat tersebut turun pada peristiwa 
Fathw MakkaF, sedangkan dalam riwayat sebelumnya dikatakan bahwa 
turun ayat tersebut pada saat Perang Uhud. Ibnu Al-Hashar mencoba 
mengkompromikan keduanya dengan menyatakan bahwa ayat tersebut 
untuk pertama kalinya turun di kota Makkah, kemudian kedua kalinya di 
daerah Uhud, dan ketiga kalinya ketika Fat/iu Malclcah. Tujuannya supaya 
mengingatkan kepada hamba-hamba Allah. 544 


542 Dha'ifjiddan (lemah sekali): Diriwayatkan Al-Hakim (3/218) dalam hadits mi ada perawi yang 
Icmak yaitu Yahya Al-Hamani. As-Suyuthijuga meriwayatkan dalam Ad-Durr Al-Montsur. (4/150) 

543 Hasan: At-Tirmidzi (2139) meriwayatkan dalam BabAt-Ta/srr. 

544 Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abut Aliyah dari Ubayy bin Ka'ab, ia berkata, "Ketika perang Uhud, 
dari kalangan sahabat Anshar mati syahid sebanyak enam puluh orang, sedangkan dari kalangan 
sahabat Muhajirin sebanyak enam orang,” Kemudian para sahabat Nabi & berkata, “Seandainya 
kita mendapat kemenangan dari kauri musynkin seperti ini, niscaya kita akan berbuat lebih dari 
pembunuhan yang mereka lakukan,” Ketika peristiwa Fathu Ma/dca/i, salah seorang sahabat berkata, 
“Orang Quraisy tidak akandikenal lagi setelah hari ini.” Kemudian ada salah seorang yangberseru, 
“Sesungguhnya Rasulullah telah membeti rasa aman kepada setiaporangkulit hitamdan kulir 
putih selain si Fulan dan si Fulan.” Orang ltu lalu menyebutkan nama-namanya. Allah Tabaraka 
u,a Ta'ala kemudian menurunkan ayat, “Don jika kamu memberikan balasan ,.. sampai akhir surat. 
Kemudian Rasulullah & bersabda, “Kiln akan bersabar dan tidak menjatuhkan hufeuman.” (2/770) 
Ibnu Katsir berkata, "Riwayat ini sangat lemah.” Lihat: Az-Zuhd, (5/1 35) dan Al-Hakim (2/197) 


Asbabun Nuzul 319 




Surat 

AL-ISRA ' 545 



Makkiyyah, Seratus Sebelas Ay at 


Ayat 15, Firman Allah -jfe: 


jJ> »j IfXlc- u-j 'g j <-£-£n i50la>l if* 






“Barangsia/>a yang mendapat peumjuk, maka sesungguhnya dia mendapat 
petunjuk untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka bahaya 
kesesatannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab (suatu 
bum) sebelum Kami mengutus semang rasul." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abdil Barr mertwayatkan dalam kitab At-Tamhid dengan sanad 
dha ’ if dari Aisyah sgg, ia berkata, “Khadijah bertanya kepada Rasulullah & 
mengenai anak-anak kaum musyrikin. Beliau menjawab, “Mereka bersama 


545 Ibnu Katsir berkata(3/5: Surat ini adalah Surat Makkiyyah kecuali ayat 26, 32, 33, dan 57. Begitu 
pula dengan ayat 73 sampai ayat 80. Jumlah ayat dalam surat iniada 111.” Al-Bukhari mengatakan, 
"Adam meriwayatkan kepada kami... aku mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan 
bahwasanya Bani Israel disebutkan dalam sutac Al-Ista‘, Al-Kahfi, dan Maryam. Sutat-sutat ltu 
rermasuk yang (etdahulu dan biasa dibaca. 

Ahmad berkata, Abdurrahman menceritakan, Aku mendengar Aisyah berkata, “Dahulu Rasulullah 
& berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak mau berbuka. Dan beliau tidak puasa 
sehingga kami mengatakan beliau tidak ingin berpuasa. Dahulu beliau setiap malam membaca 
surat Bani Is rail dan A?-Zumar. 

Ibnu Katsir mengacakan, "Hadits pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4708) dalam Bob At- 
Tapir, sedangkan hadits keduajuga diriwayatkan dalam Bab At-Tafsir (4874). 


320 Asiwbun Nuzul 



dengan ayah-ayahmereka." Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai 
hal tersebut. Beliau menjawab, “Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka 
kerjakan." Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut 
setelah agama Islam menjadi kuat. Turunlah ayat, Dan seorang yangberdosa 
tidak akan memikul dosa orang lain,” Beliau berkata, “Mereka berada di atas 
fitrah.” Atau beliau berkata, “Mereka berada di surga." 546 


Ayat 26, Firman Allah 3s: 





“Dan berikanlah kepada karib kerabat akan haknya, kepada orang miskin 
dan orang musafir; danjanganlah kamn menghambur-hamburkan { hartamu) 
secara mubadzir. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath'Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa’id Ah 
Khudri, ia berkata, “Tatkala diturunkan ayat, “Dan berikanlah kepada karib 
kerabat Rasulullah & memanggil Fathimah kemudian beliau memberinya 
tanah di daerah Fadak.” 547 

Ibnu Katsir mengatakan; hadits ini musykit (janggal) karena seakan- 
akan memberitahukan bahwa ayat tersebut adalah Madaniyyah, padahal 
menurut pendapat yang masyhur adalah sebaliknya. 548 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari lbnu Abbas hadits yang serupa. 


Ayat 28, Firman Allah M: 



xx f t *- iV 



' y 




546 Dha'if: Dimvayatkan Ibnu Abdil Barr (18/117) dalam Al-Tnnilitd. 

Al'Qurthubi berkata(5/3959); Ibnu Abbas mengatakan, "Ayat ini turun berkenaan dengan 
Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid berkata kepada penduduk Makkah, “Ikutilah aku dan 
ingkarilahMuhammad. Biarlahdosa-dosakalian, aku yang menanggungnya.” Kemudian turunlah 
ayat tersebut. 

547 Dha 'if: Diriwayatkan Al-Haitsami (7/49) yangdinisbatkan kepada Ath-Thaharani. lamengatakan, 
"Dalam hadits ini ada perawi bernama Athiyyah Al-Ufi yang dha'if mairuk.” 

548 Ibnu Katsir (3/53) mengatakan hal ini dan ia menambahkan,“Kemungkinan paling dekat adalah 
hadits itu dipalsukan oleh golongan Rafidhah.” 


Asbabun Nujul 321 



“Dan jika kamu berpaUng dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang pantos." 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Atha' Al-Khurasani, ia berkata, 
“Orang'orang kabilah Muzayinah meminta kepada Rasulullah & kendaraan 
untuk mengangkut mereka. Beliau lalu berkata, “Aku tidak menemukan 
sesuatu untuk mengangkut kalian.” Mereka lalu berpaling, sementara mata 
mereka meneteskan air mata karena merasa sedih. Mereka menyangka 
bahwa Rasulullah & sedang murka. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan 
jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu.” 519 

lbnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, “Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan orang-orang miskin yang meminta kepada Nabi.” 550 

Ayat 29, Firman Allah Us; 


u v*' s',' 



“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 
janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela 
dan menyesal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Yasar Abul Hakam, ia berkata, 
“Rasulullah mendapat kiriman pakaian katun. Beliau adalah orang yang 
dermawan sehingga pakaian itu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Lalu 
datanglah serombongan orang untuk meminta tetapi ternyata pakaian 
itu telah habis dibagi.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah 
kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlab kamu terlalu 
mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 


549 Lihat takhrij ayat 99surat At-Taubah. 

550 Al-Qurchubi (5/3976) mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana dikatakan 
olehlbnu Zaid; ayat tersebut turun berkenaan dengan suatu kaum yang meminta kepada Rasulullah 
& tetapi beliau tidak memberi mereka, karena tahu bahwa mereka akan membelanjakannya untuk 
keburukan. Beliau tidak memberi mereka karena berharap pahala, sebab pemherian itu akan 
membantu mereka melakukan kerusakan. 

551 Ad-Dun Al-Mantsur (4/196). Dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah mendapat kiriman 
gandum. 


322 Asbainm Nuzul 



Ibnu Mardawaih dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia 
berkata, “Ada seorang anak datang kepada Nabi S. ia berkata, “Sungguh, 
ibuku meminta engkau im dan Ltu.” Beliau menjawab, “Kami tidak punya 
apa-apahart ini." ia berkata, “Ibuku mengatakan supaya engkau memberikan 
pakaianmu kepadaku.” Beliau lalu melepas pakaian dan memberikannya 
kepada anak itu. Kemudian beliau duduk di rumah dengan keadaan tanpa 
pakaian. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu jadikan 
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." 552 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya 
Nabi & berkata kepada Aisyah, “Nafkahkanlah apa yang ada di telapak 
umganku.” Aisyah menjawab, “Jika demikian, maka tidak ada yang tersisa 
sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan ;anganlah kamu jadikan 
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." 553 

Melihat zhahirnya, ayat tersebut adalah Madaniyyah. 


Ayat 45, Firman Allah Mi 


' -1r a'*" ss-u ' V- ,'x' 

u Ojrtjl V tajj 


O / * *-£ 

“Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an niscaya Kami adakan antara 
kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 
dinding yang tertutup." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, ’’Bahwa 
dahulu ketika Rasulullah ® membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang 
musyrik Quraisy dan mengajak mereka kepada Al-Kitab, maka mereka 
berkata dengan nada mengejek, “Hati kami berada dalam tutupan (yang 
menutupi ) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada swnbatan 
dan antara kami dan kamu ada dinding."(Fushshilat: 5). Kemudian Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, “Dan apabila engkau membaca 


552 Disebutkan oleh Al-Qurthubi <5/3979), Ibnu Jarir <14/290), dan Al-Wahidi him. 241. 

553 Ad-Durr Al-Mancuir (4/197). 


Asbabun Nujul 



Al-Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang ter tump .” 554 


Ayat 56, Firman Allah 


.5 * /- _4— // > , > ,// > »>’ j 

pSox- ^3 ij* ji. * « 

ii-j-Vj 


Kotolcanlah, “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah , 
maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan 
bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya. ’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwatkandari Ibnu Mas’ud, dia mengatakan; 
Dahulu, ada sekelompok manusia yang menyembah segolongan dari 
jin. Bangsa jin kemudian masuk Islam, tetapi manusia tetap ada yang 
menyembah jin tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, "Panggillah mereka 
yang kamu anggap (tuhan) selain Allah ." 555 


Ayat 59, Firman Allah *Jg: 

' >-1 t* •'i'f A. \ X"" 

UujUj oQ: >—>o' iS-yy o' Uj 

Vj L *j o 


554 Ibnu Katsir berkata(3/63): “Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Mushili mengatakan. Abu Musa telah 
mencericakan kepada kami... Dati Asma' binti Abu Bakar .», ia berkaca, “Tatkala turun ayat, 
“Bitidsflitfi keduti tarigan Abu Lahab" Uminu Jamil yang matanya juling membawa segenggam 
batu.” Ia berkata, "Kami mengingkarinya dengan mencaci maki. perintahnya kami tolak, dan 
agamanya kami iauhi." Sementara itu, Rasulullah 3- duduk dan di sebelah beliau ada Abu Bakat. 
Abu Bakat kemudian berkata kepada beliau, “Perempuan itu hendak ke sini dan aku kbawatir 
kalau ia melihat engkau.” Rasulullah berkata. "Stiryffiuhdin tuLik alum ton mdihataku." Beliau lalu 
membaca Al-Qur'an sebagai sarana mencari perlindungan Allah. Salah satu yangdibaca adalah 
ayat, “Dan apabilaenglcaumembaia Al-Qur'an... .”(Al-Isra': 45) Kemudian datanglah Ummu Jamil 
dan berdiri di samping Abu Bakar, tetapi ia tidak melihat Rasulullah 3. Ummu Jamil berkata, 
“Wahai Abu Bakar, sampaikan kepadaku bahwa temanmu mengejekku.” Abu Bakar berkata, 
"Tidak, demi Tuhan pemilik rumah ini, ia tidak mengejekmu." Ummu Jamil kemudian berpaling 
sembarl berkata, “Orang-orang Quraisy telah mengerti bahwa akulah anak pemimpin mereka." 
Lihat: Ad-Dun AI-Mantsnr (4/205). 

555Shahih: Al-Rukhari (4714) dalam Bafc At-Tafsbr. Ibnu Katsir (3/68) juga menyebutkannya. la 
berka ta bahwa Al-Ufi meriwayackan dari Ibnu Abbas, dan ia mengatakan, "Bahwa dahulu, orang- 
orang musyrik berkaca, "Kami menyembah para malaikat, Al-Masih, dan Utair.” Mereka iculah 
yang nanti akan mereka panggil, yaitu para malaikat, Al-Masih, dan Uzair. 


324 Ashabun Nuzul 



"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan 
(kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), mefainkan karena tanda- 
tanda itu telah didustakan oleh orang-orangdahulu. Dan telah kami berikan 
kepada Tsamud unto, betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi 
mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami ttdak memberi tanda-tanda 
itu melainkan untuk menakud” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al'Hakim, Ath-Thabarani dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, para penduduk kota Makkah meminta Nabi & supaya 
menjadikan bukit Shafa menjadi emas dan gunung-gunung di Makkah 
menjadi rata sehingga bisa dijadikan tempat bercocok tanam. Kemudian 
dikatakan (oleh Jibril) kepada beliau, “Jika engkau mau, maka engkau bisa 
menanggungkan untuk mereka, dan jika engkau mau, maka engkau bisa 
memberikan apa yang mereka minta. Apabila nanti mereka ingkar, maka 
mereka akan dihancurkan sebagaimana dihancurkannya umat sebelum 
mereka." Beliau menjawab, “Aku akan menangguhkan untuk mereka.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi 
Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), 
melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orarig dahulu." 

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Zubair 
hadits yang serupa tetapi lebih panjang lagi . 556 


Ayat 60, Firman Allah ■3g: 

^ >/• , // C. ^ ✓ S. /» y"* *'*»> 9 s 




% lc^\ 4 Z£S\ 


f, 




"Dan (ingackth), ketika Kami wahyulam kepadamu, “Sesungguhnya (ilmu) 
Tuhanmu meliputi segala manusia." Dan Rami tidak menjadikan mimpi 
yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi 
manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Ai-Qur'an. 


556 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (7/50)dalam Ai-Mrijma’. Ia berkata, "Para perawi hadits 
ini adalah perawi yang shahih," Al-Hakim (2/362) juga meriwayatkannyadan menshahihkannya, 
Hal ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Katsir (3/69) menyebutkan hadits riwayat dari 
Ahmad yang shahih (1/259). Begitu puladengan Ihnu Jarir (10/74) dalam Ai-Ta/sir. 


Asbabun Nu*ul 325 



Dan Kami menakut-nakuti mereka, tempi yang demikian itu hanyalah 

menambah besar kedurhakaan mereka.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Abu Ya’la meriwayatkan dari Ummu Hani bahwa tatkala Rasulullah 
& diperjalankan pada peristiwa Isra" kemudian beliau menceritakannya 
kepada sekelompok orang Quraisy, maka mereka justru mengejek beliau. 
Mereka meminta bukti kepada beliau. Beliau lalu menerangkan ciri-ciri 
Baitul Muqaddas kepada mereka. Beliau juga menerangkan tentang kafilah 
yang dilalui beliau. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, “la 
adalah penyihir." Maka Allah menurunkan ayac, “Dan Kami tidak menjadikan 
mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, meiainkan sebagai ujian bagi 
manusia .” 5S7 

Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Al-Hasan sama seperti hadits 
tersebut. 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Al-Husain bin Ali bahwasanya 
Rasulullah pada suatu hari terlihat susah. Kemudian dikatakan kepada 
beliau, “Ada apa denganmu wahai Rasulullah. Jangan pedulikan mereka 
karena sesungguhnya apa yang engkau lihat menjadi fitnah (ujian) bagi 
mereka.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Kami tidak menjadikan mimpi 
yang telah Kami perlihat/can kepadamu, meiainkan sebagai ujian bagi manusia.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad seperti hadits 
tersebut. 

Ibnu Abi Ya’la meriwayatkan hadits dari Amru bin Al-Ash dari hadits 
riwayat Ya’la bin Murrah. Hadits tersebut merupakan hadits mursal Sa’id 
bin Al-Musayyab. Sedangkan sanadnya dha'ifA 8 

Firman Allah 3s, “Wasy Syajaratal Mal'uunatafil Qur'an” (Dan pohon 
fcayu yang terkutuk (Az-Zaqqum) dalam Al-Qur'an.) 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Ba’ats 
dari Ibnu Abbas, ia berkat, “Ketika Allah menyebutkan Az-Zaqqum untuk 
menakut-nakuti perkampungan Quraisy, Abu Jahal berkata, “Apakah kalian 

557 Hadits shahih dengan beberapa penguat. Abu Ya’la (1/75) meriwayatkannya dalam Al-Mu jam 

558 Hadics dha' if. Menurut Al-Qurthubi yang menukil dari Ibnu Abbas (5/4010) bahwasanya yang 
dimaksud dengan melihat (ru'ya ain) di sini adalah melihat dengan mata kepala yang dilakukan 
oleh Nabi & ketika malam beliau diperjalankan Isra' ke Raitul Muqaddas ... Ada pula yang 
mengatakan maksud dari melihat adalah Nabi dalam mimpinya melihat akan masuk ke kota 
Makkah pada tahun Hudaibiyah. Tetapi kemudian beliau diusir sehingga kauin Muslimin merasa 
difitnah. Riwayat ini dha if karena masuk ke dalam Surat Makkiyyah. 


326 Asbctinm Nuzul 



tahu, apa itu Az-Zaqqum yang dijadikan Muhammad untuk menakut-nakuti 
kalian?” Mereka menjawab, “Tidak.” Abu Jahal berkata, “Yaitu roti dengan 
mentega. Seandainya aku menemukannya niscaya aku akan memakan 
sekenyang-kenyangnya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan (begitu pula) 
pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Qur'an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, 
tetapi yang demikian itu hanyala/i menambah besar kedurhakaan mereka. ” Dan 
Allah menurunkan ayat, “Sesunggu/mya pohon Az-Zacjqum itu, makanan 
orangyangbanyakberdosa." (Ad-Dukhan: 43-44) 559 


Ayat 73, Firman Allah 3®: 


* ✓ • y S 

1 Ij£ l y -SJLJ 

*Lf a/jM fczz 

“Dan sesungguhnya mereka hampir memaling/am kamu dari apa yang telah 
Kami tvahyukan kepadamu , agar kamu membuat yang lain secara bohong 
terhadap Kami ; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu 
jadi sahabat yang sen a." 



l xsi 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ishaq, 
dari Muhammad bin Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal bin Hisyam, dan para tokoh Quraisy 
keluar mendatangi Rasulullah %. Mereka berkata, “Wahai Muhammad, ke 
sinilah. Kecuplah (sembahlah) tuhan-tuhan kami, dan kami akan bersama- 
sama denganmu masuk agamamu.” Pada saat itu, Rasulullah l9> sangat berat 
berpisah dengan kaumnya dan sangat ingin agar mereka masuk Islam. Dengan 
demikian, beliau merasa kasihan kepada mereka. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Dan sesunggtdmya mereka hamptr memalingkan kamu dari apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap 
Kami." sampai firman Allah, “Dan kamu tidak akan mendapat seorangpenolong 
pun terhadap Kami. "(Al-Isra': 73-75) 

Aku (Imam As-Suyuthi) berpendapat bahwa hadits ini adalah yang 
paling shahih di antara sebab turunnya ayat tersebut. lsnadnya jayyid (baik) 
dan memiliki penguat hadits lain. 

559 Dituturkanoleh Ibnu Kaisir (3/71) Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud 
adalah pohon Az-Zaqqutn. Ibnu Abbas mengatakan, “Kurina dicampur dengan keju sebagai ganti 
dari roti yang dicampur dengan keju." 


Asbabun Nujul 327 



Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, 
“Dahulu Rasulullah # mengecup Hajar Aswad. Mereka orang-orang kafir 
mengatakan, “Kami tidak akan membiarkanmu mengecupnya sampai 
engkau mau mengecup tuhan-tuhan kami.” Rasulullah iH berkata, "Apa 
salahku seandainya aku melakukan hal tersebut (mengecup Hajar Aswad). 
Allah mengetahui bahwa aku berbeda dengan mereka." Maka turunlah 
ayat tersebut. 

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hadits yang sama dan Ibnu Syihab. 
Ia juga meriwayatkan dari Jubair bin Nafir bahwasanya orang-orang Quraisy 
mendatangi Nabi •&. Mereka berkata, “Apabila engkau memang diutus 
untuk kami, maka usirlah orang-orang miskin dan hamba sahaya yang 
menjadi pengikutmu. Kemudian kami akan menjadi sahabatmu.” Maka 
beliau condong kepada perkataan mereka sehingga turunlah ayat tersebut. 

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi bahwasanya 
Rasulullah membaca ayat, “Demi bintang ketika terbenam." sampai 
“Maka apakah patuc kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata 
dan Al L/^a.’’(An-Najm: 1-19) maka setan membisikkan kepada beliau, 
bahwa berhala-berhala itu adalah berhala-berhala yang utama dan syafaat 
mereka akan diterima. Maka turunlah ayat, “Dan sunggu/i mereka hampir 
membuatmu (Muhammad) gelisah. ”(Al-lsra': 76) Beliau masih saja merasa 
gundah hingga Allah menurunkan ayat, “Dan Kami tidak mengutus sebelum 
kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, mclainkan apabila ia 
mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap 
keinginan itu , Aila/i menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan 
Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah M aha Mengetahui lagi M aha 
Bijaksana.” (Al-Hajj: 52) 560 

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat 
Makkiyyah. Adapun ulama yang menyatakan bahwa ayat tersebut adalah 
ayat Madaniyyah berdalil sebagai berikut: 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya kabilah Tsaqif berkata kepada Nabi “Berilah kami tempo 
selama setahun untuk memberi persembahan kepada tuhan-tuhan kami. 
Ketika kami sudah memberi persembahan kepada tuhan-tuhan kami, maka 
kami akan menyimpan persembahan itu kemudian barulah kami masuk 


560 Ad-Dun Al-ManUur (4/2141. 


328 Asbabun Nuzul 



Islam dan menghancurkan tuhan-tuhan tersebut.” Rasulullah kemudian 
bermaksud untuk memberi mereka tempo.... Riwayat ini sanadnya dha' if. 561 


Ayat 76, Firman Allah 



/ * X « * 4. y" 





X ^ V ✓ / / 



"Dan sesungguhnya benar-benar mereka bampir membuatmu gelisa/i di 
negeri (Makkah) untuk mengusirmu danpadanya dan kalau terjadi demildan, 
niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melamkan sebentar saja" 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari 
Syahr bin Hausyab dari Abdurrahman bin Ghanam bahwasanya orang- 
orang Yahudi mendatangi Nabi &. Mereka berkata kepada beliau, "Jika 
engkau seorang nabi, semestinya berada di Syam. Sebab, Syam adalah 
bumi nanti dibangkitkannya manusia dan tanah para nabi.” Rasulullah 
& membenarkan perkataan mereka. Beliau lalu berperang di tanah 
Tabuk dengan tujuan menguasai Syam. Ketika sampai di Tabuk, Allah 
menurunkan beberapa ayat dari surat Bani Israil sampai dengan ayat, 
“Dan sesunggjdinya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri 
(Makkah) untuk mengusirmu daripadanya." Allah memerintahkan kepada 
beliau untuk kembali ke Madinah dan berkata, “Di sanalah engkau hidup. 
Di sana engkau mati, dan di sana engkau dibangkickan.” 562 

Jibril berkata kepada beliau, “Mintalah kepada Tuhanmu, karena 
sesungguhnya setiap nabi pasti memiliki permintaan.” Beliau menjawab, 
"Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku minta ?” Jibril menjawab, 
"Dan katakanlah, “Ya Tuhan-ku, masukkanla/i aku secara masuk yang benar 
dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku 


561 Dha'if Al-Qurchubi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam jalurperiwayatan Atha (5/4027), Ibnu 
Jarir (4/297) juga meriwayatlcannya. Begitu pula Al-Wahidi, him. 243. 

562 Dha'if: Disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/77) dan Al-Baihaqi, 2/271-272 dalam Ad-Dala'il. Ibnu 
Katsir inerajihkan pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun ketika beliau kembali 
dari Tabuk. Al-Qurrhubi (5/4029) mengatakan bahwa ayat tersebut turun ketika penduduk 
kota Makkah berniat mengusir beliau. Seandainya mereka mengusit beliau, niscaya Allah tidak 
akan menunda siksa. Akan tetapi Allah memerintahkan beliau untuk berhijtah sehingga beliau 
kemudian keluat meninggalkan rumahnya. Inilah pendapat yang lebih shahih. 


Asbabun Nuzul 329 



dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”( Al-Isra': 80) Ayat-ayat tersebut 
turun berkenaan dengan kembalinya beliau dari Tabuk. 563 

Hadits tersebut sanadnya dha'if, tetapi memiliki penguat dari hadits 
mursa/ yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abi Hatim. 
Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut; orang-orang musyrik berkata 
kepada Nabi “Dahulu para nabi tinggal di Syam, kenapa engkau tinggal 
di Madinah.” Beliau lalu berniat untuk tinggal di Syam, maka turunlah 
ayat tersebut. 

Hadits ini memiliki jalur periwayatan secara mursal yang lain dari 
Ibnu Jarir, disebutkan bahwsanya orang-orang Yahudi yang mengatakan 
itu kepada beliau. 564 


Ayat 80, Firman Allah 


i /.v . * r.-t -- 

la tj yj J»j 







“Dan katakanlah, “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang 
benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah 
kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menokmg." 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia Berkata, 
“Bahwa dahulu Nabi & berada di Makkah, kemudian beliau diperintahkan 
untuk berhijrah. Maka turunlah ayat kepada beliau, Dan katakanlah , “Ya 
Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) 
aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan 
yang menolong ." 

Hadits ini secara jelas menerangkan bahwasanya ayat tersebut adalah 
ayat Makkiyyah. 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dengan lafazh yang lebih jelas 
daripada riwayat di atas. 56 ’ 


563 Ahmad (1/223) meriwayatkannya dalam Al-Musruid, dan begitu pula Ibnujuraij (15/100) 

564 Lihar sebelumnya. 

565 Shahih: At-Tirmid'i (3139) dalam Bab At-Ta/sirdati mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 
Al-Qurthubi juga ineriwayatkannya (5/4041). 

Ibnu Katsir mengatakan; Al-Hasan Al-Bashri berkata, “Sesungguhnya orang-orang kafir penduduk 
Makkah ketika berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah atau untuk mengusir beliau, maka 


330 Asbabun Nuzul 



Ayat 85, Firman Allah 




„ > 






•j <4>. 


i? if flXjK llfj 


>■» > i- * 





iiVj 


“Dan mere/ca bertanya kepadamu ten tang nth. Katakanlah, “Ruh itu 
termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit." 


Sebab turunnya ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Suatu ketika 
aku berjalan bersama Nabi di kota Madinah. Beliau pada saat itu 
berpegangan pada tongkat. Kemudian lewatlah sekelompok orang-orang 
Yahudi. Sebagian di antara mereka berkata, “Seandainya kita bertanya 
kepadanya (Muhammad).” Kemudian mereka berkata, “Ceritakanlah 
kepada kami tentang ruh.” Beliau lalu bangkit hingga satu jam dan 
menengadahkan kepala. Dapat diketahui bahwa beliau sedang menerima 
wahyu hingga akhirnya turunlah wahyu. Kemudian beliau menyampaikan, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” 366 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Kaum Quraisy 
berkata kepada orang-orang Yahudi, “Berikan kami sesuatu pertanyaan 
untuk kami tanyakan kepada laki-laki ini {Muhammad)." Kemudian 
orang-orang Yahudi menjawab, “Tanyalah la tentang ruh.” Kaum Quraisy 
lalu bertanya kepada beliau tentang ruh. Maka Allah menurunkan ayat, 
"Dan mereka bertanya kepadamu tentaitgruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk 
urusan T uhanku . ” 

Ibnu Katsir mengatakan, dua hadits yang terlihat berbeda tersebut dapat 
dikompromikan bahwa ayat tersebut turunnya berulang kali. 367 Demikianlah 
yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. 

Ada kemungkinan bahwa beliau diam saat ditanya orang-orang Yahudi 
karena beliau sedang menunggu penjelasan lebih lanjut. Sekiranya tidak 
demikian, maka apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari lebih shahih. 

Allah berkehendak untuk membunuh penduduk Makkah. Maka Allah memerintahkan beliau 
keluarmenujukotaMadinah.Saatitulah Allah menurunkan ayat. “Dan LjmknnWi, "Yo Tufianku. 
rtuisuWumkift aku secara masuk yang benar ....” 

566 Shahih: Al-Bukhari (7297) dalam Al-l'tisham. 

567 Ibnu Katsir (3/87). 


Asbabun Nurul 331 



Aku (Imam As-Suyuthi) mengatakan, “Apa yang diriwayatkan oleh 
Al'Bukhari lebih shahih karena perawinya hadir saat peristiwa itu terjadi, 
berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.” 


Ayat 88, Firman Allah -fe 


H \jU Ji*-; l/U J Jjc yj) Ji 


Katakanlah, “Sesungguhnya jikamanusiadan jin berkumpuluntuk membuat 
yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat 
yangserupa dengannya, sekal/pim sebagian mereka menjadi pembantu bagi 
sebagian yang lain. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Sa’id atau Ikrimah 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ‘Nabi & didatangi oleh Salam bin 
Misykam dan beberapa orang Yahudi. Mereka berkata, “Bagaimana 
mungkin kami mengikutimu sementara engkau telah meninggalkan kiblat 
kita. Sedangkan sesuatu yang engkau bawa (Al-Qur'an) menurut kami 
tidak runtut seperti runtutnya Taurat. Turunkanlah kepada kami sebuah 
kitab yang kami mengenalnya. Apabila tidak, maka kami akan datang 
kepadamu dengan membawa kitab seperti yang engkau bawa.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Karakanlah, “Sesunggu/myajika mamma dan jin berkumpul 
untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yangserupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu 
bagi sebagian yang lain.” 568 


Ayat 90, 91, 92, dan 93, Firman Allah M: 

* A 4?"* J* ff s " sy*S A /■ /«* / ♦ > / > 

ji \0? £jAi ’ Cy U j*jo ,J yUj 

r; ^ / s' ' >Ss 

l j' is s-i _ “A-3 Cst- ^“ 3 r - 


568 Ibnu Katsir (3/89) inenuturkannya dan dia tidak menyebutkan nama segolongan orang Yahudi 
tersebut. (a menishatkan kepada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata. “Riwayat ini perlu dikaji ulang, 
karena surat ini adalah surat Makkiyyah, sedangkan konteksnya adalah berkenaan dengan orang- 
orang Quraisy. Adapun orang-orang Yahudi berinteraksi dengan Rasulullah adalah ketika beliau 
di Madinah." Walkliu A'iom 


332 Asbainm Nuzul 



<£±'JS \iidi 0 

4 ./_»> „ ■» --' ■',1 

d$y jl irZ '—•id ^ *-LrV _j' jL-»* t — 

&Tii£ 

0 -4pj\% s'CcL 


“Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidiik percaya kepadamu hingga 
kamu memancarkan maw air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai 
sebuah kebun kurma dan anggur , ialu kamu alirkan sungai-sungai di celah 
kebun yangderas alirannya, atau kamujatuhkan Lmgit berkeping-keping atas 
kami, scbagcdmanakamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat - 
maJaikat berhadapan muka dengan kami. Atau l<amu mempunyai sebuah 
rumah dari emas, atau kamu naik ke kmgit. Dan kami sekali'kali tidakakan 
mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab 
yang kami baca" Katakanlah, “M aha Sua Tuhanku, bukankah aku ini 
hanya seorang manusia yang menjadi rasul?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ishaq dari seorang syaikh penduduk 
Mesir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Utbah bin Rabi’ah, 
Syaibab bin Rabi’ah, Abu Sufyan bin Harb, laki-laki dari kabilah Abduddar, 
Abu Al-Bukhtari yang menjadi saudara Bani Asad, Al-Aswad bin Abdul 
Muthalib, Zam’ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal 
bin Hisyam, Abdullah bin Ubayy bin Umayyah, Umayyah bin Khalaf, 
Al-Ash bin Wa'il, Nubaih bin Al-Hajjaj As-Sahmi, dan Munabbih bin 
Al-Hajjaj As-Sahmi berkumpul. Mereka berkata, “Wahai Muhammad, 
kami tidak pernah melihat ada seorang laki-laki dari bangsa Arab yang 
melakukan sesuatu kepada kaumnya seperti apa yang kamu lakukan 
kepada kaummu. Engkau mencaci maki nenek moyang, mencela agama, 
membodoh-bodohkan para cendekiawan, mencaci maki tuhan-tuban 
dan memecah belah para jamaah. Apa yang engkau bawa ini tidak lain 
menjadikan hubungan yang buruk antara kami dengan dirimu. Apabila 
yang kamu bawa ini dengan tujuan untuk mencari harta, maka kami akan 
mengumpulkan harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang 
paling banyak hartanya. Seandainya engkau mencari kemuliaan, maka 


Askabun Nujul 333 



kami akan menjadikanmu sebagai pemimpin kami. Seandainya engkau 
mengharapkan kerajaaa, maka kami akan menjadikanmu raja bagi kami. 
Seandainya apa yang engkau bawa ini karena dirimu sakit ingatan, maka 
kami akan mengorbankan harta-harta kami untuk mencari dokter untukmu 
sehingga kami sehingga kami bisa lepas darimu dan menyembuhkan 
penyakitmu.” 

Rasulullah bersabda, “ Apa yang kalian katakan itu tidak ada padaku, 
akan tetapi Allah mengutusku sebagai utusan untuk kaiian semua. Allah 
menurunkan kitab untukku dan memeriufahhan kepadaku supaya aku menjadi 
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kalian.” 

Mereka berkata, “Seandainya engkau tidak menerima apa yang kami 
tawarkan kepadamu, maka kamu juga tahu bahwasanya tidak ada manusia 
yang negerinya lebih sempit, hartanya lebih sedikit, dan kehidupannya lebih 
sulit daripada kami. Mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu 
untuk memudahkan kepada kami supaya gunung-gunung yang membuat 
negeri kami terasa sempit menjadi lebih lebar, membuat sumber-sumber 
mata air memancar sebagaimana mata air yang ada di Syam dan Irak, 
membangkitkan kembali nenek moyang yang telah meninggalkan kami. 
Apabila kamu tidak bisa melakukakannya, maka mintalah kepada Tuhanmu 
untuk mendatangkan malaikat yang bisa membenarkan apa yang engkau 
katakana..., supaya Tuhanmu juga menjadikan taman-taman, gedung- 
gedung, dan istana-istana yang terbuat dari emas dan perak, kemudian 
Tuhanmu juga mencukupimu atas apa yang engkau cari, sebab kami melihat 
engkau da tang ke pasar-pasar dan mencari penghasilan .... Apabila tidak 
melakukannya, maka runtuhkanlah langit dengan seruntuh-runtuhnya 
sebagaimana yang engkau sangka bahwa Tuhanmu akan bisa melakukan 
apa saja jika berkehendak. Sebab, kami tidak akan mempercayaimu lagi 
kecuali engkau bisa melakukan apa yang kami minta. 

Rasulullah & kemudian pergi meninggalkan mereka. Abdullah 
bin Abu Umayyah turut berdiri sambil berkata, “Wahai Muhammad, 
kaummu memaparkan permintaannya tetapi engkau tidak menyambutnya. 
Kemudian mereka meminta kepadamu supaya engkau memiliki sesuatu 
sehingga mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah, tetapi engkau juga 
tidak melakukannya. Kemudian mereka memintamu untuk mempercepat 
siksaan yang engkau takut-takutkan kepada mereka. Demi Allah, aku tidak 
akan pernah beriman kepadamu untuk selama-lamanya sehingga engkau 


334 Asbabun Nuzul 



bisa menjadikan langit sebagai tangga untuk naik ke atasnya. Aku akart 
senantiasa menunggu sehingga engkau bisa memenuhinya atau engkau 
datangdengan membawa naskah yangdapat disebarkan dan engkau diiringi 
empat malaikat yang menyaksikan bahwa engkau sebagaimana yang engkau 
katakan .... Rasulullahkemudianmeninggalkan merekadenganperasaan 
sedih. Maka Allah menurunkan ayat kepada beliau berkenaan dengan apa 
yang dikatakan oleh Abdullah bin Abu Umayyah, “Dan mereka berkata, 

“Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu .” sampai ayat, “Maha Suci 

Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorangmanusia yang menjadi rasul ?" %9 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Sa’id bin Jubair 
tentang firman Allah, “Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak percaya 
kepadamu Sa’id mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan 
dengan saudara laki-laki Ummu Salamah yang bernama Abdullah bin 
Abu Umayyah. Hadits ini shahih mursal dan menjadi penguat atas hadits 
sebelumnya yang sanadnya masth samar? 70 


Ayat 110, Firman Allah 46: 

Vj \y>s> u u &r$\ \j» i j ai \y»\ 


s y </ 


'> y. 


Katakanlah, "Seralah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang 
mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma' Al-Husna (nama-nama 
yang terbaik) danjanganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu 
dan janganla/i pula merendahkannya dan canlah jalan tengah di antara kedua 
itu” 


■ 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Tatkala Rasulullah & masih berada di Makkah, beliau 
berdoa, “Ya Allah, Ya Rahman." Orang-orang Quraisy berkata, “Lihatlah 
oleh kalian orang murtad ini. Dia melarang kita berdoa kepada dua tuhan, 


569 Dha’if: Ibnu Jarir (15/110) meriwayatkan dan di antata perawinya ada Muhammad bin Ishaq yang 
terkenal sebagai seorang yang sangat jujur tetapi terkadang meriwayatkan secara mudailis dan j uga 
menggunakan redaksi riwayatan (dari). Gurunya juga tidak diketahui sehinggahaditsnyadianggap 
lemah. 

570 Hadits mursal. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (15/111). Al-Qurthubi menambahkan dalam perawinya 
yaitu An-Nadhr bin Al-Harits (5/4056). Lihat pula Al-Wahidi, him. 246-247. 


Asbabun Nujul 335 




sementara dia sendiri berdoa kepada dua tuhan.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Katakanlah, “Serulah Allah atau serulah Ar-Raftman. Dengan nama 
yang mana saja kamu sent, Dia mempunyai Al-Asma' Ai-Husna (nama-nama 
yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya dan carilahjalan tengah di antara kedua itu.” 

A1'Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 
firman Allah, “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya." Al-Bukhari mengatakan, “Ayat ini turun 
ketika Rasulullah # sedang berdakwa secara sembunyi-sembunyi di Makkah. 
Ketika beliau shalat bersama para sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya 
dalam membaca Al-Qur'an. Orang-orang musyrik ketika mendengar 
AhQur'an, mereka mencaci makinya, Dzat yang menurunkannya, dan 
Rasulullah yang membawanya. Maka turunlah ayat tersebut.” 571 

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan tata cara berdoa. 572 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas hadits yang serupa. 
Kemudian ia merajihkan hadits pertama karena sanadnya lebih shahih. 
An-Nawawi dan ulama hadits yang lain juga merajihkannya. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Akan tetapi ada kemungkinan 
kedua hadits itu bisa dikompromikan, bahwa turunnya ayat tersebut 
berkenaan dengan masalah berdoa di dalam shalat.” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits riwayat Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah & tatkala shalat di Baitullah, beliau mengeraskan 
suaranya dalam berdoa. Maka turunlah ayat tersebut. 575 

Ibnu Jarir dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan bacaan tasyahud. Riwayat ini 
berdasarkan kepada riwayat sebelumnya tentang masalah berdoa ketika 
shalat. Ibnu Mani’ dalam Musnad-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas; 
bahwa dahulu orang-orang mengeraskan suara ketika berdoa, “Ya Allah, 
ampunilah aku.” Maka turunlah ayat tersebut. Mereka diperintahkan supaya 
tidak menyamarkan suara dan tidak mengeraskan suara. 574 


571 Shahih: Al-Bukhari (4722) dalam Bab At-Tafsir. 

572 Shahih: Al-Bukhari (4527) dalam Bab At-Tauhid. 

575 Al-Qurrhuhi (5/4072) menuturkannya dari riwayat Aisyah dan menisbatkannya kepada Muslim. 

Aku katakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (446) dalam Bab Asft-Sfialiu. 

574 Ibnu Jarir (15/112). IbnuKatsir, (3/99) mengatakan bahwa Ibnu Jarir berkata, “Diriwayatkandari 
Muhammad bin Sirin,dikisahkan bahwa Abu Bakar ketika sedang shalat dan membaca Al-Qur'an 


336 Asbabun Nuzul 



Ayat 111, Firman Allah -fe 


-jv ’>*■> » ^ V // ■" ^ i 

(j^vj (_5 ,4 ^ £ry >)j ^-4? -^v* .P u£-^ 4)1 ApA-l 



^ .. **. ' 


“Dan kacakanlah, "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan 
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina 
yang memerlukan penolong dan agwngicanlah Dia dengan pengagungan yang 
sebesar-besamya. ’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi 
bahwasanya ia mengatakan; “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan 
Nashrani mengatakan, “Allah mempunyai anak." Orang-orang Arab 
mengatakan, “Aku sambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu 
kecuali sekutu yang bermanfaat bagi-Mu dan Engkau miliki.” Sedangkan 
orang-orang Majusi berkata, “Seandainya tidak ada para penolong Allah, 
niscaya ia akan hina.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan katakanlah, 
“Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu 
dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan 
agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besamya.” 575 


mengecilkan suaranya, sedangkan Umar mengeraskan suaranya. Kemudian dikatakan kepada 
Abu Bakar, “Kenapa engkau melakukan itu?" la inenjawab, “Aku sedang bermunajar kepada 
Tuhanku Azxou/a]dla, dan Dia mengetahui kebutuhanku.” Kemudian dikatakan, “Sungguh baik 
perbuacanmu.” Selanjutnva dikatakan kepada Umar, “Kenapa engkau melakukan icu?’’ Umar 
menjawab, "Aku menolak setan dan ingin membangunkan orang yang tertidur.’’ Kemudian 
dikatakan, "Sungguh baik perbuatanmu." Maka turunlah ayat tersebut. 

575 Ibnu Katsir (3/100) menuturkan dan mengatakan. “Rasulullah & menamakan ayat tersebut 
dengan Ayat Al-Jrc (Keluhuran),” Al-Qurtbubi (5/4074) mengatakan; Ayat ini sebagai konter 
atas petkacaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani, dan orang-orang Arab, yang sering 
diulang-ulang, “Uzair, Isa, dan para malaikac adalah keturunan Allah.’’ Mahasuci dan Mahaluhur 
Allah dari semua yang mereka katakan itu. 


Asbabun Nujul 337 




Surat 

AL'KAHFI 576 



Makkiyyah, Seratus Sepuluh Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 

X << ' ?> -> 


o\ pJb^lSU £5*i> 

iHI 


“Maka (apaka/i) barangkali kamu akan me?nbunu/i dirimu l<arem bersedih 
hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada 
keterangan ini (A/-Qur'an).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari seorang syaikh 
penduduk Mesir dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Orang- 
orang Quraisy mengirimkan An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu 
Mu’aith kepada para pendeta Yahudi di Madinah. Mereka berkata kepada 
keduanya, “Tanyakan kepada mereka (para pendeta Yahudi) tentang 
Muhammad. Ceritakan kepada mereka sifat-sifatnya dan beritahukan 


5 76 Surat Makkiyyah. Ada banyak hadits yang menceritakan tentang keutamaan surat ini. Salah 
satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bara'. Dia mengatakan, ada seorang laki-laki yang 
membaca surat Al-Kahfi. Di rumah orang itu terdapat hewan tunggangan. Hewan itu kemudian 
berlari kenr.ang. Tiba-riba adakabur atari swan yang menyelimuti orang itu. Laki-laki iru kemudian 
menceritakannya kepada Nabi & Beliau berkata, "Baralah, urahai Fulan. Scsunggu/inyn itu adaJab 
ketenangan yang turun di sisi Ai-Qur'an auiu diturunkan karena Al-Qur'an. ” 

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' dari Nabi beliau bersabda, “Barangsiapa yang mcnehafal 
sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akart dijaga dari Dayol." 

Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Al-Manaqib, dan Muslim dalain Bob Shulat A!- 
Musafir, 795. 


338 Asbainm Nuzul 



kepada mereka segala sesuatu yang dikatakan olehnya. Sesungguhnya 
mereka adalah ahli kitab yang pertama. Mereka juga memiliki ilmu dari 
para nabi yang tidak kita miliki.” 

Keduanya lalu pergi, hingga sampai di daerah Madinah. Lalu keduanya 
bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang keberadaan Rasulullah 
Mereka mencericakan sifat-sifat beliau beserta ucapan-ucapan beliau. Para 
pendeta Yahudi kemudian berkata, “Tanyakanlah kepadanya tentang tiga 
perkara, apabila ia bisa menceritakan kepada kalian tentang tiga perkara 
itu, maka ia adalah seorang nabi yang diutus. Natnun apabila ia tidak 
bisa menceritakannya, maka ia adalah seorang laki-laki yang mengaku- 
ngaku sebagai nabi ... Tanyakanlah kepadanya tentang para pemuda 
pada zaman dahulu kala yang bepergian dan apa yang mereka alami? 
Sesungguhnya ada kisah yang sangat mengagumkan dalam kisah mereka, 
Tanyakan kepadanya tentang laki-laki yang berkeliling hingga sampai ke 
belahan burnt bagian timur dan barat, apa yang terjadi pada laki-laki itu. 
Tanyakanlah kepadabnya tentang ruh, apakah itu?' 1 Setelah itu keduanya 
lalu pulang hingga sampai kepada kabilah Quraisy. Keduanya berkata, 
“Kami membawa sesuatu kepada kalian sesuatu yang bisa memberikan 
keputusan antara kalian dengan Muhammad.” Orang-orang Quraisy lalu 
mendatangi Rasulullah $ dan mereka bertanya kepada beliau .... Beliau 
lalu berkata kepada mereka, “Besok aku akan menceritakan kepada kalian 
tentang apa yang kalian tanyakan. Beliau tidak menyebutkan kata tns^a Allah.” 

Mereka lantas pulang, sementara Rasulullah S menuggu selama lima 
belas malam, dan tidak ada satu pun wahyu yang turun dari sisi Allah. Jibril 
juga tidak mendatangi beliau sehinggaorang-orang Makkah menjadi gempar 
.... Sedangkan Rasulullah & menjadi sedih hati karena tidak turunnya 
wahyu. Beliau merasa berat atas apa yang dikatakan oleh para penduduk 
Makkah. Kemudian datanglah Jibril kepada beliau dengan membawa surat 
Ashab Al-Kahfi yang isinya menegur beliau karena merasa sedih atas apa 
yang dilakukan para penduduk Makkah. Jibril juga mengabarkan kepada 
beliau atas apa yang ditanyakan mereka mengenai kisah para pemuda 
dan laki-laki yang mengelilingi bumi timur dan barat, juga mengabarkan 
mengenai firman Allah, “Dan mereka bertanya kepacLimu tentang ruh."' 77 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Utbah 


577 Ibnu Kacsir (3/103) menucurkannya tecapi dha'if karena dalain riwayat ini ada Muhammad bin 
Ishaq. Tentang keberadaannya sudah diteiangkan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 339 



bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi’ah, Abu Jahal bin Hisyam, An-Nadhr bin 
Al-Harits, Umayyah bin Khalaf. Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul 
Muthalib, dan Abu Al-Bakhtari berkumpul dengan sekelompok orang- 
orang Quraisy. Sementara itu, Rasulullah & merasa berat atas perbuatan 
kaumnya yang menentang beliau, mereka juga mengingkari nasihat yang 
beliau sampaikan kepada mereka, sehingga hal ini menyebabkan beliau 
merasa sangat bersedih.'’ Maka Allah menurunkan ayat, “Maka nyaris 
engkau (Muhammad) mencelakakan dinmu sendin karena bersedih hati seteiah 
mereka berpaling ... .” 37S 


Ayat 23, 24, dan 25, Firman Allah 6%: 


aUs o' % 0 'j* » 41 ^UJ 

r'" * ~ \ \ 






. ?> 




“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, “Sesungguhnya 
aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut), "lnsya 
Allah.’’ Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, 
“Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih 
dekat kebenarannya daripada ini.” Dan mereka tmggaldalam gua mereka 
selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Diturunkanya ayat, “Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama tiga ratus. ” 
kemudian dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apakah itu 
beberapa tahun ataukah beberapa bulan?” Maka Allah menurunkan ayat, 
“.... tahun dan ditambah sembilan tahun ( lagi). 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang sama dari Adh-Dhahhak. 
Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dan Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Nabi & pernah bersumpah, dan seteiah empat puluh malam berlalu, maka 
Allah menurunkan ayat, “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap 

578 Diriwayatkan dalam Ad-Dun Al-Manttur (4/232). 

579 Ibnu Katsir berkata (3/114): “Bahwa mereka ringgal kira-kira tiga ratus sembilan tahun dengan 
perhitungan penanggalan berdasarkan bulan. Sedangkan dengan perhitungan berdasarkan inatahari 
maka tiga ratus tahun. Lihat riwayat tersebut dalam Ad-Dun Al-Memtsur (4/240). 


340 Asfcainrn Nuzul 



sesuatu, “Sesimggw/mya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut), “Insya Allah. ” m 


Ayat 28, Finnan Allah 4s: 


\ * A' T’.^u -n - ' ■ -* -J *>*' \\ y *'>■*'. v't' 

(>« Ljjj' $jr**- 1 ' Ay -A** *j ><*-^>1? 

Q^i ,a^t 0>&j> 4j yb £^>\j bji ^ »-cii Ulcd 


"II >'*' 


> *✓ ^ ^ / 


“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 
Tu/iannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan 
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 
perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti urang yang 
hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruii fiau*a 
na/sanya dan adaiah keadaannya itu melewati batas.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah -3s, “Washbir Nafsaka...” (Dan bersabarlah kamu ....) 
sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan dalam surat Al-An’am dalam 
hadits yang diriwayatkan Khabbab. 581 

Firman Allah 3s, “Wa la Tuthi’...’'(Dan janganlah kamu mengtkuti .. 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Juwaibirdari Adh-Dhahhak 
dari lbnu Abbas, dalam firman Allah, “Dan janganlah kamu mengikuti 
orang yang hatinya telah Kami lalaikan dan mengingati Kami." lbnu Abbas 
mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf 
Al-Jumahi. Peristiwanya yaitu ketika Umayyah mengajak Nabi & untuk 
melakukan perbuatan yang dibenci Allah yaitu menolak orang-orang fakir 
dan mendekati para pembesar penduduk kota Makkah, maka turunlah ayat 
tersebut. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dan Ar-Rabi’, ia mengatakan, “Nabi 


580 Ibnu Katsir berkata (3/113): Ibnu Abbas mengatakan; Tatkala Nabi & ditanya mengenai kisah 
Ashabul Kahfi, maka beliau berkata, “Besok, aku akan menjawab kalian." Kemudian wahyu 
tidak turun hingga selama lima belas hari, Al-Qurthubi (5/4115) mengatakan, “Beliau tidak 
mengucapkan kalimat “Insya Allah". Sehingga hal ini menjadi teguran dati Allah is terhadap 
Nabi-Nya &. 

581 Takhrij hadits ini sudah disebutkan dalam sutat Al-An’am ayat 52. 


Asbabun Nuiul 341 



menghadapi Umayyah bin Khalaf, seorang yang lalai dan pelupa atas apa 
yang dikatakannya, maka turunlah ayat tersebuc.’"’ 82 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Uyainah bin Hishn 
menemui Nabi yang sedang bersama Salman. Maka Uyainah berkata, 
“Ketika kami datang kepadamu, maka keluarkanlah orang ini dan kami 
akan masukkanlah kami ke rumahmu, maka turunlah ayat tersebut." 583 

Ayat 109, Firman Allah 





c-djjLojJj 
- - *•> ' ^ 


“Katakanlah, "Kalau sekiranya lautan menjadi cinta untulc (tnenulis) 
kalimat'kalimat Tufumku, sungguh hnbisfn/i lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat'kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan t ambahan sebanyak 
itu (pula)" 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Kaum Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, “Berikan kami sesuatu 
untuk kami tanyakan kepada laki-laki ini (maksudnya Nabi Muhammad)." 
Mereka berkata, “Tanyalah ia tentang ruh.” Mereka kemudian bertanya 
kepada beliau tentang ruh. Maka turunlah ayat, "Dan mereka bertanya 
kepadamu tentangruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan 
tidaklah kamu diberi pengeuihuan melainkan sedikit.” Orang-orang Yahudi 
berkata, “Kami diberi ilmu yang banyak.” Maka turunlah ayat, Katakanlah, 
“Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menu(is) kalimat'kalimat Tuhanku 

»584 


582 Ibnu Katsir berkara(3/l 15): “Ayat tersebut tutun berkenaan dengan sekelompok orang-orang 
musyrik yang meminta kepada Nabi untuk menyusir orang-orang fakir." Al-Qurthubi berkata 
( 5/4122): "Ayat tersebut turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf. Ada pula yang mengatakan 
bahwa turun berkenaan dengan suatu kaum yang disebut sebagai para pemimpin Mudhar. 

583 Al-Qurthubi (5/4123) dan Ad-Dior Al-Mnmsur, Kim. 242. 

584 Shahih: Al-Hakim (2/579) dan disebutkan oleh Al-Qurthubi (6/4329), Al-Qurthubi mengatakan, 
dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, "Sesungguhirya engkau diberi hikmah, 
sedangkan orang yang diberi hikinah, maka ia diberi kebaikan yang melimpah. Kemudian engkau 
menyangka bahwa engkau tidak mengerti mengenai urusan rubKemudian Allah 4s, “Katakanlah 


342 Asbabun Nuzul 



Ayat 110, Firman Allah -fe: 



"Katakanlah, "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku, "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
itu adalah Tuhan Yang Esa." Barangsiapa mcngharap perjumpaan dengan 
Tuhannya , maka hendaklah ia meagerjakan amal yang shalih dan janganlah 
ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Abu Hatim dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dalam 
Kitab Ai-Ilchlash dari Thawus, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata 
kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berdiri untuk 
berperang karena mengharap ridha Allah, aku juga senang kedudukanku 
terlihat orang lain.” Rasulullah tidak menjawab apa-apa kepada laki-laki 
itu hingga turunlah ayat ini, “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan 
Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia 
mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. ’’ Hadits ini 
diriwayatkan secara mursal. 

Al'Hakim meriwayatkan dalam kitab AI-Mwstadrak dengan sanad 
yang maushul (bersambung), dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Al-Hakim 
menshahihkan riwayat ini karena memenuhi syarat Asy-Syaikhani (Al- 
Bukhari dan Muslim). 585 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, 1 a berkata, “Bahwa 
dahulu ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin yang berperang dan ia 
senang kedudukannya di lihat orang lain. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya... ' ,586 


wahai Muhammad, meskipunakudiberi Al-Qur'andan kalian diberiTaurat, maka itu semua masih 
sedikit jika dibandingkan dengan kalimac-kalimat Allah." 

585 Diriwayatkan secara mural oleh Ibnu Jarir (16/52). 

586Shahih: Diriwayatkan secara maushul oleh Al-Hakim (2/122). Al-Hakim berkata: "Hadits ini 
shahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhaini. Ibnu Katsir (3/154) berkata, “Demikianlah Mujahid 
meriwayatkan secara mural, begitupun ulama lainnya." 


Asbabun Nujul 343 



Abu Nu’aim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab TarikA-nya 
dari jalur As-Suddi Ash-Shaghir, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, "Jundub bin Zuhair apabila shalat atau puasa atau 
bersedekah kemudian ia mendapat pujian yang menyenangkan hatinya, 
maka ia akan menambah ibadahnya itu untuk mendapackan ucapan 
manusia. Berkenaan dengan hal ini, maka turunlah ayat, “Barangsiapa 
meng/iarap perjumpaan dengan Tu/mnnya...” 587 


587 Al-Qurthubi (6/4239-4240) meriwayatkannyadari Ibnu Abbas , ia mengatakatan, “Ia (laki-laki 
itu) adalah Jundub bin Zubait Al-Amiri. 


344 Asiwimn Nuzul 




Surat 

MARYAM 588 



Makkiyyah, Sembilan Puluh Delapan Ayat 


Ayat 64, Firman Allah 


% c; <&£ cj as a /i X A 





£1 4 ; 


"Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. 
Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yangada di hadapan kita, apa-apa yangada 
di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah 
Tuhanmu lupa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah & 
berkata kepada Jibril, “Apa yang membuatmu tidak mengunjungiku lebih dari apa 
yangselama ini engkau mcngunjungiku?” Maka turunlah ayat, “Dan tidaklah 
kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu.” m 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Jibril 
selama empat puluh hari tidak turun. Kemudian Ikhriman menuturkan 
hadits yang serupa. 5 ' w 


588 Surat Makkiyyah kecuali dua ayat yaituayat 58 dan 71 .Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dalam 
As-Siraftdati hadics Utnmu Salamah dan Ahmad bin Hanbal dari IbnuMas'ud tentangkisahhijrah 
ke tanah Habasyah dari Makkah, balnvasanya Ja'far bin Abu Thalib membaca permulaan surae 
Maryam ini kepada Najasyi dan para sahabarnya. Lihat: Ibnu Katsir (5/158) dan Al-Qurthubi 
(6/4243). 

589Shahih: Al-Bukhari (4731) dalam Bab At-Ta/sir, dan Bab Bad’u Al-Khalq (3218). 

590 Shahih: At-Tirmidzi (4167) dan Ahmad (1/2.31). 


Asbaburt Nujwl 345 



Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Nabi & 
bertanya kepada Jibril, “Kedudukan manakah yang paling dicintai Allah dan 
tanah manakah yang lebih paling dibenci oleh Allah’" Jibril menjawab, “Aku 
tidak tahu, hingga coba aku tanyakan.” Jibril turun tetapi terlambat. 
Beliau kemudian berkata, “Engkau terlambat datang kepadaku sehingga aku 
menyangka engkau marah kepadaku. ” Kemudian Jibril menjawab, “Dan 
tidaklah kami (Jibril) turun, kccualt dengan pcnntah Tu/ianmu.” 591 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang 
Quraisy ketika bertanya tentang Ashab A-Kahfi, beliau diam selama lima 
belas malam tanpa mendapat wahyu dari Allah. Ketika Jibril turun, beliau 
berkata, “Engkau terlambat." Kemudian Ibnu Abbas menuturkan hadits 
tersebut. 592 


Ayat 77, Firman Allah 46: 

'^1? 1 jIjj JU j (££>\ 1> j*^=> 


Malta apakah kamu telah mehhat orang yang kafir kepada ayat-ayat Rami 
dan dia mengatakan, “Pasti aku akan diberi harta dan anak." 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Khabbab bin Al- 
Arat, ia berkata, “Aku mendatangi Al-Ashi bin Wa'il As-Sahmi untuk 
menagih piutangku kepadanya. Al-Ashi kemudian berkata, “Aku tidak 
membenkannya kepadamu hingga engkau kufur terhadap Muhammad." 
Aku berkata, “Tidak, aku tidak akan melakukannya hingga engkau mati 
kemudian engkau dibangkitkan.” Al-Ashi berkata, “Apakah aku akan 
mati kemudian dibangkitkan. 7 ’’ Aku berkata, “Benar.” Al-Ashi berkata, 
“Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, maka aku akan membayar 
tagihanmu.” Maka turunlah ayat, “Maka apakah kamu telah melihat orang 


591 Ibnu Katsir (3/185) meriwayatkan dari jalur yang bermacam-macam, dari Mujahid, Abu Hatim 
dan lainnya. Dalam riwayat lkrimah disebutkan bahwasanya Rasululah ^ berkata kepada Jibril, 
"Engkau tidak turun Jrntgga aku nndu kepadamu." Jibril berkata, "Bahkan aku lebih rindu kepadamu, 
akan tetapi aku hanyalah seorang yang diperincah.” Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abu 
Hatim disebutkan bahwa Jihril herkata, "Bagaimana aku mendatangi kalian sedangkan kalian 
tidak memotong kuku kalian, tidak memakai siwak, tidak membersihkan ruas jari kalian, dan tidak 
inencukur kumis kalian?" 

592 Sudab disebutkan takhrijnva pada ayat 23 dan 24 suiat Al-Kahfi. 


346 Asbabun Nuzul 



yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan in mengatakan , “Past! aku akan diberi 
harta dan anak." 593 

Ayat 96, Finnan Allah 46: 



“Sesunggwhnyia orang-orang Nang beriman dan beramal shalih, kelak Allah 
Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih 
sayang." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayackan dari Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah 
ke Madinah merasa bahwa dirinya kesepian karena berpisah dengan para 
sahabatnya di Makkah yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi’ah, dan 
Umayyah bin Khalaf. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesunggu/wrya orang- 
orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan 
menanamkan dalam (had) mereka rasa kasih sayang." Abdurrahman berkata, 
“Maksudnya adalah kasih sayang di hati orang-orang mukmin.” 594 


59.) Shahih: Al-Rukhari (2091) dalam Bab Al-Buyu' dan Muslim (2795) dalam Bab Al-Qiyamah wa 
Shifah Al-Mumfiqin, Dalam hadits icu disebutkan bahwa Khabbab adalah seorang tukang pandai 
besi. Ibnu Katsir juga menuturkannya (3/192). 

594 Ibnu Katsir (.5/199) mengatakan bahwasanya Ibnu )arir meriwayatkan sebuah atsar mengenai ayat 
ini yang tutun ketika Abdurrahman bin Auf pergi berhijrah. Pada atsar ini adalah salah. Sebab, 
surat ini secara keseluruhan tutun di Makkah, dan tidak adayang diturunkan setelah hijrah. Selain 
itu, sanad dari tiwayat tetsebut tidak shahih. WatidJiu A’lnm. 


Asbabun Nujul 347 




Surat 

THAHA 595 



Makkiyyah, Seratus Tiga Puluh Lima Ayat 


Ayat I dan 2, Firman Allah M: 





o'-k-L» 


“Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kcpadamu agar (camu 
menjadi susah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi & 
ketika pertama kalinya diturunkan wahyu kepada beliau, maka beliau shalat 
berdiri dengan ujung jari kakinya. Maka Allah menurunkan ayat, "Thaahaa. 
Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kcpadamu agar kamu menjadi susah." 

Abdu bin Humaid meriwayatkan dalam kitab Ta/sir-nya dari Ar-Rabi’ 
bin Anas, dia mengatakan, para sahabat berkata, “Apabila Nabi ^ berdiri 
mengerjakan shalat dengan tekanan badannya berganti-ganti di atas kaki 
untuk menghilangkan rasa penat, hingga akhimya turun ayat, "Thaahaa. 
Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah." 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, 
dia mengatakan, orang-orang kafir berkata, “Sungguh laki-laki ini merasa 
kesusahan atas Tuhannya.” Maka Allah menurunkan ayat, "Thaahui. Kami 
tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah .” 59< ’ 


595 Al-Qurthubi (6/4335) mengatakan bahwa ini adalah surat Makkiyyah sehagaimana pendapat 
seluruh ulama. 

596 Ibnu Katsir menuturkan seluruh riwayat ini, 3/201. la mengatakan, “Jubair meriwayatkan dari 
Adh-Dhahhak; Tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul-Nya, maka beliau bersama 


348 Asbainm Nuzul 


Ayat 105, Firman Allah $ 5 ; 





“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, 
“Tuhanku akan menglumcurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, “Orang- 
orang Quraisy berkata, “Wahai Muhammad, apa yang akan dilakukan 
Tuhanmu dengan gunung-gunung ini pada Hari Kiamat?” Maka turunlah 
ayat, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. ” w 

Ayat 114, Firman Allah 4®: 





“Maka Ma/iatmggi Allah Raja Yang sebenar-benamya, dan jangan/ah kamu 
tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempumakan mewahyukannya 
kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengecahuan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, “Bahvva 
dahulu Nabi # tatkala Jibril turun membawa Al-Qur'an kepada beliau, 
maka beliau merasa sangat penat untuk menghafalkannya. Beliau takut 
kalau Jibril sudah kedahuluan terbangsementara beliau belum menghapal. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca 
Al-Qur'an."™ 

Dalam surat An-Nisa' sudah disebutkan sebab lainnya atas turunnya 
ayat ini, sedangkan riwayat ini adalah yang lebih shahih . 599 


dengan para sahabatnya ikut berdiri. Orang-orang musyrik dari kaum Quraisy kemudian berkata, 
"Tidaklah Al-Qur'an ini turun kepada Muhammad melainkan untuk menjadikannya susah.” 
Maka Allah menurunkan ayat tersebuc. 

597 Ad-Dun Al-Mantsur (4/337). 

598 Ibnu Karsir (3/236) menuturkannya, dan dalam hadits ini ada penguat yangshahih. Aku katakan 
bahwa hadits ini adalah dalam riwayat Al-Bukhari (5) dalam Bub Bad'u Al-Khalq, dan Muslim 
(448) dalam Bab Ash-Shalah. 

599 Lihat surat An-Nisaa‘. 


Asbabun Nuzul 349 




“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yangtelah Kami 
berikan kepada golongan-gotongan dari mereka , sebagai bunga kehidupan 
dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu 
adalah lebih baik dan lebih kekal. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mardawaih, Al-Bazzar, dan Abu Ya’la 
meriwayatkan dari Rafi’, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah S menjamu 
seorang tamu. Beliau lalu mengutusku menemui seorang laki-laki Yahudi 
untuk meminjam gandum dan akan dibayar bulan Rajab. Laki-laki tersebut 
berkata, “Tidak, kecuali dengan gadai.” Aku kemudian menemui Nabi 
S dan menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Beliau lalu berkata, 
"Ketakuilah, dam Allah, sungguh aku adalah urang yang dipercaya di (angit dan 
di bumi.” Belum sampai aku keluar dari sisi beliau hingga turunlah ayat, 
“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari mereka.” 6X1 


600 Dha' if: Al-Haitsami (4/126) meriwayatkan dalam Al-Majma’. Di dalam riwayat tersebut terdapat 
Musa bin Ubaidah Az-Zaidi, ia adalah orang yang dha'if. Lihat pula: Ibnu Jarir (16/169). 
Al-Qurthubi berkata (6/4438): "Hal ini saling bertentangan karenasurat ini adalah surac Makkivyab 
sedangkan kisahnya terjadi di Madinah dan disebutkan dalam akhir kehidupan Nabi 3. Sebab, 
beliau meninggai dunia sementara pakaian besinya beliau gadaikan kepada seorang Yahudi,.. 
Secara zhahir, ayat ini selaras dengan ayat sebelumnya. Hal tersebut karena Allah Jfe mencela 
mereka karena tidak mau mengambil pelajaran atas apa yang menimpa umar-umar terdahulu, 
kemudian Allah menganeam mereka akan mendatangkan siksaan yangdisegerakan. Selanjutnya 
Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menganggap enteng perbuatan mereka, bersabar 
menghadapi ucapan mereka dan berpaling dari apa yang mereka miliki berupa dunia. Sebab, semua 
itu akan lenyap dan mendatangkan kepada kehinaan. 


350 Asbabun Nuzul 




Surat 

AL'ANBIYA 601 



Makkiyyah, Seratus Dua Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 


ot *-frV C-^V U 


“Tidak ada (penduduk) suatu n egeri pun yang heriman yang Kami telah 
membinasakannya sebelum mereka; maka apakah mereka a/can beriman?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Para penduduk 
kota Makkah berkata kepada Nabi “Apabila yang engkau ucapkan 
adalah benar dan engkau merasa senang jika kami beriman, maka ubahlah 
bukit Shafa menjadi emas. Kemudian Jibril >feB datang kepada beliau. Jibril 
berkata, “Apabila engkau mau, maka akan terwujud apa yang menjadi 
permintaan kaummu. Akan tetapi jika mereka tetap tidak beriman, maka 
mereka tidak diberi waktu lagi. Apabila engkau mau, maka engkau juga 
bisa menangguhkan permintaan kaummu.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah 
membinasakannya sebelum mereka; maka apakah mereka akan beriman ?" 6 * 2 


601 AI-Qurthubi mengaiakan, "Surat mi mcnurut seluruh ulama adalah surat Makkiyyah. 
Al-Rukhari berkata (4739) dalam Bah At -Tapir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahuasanya surat 
Bani lsra'il, Maryam, Thaha, Al-Anbiyaa' adalah surat-surat yang pertaina turun. 

602 Lihat surat Al-Isra' ayat 59. Ibnu Katsir berkata (3/246): “Telah menceritakan kepada kami orang 
yang menyaksikan Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, “Dahulu.kami beradadi masjid sedangkan 
Abu Bakar bersama kami membacaayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian datanglah Abdullah bin Ubay 
bin Salul dengan membawa bantal dan permadani. Setelah meletakkan itu ia lalu bersandar. Dia 
adalah seorang yang tampan, fasih, dan pandai berdebat. ia berkata, "Wahai Abu Bakar, katakan 


Asbabun Nujul 351 



Ayat 34, Firman Allah 4$: 



-''t ft# / »/' 




“Rami tidak menja(iif<an /itdup abadi bagi seorang manusia pun sebelum 
kamu (Muhammad ), makajikalau kamu man, apakah merekaakan kekal?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia mengatakan; Nabi 
& diberitahu tentang waktu wafatnya. Kemudian beliau berkata, “Wahai 
Tuhanku, lantas siapa yang akan membela umatku?” Maka turunlah ayat, 
“Rami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. " 60i 


Ayat 36, Firman Allah 


>' >y s> > A, y 



“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat 
kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan), “Apakah ini orang yang 
mencela cuhan-tuhanmu? ” Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar 
mengingat Allah Yang M aha Pemurah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, “Suatu 
ketika Nabi # berpapasan dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan yang sedang 
berbincang-bincang. Ketika melihat beliau, Abu Jahal langsung tertawa 
sambil berkata kepada Abu Sufyan, “Inilah Nabi kabilah Abdu Manaf.” Abu 
Sufyan marah dan ia berkata, “Apakah kamu memungkiri bahwa kabilah 
Abdu Manaf memiliki seorang nabi?” Perbincangan ini didengar oleh 
Nabi 0. Beliau kemudian kembali kepada Abu Jahal untuk mengancam 


kepada Muhammad supaya mendatangkan ayat sebagaimana yangdidatangkan oleh orang-orang 
terdahulu. Musa datang dengan membawa uilisan(Taurat). Dawud datang membawa Zabur. Shalih 
datang membawa unta. Isa datang membawa Injil dan hidangan ..Perawi menuturkan hadits 
ini secara panjang lebar dan dia mengatakan; Hadits ini ffhanb jidihn. 

Aku mengatakan bahwa hadics ini lemah karena di dalamnya ada perawi bemama Ibnu Luhai’ah 
yangdhaif. 

603 Al-Qurthubi berkata (6/4463): "Bahwa dahulu orang-orang musyrik saling menolak kenabian 
Rasulullah #4. Mereka mengatakan, “Diaadalah penyairdan sebentar lagi akan mati. Semogasaja 
ia mati sebagaimana kematian penyair kabilah Bani Fulan." Maka turunlah ayat tersebut. 


352 Asbainm Nuzul 



dan menakut-nakuti. Beliau berkata, "Aku merasa engkau tidak alum pemah 
berhenti mengolok-olok hingga engkau ditimpa musibah sebelum waktunya." 
Maka turunlah ayat, “Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka 
hanya membuat kamu menjadi olok-olok. ’ ,604 

Ayat 101, Firman Allah ife: 



“BolHuasanya orang-orang yang lelah ada untuk mereka ketetapan yang 
baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala turun 
ayat, “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu scmba/i selain Allah, adalah 
umpan Jahanam, kamu pastt masuk ke dalamnya. ”(A1-Anbiya': 98), maka 
Ibnu Az-Zib’ari berkata, “Matahari, bulan, para malaikat, Uzair, dan Isa, 
semua itu pemah disembah. Apakah mereka semua akan masuk neraka 
bersama tuhan-tuhan karrii?” Maka turunlah ayat, “Ba/iu>asanya orang-orang 
yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami , mereka itu dijauhkan 
dari neraka. ’’ dan turun pula ayat, “Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan 
perumpamaan...” sampai ayat, “Sebenamya mereka adalah kaum yang suka 
bertengkar. "(Az-Zukhruf: 57-58) 605 


604 Ibnu Katsir berkata (3/253): “Maksudhnya adalah orang-orang kafir kaum Quraisy seperti Abu 
Jahal dan orang-orang sepertinya. Hadits ini disebutkan dalam Ad-Durr Al-Mamsur (4/350). 

605 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/416) dan hadits ini dha'if. Al-Haitsami (7/69) juga 
meriwayatkannya dalam Al-Ma/ma', dan ia menisbatkan kepada Ath-Thabarani. Al-Haitsami 
mengatakan, Di dalamnya terdapat Ashim bin Bahdalah yang merupakan perawi dha'if. retapi 
dmyatakan Lstqah oleh jamaah. 

Lihat Ibnu Katsir (3/280),di sana disebutkan riwayat serupa tentang An-Nadhr bin Al-Harits 
bersama Abdullah bin Az-Zab’ari. Al-Qurthubi (6/4533) juga menuturkannya dengan beberapa 
perincian. 


Asbabun Nujul 353 



Madaniyyah, Tujuh Puluh Delapan Ayat 


Ayat 3, Firman Allah ■}$; 

' ^ ✓ 

1 

“Di antara manusia ada orang yang membantah ten tang Allah tanpa ilmu 
pengetahuan dan mengikuti setiap sewn wig sangat jahac." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik tentang firman Allah, 
“Di antara rnanusia ada orang yang membantah tentang Allah." Ia berkata, 
“Ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhr bin Al-Harits.” 607 

Ayat 11, Firman Allah 3s: 

r,' “ 9 < ' \'n'' 

ob ^ »^w»' uu 'Oil XjO 

/> \'lyt ' ' ■>' <' 

oV b u-u' ^r ^ & V**' 

c A-Jl ' 

606Surat Madaniyyah menurut kesepakatan ulama, kecuali ayat 52 sampai 53 yang turun antara 
Makkah dan Madinah. 

607 Ibnu Katsir mengatakannya dari As-Suddi (3/291). Al-Qurthubi juga menuturkannya (6/45.37). 




354 Asbainm NmjuI 



“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada 
di tepi; m aka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah la dalam keadaan itu, 
dan jika ia ditimpa uleh snatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah 
ia di dunia dan di akhirat. Vang demikian itu adalah kerugian yang nyata." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayackan dari lbnu Abbas, ia mengatakan, “Bahwa 
dahulu ada seorang laki-laki yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. 
Ketika istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya berkembang biak, 
maka ia berkata, “Ini (Islam) adalah agama yang baik.” Ketika istrinya 
tidak melahirkan anak laki-laki dan kudanya tidak berkembangbiak, maka 
ia berkata, “Ini adalah agama yang buruk.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di 
tepi.” 608 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Athiyyah dari lbnu Mas’ud, 
ia mengatakan, “Ada seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam. Setelah 
itu penglihatannya hilang, begitu pula dengan harta dan anaknya. 
Dia menganggap Islam membawa sial kemudian berkata, “Aku tidak 
mendapatkan kebaikan pada agama ini. Penglihatanku hilang, hartaku 
habis dan anakku meninggal dunia.” Maka turunlah ayat, “Dan di antara 
manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. ” 609 


Ayat 19, Firman Allah 



608 Shahih: Al-Bukhari (4742) dalam Bab At-Tafsir. 

609 Sanadnya sangat lemah, di dalamnya terdapat perawi Athiyyah Al-Ufi yang biografinya sudah 
disebutkan sebelumnya. 

Al-Qutthubi (6/4549) menuturkan hadits ini dan mengatakan, “Bahwasanya Syaibah bin Rabi'ah 
berkata kepada Nabi ^ sebelum behau menyatakan dakvvah secara terbuka, "Berdoalah kepada 
Tuhanmu untuk mcmbcnku tczckt bcrupa harta, unta, kuda, dan anak schingga aku mcrasa 
aman bersamamu dan aku berbuat adil terhadap agamamu.” Beliau lalu berdoa sehingga Allah 
memberikan Rabi'ah apa yang diharapkannya. Selanjutnya Allah ingin mengujinya —padahal 
Allah scbcnamya Maha Mcngetahui—dengan caramcngambil kcmbali rczcki yangtclahdibcrikan 
kepadanya setelah masuk/slam. Rabi'ah lalu inurtad (keluar)dari Islam. Maka Allah T obarakn u>a 
Ta'nln menurunkan ayat ini. 

lbnu Katsir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dahulu orang-orang Arab badui 
datang kepada Nabi & untuk masuk Islam. Ketika mereka kembali ke negerinyadan mendapatkan 
hujan, kesuburan, dan perkembangbiakan temak, maka mereka berkata, “Sesungguhnya agama kita 
ini sangat baik sehingga kita perlu berpegang kepadanya/'Sedangkan apabila mereka mendapatkan 
kemarau, perkembangbiakan yang tidak baik, dan paceklik, maka mereka mengatakan, "Dalam 
agama kita tidak ada sedikit pun kebaikan...” Maka Allah menurunkan kepada Nabi-Nyaayat, 
"Dan di antaramanu.ua.. . "(Al-Hajj: 11). Lihat: lbnu Katsir (3/296). 


Asbabun Nujwl 355 



W f&bV S?J* bt^^i bt 

“Irulah dua gobngan (gobngan mukmin dan golcmgan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bcrtengkar mengenai Tuhan mercka. M aka orang kafir akan 
dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dan apt neraka. Disiramkan air 
yang sedang mendidih ke atas kepala mereka." 

Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Abu Dzarr, ia berkata, 
“Turunnya ayat ini, “Inibh dua gobngan (gobngan mukmin dan gobngan 
kafir) yang bertengkar berkenaan dengan Hamzah, Ubaidah, Al-Harits, 
Ali bin Abi Thalib, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bi Rabi’ah, dan Al-Walid 
bin Utbah. 610 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ali, ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan 
dengan kami yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu firman 
Allah, “Inilah dua gobngan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang 
bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai T uhan mereka...." Sampai ayat, 
“Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. " 6l 1 

Dirivvayatkan dari Ali melalui jalur lain, ia berkata, Ayat ini turun 
berkenaan dengan orang-orang yang berperang tanding pada perang Badar, 
yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah, Al-Harits, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin 
Rabi’ah, dan Al-Walid bin Utbah. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Mereka berkata 
kepada orang-orang mukmin, “Kami lebih berhak di sisi Allah daripada 
kalian. Kitab kami lebih dahulu, nabi kami ada sebelum nabi kalian.” 
Orang-orang mukmin berkata, “Kami lebih berhak kepada Allah. Kami 
beriman kepada Muhammad. Kami juga beriman kepada nabi kalian dan 
kitab yang diturunkan Allah.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah hadits serupa. 612 

6IOShahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (5966) meriwayatkan da lam Bab Al-Ma^hazi, dan Muslim 
(3966), Muslim meriwayatkan dalam Bab At-Tafstr. 

611 Shahih: Diriwayatkan oieh Al-Hakim <2/418), ia mengatakan, “Sanadnyashahih danSyaikhaini 
tidak meriwayatkannya terapi hadits ini sesuai dengan riwayat Adz-Dzahabi. 

612DUa'if: Ibnu Jarir (17/99), di dalamnya terdapat perawi Al-Ufi, Ibnu Katsir (3/229) Dan Ibnu 
Katsir (3/220-230) Mengatakan, Ali bin Abu Thalib berkata, “Aku adalah orang pertama yang 
akan bersimpuh di badapan Allah untuk menjalani pengadilan pada Hari Kiamac." 


356 Asiwirun Nuzul 



Ayat 25, Firman Allah %t 







“Sesunggu/mya orang-orang yang kafir dan menghalangi manwsia dan 
jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua 
manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa 
yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim, niscaya 
akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lbnu Abbas, ia berkata, “Nabi S 
mengutus Abdullah bin Unais bersama dua orang laki-laki, salah satu dari 
kaum Muhajiran dan satunya lagi dari kaum Anshar. Mereka kemudian 
saling membanggakan nasab. Abdullah bin Unais marah sehingga 
membunuh orang Anshar. Setelah itu ia murtad dari Islam dan kabur 
menuju Makkah. Maka turunlah ayat berkenaan dengannya, “Dan siapa 
yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim. ” 6 ' 3 


Ayat 27, Firman Allah 5®: 



“Dan berserula/i kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan bcrjalan kaki, dan mengendarai unta yang 
kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." 


Ikrimah berkata, "Dua golongan, ada yang di surga dan neraka. Neraka berkata, ‘Jadikanlah aku 
scbagai hukuman ” Surga berkata, “Jadikanlah aku sebagai rahmat.' 

Mujahid dan Atha' mengatakan, "Maksud daii dua golongan itu adalah orang-orang kafir dan 
orang-orang mukmin. Hal ini selatas dengan kisah perang Badar dan perang-perang lainnya. 
Sebab, orang-orang Mukmin berkeinginan menolong agama Allah & sedangkan orang-orang 
kafir berkeinginan memadamkan cahaya keimanan, menghina kebenaran, dan menampakkan 
kebatilan. Inilah pendapat yang dipilih oleh lbnu Jarir, dan pilihan yang baik. 

613 lbnu Katsir (3/304) menuturkan dalam kitabTn/sir-nyadan menisbatkan kepada Sa'id binjubair 
dari Ibnu Abbas. 


Asbabun Nujul 357 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkaca, “Bahwa dahulu 
mereka (ketika berangkat haji) tidak memakai kendaraan. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru yangjauh." Allah memerintahkan mereka untuk membawa bekal, 
serta memberi keringanan kepada mereka untuk naik kendaraan dan 
berdagang. 614 

Ayat 37, Firman Allah 



“Dagmg'ckgiiig unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 
( keridhaan) AUah, letapi Ketakuiaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Bahwa 
dahulu orang-orang Jahiliyah membalur Baitullah dengan daging dan darah 
unta. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad berkata, “Kami lebih 
berhak untuk membalur.” Maka Allah menurunkan ayat, "Daging-daging 
unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah 
menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap 
hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 
yang berbuat baik." 615 


Ayat 39, Firman Allah 3s: 





> -• ■: ' \ 
*i oJ^A-L oil 


614 Ad-Durr Al-Mnntsur (4/390). Di dalamnya disebutkan bahwa dahulu mereka melaksanakan ibadah 
haji tetapi tidak memakai kendaraan. 

615 Ibnu Katsir (3/317) meriwayatkannya dan di dalamnya disebutkan; Mereka menyiram Baitullah 
dengan daging-daging unta. Menurut Al-Qurthubi (6/4596) mereka melumuri Baitullah dengan 
darah-darah unta. 


358 Asiwbun Nuzul 



“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, /catena 
sestmggwfarya mereka telah dianiaya. Dan sesunggubnya Allah, benar-benar 
Mahakuasa menolung mereka itu.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan. Riwayat ini dihasankan dan 
dishahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi # keluar 
dari kota Makkah. Abu Bakar kemudian berkata, “Mereka telah mengusir 
Nabi mereka. Sungguh mereka akan dibinasakan.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, /catena 
sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan scsungguhnya Allah, benar-benar 
Maba/ctcasa meno/ong mereka itu.” Abu Bakar berkata, “Sungguh aku tahu 
bahwa akan ada peperangan.” 616 

Ayat 52, Finnan Allah 3ft: 



“Dan Kami ticia/c mengutus sebelum kamu seorangrasul pun dan tidak (pula) 
seorangnabi, melainkan apabilaiamempunyai sesuatu keinginan, setanpun 
memasukkan godoarngodoan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan 
apa yang dimasukkan oleh setan itu , dan Allah menguackan ayat-ayat'Nya. 
Dan Allah M aha Mengeta/iui lagi Mahabijaksana. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan 
jalur sanad shahih dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Nabi & di Makkah 
membaca ayat, “Demi bin tang ketika terbenam...” hingga “Ma/ca apakah 
patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Latta dan Al-Uzza, 
dan Manah yang ketiga, yang pa/ing t erkemudian (sebagai anak perempuan 
A/labj/'XAn-Najm: 1-20) maka setan menyelipkan kata-kata berikut 


616 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/66) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Jugadiriwavatkan 
oleh Ahmad (1/216) dan At-Tirmidzi (3171) dalam BabAt-Tagir. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/319) dan Al-Qurthubi, (6/4599) mengatakan, "Bahwa 
Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan ketika hijrah Nabi & ke kota Madinah.” 


Asbabun Nuzul 359 



kepada beliau, “Itu adalah berhala-berhala utama dan syafaatnya niscaya 
dinantikan." Mendengar ini, orang-orang musyrik berkata, “ia tidak pemah 
menyebut tuhan-tuhan kita dengan baik sebelum hari ini.” Kemudian beliau 
bersujud, dan orang-orang musyrik pun ikut bersujud. Maka turunlah ayat, 
“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) 
seorang nabi." 617 

Al-Bazzar dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lainnya dan 
Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagaimana yang aku sangka. ia Berkata, 
“Tidaklah diriwayatkan secara muttas/iil (bersambung) kecuali dengan sanad 
ini. Umayyah bin Khalid adalah satu-satunya orang yang menyambungkan 
sanadnya, ia termasuk orang yang tsiqak dan mosy/iur.” 618 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang di 
dalamnya terdapat Al-Waqidi. 619 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Ibnu Shalih 
dari Ibnu Abbas. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas. 

Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam kitab sirah dari Muhammad bin 
Ka’ab. 

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jarir dari Muhammad bin Qais. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi. Semua itu memiliki satu 
makna. 

Seluruhnya ada kalanya dha'if atau munqathi' (terputus sanadnya) 
selain dari jalur Jubair yang pertama. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Akan 
tetapi banyaknya jalur periwayatan menunjukkan bahwasanya kisah ini 
memiliki dasar. Selain itu, dalam kisah ini ada dua jalur periwayatan yang 
shahih dan mursal yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Salah satunya 
dari jalur Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin 


617 Kisah ini ada batil, tidak memiliki sandaran sanad dan tidak pula memiliki hujjah. Ibnu Katsir, 
3/324, mengatakan, banyakdari para mufassirdi sini yang menuturkan kisah Gharaniq ini.Adapun 
kepulangan mayoritas orangotang yang berhijrah dari tanah Habasyahdisebabkan karena mereka 
menyangka bahwa orang-orang musyrik Makkah sudah masuk Islam. Akan tetapi seluruh riwayat 
ini adalah mursal tetapi tidak ada yang sanadnya shahih. 

Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat kitab karya Al-Albani c*; berjudul “Naskhu Al-Mcmjaniq li 
iMos/t Qis Wi A!-GJwrani(j." 

61 8 Lihat sebelumnya. 

619 Lihat sebelumnya. 


360 Asbabun Nuzul 



Hisyam. Sedangkan yang lain dari jalur Dawud bin Abu Hindun dari 
Abul Aliyah. Tidak perlu dipedulikan ucapan Ibnul Arabi dan Iyadh yang 
menyatakan bahwa riwayat-riwayat ini adalah batil dan tidak berdasar. 620 


Ayat 60, Firman Allah 


• ■ ■»^ i' ' \\- 

- , 

«Ull 


it 

JyA-C' <Oil 


"Demikiania/i, dan barangsiapa memba/as seimbang dengan penganiayaan 
;yang pernah ia deriia kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan 
menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Mafia 
Pengampun. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dan Muqatil bahvvasanya ayat 
ini turun pada pasukan perang yang diutus Nabi &. Mereka bertemu 
dengan orang-orang musyrik pada dua malam terakhir bulan Muharram. 
Orang-orang musyrik saling berkata satu sama lain, “Perangilah sahabat- 
sahabat Muhammad karena mereka mengharamkan peperangan di bulan 
Haram." Para sahabat Nabi meminta dengan sangat kepada orang-orang 
musyrik dan bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak boleh 
memerangi orang-orang musyrik karena memang dilarang berperang di 
bulan Haram, kecuali jika orang-orang musyrik memulai terlebih dahulu. 
Ternyata orang-orang musyrik yang terlebih dahulu niemulai peperangan 
sehingga para sahabat pun akhirnya menganggap halal peperangan di bulan 
tersebut. Mereka lalu memerangi orang-orang musyrik, dan Allah memberi 
pertolongan kepada mereka. Maka turunlah ayat ini. 621 


620 Ini merupakan tw<hm <kesalahan persangkaan) dari As-Suyuthi i2c. Sedangkan kira semua 
memiliki kesalakan. Ia telah keluar dari ijma' para ulama ahli hadits yang menyatakan kebatilan 
kisah ini. Aku tidak tahu bagaiinana dia mernbenarkan jalur mursnldari matan yangg/wrifc (aneh) 
ini? Seandainya ada asalnya maka tidak berarti Rasulullah sebagai seorang yang tidak mungkin 
mengacakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, inengatakan kalimat yang mengandung kekufuran. 
Sedangkan Allah telah menghalang-halangi setan sehingga tidak akan bisa menguasai beliau. 
Seluruh nabi semuanya adalah orang-nrang yang memiliki kesempumaan sebagai seorang hamba 
sehingga tidak ada jalan sedikit pun bagi setan untuk menguasai mereka .... Semoga Allah 
memaafkan kepada semuanya. 

621 Dituturkan oleh Al-Qurthubi <6/4621}. Lihat ayat 126 Surat An-Nahl. 


Asbabun Nujul 




Surat 

AL-MU' MINUN 622 



Makkiyyah, Seratus Delapan Belas Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 

“(Yaitu) orang-orang yang khusyu’ datam shalatnya." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah 
ketika shalat, beliau menengadahkan pandangannya ke arah langit. Maka 
turunlah ayat, beliau kemudian menundukkan kepalanya. 623 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan redaksi; beliau menoleh ketika 
shalat. 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan secara mursal dari Ibnu Sirin dengan 
redaksi; Dahulu beliau membolak-balikkan pandanganya, maka turunlah 
ayat tersebut. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan secara mursal dari Ibnu Sirin; Dahulu 
para sahabat menengadahkan pandangannya ke langit ketika shalat, maka 
turunlah ayat tersebut. 624 

622 Al-Qurthubi mengatakan, "Surat ini seluruhnya Makkiyyah menurut pendapat seluruh ulama." 
(6/463.5). 

623 Shahih: Al-Hakim (2/393), ia berkata, “Shahih menurut syarat A l-Bukhari dan Muslim." 

624 Al-Qurthubi berkata (6/4636): Bahwasanya dalam riwayat dari Husyaim disebutkan, "Dahulu 
orang-orang Muslim menoleh dan menengadahkan pandangan ketika shalat sehingga Allah 
menurunkan ayat, "Sesunggnhnya heruntunglah orang-orang yang heriman, (yaitu) urring-orang ytutg 
khusyu’ dalamshaiainya." (Al-Mu" minun: 1 -2) mereka kemudian benar-benar menghadap ketika 
shalat dan melihat ke arah depan. 


362 Asbabun Nuzul 


Ayat 14, Firman Allah 9gt 



"Kemucfian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lain segumpal darah 
itu Rami jadikan segumpal dagmg, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang belulang, ialu t ulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. M aka Mafia 
5tici lah Allah , Pencipta Yang Paling Baik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar, dia mengatakan; Pendapatku 
sejalan dengan kehendak Allah dalam empat perkara. Tatkala turun ayat, 
“Dan sesunggu/wvya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripad (berasal) 
dari tanah.” (AUMu'minun: 12) makakettka itu aku berkata, “MakaMaha 
Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” 6 - 5 


Ayat 67, Firman Allah 3$: 



< >•* ,s ' ' »> 


“Dengan menyombangkan diri terhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan 
perkataan'perkataan keji terhadapnya di uiaktu kamu bercakap-cakap di 
malam hari." 


Dalam riwayar Ibnu Sirin ditambahkan; Kemudian Rasulullah & mcmandang ketikasedangsujud. 
Ibnu Katsir (3/337) mengatakan, “Kaum Muslimin menundukkan pandangan mereka ke arah 
tempat sujud." 

625 Al-Qurthubi (6/4643) mengatakan, "DalamMnsnadAih-ThiryoItsidiscbutkan,Turunnya ayat, "Dan 
sesuiiogtduiytt Kami teiahmendptakait m amts ia dim suatu saripati (berasal) damanah." (Al-Mu minun; 
12) Ketika ayat tersebut turun, aku (Umar) mengatakan; "Malta Maiiasuri lah Allah, Pencipta Vang 
Paling Baik ." Diriwayatkan pula bahwa yang mengatakan hal itu adalah Muadz bin Jabal. Ada pula 
yang mengatakan, yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Disebabkan hal tersebut ia kemudian murtad dari 
Islam. Abdullah berkata, "Aku bisa mendatangkan seperti apa yang didatangkan oleh Muhammad." 
Riwayar ini adalah dha' if. Adapun yang lebih shahih adalah riwayar yang sanadnya dari Husyaim 
dari Humaid dari Anas dari Umar, ia mengatakan; Pendapacku selaras dengan kehendak Tuhanku 
dalam tiga perkara (bukan empat perkara). Dalam tiwayat dalam kitab AI-Mushanna/disebutkan 
AM bin Zaid bin Jud’an yaitu seorang perawi yang dha'if. 


Asbabun Nujul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia mengacakan, 
“Dahulu orang-orang Quraisy begadang sambil ngobrol-ngobrol di sekitar 
Baitullah dan tidak melakukan thawaf. Mereka membanggakan keberadaan 
Baicullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dengan menyombongkan diri 
c erhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya 
di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.” 616 


Ayat 76, Firman Allah -fe 







“Dan sesungguhnya Kami telah pemah menimpakan adzab kepada mereka, 
maka mereka tidak tunduk kepadaTuhan mereka, dan (juga) tidak memofum 
(kepada-Nya) dengan merendahkan din.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa’i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Abu Sufyan mendatangi Nabi Abu Sufyan berkata, "Wahai Muhammad, 
aku memtnta tolong kepadamu atas nama Allah dan hubungan kekerabatan 
kita. Kami benar-benar telah makan Al-Ilhiz (bulu dan darah).’’ Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah pemah menimpakan adzab 
kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) 
tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri." 627 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dengan menggunakan 
redaksi; Bahwasanya Tsumamah bin Atsal Al-Hanafi ketika dibawa ke 
hadapan Nabi sebagai tawanan perang, maka beliau membebaskannya. 
Tsumamah lalu masuk Islam lalu pergi ke Makkah. Setelah itu ia pulang 
ke Yamamah. Ia kemudian menghalang-halangi pengiriman bahan dari 
Yamamah ke Makkah, sehingga orang-orang Quraisy memakan bulu dan 
darah. Abu Sufyan lalu mendatangi Nabi Dia berkata, “Bukankah 


626 Dituturkan oleh Ibnu Katsir (3/353). Al-Qurthubi berkata, “Dahulu orang-orang Quraisy begadang 
sambil ngobro-ngobrol tentang kekufuran dan kebatilan di sekitar Ka’bah. Kemudian Allah 
mencela perbuatan mereka. 

627Shahih: An-Nasai (372) dalam Bab At-Tafsir dan Al-Hakim (2/428). 

Maksud Al-Iiha? adalah sesuacu yang terbuat dari campuran daging dan bulu unta kemudian 
dipanaskan di atas api untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. 


364 Asbabun Nuzul 



engkau merasa bahwa dirimu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam?” 
Beliau menjawab, “Benar." Abu Sufyan berkaca, “Engkau benar-benar 
telah membunuh nenek moyang dengan senjata dan membunuh anak-anak 
dengan rasa lapar.” Maka curunlah ayat tersebut. 028 


628 Sliahih: Al-Haitsami (7/73) meriwayatkan dalam Al-Mujina', di dalamnya ada perawi Ali bin Al- 
Husain bin Waqid yangdianggap tsiqah oleh An-Nasa i, Cetapi dianggapdha ifoleh Abu Hatim. 
Ibnu Katsir menuturkan hadits ini dan mengatakan; Rasulullah 9 berdoa untuk kemadharatan 
kaum Quraisy kenka mereka mencntang beliau. Beliau berdoa, “Ya Allah. tol/ingloh aku aias mereka 

dengan menimfvilum nijuh inhun fmrt'klik .sebagaimana mjuh rabun pacckliknya Nabi Yusuj ." 

Aku (Ibu Katsir) mengatakan; Hadits tersebut asha! (dasar)nya diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
(4693) dalam Bob At-Tafsir, dan Muslim (2798) dalam Bab fi Sifa: Al-Qiyamah. 

Al-Qurthubi juga memiturkannya. Amara lain bahwasanya Tsumamah berkaca, "Demi Allah, 
aku tidak akan mendatangkan kepada kalian meskipun satu butirgandumdari Yamamah.” Dalam 
hadits tersebut juga disebutkan; Allah menyiksa kaum Quraisy dengan paceklik dan kelaparan 
sehingga mereka makan bangkai, anjing.dan AI-IMii?. Libat: Al-Qurthubi (6/4676-4677). 


A sbabun Nuzul 




Surat 

AN-NUR 629 



Madaniyyah, Enam Puluh Empat Ayat 


Ayat 3, Firman Allah *}g: 



V jji$ -}<$ 


“Laki'laki yangberzina tidak mengau'ini melainkan perempuan yangberzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki'laki yang berzina atau laki'laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orangnirang yang Mu/onm. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i meriwayatkan dan Abdullah bin Amru, ia berkata, 
“Bahwa dahulu ada seorang perempuan yang disebut Ummu Mahzul dan 
berprofesi sebagai pelacur. Ada salah seorang sahabat Nabi & yang ingin 
menikahinya, Maka Allah menurunkan ayat, “Laki'laki yang berzina tidak 
mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki'lala yang berzina 
atau laki'laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang'orang yang 
Mufemm.” 650 

Abu Davvud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim meriwayatkan dari 


629 Al-Qurthuhi (6/4693) mengatakan, "Ini jurat Madaniyyah menurut kesepakatan ulama." 

630 Shall ih An-Nasa'i (379) dalam Bah At-Ta/sir. Al-Haitsaini berkata (7/74): Bahwa para perawinya 
adalah (sitjoii. Sedangkan Ahmad juga meriwayarkannya (2/159, 225). Al-Qurchubi berkata 
(6/4703): Disyaratkan bahwa wanita itulah yang member: nafkah kepada laki-laki tersebut. 


366 Asbabun Nuzul 



hadits Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Dahulu 
ada seorang laki-laki yang disebut sebagai Martsad. Laki-laki ini membawa 
para cawanan dari Makkah hingga sampai ke Madinah. Sementara itu, ada 
seorang perempuan yang menjadi temannya bemama Anaq,.... Laki-laki 
itu kemudian meminta izin kepada Nabi & untuk menikahi perempuan 
tersebut. Nabi tidak memberi jawaban sama sekali kepadanya hingga 
turunlah ayat, “ Laki-laki yang berzina tidak mengamni melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikamni melainkan ole/i laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 
yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mu/onm.” Kemudian 
Rasulullah & bersabda, "V7ahai Martsad, "Laki-laki yang berzina tidak 
mengamni melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikamni melainkan oleh laki-laki yang berzina 
atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
Mwkmin.” Maka laki-laki tersebut tidak jadi menikahinya. 631 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Tatkala 
Allah mengharamkan perbuatan zina, maka ada beberapa wanita pelacur 
yang cantik-cantik. Orang yang ahli ibadah berkata, “Hendaklah mereka 
dilepaskan kemudian dinikahi.” Maka turunlah ayat tersebut. 632 


Ayat 6, 7, dan 8, Firman Allah 



631 Hasan: At-Tirmidzi (2177) meriwayatkan dalara Bab Ai-Tci/sir, ia berkata, "Hasan gfiarib". Al- 
Hakim (2/166) mcnshahihkannya dan discpakati oleh Adz-Dzahabi. 

632 Al-Qurtluibl berkata!6/4703): Ayat tersebut turun berkenaandengan Ahlu Ash-Shuffah. Mereka 
adalah orang-orang yang berhijrah dan tidak memiliki rumah dan keluarga di Madinah. Mereka 
lalu tinggal di pclataran Masjid Nabawi. Jumlah mereka ada cmpat ratus orang laki-laki. Mereka 
mencari rezeki di siang hari dan menginap di pelataran masjid ketika malam hari. Sementara itu, 
di Madinah ada para perempuan pelacur yang dengan terang-terangan menampakkan perbuatan 
buruknva itu. Mereka bergelimang pakaian dan makanan. Ahlu AslvShuffah lalu berhasrat 
untuk menikahi mereka sehingga bisa tinggal di rumah mereka, makan dari makanan mereka dan 
berpakaian dari pakaian mereka. Maka turunlah ayat ini untuk menjaga Ahlu Ash-Shuffah dari 
pernikahan tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abu Shalih. 

Aku (Al-Qutthubi) kacakan; Hal ini aneh bagi Ahlu Ash-Shuffah, karena mereka adalah orang- 
orang pemilik keirnanan dan Al-Qur an. Tidak terbersic di hati mereka dan juga mereka tidak 
berharap apalagi sampai meminta izin kepada Nabi 


A sbabun Nuzul 




“Dan orang-orang yang menuduh istrmya (berzina ), padahal mereka tidak 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian errang itu 
lalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ta adalah 
termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang Ice lima: balnea 
laknat AUah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrmya 
itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah 
sesun^gu/inya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. " 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas; 
Bahwasanya Hilal bin Umayyah di hadapan Nabi & menuduh istrinya 
selingkuh dengan Syarik bin Sahma'. Kemudian Nabi # berkata kepadanya, 
“(Datangknnj Bulcri a tan engkau akan men dapat cambuk di punggungmu." Hilal 
berkata, “Wahai Rasulullah, ‘‘Ketika salah seorang di antara kami melihat 
istrinya pergi bersama lakidaki lain apakah perlu mencari bukti?” Nabi & 
tetap berkata, “(Datangkan) Bukti atau engkau akan mendapat hukuman di 
punggungmu.’’ 

Hilal lalu berkata, “Demi dzat yang mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, sesungguhnya aku benar-benar jujur, dan Allah tentu akan 
benar-benar menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari 
hukuman." Maka Allah menurunkan kepada beliau ayat ini, “Dan orang- 
orang yang menuduh istrinya. Beliau membaca ayat itu hingga sampai kepada 
ayat, “Sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar... ” 63J 

Ahmad juga meriwayatkan dengan lafazh yang sama ketika turun 
ayat, “Dan orang-orang yang menuduh wanita-tvanita yang baik-baik (berbuat 
Zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah Icamu terima 
kesalcsian mereka bunt selama-lamanya.’’ (An-Nur: 4) Sa'ad bin Ubadah 
yang merupakan pemimpin kabilah Anshar mengatakan; “Apakah seperti 
itu diturunkan ayat tersebut wahai Rasulullah?” Rasulullah it kemudian 


633Shahih: Al-Bukhar, (4747), meriwayatkan dalam Bnfe Al-Tafsir. Ihnu Katsir (.3/37.5) juga 
menuturkandalam Tapir- nya. Al-Qurthubi (6/4719) mengatakan; As-Sahma" adalah nama ibunya. 
Ada yang mengatakan, dinainakan seperti itu karena kulitnya yang hitain legam. Dia adalah Ibnu 
Abdah bin Al-Jadd Al-Ajlani. 


368 Asbainm Nuzul 



bersabda, "Wahai sekalian (/rang Anshar, apakah kalian tidak mendengar apa 
yangdikatakanolehpemimpin kalian?’' Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, 
janganlah engkau mencelanya karena ia memang orang yang sangat 
pencemburu. Demi Allah, tidak ada seorang perempuan yang dinikahinya 
kemudian (setelah bercerai) ada seorang laki-laki dari kami yang menikahi 
perempuan itu, karena besamya rasa cemburunya.” Kemudian Sa’ad berkata, 
“Wahai Rasulullah. Sungguh aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haq 
dan itu datang dan Allah. Akan tetapi aku merasa heran seandainya aku 
menjumpai ada seorang perempuan lacur yang beradu paha dengan seorang 
laki-laki kemudian aku tidak boleh memisahkannya atau mengusiknya 
sehingga mendatangkan empat orang saksi.” 

Tidak beberapa lama kemudian datanglah Hilal bin Umayyah yaitu 
salah seorang dari tiga orang yang ditertma taubatnya. Hilal datang pada 
waktu isya’ dari desanya. la melihat dengan mata kepalanya sendiri dan 
mendengar dengan telinganya langsung ada seorang laki-laki lain yang 
bersama dengan istrinya. la tidak bereaksi apa-apa hingga waktu shubuh 
tiba. Pada pagi harinya ia datang menemui Rasulullah S. Dia mengatakan 
kepada beliau, “Sungguh aku menjumpai istriku pada waktu isya’ sedang 
bersama laki-laki lain. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan 
mendengarnya dengan telingaku sendiri.” Rasulullah tidak suka dengan 
apa yang diberitahukan oleh Hilal dan beliau merasa berat hati. 

Orang-orang Anshar kemudian berkumpul dan berkata, “Sungguh 
kita mendapat cobaan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sa’ad bin 
Ubadah. Sekarang Rasulullah & akan mencambuk Hilal bin Umayyah dan 
membatalkan persaksiannya pada manusia. 

Hilal berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku berharap Allah 
menjadikan jalan keluar untukku.” Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah & 
ingin untuk memerintahkansupaya Hilal dipukul. Maka Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau. Orang-orang lalu menahan diri tidak melakukan 
apa-apa hingga beliau selesai menerima wahyu. Maka turunlah ayat, “Dan 
orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)..." 

Abu Ya’la meriwayatkan hadits yang sama dari Anas. 6 ’ 4 

Asy-Syaikhaini dan lainnya meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad, 
ia mengatakan; Uwaimir mendatangi Ashim bin Adi lalu berkata, 
“Bertanyalah kepada Rasulullah & tentang permasalahanku. Bagaimana 

634Shahih: Ahmad (1/238) dan Ibnu Jarir (18/63)dalam Bob At-Tn/ttr. 


Asbabun Nujul 369 



jika ada seorang suami menjumpai istrinya bersama dengan laki-laki lain, 
kemudian sang suami membunuh laki-laki tersebut, apakah suami tersebut 
juga akan dibunuh (dihukum bunuh)? Ataukah bagaimana yang harus 
dilakukannya? Ashim kemudian bertanya kepada Rasulullah Rasulullah 
^ kemudian mencela sang penanya. 

Uwaimir lalu bercemu dengan Ashim. Dia bertanya, “Apa yang kamu 
lakukan?” Ashim menjawab, “Aku tidak melakukan apa-apa. Engkau 
tidak mendatangkan kebaikan kepaku. Aku bertanya kepada Rasulullah ^ 
malah beliau mencela pertanyaan itu.” Uwaimir kemudian berkata, “Demi 
Allah, sungguh aku akan mendatangi Rasulullah dan benar-benar akan 
bertanya kepada beliau.” Uwaimir lalu bertanya kepada beliau, dan beliau 
menjawab, “Sesungguhnya telah diturunkan kepadamu dan kepada sahabat 
perempuanmu beberapa ayat... .” 635 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Para ulama berbeda pendapat 
mengenai permasalahan ini. Ada sebagian di antara mereka yang 
merajihkan pendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uwaimir. 
Ada sebagian lagi yang merajihkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 
Hilal. Ada sebagian lagi yang mengkompromikan keduanya, bahwanya ayat 
tersebut untuk kali pertama turun berkenaan dengan Hilal dan bertepatan 
pula dengan kedatangan Uwaimir. Maka ayat tersebut turun berkenaan 
dengan dua orang itu. Pendapat inilah yang dicondongi oleh An-Nawawi 
dan diikuti oleh Al-Khatib. ia mengatakan; Ada kemungkinan dua orang 
itu memiliki masalah yang sama dalam satu waktu. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Ada kemungkinan ayat ini terlebih 
dahulu turun disebabkan permasalahan yang dihadapi Hilal. Tatkaladatang 
Uwaimir dan ia tidak tahu apa yang sedang menimpa Hilal, maka Nabi 
& memberitahukan kepadanya tentang hukum. Oleh karena itu, beliau 
mengatakan sesuatu dalam kisah Hilal danjibril turun. Sedangkan dalam 
kisah Uwaimir beliau berkata, “Sungguh Allah telah menuninkan berkaitan 
denganmu.” Jadi, perkataan beliau, “Sungguh Allah telah menurunkan 
berkaitan denganmu." Maksudnya adalah ayat tersebut turun berkenaan 
dengan orang yang memiliki masalah sepertimu. Demikianlah jawaban 
yang disampaikan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab “Asy-Syamil'’ dan 


635 Shahih: Muctafaq Alaihi. Diriwayatkan Al-Bukhari (4745) dalam BabAt-Tafsrr dan Muslim (1492) 
dalam Bab Al-Li'an. 


370 Asfcainm Nuzul 



Al'Qurthubi juga condong pada pendapat yang menyatakan bolehnya satu 
ayac turun dua kali. 656 

Al'Bazzar meriwayatkan dari jalur Zaid bin Muthi’ dari Hudzaifah, ia 
mengatakan; Rasulullah ^ berkaca kepada Abu Bakar, “Seandainya engkau 
melihat ada seorang laki-laki lain bersama Ummu Ruman (istri Abu Bakar) 
maka apa yang akan engkau lakukan kepadanya.” Abu Bakar berkata, “Aku 
akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya.” Beliau kemudian berkata 
kepada Umar, “Bagaimana denganmu wahai Umar?” Umar menjawab, 
“Aku akan mengatakan; Semoga Allah melaknat orang yang lemah itu dan 
sesungguhnya ia adalah seorang yang keji.” Maka turunlah ayat tersebut. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Tidak ada yang melarang turunnya 
ayat dikarenakan beberapa sebab. 637 


Ayat 11, Firman Allah 3g: 



“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dart 
golongan kamujuga. Janganlah fcamu kira bahiva berita bohong itu buruk 
bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorangdari mereka 
mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka 
yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu 
baginya adzab yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikham (Al-Bukhari dan Muslim) dan lainnya meriwayatkan 
dari Aisyah, ia mengatakan; Rasulullah ketika hendak bepergian, beliau 
mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia akan 
pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara kami dalam sebuah 
peperangan yang akan beliau ikuti. Keluarlah undianku sehingga aku pergi 


636 Al-Qurthuhi (6/4719). Pendapat yang masyhur adalah bahwa turunnya ayat itu berkenaan 
dengan Hilal sebelum kisah Uwaimir, Dengari demikian sebab turunnya adalah Hilal. Ibnu Katsir 
menuturkan riwayat ketigadan tidak menyebutkan nama dari laki-laki dan perempuannya (3/377). 
6.37 Lihat Fath Al-Bari (8/450) dan Ad-Durr Al-Mamsur (5/26). 


Asbabun Nuzul 371 



bersama beliau. Hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Kemudian aku 
dibawa di dalam sekedup (candu). 

Tackala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk 
beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat beliau dan 
rombongan berhenti, lalu aku berjalan bingga meninggalkan pasukan. 
Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju 
rombongan. Betapa terkejumya aku, ketika aku meraba dadaku ternyata 
kalungku buatan negeri Azhafar terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari 
kalungku. Kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa 
sekedupku, dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka 
menduga aku sudah berada di dalam sekedup tersebut. 

Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, 
dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. 
Oleh karena itu, orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga 
dengan ringannya sekedupku kerika mereka mengangkatnya. Saat itu 
aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan 
berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelab 
pasukan telab berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berbenti, 
namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke 
tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, bingga 
aku kemudian kembali ke tempatku semula. Ketika aku duduk, aku terserang 
rasa kantuk hingga akhirnya tertidur. Shafwan bin Al-Mu’aththal As- 
Sulami Adz-Dzakwan datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian 
ia menghampiri tempatku dan ia melihat ada bayangan hitam seperti 
orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. la memang 
pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun 
ketika mendengar kalimat isarjzi'-nya, (ucapan innaa lillahi i va inanaa ilaihi 
raji'un), saat ia mengenali aku. Aku langsung menutup mukaku dengan 
jilbabku. Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah katapun dan aku 
juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat isfirju’nya. 
Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga 
berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu lalu aku menaikinya. Ia 
kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat 
menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian sungai Azh-Zhahirah 
untuk singgah di tengah panasnya siang. Maka binasalah orang yang binasa, 
karana menudub yang bukan-bukan terhadap perkaraku. 


372 Asfcainm Nuzul 



Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Setibanya kami di Madinah, aku menderita 
sakit selama satu bulan sejak kedatanganku, sementara orang-orang sibuk 
dengan berita bohong yang diucapankan oleh orang-orang yang membawa 
berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikitpun 
adanya berita tersebut. Pada suatu hari, aku keluar (dari rumahku) saat aku 
merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju Al- 
Manashi', tempat kami biasa membuang hajat dan kami tidak keluar ke sana 

kecuali di malam hari.Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya 

seraya berkata; “Celakalah Misthah.” Aku katakan kepadanya, “Sungguh 
buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki 
yang pernah ikut perang Badar?” Dia berkata, “Wahai putri, apakah engkau 
belum mendengar apa yang ia ucapkan?” Aku bertanya, “Apa yang telah 
diucapkannya?" Ummu Misthah menceritakan kepadaku tentang ucapan 
orang-orang yang membawa berita bohong (tuduhan keji). Kejadian ini 
semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. 

Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah masuk menemuiku 
lalu memberi salamdan bersabda, “Bagaimana keadaanmu ?” Aku bertanya 
kepada beliau, “Apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah 
kedua orangtuaku.” Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak 
kedua orangtuaku.” Maka Rasulullah & memberiku izin, lalu aku bertanya 
kepada ibuku, “Wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" 
Ibuku menjawab, “Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, sangat sedikit 
seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang ia mencintainya 
serta memiliki para madu melainkan mereka akan mengganggunya.” Aisyah 
berkata; aku berkata, "Subhanallah, apakah benar orang-orang tengah 
memperbincangkan masalah ini.” Aku menangis sepanjang malam hingga 
pagi hari dengan penuh linangan air mata dan aku tidak dapat tidur dan 
tidak bercelak karena terus menangis, hingga pagi hari aku masih menangis. 

Rasulullah & memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid 
ketika wahyu belum turun. Beliau bertanya kepada keduanya dan meminta 
pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Usamah 
memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa 
kebersihan keluarga beliau dan apa yang ia ketahui tentang mereka pada 
dirinya. Usamah berkata, “Keluarga Anda, tidaklah kami mengenalnya 
melainkan kebaikan.” Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai 


Asbabun Nuzul 373 




Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan Anda, sebab masih banyak 
wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan 
membenarkan Anda.” Maka Rasulullah & memanggil Barirah dan berkata, 
‘Wahai Barirah, apakah kamu pemah mehhat sesuatu yang meragukan pada diri 
Aisyah?” Barirah menjawab: “Demi Dzat Yang mengutus engkau dengan 
benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun 
aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar perkara kecil, ia juga 
masih sangat muda, ia pemah tidur di atas adonan milik keluargaya lalu ia 
memakan adonan tersebut.” 

Suatu hari, di saat berdiri di atas mimbar, Rasulullah # berdiri untuk 
mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda, “Wahai 
sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari 
orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku 
tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka 
telah menyebut-nyebut seseorang (maksudnya Shafwan) yang aku tidak 
mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah ia mendatangi keluargaku 
melainkan selalu bersamaku.” 

Aisyah mengatakan; Maka aku menangis sepanjang hariku, air mataku 
terns berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya hingga akhirnya 
kedua orangtuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama 
dua malam satu hari, hingga aku menyangka air mataku telah kering. Ketika 
kedua orangtuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, 
tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku 
mengizinkannya. Kemudian ia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika 
kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah & datang lalu duduk. 

Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan 
vvahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini. 
Rasulullah & lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian bersabda, 
“Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tenlang dirimu begini 
dan begini. Jilat kamu bersih, tidak bersalah pasti Allah akan membersihkanmu. 
Namun jika kamu telah melakukan dosa, maka mohordah ampun kepada Allah dan 
bertaubatlah kepada-Nya, karena seorang hamba bila ia mengakui telah berbuat 
dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya." Setelah Rasulullah 
^ menyelesaikan kalimat yang disampaikan .... Kemudian aku katakan 
kepada ayahku, “Belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah & 
tentang diriku." Ayahku berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang 


374 Asiwimn Nuzul 




harus aku kacakan kepada Rasulullah 0.” Lalu aku katakan kepada ibuku, 
“Belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah tentang diriku.” 
Ibuku pun. menjawab, “Derai Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus 
aku katakan kepada Rasulullah 0.” Aisyah mengatakan; Aku hanyalah 
seorang wanica yang masih muda belia .... Demi Allah, sesungguhnya aku 
telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan 
oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya dalam hati 
kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada 
kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, Dia Maha Mengetahui bahwa aku 
bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. Seandainya aku mengakui 
(dan membenarkan fitnah tersebut) kepada kalian, padahal Allah Maha 
Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, 
aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan 
seperti ayahnyaNabi YusufiftB ketika ia berkata, “Malta kesabaranyangbaik 
Itulah (kesabaranku ). dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan'Nya terhadap 
apa yangkamuceritakan.” (Yusuf: 18). Setelah itu akupergt menuju tempat 
tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih dan 
Allah-lah yang akan membebaskanku dari tuduhan tersebut. 

Demi Allah, sungguh Rasulullah S tidak ingin beranjak dari tempat 
duduknya dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar 
melainkan telah turun wahyu kepada beliau. Beliau menerima wahyu 
tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat 
berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu 
adalah musim dingin. Setelah itu tampak muka beliau berseri dan dalam 
keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Wahai 
Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu.” Lalu ibuku berkata 
kepadaku, “Bangkitlah untuk menemui beliau.” Aku berkata, ‘‘Demi Allah, 
aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapa pun 
selain Allah, Dia-lah yang telah menurunkan kebersihan atas diriku. Allah 
menurunkan ayat "Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bahtmg 
diantara kalian adalah masih golongan kalian juga..." dan seterusnya sebanyak 
sepuluh ayat. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang selalu menanggung hidup 
Misthah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya berkata, “Demi 
Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah 
untuk selamanya, karena ia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang 
Aisyah,” Kemudian Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah orang-orang 
yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah... 


Asbabun Nuzul 375 



hingga ayat, “Apoioiii kamu tidak tngin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Malta Perv>ayang.”(An'Nur: 22) biS 

Ayat 22, Firman Allah 3s: 



“Dan janganla/i orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
an tar a kamu bersumpah bahu/a mereka (tidak) akan memben (bantuan) 
kepada kaum kerabat (nya ), orang-orangyang miskin dan orang-orang yang 
berhijrahpadajalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak ingin bahtva Allah mengampunimui 1 Dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Malta Penyayang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Abu Bakar mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin 
Allah mengampuniku.” Kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah 
kepada Misthah seperti sedia kala. 

Dalam bab yang sama, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dan Ibnu Umar. Begitu pula Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah. 
Begitu pula Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Al-Yasar. 639 


638Shahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (2661) meriwayatkan dalam BabAsy-SWuidurdan Muslim 
(2770) dalam Bab Asy-Syahadat. Riwayat ini disebutkan dalam seluruh kitab-kitab tafisir dengan 
rcdaksi scpcrti ini tatkala mcnafsirkan ayat tcrscbut. 

639 Ibnu Katsir berkata (3/389): Musthah (dalam hadits banyak disebut Misthah, ed.) adalah anak 
sepupu Abu Bakar Ash-Shiddiq dari jalur ibu. la orang miskin yang mendapatkan nafkah dari Abu 
Bakar. la tcrmasuk orang yang berhi]rah di )alan Allah. Ia kemudian dihukum cambukdan Allah 
inenerima taubatnya. 

Al-Qurthubi berkata (6/4743): Musthah termasuk golongan orang-orang Muhajirin miskin yang 
ikut dalam perang Badar. ia bernama Musthah bin Atsatsab bin Ubbad bin Abdul Muthalib bin 
Abdu Manaf. Dikatakan bahwa namanya adalah Auf, sedangkah Misthah adalah julukan.... Ibnu 
Abbas mengatakan; Sesungguhnya sekelompok orang Mukinin memutus nafkah yang diberikan 
kepada orang-orang yang telah mengucapkan berita bohong itu. Mereka mengatakan; Demi Allah 
katni tidak akan menyambung silaturrahmi kepada orang yang ikut menyebarkan berita bohong 
mengenai Aisyah." Maka turunlah ayat cersebut uncuk mereka semua. Al-Qurthubi mengatakan; 
Pendapat pertama adalah yang lebih shahih. 


376 Asbabun Nuzul 




“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh ivanita'ivanita yang baik-baik, 
yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan 
akhirat , dan bagi mereka adzab yang besar. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Khashif, ia berkata kepada Sa’id 
bin Jubair, “Mana yang lebih berat, zina ataukah menuduh zina?” Sa’id 
menjawab, “Zina." Aku katakan, “Sesungguhnya Allah berfirman, 
‘‘SesMngguhnya orang-orang yang menuduh wanua-wanita yang baik-baik." 
Said berkata, “Sesungguhnya ayat itu diturunkan khusus berkenaan 
dengan Aisyah.” Dalam sanad hadits ini terdapat Yahya Al-Hammani yang 
tergolong perawi dha'if. 640 

Diriwayatkan pula dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia mengatakan; 
ayat ini turun khusus berkenaan dengan istri-istri Nabi &, yaitu ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ayat ini turun khusus berkenaan dengan Aisyah.” 641 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Aku dituduh dengan 
tuduhan yang dialamatkan kepadaku. Sedangkan aku tidak menyadarinya. 
Aku baru tahu setelah semua itu terjadi. Ketika Rasulullah & bersamaku, 
tiba-tiba beliau mendapat wahyu .... Kemudian beliau duduk tegak lalu 
mengusap wajahnya sembari berkata; “Wahai Aisyah, bergembiralah." Aku 
berkata, “Dengan memuji nama Allah, bukan memujimu.” Kemudian beliau 
membaca ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik , yang lengah." hingga sampai pada ayat, “Merekaadalah orang-orang 
yang dibersihkan atas apa yang mereka katakam. ” 642 


640 Dha'if: Ath-Thabarani (13/151) meriwayatkan dalam Al-Kabir, dan penulis telah inenjelaskan 
alasan kedha ifannya. 

641 Al-Qurthubi (6/4744) mengatakan; orang-orang berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan Aisyah 
dan istri-istri Nabi & lamnya.” Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak. 

642 Dituturkan oleh Ibnu Katsir (3/389 -.390) 


Asbabun Nuzul 377 



Ayat 26, Firman Allah -3?: 




c^ui; 







r£ V-"i- r( -rt'1 E - f •* .fir 



“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yangkeji, dan laki-laki yang 
keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang 
baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk 
wanita-wanita yangbaik (pula). Mereka (yangdituduh) itu bersih dariapa 
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia (surga)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang perawi-perawinya 
tsiqah, dari Abdurraman bin Zaid bin Aslam dalam firman Allah, “Wanita- 
wanita yangkeji adalah untuk laki-laki yangkeji.” Abdurrahman mengatakan; 
ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah ketika orang-orang munafik 
menuduhnya dengan tuduhan yang dibuat-buat. Maka Allah membersihkan 
Aisyah dari semua tuduhan tersebut. 643 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan dua sanad yang salah satunya 
dha ’ if yaitu dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat “Wdnita-wamta yang keji 
adalah untuk laki-laki yang keji." turun berkenaan dengan orang-orang yang 
melakukan tuduhan yang dibuat-buat terhadap istri Nabi SS. 644 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah. ia 
mengatakan; Tatkala orang-orang membicarakan persoalan Aisyah, maka 
Rasulullah # mengutus seseorang menemui Aisyah. Beliau bertanya, 
“Wahai Aisyah, apa yang dikatakan orang-orang?" Aisyah menjawab, “Aku 
tidak akan memberikan alasan apa pun hingga alasanku akan diturunkan 
[angsung dari langit.” Kemudian Allah menurunkan ayat berkenaan dengan 
Aisyah sebanyak sepuluh ayat dari Surat An-Nur. Selanjutnya beliau 
membaca hingga sampai kepada ayat, “VZanita-u'anita yang keji adalah untuk 
laki-laki yang keji." Hadits mursa! dan sanadnya shahih. 645 

64 5 Shahih: Ath-Thabarani (23/154) meriwayatkan dalam AI-KbfciY. 

644 Dha'if: Ath-Thabarani (23/159) meriwayatkan dalam Ai-Kabir. 

645 Dha'if: Ath-Thabarani (23/160) meriwayatkan dalam Al-Kabir. Lihat semuanya dalam Ari-Durr 
Al-Mrmuur (5/39-40). 


378 Asbainm Nuzul 




“Mai orang'orang yang beriman, janganiah kamu memasuki rumah 
yang bukan rMmahmw sebelum meminta i?in dan memben salam kcpada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 
ingat." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Adi bin Tsabit, ia 
mengatakan; Seorang wanita Anshar datang kepada Nabi. ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di rumahku dalam keadaan 
yang tidak ingin dilihat oleh seseorang. Akan tetapi senanciasa ada laki- 
laki dari keluargaku yang masuk ke rumahku pada saat aku ingin sendiri. 
Apa yang harus aku perbuat? Maka turunlah ayat, "Hai orang-orang yang 
beriman, janganiah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelmn 
meminta i?in.” 646 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat untuk meminta izin masuk ke rumah, 
Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan para pedagang 
Quraisy yang meninggalkan rumahnya di Makkah, Madinah, dan Syam. 
Sementara mereka memiliki rumah-rumah yang sudah biasa disinggahi di 
tengah jalan. Bagaimana cara mereka meminta izin dan memberi salam, 
sementara di rumah itu tidak ada penghuninya. Maka turunlah ayat, “Tidak 
ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak untuk didiami.” (An-Nur: 29) MJ 

Ayat 31, Firman Allah 



646 Al-Wahidi menuturkan dua sebab itu dalam him. 271. Ibnu Katsir menuturkan sebab yang kedua, 
ia mengatakan; Ihnu Jarir memilih hal ini dan mencetitakannya. Zaid bin Adam mengatakan; 
Maksudnya adalah rumah syait, Al-Qurthubi juga menuturkan keduanya dalam Ta/sir-Nya 
(6/4749). 

647 Lihat pembahasan sebelumnva. 


Asbabun Nuzul 379 




3 £$i>H 3 XrXjr^. <3X3 j' 3 

y&$ c 3 upj 3 <£*m& 

<xM 3 JQ\ ^ iZf dj 33 <Z**M 3 

£ j£i U0i U^i % & \£& 3 

£& <zjg$ $ XLf X Jl%& \& at ag. 



“Katakanlah kepada wamta yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya , dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. 
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau 
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau 
putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hoi 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan; Telah 
sampai kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah mencericakan 
bahvvasanya Asma binti Martsad berada di kebun kurma inilik Asma. 
Para perempuan lalu berdacangan tanpa memakai kain bawahan sehingga 
tampaklah kaki-kaki mereka. Maksudnya campak gelang kaki, dada, 
dan rambut mereka. Kemudian Asma berkata, “Sungguh buruk hal ini.” 
Maka Allah menurunkan berkenaan dengan hal tersebuc, turunlah ayat, 


380 Asiwimn Nuzul 



“Katakanlah kepada ivanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya.'' b ‘ ,8 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya seorang wanita 
memasaag dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat 
di depan sekelompok orang. Ia menghentakkan kakinya sehingga gelang 
kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan d’ 1 * 9 


Ayat 33, Firman Allah 3£: 


" a j,{f > i' «•> fi -y s > ' < " '.f 



“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 
budak-budak yang kamu miliki yang mengingtnkan perjanjian, hendaklah 
kamu boat pcrjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan benlcanlah kepada mereJca sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 
u’aniiamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengmgmi 
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang 
siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah M aha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 
(itu).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu As-Sakan meriwayatkan dalam dalam kitab M a’rifah AshShalwbah 


648 Ibnu Katsir menucurkannya (3/398). 

649 Al-Qurchuhi menuturkannya (6/4774). 


Asbabun Nujul 



dari Abdullah bin Shabih dari ayahnya bahwasanya ia mengatakan; Dahulu 
aku menjadi budah milik Huwaithib bin Abdul Uza, kemudian aku meminta 
perjanjian kepadanya, akan tetapi dia menolak. Maka turunlah ayat, "Dan 
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. ” 650 

Firman Allah M, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak ivanitamu 
untuk melakukan pelacuran.” 

Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah, ia 
mengatakan; Suatu ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada budak 
perempuannya, “Pergilah engkau, dan melacurlah untuk mendapatkan 
sesuatu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak- 
budak ivanitamu untuk melakukan pelacuran. ” MI 

Muslim juga meriwayatkan dari jalur ini bahwasanya seorang budak 
wanita milik Abdullah bin Ubay yang bemama Musaikah dan budak wanita 
lainnya yang bemama Umaimah dipaksa oleh Abdullah untuk melakukan 
perbuatan zina. Kedua budak perempuan itu lalu melapor kepada Nabi 
Maka turunlah ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak ivanitamu untuk 
melakukan pelacuran. ” 652 

Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Bahwa dahulu ada seorang budak perempuan milik Abdullah 
bin Ubay yang melakukan perbuatan zina di zaman Jahiliyah. Ketika 
diharamkan perbuatan zina, maka budak perempuan itu berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan pernah berzina untuk selama-lamanya.” Maka 
turunlah ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak ivanitamu untuk 
melakukan pelacuran. " 65} 

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Anas serupa dengan 
hadits tersebut, sedangkan budak perempuan itu dinamakan dengan 
Mu’adzah. 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan dari Amru bin Dinar 


650 Al-Wahidi menuturkan dalam As bah An-Nuzul him. 271. Sedangkan Huwaithib disebutkan 
riwayat hidupnya dalam kitab Al-lslutbafi, him. 1158. Al-Qurthubi (6/4781) mengatakan; Nama 
dari budak itu adalah Shabah atau Shabih. 

651 Muslim (3029) dalam BabAt-Tafsir. 

652 Slrahih: Al-Hakim (2/229) meriwaayatkan dalam Al-Musmdmk. ia mengatakan, "Hadits ini shahih 
menurut syarat Muslim. Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, akan cecapi hadits ini 
disepakati oleh Adz-Dzahahi. 

653Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (7/83) dalam kitab Al-Majma’. la mengatakan; Ath- 
Thabarani dan AhBa-zar meriwayatkan serupa dengan hadits itu. Para perawi Ath-Thabarani 
adalah para perawi yang shahih. 


382 Asbainm Nuzul 



dari Ikrimah bahwasanya Abdullah bin Ubay memiliki dua orang budak 
perempuan, yaitu Musaikah dan Mu’adzah. Dahulu Abdullah memaksa 
kedua budaknya itu untuk berbuat zina. Salah seorang dari keduanya 
kemudian berkata, "Seandainya itu adalah perbuatan baik, maka aku akan 
melakukannya lebih banyak lagi. Sedangkan apabila tidak baik, maka lebih 
baik aku meninggalkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, "Danjanganlah 
kamu paksa budak-budak warn torn u untuk melakukan pelacuran 

Ayat 48, Firman Allah 

<_%» 'A fix w ky 

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul 
menghukum (mengadili) di antara mereka , tiba-tiba sebagian dari mereka 
menolak untuk datang” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Mursal Al-Hasan. ta 
mengacakan; Dahulu, ketika ada permusuhan ataupun pertikaian antara 
laki-laki dengan laki-laki lain, maka orang yang benar akan melapor kepada 
Nabi # dan akan tunduk cerhadap keputusan beliau. Ia cahu bahwa Nabi 
& akan memberikan keputusan yang benar kepadanya. Sedangkan orang 
yang berbuat zhalim, maka ketika akan dihadapkan kepada beliau, maka ia 
akan menolak. ia akan mengatakan, “Aku akan menghadap si Fulan saja.” 
Maka Allah menurunkan ayat, "Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah 
dan Rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba 
sebagian dari mereka menolak untuk datang ." 

Ayat 55, Firman Allah 



654 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nujul 



"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di arttara kamu 
dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimam Dia telah menjadikan 
orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan 
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka , sesudah mereka berada 
dalam ketakutan menjadi aman sentusa. Mereka tetap menyembah-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang 
siapa yang < tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang 
yangfasik .” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dan menshahihkannya. Sedangkan 
Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab. Ia mengatakan; Tatkala 
Rasulullah # dan para sahabatnya tiba di Madinah, mereka mendapat 
tempat tinggal dari kaum Anshar. Hal ini menyebabkan orang-orang Arab 
yang masih kafir berada dalam satu barisan untuk memusuhi. Sementara 
itu, para sahabat setiap tidur maupun ketika pagi hari senantiasa membawa 
senjaca. Mereka mengatakan, “Menurut kalian, kapan kita akan bisa tidur 
dengan aman dan tentram serta tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka 
turunlah ayat, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu .” 655 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Bara', ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan kami. Kami saat itu berada dalam 
ketakutan yang teramat sangat. 656 


655Shahih: Al-Hakim (2/401) meriwayatkan dalam Al-Mitstodrak serta dishahihkan dandisepakati 
oleh Adt-Dzahabi. 

Ibnu Kacsir (2/425) mengatakan bahwa Nabi %■ dan para sahabatnya yang ada di Makkah ada 
sekitar sepuluh tahun berdakwah secara sirri inengajak inentauhidkaii dan beribadah hanya 
kepada Allah semaca. Mereka senantiasa dihinggapi rasa takut dan mereka tidak diperintah untuk 
melakukan peperangan sehingga hijrah ke Madinah. Mereka kemudian datang ke Madinah dan 
Allah memerintahkan mereka untuk berperang. Saat iru, mereka rneiasa takut sehingga pagi dan 
sore hari senantiasa membawa senjata. Hal itu berlangsung selama waktu yang ditencukan Allah. 
Setelah itu. ada salah seorang laki-laki dari sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita 
akan merasa ketakutan seperti ini untuk selamanya.’Tidakkah datang kepada kita suatu hari di mana 
kita bisa merasa aman dan meletakkan senjata." Rasulullah 9 kemudian berkata, “Kalian hanya 
perlu SiiKir sebentar sehingga lala-laki dt antara kalian bisaduduk di tcngflA-tengnh kaum tanpa membawa 
senjata,” Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Selanjutnya Allah memberikan kemenangan di 
Jazirah Arab kepada Nabi-nya sehingga para sahabat merasa aman dan meletakkan senjata. 

656 Al-Qurthubi mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar 
(6/4835). 


384 Asbainm Nuzul 



V /f 




Ayat 61, Finnan Allah 9g; 

^ gJfin c> ij £- £ ja 

p=#£ *& i i ;W *S i 

fW *£ i ^ i 4 


'T*' i/ 4 "V _ >> *^ 


-1 


5 


jj i3&2& ji ^ 

Jl lL~^ !*^=»ts 4 ^k=^ck. ^2 ^k=ssiMj i 

4t -Me £ 144 £4^# iAP & J&> %& J 
oift ^ a ^1^= Li 1^==^ 


“Tidak ada halangan bagi orang buia, tidak (pula) bagi orang pincang, 
tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dinmu sendiri, makan 
(bersamasama mereka) di rumah kamu sendiri a tan di rumah bapak- 
bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, 
di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang 
laki-laki di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara 
ibumu yang laki-laki di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah 
yang kamu miliki kuncinya atau di rumah katvan-kawanmu. Tidak ada 
halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka 
apabita kamu memasuki (suatu rumah dan) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi 
berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, 
agar kamu memahaminya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq mengatakan; Ma’mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu 
Abi Najih, dari Mujahid, ia mengatakan; Dahulu seorang laki-laki pergi 


Asbabun Nuzul 



bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit ke rumah ayahnya atau 
rumah saudaranya atau rumah saudarinya atau rumah pamannya. Sedangkan 
orang'orang yang sudah terkena penyakit menahun merasa malu melakukan 
hal itu dan mereka berkata, “Mereka membawa kami bukan kepada rumah 
mereka sendiri.” Maka turunlah ayat sebagai keringanan bagi mereka, 
“Tidak ada Jurfangon bagi orang buta.” 657 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala 
Allah menurunkan ayat, ‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (An-Nisa': 29) 
Orang'orang Muslim kemudian mengatakan; Allah melarang kita memakan 
harta benda sesama kita secara batil. Sedangkan makanan lebih utama 
daripada harta sehingga tidak halal bagi kita untuk makan di tempat orang 
lain. Orang'orang kemudian menahan diri makan di tempat orang lain 
disebabkan ayat tersebut. Maka turunlah ayat, ‘‘Tidak ada halangan bagi 
orang burn." hingga firman Allah, “Di rumah yang kamu miliki kuncinya." 

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan; Dahulu orang- 
orang jahiliyah sebelum Nabi # diutus, mereka tidak mau makan bersama 
orang buta, orang sakit, dan orang pincang. Hal ini disebabkan orang buta 
tidak bisa melihat makanan yang enak, orang sakit tidak bisa merasakan 
nikmatnya makanan sebagaimana orang yang sehat, sedangkan orang 
pincang tidak mampu berdesak-desakan atas makanan. Maka turunlah ayat 
sebagai rukhshah (kemurahan) untuk mengajak mereka makan bersama. 

Diriwayatkan dari Miqsam, ia mengatakan; Dahulu orang-orang 
menjaga diri untuk tidak makan bersama orang buta dan orang pincang. 
Maka turunlah ayat tersebut. 658 

Ats-Tsa’labi meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nya dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Al-Harits berangkat perang bersama Rasulullah S. Ia lalu 
menitipkan keluarganya kepada Khalid bin Zaid. Khalid merasa malu makan 
bersama keluarga Al-Harits karena keberadaannya yang sedang sakit. Maka 
turunlah firman Allah iSg, “ Tidak ada halangan bagi Icamu. " 6W 

657 Ibnu Katsir (4/429)menuturkannya. 

Al-Qurthubi (6/4851) mengatakan, Bahwa dahulu orang-orang Arab Badui dan orang-orang yang 
adadi Madinah sebelum Rasulullah diutus, menghindari makan bersama orang yang punya udzur. 
Sebagiandi antara mereka melakukan hal itu dikarenakan merasakan jijik atas pergerakan tangan 
dari orang buta. tidak bisa duduk dengan nyaman bersama orang pincang dan karena bau dari orang 
yang sakit. Ini merupakan perilaku Jahiliyah. Maka turunlah ayat yang memberi izin .... Sebagian 
di antara mereka melakukan hal itu karena merasa malu .... 

658 Lihat penjelasan sebelumnya. 

659 Ad-Durr Ai-Monttur (5/63). 


386 Asbabun Nuzul 




Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih dari Aisyah, ia 
mengatakan; Orang-orang Muslim sangat ingin berangkat berperang 
bersama Rasulullah Mereka kemudian menitipkan kunci-kuncinya 
kepada orang-orang yang lumpuh dan berkata, “Kami telah menghalalkan 
untuk kalian semua untuk memakan apa saja yang kalian sukai.’’ Orang- 
orang lumpuh itu kemudian berkata, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami. 
Mereka memberi izin tetapi tidak dengan hati yang lapang.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “ Tidak ada halangan bagi kalian.” hingga firman Allah, 
“Dt rumah yangkamu miliki kwncmya.’’(An-Nur; 61) ft6 ° 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ia ditanya tentang 
tirman Allah, “Tidak ada halangan bagi orang buta." Ada apa dengan orang 
buta, orang pincang, dan orang sakit sehingga mereka disebutkan di sini? 
Az-Zuhri menjawab, “Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadaku 
bahwasanya orang-orang Muslim ketika sedang melakukan peperangan, 
mereka meninggalkan orang-orang pincang mereka. Mereka kemudian 
memberikan kunci-kunci pintunya kepada orang-orang lumpuh ini. Mereka 
berkata, “Kami telah benar-benar menghalalkan kepada kalian untuk 
memakan apa yang ada di rumah kami.” Sementara itu, orang-orang lumpuh 
itu merasa segan dan berkata, “Kami tidak akan masuk rumah mereka 
sementara mereka sedang tidak ada.” Maka Allah menurunkan ayat ini 
sebagai bentuk rukhsMi. 661 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan bahwa ayat “Tidak ada 
halangan bagi kamu makan bersamasama mereka atau sendirian." turun 
berkenaan dengan suatu daerah pedalaman. Laki-laki di daerah itu tidak 
mau makan sendirian. Ia membawa makanannya hingga setengah harian 
sampai menemukan orang yang mau makan bersamanya. 662 

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Abu Shalih, keduanya mengatakan; 
Dahulu, orang-orang Anshar ketika ada tamu yang tinggal bersama mereka, 
maka mereka tidak mau makan hingga tamu itu makan bersama mereka. 
Maka turunlah ayat tersebut sebagai rukhshah bagi mereka. 563 


660Shahih. Al-Haitsami (7/84) meriwayatkan dalam A!-Majma’. la mengatakan; Hadits ini 
diriwayatkan Al-Baztarsedangkan para perawinya adalah perawi shahih. Lihat: lbnu Katsir (3/4.50). 

661 As-Suyuthi (5/58) menisbatkan kepada Abd bin Humaid dalam Ad-Durr Al-Mantsur, begitu pula 
dengan lbnu Katsir. 

662 Dirururkan oleh Ibnu Katsir (3/430), ia mengatakan; Daerah pedalaman itu adalah daerah Bani 
Kinanah. Riwayat ini dinisbatkan kepada Qatadah. 

663 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al-Mantsur (5/58) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir. Lihat pula lbnu 
Jarir (18/172). 


Ashahun Nujtrl 



Ayat 62, Firman Allah •te: 



“Sesunggn/urya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama' 
sama Rasulullah dalam sesuatu urusar i yang memerlukan pertemuan, 
mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. 
Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) 
mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, 
maka apabila mereka meminta tzin kepadamu karena sesuatu keperluan, 
berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi M aha Penyayang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dari 
Urwah dan Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi serta yang lainnya. Mereka 
mengatakan; Ketika bala tentara Quraisy berdatangan untuk menyerang 
pada saat Perang Ahzab, mereka menempat di Majma’ Al-Asyal yaitu di 
Sumur Ar-Rummah Madinah. Pemimpin mereka adalah Abu Sufyan. 
Kabilah Ghatafan juga datang dan menempat di Na’ma yaitu sebelah 
gunung Uhud. 

Rasulullah mendengar kabar itu sehingga digalilah parit di sekitar 
Madinah. Beliau bekerja menggali parit bersama kaum Muslimin. 
Sementara orang-orang munafik datang terlambat dan mengerjakan sesuatu 
yang ringan. Mereka juga menyelinap untuk pulang kepada keluarganya 
tanpa memberitahukan dan meminta izin terlebihdahulu kepada Rasulullah 
Padahal jika ada salah seorang kaum Muslimin ada keperluan yang 
hams dipenuhi, ia akan terlebih dahulu izin kepada Rasululullah Beliau 
pun akan memberikan izin. Setelah keperluannya terselesaikan, maka ia 


388 Asbabun Nuzul 



akan kembali ke tempat semula. Maka Allah menurunkan ayat berkenaan 
dengan orang-orang yang beriman, “Sesunggwfmja }ang sebenar-benar orang 
mulcmin lalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuacu urusan yang 
memerlukan pertemnan." hingga firman-Nya, “Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu." (An-Nur: 62-64) 664 


Ayat 63, Finnan Allah 3s: 




*>' > a ?'>4 -1 

Jr il)' 0° 


“Janganhh kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan 
sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah 
mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 
berlirdung (kepada kaiaannya.), maka hendaklah orang-urang yang menyalahi 
penntah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dari jalur Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu mereka berkata, “Wahai 
Muhammad, wahai Abu Al-Qasim.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan 
sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).” Mereka lalu berkata, “Wahai 
Nabiyullah, wahai Rasulullah i &.” 665 


664 Al-Qurthubi menambahkan; Ayat cersebut turun berkenaan dengan Umar yang meminta izin 
kepada Nabi » dalam Perang Tabuk untuk pulang. Beliau lalu memberi izin kepada Umar dan 
berkata, “Pergilah karena sesungguhnya engkau bukanlah orang munafik.” Ibnu Abbas Rndfaya/Wiu 
Anfiumn mengatakan. “Umar-fc meminta izin tidak lain untuk melakukan umrah.”TatkalaUmar 
meminta izin, maka beliau berkata, "Wahai Abu Hafsh, jangan lupakan kami untuk engkau 
doakan." — Adapun yang shahih adalah riwayat pertama yaitu yang mencetitakan mengenai 
Perang Khandaq, (6/4589). 

665 Dirururkan Ibnu Karsir (3/432). 

Al-Qurthubi (6/4860) mengatakan; Ibnu Abbas berkata, "Janganlah menyakiti Rasulullah dan 
membuat beliau marah, karena doa beliau mustajab .” 

Akukatakan; Dalam ayat jugadisebutkan bahwasanya orang-orang munafik menyelinap pergi pada 
saar hari Jum'at dan ketika menghadiri khutbah Juniat. Mereka berlindung di balik tubuh para 
sahabat Nabi 3 sehingga ayat ini kemudian membeberkan perilaku mereka. Lihat: Al-Qurthubi 
dan Ibnu Katsir. 


Asbabun Nu*uJ 389 




Surat 

AL'FURQAN 666 



Makkiyyah, Tujuh Puluh Tujuh Ayat 


Ayat 10, Firman Allah k: 







\jy+aS> ciU SAi) 


“Mahasuci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya 
bagtmu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang 
mengaln sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) tintukmu 
istam-iscana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam AI-Mus/umna/, Ibnu Jarir, 
Ibnu Abi Hatim, dari Khaitsamah, ia mengatakan; Dikatakan kepada 
Nabi “Apabila engkau mau, maka Kami akan memberikan kepadamu 
kunci-kunci beserca simpanan kekayaan di bumi, tanpa mengurangi 
sedikit pun pahalamu di sisi Kami di akhirat. Jika engkau mau, Aku 
akan mengumpulkan keduanya untukmu di akhirat." Beliau menjawab, 
“Kumpulkanlah untukku di akhirat.” Maka turunlah ayat, "Moitosuci { Allah) 


666 Al-Qurthubi (6/4864) mengatakan; Surat ini seluruhnya Makkiyyah menurut pendapat mayoritas 
ulama. Ibnu Abbas dan Qacadah mengatakan; Kecuali tiga ayat yang diturunkandi Madinah yaitu, 
“Dan orang-urang yang tidal c mcnyemfcafi tti/um yang lain bcscrta Allah.” hingga firman-Nya, “Dan 
ndnlafi Allah Mafia Pengnmpan lap Mafia Penyayang. ” (68- 70) Maksud surat ini adalah menyehutkan 
keagungan Al-Quran, menyebutkan cacian-cacian yang dilontarkan orang-orang kafir terhadap 
kenabian serta bantahan atas perkataan tersebut. Salah satunya adalah perkataan inereka, 
“Sungguh, Al-Qur an adalah buatan Muhammad dan tidak datangdari sisi Allah.” 


390 Asbainm Nuzul 


yang jika Dia menghendaki , niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari 
yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 
dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-iscana." bb7 

Ayat 20, Firman Allah 



"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 
sungguh memaban makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kamijadikan 
sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; 
dan adalah Tuhanmu Maha M elihat.’’ 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, 
dari lbnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala orang-orang musyrik menghina 
Rasulullah # atas kemiskinan, mereka berkata, “Ada apa dengan Rasul 
ini yang makan makanan dan berjalan di pasar-pasar?” Rasulullah & 
merasa sedih sehingga turunlah ayat, “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul 
sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di 
pasar-pasar. Dan Kamijadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. 
Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Ma/ta Melihat.” 

lbnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Ikrimah 
dari lbnu Abbas. 668 


667 Al-Qurthubi (6/4869) mengatakan; Diriwayatkan bahwa ayat ini Jiturunkan oleli Malaikat 
Ridhwan penjaga surga kepada Nabi f». Dalam sebuah riwayat disebutkan; Sesungguhnya ketika 
Ridhwan turun, dia membacakan salam kepada Nabi keinudian berkata, “Wahai Muhammad, 
Rabbul Izzati membacakan salam untukmu. Ini adalah sesuatu yang turun —tiba-tiba turunlah 
cahaya yang bersinar. Tuhanmu berkata kepadamu, “Ini adalah kunci-kunci gudang kekayaan 
dunia. Meskipun demikian, tidak berkurang satu sayap nyamuk pun apa yang ada untukmu di 
akhirat.’’ Nabi & kemudian memandang ke atah Jibril seakan meminta pendapat. Jibril lalu 
memukulkan tangannya ke bumi dan inemberi isyarat supaya tenang. Kemudian beliau berkata, 
“Wahai Ridhwan, aku tidak butuh apa yang ada di dalamnya. Kefakiran lebih aku sukai dan semua 
aku menjadi hamba yang sabar dan hersyukur." lbnu Katsir menuturkan riwayat As-Suyuthi dan 
menisbatkannyakepada Khaitsamah (4/8). 

668 Al-Wahidi, him. 278-279. Isnad riwayat ini lemah karena Juwaibir tidak pemah bertemu dengan 
Adh-Dhahhak. Lihat Ad-Dun AI-Mantsur (5/63) dan Al-Qurthubi (6/4875). 


Asbabun Nuzul 391 



Ayat 27, Firman Allah 



“Dan (ingntlafi) hari ( kedka icu) orang yang lalim menggigit dua tangannya , 
seraya berkata, “ Aduhai kiranya (dtdu) aku mengambiljalan bersamasama 
Rasul.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu Ubay 
bin Khalaf mengikuti majelis Nabi & sehingga Uqbah bin Abi Mu’aith 
menghardiknya. Maka turunlah ayat, “Dan ( ingatlah) hari (kedka itu) orang 
yang lalim menggign dm tangannya, seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) 
aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." 

Diriwayatkan hadits serupa dari Asy-Sya’bi dari Miqsam. 6W 
Ayat 32, Firman Allah •fe: 



“Berkatalah arang-orang yang kafir, “Mengapa Al-Qur'an itu tidak 
diturunkan kepadanya sekah turun saja?"; Demikianla/i supaya Kami 
perkuat harimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (feratur 
dan benar). ” 

669 Ibnu Katsir (4/16) mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu’aith. 
Al-Qurthuhi mengatakan; Dahulu Uqbah adalah teman dekat Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. 
Uqbah membuat walimah dan mengundang orang-orang Quraisy. Dia juga mengundang Rasulullah 
tetapi beliau menolak keeuali jika Uqbah mauinasuk Islam. Uqbah tidak ingin ada salahseorang 
pembesar Quraisy yang tidak ikut sehingga ia masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. 
Rasulullah & kemudian datang dan beliau menyancap makanan yang dihidangkan. Umayyah 
mencela perbuatan Uqbah. Pada saat itu, beliau tidak adadi tempat itu. Uqbah berkata, “Suilgguh 
aku metasa sangac berat jika ada salah seotang dari pembesar Quraisy yang tidak menghadiri 
jamuanku." Umayyah lalu berkata kepadanya, “Aku tidak akan ridha sampai kainu kembali (kufur), 
meludahi wajahnya dan menginjak lehemya kemudian engkau katakan seperti ini dan seperti ini.” 
Maka musuh Allah ini melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabatnya itu. Maka Allah Azza 
iiu/alkmenurunkanayat, “Dan (ingntM) Ann..." (Al-Furqan: 27) Adh-Dhahhak mengatakan; 
Tatkala Uqbah meludahi wajah Rasulullah & maka air ludahnya justru berbalik ke arah wajahnya 
sehingga wajah dan kedua bibirnya terpanggang sehingga membekasdi bagian wajahnya serta kedua 
pipinya terbakar. Bekas itu tetap ada pada wajahnya hingga ia cerbunuh. Al-Qurthubi (7/4901). 
Ada pula riwayat Asy-Sya'bi dari Al-Wahidi, him. 279. 


392 Asbabtm Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan AbHaktm yang mensha- 
hihkannya. Begitu pula Adh-Dhiya' meriwayatkan dalam kitab AI- 
Mukhtarah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Orang-orang musyrik berkata, 
“Sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa dirinya adalah Nabi. Kenapa 
Tuhannya dan menyiksa? Kenapa pada dirinya tidak diturunkan Al-Qur'an 
sekali turun saja, turun hanya satu dua ayat.” Maka Allah menurunkan ayat, 
Berkatalah orang-orang yang kafir, “M engapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan 
kepadanya sekali turun saja?"... 610 


Ayat 68, Firman Allah 


V '"Art ' k* 1, -i" ^ ‘ 



“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah 
dan tidak membunuh jixva yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuah 
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakitkan 
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Ibnu 
Mas’ud, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah &, “Dosa apa yang 
paling besar?” Beliau menjawab, “Yaitu engkau menyekutukan Allah padahal 
Dia-lah yang menciptakanmu.” Aku berkata, “Kemudian apa lagi?” Beliau 
menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut engkau tidak bisa 
memberinya makan Aku berkata, “Selanjutnya apa I” Beliau menjawab, 
“Engkau berzina terhadap perempuan halal tetanggamu.” Kemudian Allah 
menurunkan ayat sebagai pembenar atas perkataan beliau, “Dan orang-orang 
yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiiva 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
dan tidak berzina .. .” 671 


670 Had its ini disebutkan oleh Al-Qurthubi (7/4904). la mengatakan; Dalam liwayatkeduadari Ibnu 
Abbas disebutkan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi melihac Al-Qur'an secara terpisah, 
mereka mengatakan; Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu kali turun saja sebagaimana 
diturunkannya Taurar kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Zabur kepada Dawud. Lihat, Adh- 
Dhiya' (10/119) dalam Al-Mttkhtarah . 

671 Shahih: Muttafaq Alaih. Al-Bukhari (6811) meriwayatkan dalam Bab Al-Hudud , sedangkan 
Muslim (86) dalam Bab Al-lman. 


Asbabun Nuzul 393 



Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas bahwasanya orang-orang musyrik melakukan pembunuhan dengan 
sangat banyak dan melakukan perbuatan zina dengan sangat banyak. 
Selanjutnya mereka menemui Muhammad & dan berkata, “Sesungguhnya 
apa yang engkau katakan dan engkau ajak adalah sesuatu yang baik. 
Seandainya engkau memberi tahu kepada kami sesuatu yang dapat 
menghapus perbuatan kami.” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang 
tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jitva yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan 
tidak berzina...’’ dan turun ayat, “KdtaJcanWi, "Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. ”(Az-Zumar: 53) A72 

Ayat 70, Finnan Allah tfe: 



‘‘Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan anw.1 shaikh; 
maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi M aha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Ketika turun ayat dalam surat AI-Furqan, “Dan orang-orang yang tidak 
menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiiaa yang 
dikaramkan Allah.’’(AI-Furqan: 68) maka orang-orang musyrik Makkah 
berkata, “Kami telah membunuh jiwa dengan tanpa sesuatu yang benar. 
Kami menyembah tuhan lain selain Allah. Kami juga melakukan 
perbuatan-perbuatan keji. Maka turunlah ayat, “Kecuali orang-orang yang 
bertaubat. "(Al-Furqan: 70) 675 


672Shahih: Muttafaq Alailii. Al-Bukhari (4810) meriwayatkan dalam Bab Ar-Tn/sir, sedangkan 
Muslim (122) meriwaaytkan dalam Bab Al-lman. Ibnu Katsir menuturkan riwayat kedua dan 
inenisbatkannya kepada Ibnu Juraij, dari Sa'id binjubair, dari Ibnu Abbas. Al-Qurthubi (7/4953) 
menurutkan riwayat yang sama dari Shahih Muslim. 

673 Shahih: Al-Bukhari (3855) meriwayatkan dalam Bab Al-Manrujibdan Muslim (3023) dalam Bflb 
At-Tafsir. Ibnu Katsir (4/31) mengatakan; Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sebelum 
mereka beriman, mereka melakukan keburukan-kehurukan, Allah kemudian menjadikan mereka 
membenci keburukan itu dan mengubah mereka menjadi cinta kebaikan-kebaikan. Maka mereka 
pun mengganci perbuatan buruk mereka dengan perbuacan baik. Riwayat ini dinisbarkan kepada 
Ibnu Abbas. 


394 Asbabun Nuzul 




Surat 

ASY-SYU’ARA ’ 674 



Makkiyyah, Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ay at 


Ayat 205, Firman Allah 

Mata bagaimana pendapatmu jika Kami benkan kepada mereka kenikmaum 
hidup bertahuri'Cahun. 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Jahdham, ia berkata, “Bahwa 
pada suatu hari Nabi $P> tampak gelisah. Para sahabat menanyakan kepada 
beliau perihal kegelisahan tersebut. Beliau menjawab, “Mengapa tidak? 
Sementara aku mengetahui bahwa musuhku sesudah aku mati adalah 
umatku sendiri.” Maka turunlah ayat, "Mata bagaimana petidapatmu jika 
Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian 
datang kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak 
berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.” (Asy-Syu’ara’s 
205-207) Maka terobatilah hati beliau. 675 



674 Al-Qurthubi berkata (7/4965): Ini adalah surat Makkiyyah menurut mayoritasulama, adapun Ibnu 
Abbas dan Qatadah mengatakan. Ini surat Makkiyyah kecuali empat ayat di antaranya turun di 
Madinah, sebagaimana finnan Allah, “Dan penyair-penyair itu ditkuti ohh arang-tiremg yang sesat. 
Tidakkah kamu melihat bakuasanya mereka mengembara di dap-nap Icmbch , dan ba/iuiasanya mereka 
snfca mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengetjakanf ay a) ’ hecuah trrang-irrang (penyair-penyatr) 
yang beriman dan beramd shalch dan banyak menyebnt Allob dan mcndafxit kemenangan sesndoJi 
menderiM kegbnliman. dan orang-arang yang gbalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka 
akan kemball. ” (Asy-Syu’ara: 24-27) 

675 Al-Qurthubi berkata (7/5021): Mereka adalah penduduk Makkah sebagaimana perkata Adh- 
Dhahhakdan lainnya. Dan juga lihat Ad-Durr Al-Mantsur (5/104). 


Asbabun Nugid 395 


Ayat 214, Firman Allah 


■oSy/'Vl <iij /JL£~ _jjj\j 

“Dart berilah peringatan kepada kerabal-kerabatmu yang terdekat.” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkaca, “Kecika turun 
ayat, “Dan beribh peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat," 
beliau memulai dakwahnya kepada keluarga serumahnya, kemudian 
kepada keluarga terdekat. Hal ini menyinggung perasaan kaum Muslimin 
(merasa terabaikan), sehingga Allah menurunkan ayat selanjutnya, “Dan 
rendahkaniah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu , Yaitu crrang'Orang 
yangberiman." (Asy-Syu’ara’: 215)*’ 76 

Ayat 224, Firman Allah •&: 





“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu ada dua orang laki-laki pada zaman 
Rasulullah Salah satunya dart kalangan Anshar dan yang lainnya dari 
golongan yang lain. Masing-masing dari kaum itu ada orang-orang sesat 
yaitu orang-orang dungu. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat." (Asy-Syu’ara': 224) 677 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah hadits yang serupa. 

Diriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Dan 
penyair-penyair itu...” hingga ayat, “Mereka sendiri tidak mengerjakan 
(nya).”( Asy-Syu’ara': 224-226) Abdullah bin Rawahah mengatakan; 


676 Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat inidandiikutinya dengan banyak jalur hingga mencapai delapan 
hadits (4/62,63,64). 

677 Ibnu Jarir (19/121). 

Al-Qurthubi mengatakan, Ayat ini turun berkenaandengan Abdullah bin A 2 -Zab’ari, Musafi’ bin 
Abdu Manaf, dan Umayyah bin Ash-Shalt. Ibnu Katsir mengatakan; Mereka adalah para penyair 
yang kafir. Mereka diikuti oleh manusia dan jin yang sesat. Ikrimah mengatakan; Adadua orang 
penyair yang saling mengejek. Sebagian orang ada yang mendukung salah satunya, dan sebagian 
yang lain mendukung penyair yang lain. Maka turunlah ayat tersehut. 


396 Asbainm Nuzul 



Sungguh Allah mengerti bahwa sebenamya aku termasuk mereka. Maka 
Allah menurunkan ayat, “Kecuali orang'Orang (penyair-penyair) yang 
beriman." (Asy-Syu’ara v : 227) hingga akhir surat. 678 

Ibnu Jarir dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abul Hasan Al-Barad, ia 
berkata, “Tatkala turun ayat, “Dan penyair-penyair itu.” Hingga “apa yang 
mereka sendiri cidak mengerjakan (nya)?" maka datanglah Abdullah bin 
Rawahah, Ka’ab bin Malik, dan Hassan bin Tsabit. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, demi Allah, benar-benar Allah telah menurunkan ayat ini, 
sedangkan ia mengetahui bahwa kami adalah para penyair sehingga kami 
celaka. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Kecuali orang-orang (penyair- 
penyair) yang beriman.’' Rasulullah & kemudian memanggil mereka dan 
membacakan ayat ini kepada mereka. 679 


678Lihat: Al-Qurthubi (7/5033). 

679 Ibnu Katsir (4/67) dan Al-Qurthubi (7/5034). Lihat: Ath-Thabarani (5/35) dalam M-Kabir. 


Asbabun Nuzul 397 



AL-QASHASH 


Makkiyyah, Delapan Puluh Delapan Ayat 6 


Ayat 51, Firman Allah 


9 &'p. uiij x3j 


“Dan sesungguhnya telah Kami tunmkan berturut-turut perhataan ini (Al- 
Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Rifa’ah Al-Qurazhi, 
ia mengatakan; Telah turun ayat, “Dan sesungguhnya telah Kami turunkan 
berturut-turut perkataan ini," (Al-Qashash: 28) berkenaan dengan sepuluh 
orang, dan aku termasuk salah satu di antara mereka. 681 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Rifa’ah Al-Qurazhi, ia mengatakan; 
Ada sepuluh orang dari Ahli Kitab -termasuk juga Rifa’ah yang menjadi 
ayah dari perawi- yang pergi menemui Nabi 0. Mereka beriman, kemudian 


680 AI-Qurthubi mengatakan; Surat ini seluruhnya Surat Makkiyyah menurut pendapat Al-Hasan. 
Ikrimah dan Atha". Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan; Kecuali satu ayat yang turun antara 
Makkah dan Madinah. Ibnu Salam mengatakan; Yaitu turun di Al-Jahfah pada waktu Rasulullah 
&• hijrah ke Madinah. Ayat itu adalah firman Allah AS, "Sesunggtdinya yang mewajibkan nrasmu 
( melaksartakan (mkum-hukum,) AI-Qur'tm, berwr'bcrmr akzm mengembolikank^tmuke tempat kembali. 
(Al-Qashash: 82) Muqatil mengatakan; Ada juga ayat Madaniyyah yaitu "Orcmg-orongyangtela/i 
Ram; datangkan kepada mereka Al-Kitab," hingga firman Allah, Kami tidak ingin bergauidengan orang- 
orangjahi! ’’ (Al-Qashash: 85). Surat ini terdiri dari delapan puluh delapan ayat. Al-Qurthubi 

(7/5133). 

681 Shahih; Al-Haitsami(7/88) meriwayatkan dalain Al-Mtijma'. Dia mengatakan; Hadits ini mutwskd 
dan diriwayatkan oleh perawi-peiawi yang terpercaya. Lihat Ibnu Jarir (20/88). 


398 Asbabun Nuzul 


mereka disakiti (oleh kaumnya). Maka turunlah ayat, “Orang-orang yang 
telah Kami datangkan kepada mereka Al'Kitab.”(AI-Qashash: 52) 682 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Kami menceritakan bahwa 
ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang dari Ahli Kitab yang berada 
dalam kebenaran, hingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad 
mereka menyatakan keimanannya. Mereka adalah Salman dan Abdullah 
bin Salam. 685 


Ayat 52: Firman Allah 



' > :» 
Ojr~%y * A 


> ^ ' -Y\ 


‘‘Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum 
Al-Qur'an, mereka beriman (pula) dengan Al-Qur'an itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sebab Turunnya Ayat ini akan disebutkan setelahnya dalam surat 
Al-Hadid. 684 


Ayat 56, Finnan Allah 4s: 
e _ 


>T»> s 1 T, 


"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memben petunjuk kepada orang 
yang kamu kasihi, tetapi Allah memben petunjuk kepada orang yang 
dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau 
menerima petunjuk." 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 


682Hadits ini sudah ditaklirij sebelumnya dalam Surat Al-Ma'idah ayat 82. Al-Qurthubi (7/5183), 
menambahkan bahwa di antara mereka ada Rahib Bahita.Tamim Ad-Dari, Abrahah, Al-Asyraf, 
Amir, Aiman, Idris, dan Nafi’. 

683 Al-Qurthubi (7/5183) mengatakan; Termasuk di dalamnya adalab orang-orang yang masuk Islam 
dari kalangan agamawan Nashrani. lbnu Karsh (4/121) menyebutkan bahwa Rita’ah dalamhadits 
ini adalah Rifa’ah binQarazah Al-Qurazhi. Dikatakan maksudnyaadalah Rifa’ah bin Samau'al yang 
menjadi paman dari Sbafiyyah binti Huyay. Rifa’ah ini adalah orang yang mentalak Tamimah binti 
Wahab, dan setelah ditalak Tamimah kemudian menikah dengan Abdutrahinan bin Az-Zubair 
bin Batha. Demikianlah yang dikatakan oleh lbnu Al-Atsir. 

684 Lihat: Ayat 28 Surat Al-Hadid. 


Asbabun Nuzul 399 



mengatakan; Rasulullah & berkata kepada paman beliau, “Katakanlah, 
tiada Tuhan selain Allah, maka aku akan menjadi saksi bagimu pada 
Hari Kiamat.” Paman beliau berkata, “Seandainya para perempuan 
Quraisy tidak akan mencemoohku dengan mengatakan ’Sesungguhnya ia 
mengucapkan ltu karena kasihan,’ niscaya aku akan mengikrarkan sesuatu 
yang menyejukkan pandangan matamu.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya , 
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk . 1,635 

An-Nasa'i dan Ibnu Asakir meriwayatkan dalam Tarikh Dimasyqa 
dengan sanad jayytd (batk) dari Abu Sa’id bin Rafi’, ia mengatakan; Aku 
bertanya kepada Ibnu Umar tentang ayat ini, “Sesungguhnya kamu tidak 
akan dapat memberi petunjuk kepada nrang yang kamu kasihi.” “Apakah turun 
berkenaan Abu Jahal dan Abu Thalib. 7 ” Beliau menjawab, “Benar." 686 

Ayat 57, Firman Allah ife: 



“Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, 
niscaya kami akan diusir dari negeri kami.” Dan apakah Kami tidak 
meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang 
aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 
( tumbuh-tumbuhan ) untuk menjadi rezeki (bagimu) darisisi Kami?. Tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui.” 

Sebab Turunya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas bahwasanya 
orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi is, seandainya kami mengikutimu 
niscaya orang-orang akan mengusir kami. Maka turunlah ayat tersebut. 


685Haditsshahih. Muslim (25) meriwayatkan dalam Bah Al-lman. 

686 Lihat hadits shahih dalam Ad-Durr Al-Mnmswt. Tidak disebutkan nama Abu Jahal. Ibnu Katsir 
maupun Al-Qurthubi juga tidak menyebutkan Abu Jahal. Sedangkan penambahan adalah dari 
kekeliruan pengarang aii. 


400 Asbainm Nuzul 



An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Harits bin 
Amir bin Naufal adalah orang yang mengucapkan hal itu. 687 


Ayat 61, Finnan Allah 4s: 












'ft,-' " -* 


“Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik 
(surga) lain ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan 
kepadanya kenikmatan hidup duniaivi; kemudian ia pada hari kiamat 
termasuk orang-orang yang disc ret (ke dalam neraka)?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, “Maka 
apakah orang yang Kami janjikan kepadanya. ” Ia mengatakan; Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan Nabi & serta Abu Jahal bin Hisyam. 

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Hamzah dan Abu Jahal. 688 


Ayat 85, Finnan Allah 5s: 


^ ^ £,//• < "ST". , ^i 



“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) 
Al-Qur'an, benar'benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. 
Katakanlah , “Twhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan 
orang yang dalam kesesatan yang nyata. ” 


687 Ibnu Jarir (20/97) dan Ibnu Katsir (4/125). Al-Qurthubi (7/5189-5190), menambahkan bahwaada 
yang mengatakan ayat itu turun berkenaan dengan Hamzah dan Ali. Ada pula yang mengatakan 
berkenaan dengan Abu Jahal dan Umarah bin Al-Walid. Ada pula yang mengatakan berkenaan 
dengan Ammar dan Al-Walid bin Al-Mughirah. 

688 Ibnu Jarir (20/97) dan Ibnu Katsir (4/125). Al-Qurthubi (7/5189-5190) menambahkan. dikatakan 
bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Hamzah dan Ali. Ada yang mengatakan berkenaan 
dengan Abu Jahal dan Umarah bin Al-Walid. Ada yang mengatakan berkenaan dengan Ammar 
dan Al-Walid bin Al-Mughirah. 


Asbabun Nuzul 401 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan; 
Tatkala Nabi & keluar dari Makkah kemudian sampai ke Al-Jahfah, beliau 
rindu cerhadap Makkah. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnja yang 
meu'ajibkan atasmu (melaksanakan hukum-huicum) Al-Qwr'tm, bcnar-benar 
akan mengembalikan kamu ke tempat kembali." 689 


689 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (7/5209). Ia mengatakan; Diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya 
maksud dari dikemhalikan adalah dikembalikan ke surga. Ini mempakan pendapat Ibnu Abbas, 
sebab saat itu Rasulullah masuk ke dalam surga pada malain Isra'. Ibnu Katsir (4/134) mengatakan; 
Dikembalikan ke Bait Al-Muqaddas karena itu adalah tanah Kebangkitan dan Penyebaran. Ada 
pula yang mengatakan dikembalikan nanti pada Hari Kiamat. 


402 Asbabun Nuzul 




Surat 


AL'ANKABUT 


Makkiyyah, Enam Puluh Sembilan Ayat 690 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 


•i & ter. d vg? j 








“Alt/ loam mtim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 
(saja) mengatakan, “Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya’bi tentang firman Allah, 
"Alif loam miim. Apakah manusia ttu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 
mengatakan , “Kami telah beriman,” sedang mereka tidak diuji lagi’” 

Ayat ini diturunkan pada orang-orang yang berada di Makkah. Mereka 
telah mengikrarkan diri masuk Islam. Selanjutnyapara sahabat Rasulullah 
& yang ada di Madinah mengirimkan surat kepada mereka bahwa ikrar dan 
keislaman mereka tidak diteriina hingga mereka mau berhijrah. Mereka 
kemudian keluar dengan niat untuk berhijrah ke Madinah. Orang-orang 
musyrik mengikuti mereka lalu memulangkan mereka kembali. Maka 
turunlah ayat ini. Kaum Muslimin yang ada di Madinah lalu menulis surat 
kepada mereka bahwasanya telah turun ayat berkenaan kalian seperti ini 


690 Al-Qurthubi (7/5211) mengatakan; Surat ini seluruhnya Makkiyyah menurut salah satu dari 
pendapat Ihnu Abbas dan Qatadah. Menurut pertdapar lainnya tetmasuk Surat Madaniyyah. Ada 
yang mengatakan; Surat Makkiyyah kecuali sepuluh ayat dari permulaan surat. Sebab, kesepuluh 
ayat tersebut turun di Madinah mengenai orang Islam yang ada di Makkah. Ali bin Abi Thalib -4/ 
mengatakan surat ini diturunkan antaia Makkah dan Madinah. 


Asbabun Nujul 403 



dan seperti ini. Mereka lalu berkata, “Kami akan keluar. Seandainya ada 
seorang yang membuntuti kami, maka kami akan memeranginya.’’ Mereka 
lalu keluar. Orang-orang musyrik membuntuti mereka sehingga mereka 
memeranginya, Di antara mereka ada yang terbunuh dan ada pula yang 
selamat. Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, “Dan 
sesunggultnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah 
menderita cobaan. "(An-Nahi: 110) 691 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Diturunkan ayat pada 
orang-orang penduduk Makkah yang keluar berhijrah berharap menyusul 
Nabi Kemudian orang-orang musyrik menghalangi mereka sehingga 
mereka kembali ke rumahnya. Kemudian sahabat-sahabat mereka (yang ada 
di Madinah) menuliskan surat kepada mereka tentang ayat Al-Qur'an yang 
turun berkenaan dengan mereka. Kemudian mereka keluar untuk berhijrah 
sehingga ada di antara mereka yang terbunuh dan ada yang selamat. Maka 
turunlah ayat Al-Qur'an, "Dan orang-orang yang berjihad di jalan-Ku, maka 
sungguh Aku akan menunjukkan kepada mereka jalan-Ku. ” (Al-Ankabut: 69) 692 
Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid dari Ibnu Umar, 
ia mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ammar bin 
Yasir ketika ia disiksa untuk membela agama Allah, “ Apakah manusia itu 
mengira.. .” m 

Ayat 8, Firman Allah 



“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- 
bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 


691 Diriwayatkan Ibnu Jarir (20/129). As-Suyuthi (5/141) menisbatkan riwayat ini pada Abd bin 
Humaid. 

692 Lihat penjelasan sebelumnya. 

693 Thabaqat ibnu Sa’ad (3/250). Al-Qurthubi (7/5211) mengatakan; Maksud dari orang-orang adalah 
orang-orang Mukmin yang berada di Makkah. Orang-orang kafir Quraisy menyakiti dan menyiksa 
mereka yang masuk Islam semisal Maslamah bin Hisyam, Ayyash bin Abi Rabi’ah, Al-Walid bin 
Al-Walid, Ammar bin Yasir. Yasir ayah dari Ammar, Sumayyah ibu dari Ammar, beberapa orang 
dari Rani Makhzum dan yang lainnya. Ada yang mengatakan hahwa ayat itu turun berkenaan 
dengan Mihja’yang menjadi budakdari Umar bin Al-Khaththab. Ia adalah orang Muslim pertama 
yang terbunuhdi perang Badar. Amir bin Al-Hadhrami melempamya dengan anak panah sehingga 
ia terbunuh. 


404 Asbainm Nuzul 



dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangitu, maka janganlah 
kamu mengikuci keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu., lalu Aku 
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." 

Sebab Turunnya Ayat 

Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan yang lainnya meriwayatkan dari Sa'ad 
bin Abi Waqqash, ia mengatakan; Ummu Sa’ad berkata, “Bukankah Allah 
telah memerintabkan untuk berbuat baik kepada orangtua? Demi Allah 
aku tidak akan pemah makan makanan dan tidak akan pemah minum 
minuman hingga aku mati atau engkau kafir.” Maka turunlah ayat, “Dan 
Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku. .A 69 * 


Ayat 10, Firman Allah 


> ^ 


Si SI % 40 ji & 4 j jit y uT 



(j£ L*j ,»J£u aJO' 


"Dan di antara manusia ada orang yang berkata, “Kami beriman kepada 
Allah”, maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah , ia 
menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah. Dan sungguh jika datang 
pertobngan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, “Sesunggwhnya kami 
adalah besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam 
dada semua manusia?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Telah diterangkan sebelumnya sebab turunnya ayat ini dalam surat 
An-Nisa'. 695 


Ayat 51, Firman Allah 

- C ✓x ✓ «« ✓ y V ^ _ V', ' 1 


694 Shahih: Muslim (1748) meriwayatkan dalam Bab Al-Jihad tea As-Stswr. At-Tirmidri {3189) dalam 

At-Tfl/str, Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, dan Al-Wahidi menuturkannya dalam him. 285 pada 
ayat yang sama. 

695 Surat An-Nisa': 97, dan Ibnu Jarir (20/87). 


Aisbabun Nuzul 405 




“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan 
kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) sedang ia dibacakan kepada mereka? 
Sesungguhnya dalam (Al-Qur'an) itu t erdapat rahmat yang besar dan 
pelajaran bagi orang-orang yang beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Jarir, Ibnu Abi Hacim, dan Ad-Darimi meriwayatkan dalam 
Musnad-nya dari jalur Amru bin Dinar, dari Yahya bin Ja’dah, la 
mengatakan; ada sekelompok orang Islam yang datang dengan membawa 
beberapa kitab. Mereka menuliskan dalam kitab tersebut sebagian atas apa 
yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Nabi & kemudian bersabda, 
“Cukuplah kese satan kaum ketika mereka bend terhadap apa yang dibawa oleh 
nabi mereka untuk mereka sehingga berpindah kepada apa yang dibawa oleh 
kaum seiainnya." Maka turunlah ayat, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) sedang 
ia dibacakan kepada mereka?... " m 

Ayat 60, Firman Allah 4s: 






“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang 
menjadikan langil dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" 
Tentu mereka akan menjawab, “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) 
dipalmgkan (dari jalan yang benar)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Asakir 
dengan sanad dha’if meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia mengatakan; Aku 
pergi bersama Rasulullah sehingga beliau masuk ke salah satu kebun di 
kota Madinah. Beliau lalu memunguti kurma dan memakannya. Beliau 
kemudian berkata kepadaku, “Wahai Ibnu Umar, ada apadenganmu, kenapa 
engkau tidak makan!" Aku berkata, “Saya tidak berselera.” Beliau bersabda, 

696 Dituturkan oleh Al-Qurthubi (7/5245). Ibnu Katsir (4/155) Mengatakan; Ayat tersebut turun 
berkenaandengan oiang-orangmusyrik. Lihat: Ad-Darimi (478) dalam Al-MtujaAdimah. 


406 Asiwbun Nuzul 



“Atari tempi soya berselera. ini adalah pagi hari keempat semenjak aku tidak 
menemukan dan mencicipi makanan. Seandainya aku mau, niscaya aku atari 
berdoa kepada Tuhanku sehmgga memiliki apa yang dimiliki Kisra dan Kaisar. 
Lantas bagaimana dengtinmu I bnu Umar ketika bertemu dengan suatu kaum 
yang menyimpan rezeki mereka untuk setahun dan keya/cinannya menjadi 
lemah?” Ibnu Umar mengatakan; Demi Allah, belum sempat kami selesai 
berbincang hingga turunlah ayat, “Dan sesungguhnya jika tamu tanyatan 
kepada mereka, “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan 
matahari dan bulan! ” Tentu mereka akan menjawab, ‘'Allah'’, maka betapakah 
mereka (dapat) dipalingkan (dari jakm yang benar). ” 

Rasulullah bersabda, "Sesimggulnrya Allah tidak menyuruhku untuk 
mengumpulkan simpanan dunia, dan tidak pula untuk mengikuti hawa nafsu. 
Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menyimpan Dinar tidak pula Dirham. Aku 
juga tidak menyimpan rezeki untuk han esok.’’ 697 

Ayat 67, Finnan Allah As: 



“Dan apakah mereka tidak memerhatikan, bahwa sesungguhnya Kami 
telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusta 
sekitamyarampok-merampok. Mata mengapa (sesudah nyata kehenaran) 
mereka masih percaya kepada yang bathil dan mgkar kepada nikmat Allah? ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayackan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. Mereka 
mengatakan, “Wahai Muhammad, tidak ada yang mencegah kami masuk 
ke dalam agama melainkan karena kami khawatir keberadaaan kami yang 
sedikit akan dijadikan sasaran serangan orang-orang. Sedangkan orang Arab 
Badui lebih banyak daripada kami. Kapan saja mereka mendengar bahwa 
kami telah masuk ke dalam agamamu, maka akan akan diserang sehmgga 
kami menjadi santapan utama. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apakah 
mereka tidak memerhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri 
mereka) tanah suci yang aman... " m 

697 Dha'if: Ihu Karsh (4/159) dan Al-Qurrhubi (7/520) meriwayackan dari Ar-Zuhri dengan sanad 

dha'if. Lihat: Al-Akyyah (3140). 

698 Sanad yang diriwayatkan Juwaibir lemah. Ad-Dun Al-Mantsur (5/163), An-Nasa i (405) dengan 
sanad yang dha 'if pula. Lihat ayat 61 Surat Al-Qashash. 


Asbabun Nuzul 407 




Surat 

AR-RUM 699 



Makkiyyah, Enam Puluh Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 




“AlifLmm Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi." 

Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa’id, ia mengatakan; Tatkala 
perang Badar, bangsa Romawi mampu mengalahkan bangsa Persia. Hal itu 
membuat orang-orang mukmin merasa heran. Maka turunlah ayat, "Telah 
dikalahkan bangsa Romawi..." hingga firman-Nya, “Karena pertolongan 
Allah. (Ar-Rum: 2-5) 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnu Mas’ud semisal hadits tersebut. 700 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia mengatakan; 
Kami mendengar bahwa orang-orang musyrik mendebat orang-orang 
Islam kecika masih berada di Makkah yaitu sebelum Rasulullah 0 keluar 
berhijrah. Mereka kemudian mengatakan; orang-orang Romawi bersaksi 
bahwa mereka adalah Ahli Kitab. Sedangkan mereka telah dikalahkan 
oleh orang-orang Majusi. Sedangkan kalian menyangka bahwa kalian 
bisa mengalahkan kami dengan adanya Al-Kitab yang diturunkan kepada 

699 Al-Qurthubi (7/5257) mengatakan, surat Makkiyyah tanpa ada perselisihan. 

Ibnu Katsir (4/162) mengatakan; Surat Makkiyyah keoiali ayat 17 yang merupakan ayat 
Madaniyyah. 

700 Dha'if: At-Tirmidzi (2935) dalam Bab Ai-Ta/sir, 2935. ia mengatakan; Hadits liasan gharib. Di 
dalamnya teidapat Al-Ufi yangsudahdisebutkan biografinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam Bab 
At-Ta/str. 


408 Asbobun Nuzul 




Nabi kalian. Bagaimana dengan orang-orang Majusi yang mengalahkan 
orang-orang Romawi yang Ahli Kicab? Kami akan mengalahkan kalian 
sebagaimana orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 
Romawi. ” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan hadits yang serupa dari Ikrimah, Yahya 
bin Ya’mar, dan Qatadah. 701 

Riwayat yang pertama mengikuti qiraah gJiaJobar dengan fathah karena 
ayat ini turun pada saat mereka mendapat kemenangan yaitu saat perang 
Badar. 

Riwayat kedua mengikuti qiraat dhammah. Maka maknanya adalah 
bahwa orang-orang Romawi setelah mereka mengalahkan Persia, mereka 
akan dikalahkan oleh orang-orang Muslim, sehingga maknanya sesuai. Jika 
tidak demikian, maka tidak punya makna yang berarti. 

Ayat 27, Finnan Allah 



“Dan Dia'lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian 
mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali 
itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi'Nya !ah sifat yang Mata Tmggi 
di langic dan di bumi; dan Dia-lah Yang Media Perkasa lagi Maha Bijaksana 


701 Dha 'if. Ibnu Jarir (21/17). IbnuKatsir (4/163) menuturkannya secara panjang lebar. Dalam riwayat 
itu disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Abu Bakar •*, “Apakah engkau tahu 
apa yangdikatakan oleh sahabatmu (maksudnya adalah Nabi Muhammad), ia menyangka bahwa 
orang-orang Romawi dapat mengalahkan orang-orang Persia.” Abu Bakat berkata, "Sahabatku 
benar." Mctcka berkata, "Apakah engkau betani bertaruh?” Maka Abu Bakar mcnctapkan waktu. 
Tetapi waktu itu sudah tiba sebelum orang-orang Romawi mengalahkan orang-orang Persia. Hal 
ini kemudian sampai ke telinga Rasulullah s? Beliau merasa berat hati dan tidak senang. Beliau 
berkata, "Apa yang mcmbuatmu mclakukan hal ini?” Abu Bakar menjawab, “Sebagai bentuk 
pembenaran acas Allah dan Rasul-Nya." Beliau berkata, “Tawarkan kepada mereka dan perbesar 
tatuhannya. Jadikan waktunya beberapa tahun." Abu Bakar lalu menemui mereka dan berkata, 
“Apakah kalian mau mengulanginya lagi, karena sesungguhnya mengulangi adalah perbuatan 
terpuji.” Mereka menjawab, “Ya." Belum sampai rahun-tahun yangdijanjikan hingga orang-orang 
Romawi mengalahkan orang-orang Persia. Mereka menambatkan kuda-kuda milik mereka di 
daerah Mada in dan membangun kota Ar-Rumiyah." Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi 
dan berkata, “Ini adalah uang kotor.” Beliau berkata, "Sedekahkanlah uang itu.” 

Al-Qurthubi (7/5257) mengatakan; Sufyan berkata, “Aku rnendengar bahwa mereka —orang-orang 
Romawi— mendapat kemenangan atas orang-orang Persia pada saat perang Badar. 


Asbabun Nuzul 409 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, “Orang- 
orang kafir takjub dengan Allah yang bisa menghidupkan kembali orang- 
orang yang sudah meninggal dunia. Maka turunlah ayat, “Dan Dia-lah 
•yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 
(menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah 
bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 702 


Ayat 28, Firman Allah 4?: 


u « ft > % iS 

»7" ■ X. 1 '' 1 " v 

£ 

p : 



“Dia membuat perumpamnan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada 
di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu 
dalam (memiliki) rezeki yang teiah Kami berikan kepadamu; maka kamu 
sama dengan mereka dalam (hak mempergunakaxi) rezeki itu, kamu takut 
kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah 
Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Dahulu orang-orang musyrik mengucapkan kalimat talbiyah, “Aku 
sambut panggilan-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Aku sambut 
panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kecuali sekutu yang ada pada- 
Mu yang engkau miliki dan yang memiliki-Mu.” Maka Allah menurunkan 
ayat, "Apakah ada di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, 
sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang teiah Kami berikan kepadamu.’’ Ki 

Juwaibir juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Dawud bin Abu 
Hindun dari Ja’far Muhammad bin Ali dari ayahnya. 704 


702 Ad-Durr Al-Mantsur (5/168). 

703 Lihat ayat 111 Surat Al-Isra . 

704 Lihat sebelumnya. 


410 Asbabun Nuzul 




Surat 

LUQMAN 705 



Makkiyyah, Tiga Puluh Empat Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 


<uj\ 4_)C- a- ujliM o*j 



» -i» 

** s' 


✓/ / ' K' 4-*> S' <s/ 

li£> tfUp_^ l>)Jb U 


“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan 
yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dan jalan Allah uinpa 
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan 
memperoleh adzab yang menghinakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dan jalur Al-Uti dan Ibnu Abbas tentang 
firman Allah, “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan 
perkataan yang tidak berguna.” Ia mengatakan; Ayat itu turun berkenaan 
dengan laki-laki Quraisy yang membeli seorang budak perempuan yang 
menjadi penyanyi. 706 


705 Al-Qurrhubi (7/5307) mengatakan. Ini adalah Surat Makkiyyah, selain dua ayat, Qatadah 
mengatakan baliwa kedua ayat itu adalah “Dan seandumja poAnri-ptJvni it ini mi mcn/adi fierizniin iaui 
(menjadi lintn)."(Luqman: 27) dan ayat selanjutnya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa 
ini Sutat Makkiyyah selain tiga ayat yaitu dari mulai ayat, “Dun seundamya fwinm-jjiiiion di burnt." 
(Luqman: 27) 

706 Al-Qurthubi mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang 
membeli buku-buku non-Arab dan berisi kisah Rustum dan Isfandiar. An-Nadhar tinggal di 
Makkah. Manakala orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad mengatakan seperti ini, maka 
An-Nadhar menertawakanbeliau. An-Nadharbahkanmenceritakan tentang kisah-kisah raja-raja 
Persia, la berkata, “Perkataanku ini lebih baik dari perkataan Muhammad." Riwayat ini dikisahkan 
oleh Al-Kalbi. 


Asbabun Nuiul 411 



Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat 
ini turun berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang membeli 
seorang budak perempuan penyanyi. Tidak ada seorang pun yang ingin 
masuk Islam kecuali ia akan menemuinya dengan membawa penyanyinya 
itu. Kemudian An-Nadhar akan berkata kepada penyanyinya, “Berilah 
ia makan, berilah dia minum, dan nyanyikanlah untuknya. Ini lebih 
baik daripada ajakan Muhammad kepadamu untuk shalat, puasa serta 
berperang di barisannya.” Maka turunlah ayat tersebut. M ‘ 7 

Ayat 27, Firman Allah tfe: 



“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pern dan laut (menjadi 
tinta ), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, 
n iscaya tidak akan habis-habisnya (dituiiskan) kalimat Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Ahli Kitab 
bertanya kepada Rasulullah .# tentang ruh. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahmn melainkan sedikit." 

(Al-Isra: 85) orang-orang Ahli Kitab lalu berkata, “Dia (Muhammad) 
menyangka bahwa kita tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. 
Sedangkan kita sudah diberi Taurat yang mempakan hikmah. Padahal orang 
yang diberi hikmah, maka ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak.” 
Maka turunlah ayat, “Dan seandainya pohon-pohon di burnt menjadi pem. .." m 


Dikatakan; Ia membeli beberapa penyanyi sehinggaketika ada orang yang ingin masuk Islam, maka 
ia dan penyanyinya akan mendatangi orang tersebut. An-Nadhar berkata kepada penyanyinya, 
"Berilah makan ia, beri minum ia, dan bernyanyilah uncuknya." ia juga berkata, “Ini jauh lebih 
baik dari a|akan Muhammad kepadamu untuk shalat, puasa, dan berperangdi barisannya.” Riwayat 
ini dan riwayat yang pertamasecara zhahir menunjukkan adanya pembelian terhadap perempuan 
penyanyi itu, 

Sedangkan sekelompok ulama berpendapat bahwa maksud pembelian dalam ayat itu adalah secara 
majaz. Sedangkan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pembicaraan orang-orang Quraisy 
yang melalaikan urusan Islam dan membicarakan urusan-urusan yang batil. (7/5309-5310), 

707 Lihat pembahasan sebelumnya. 

708 Ibnu Katsir (4/202), Al-Qurthubi (7/5333). Ibnu Jarir (21/45) dalam Bab At-Tafsir. 


412 Asbabun Nuzul 



Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Atha' bin Yasar, ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun di Makkah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka orang- 
orang Yahudi mendatangi beliau dan berkata, “Telah sampai kepada kami 
berita bahwa engkau mengatakan, “Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit." Apakah itu ditujukan kepada kami ataukah kepada 
kaummu?” Maka beliau menjawab, “Yang dimaksud adalah semuanya.” 
Mereka berkata, “Sesungguhnya engkau telah membaca bahwa kamL telah 
diberi Taurat yang di dalamnya terdapat penjelas dari segala sesuatu.” 
Rasulullah & bersabda, “Itu semua dibandingkan dengan ilmu Aliah adalah 
sedikit." Maka Allah menurunkan, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi 
menjadi pern. 

Ibnu Hatim meriwayatkan dengan redaksi ini dari jalur Sa’id atau 
Ikrimah dari Ibnu Abbas. 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam Kitab AUAzhamah, begitu pula 
dengan Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Orang- 
orang musyrik berkata, “Sesungguhnya perkataan ini nyaris akan hilang .. 
Maka turunlah ayat, “Dan seandamyapohm-pohondi bumi menjadipem .. 7W 


Ayat 34, Firman Allah 


Uj jb-Ji 1 ij a>j aIc ,o 

^ ^ ^ ^ ' * 


£, G > >- 


>,-■* >' . *T " I r> t'T > ' c.;,- 1 

<£\i \Jc i^^==u IjU l _ r Ju 






»Y. 



“Sesunggu/inya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 
Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang 
dapat mengetahui di bumi mam dia akan mati. Sesungguhnya Allah M aha 
Mengetahui lagi Maha M engenal." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia 
mengatakan; Ada seorang laki-laki dari pedalaman datang kemudian 
berkata, “Sesungguhnya istriku tengah hamil, maka kabarkanlah kepadaku 

709 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sebagaimana sebelumnya, dengan sanaddha'if. 


Asbabitn Nujul 413 



jenis kelamin anak yang akan dilahirkan? Negeri kami sedang berada dalam 
keadaan paceklik, maka kapan akan turun hujan?” Engkau telah mengetahui 
kapan aku dilahirkan, makakabarkanlah kepadaku kapan aku akan mati?” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Sesunggw/m\a Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengeiahuan tentangHari fCiatrat.”(Luqman: 34) 710 


7lOIbnu Katsir (4/206) mengatakan; Laki-laki itu berasaldari pedalainan Bani Amir. Al-Qurchubi 
(7/4340) naina laki-laki itu adalah Al-Warics bin Amru bin Haritsah. Lihat hal tersebut dalam 
kitab At-Tadzknah, him. 84-86. Dengan tahqiq dari kami, cetakan Dar Al-Fajr li At-Turats. 


414 Asbabun Nuzul 





Surat 

AS-SAJDAH 711 


Makkiyyah, Tiga Puluh Ayat 


Ayat 16, Finnan Allah %’• 




x > > » > ' Z '' 
^' 13 JL> 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidumya, sedang mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 


Sebab Tumnnya Ayat 

Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal. Ia mengatakan; Dahulu kami duduk 
di masjid, sementara para sahabat Rasulullah & shalat setelah Maghrib 
hingga Isya'. Maka turunlah ayat ini, “Lambung mereka jauh dari tempat 
tidumya... ” 

Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Syabib yang merupakan perawi 
dha'if. 712 


711 Al-Qurthubi (7/5342) mengatakan; Surat Makkiyyah kecuali tiga ayat, ditutunkan di Madinah, 
yaitu firman Allah 4s. "Mtika apakah urangyang benman seperri orang yang/asifc " (As-Sajdah: 18) 
sampai tiga ayatsetelahnya. 

Ibnu Katsir (4/209) mengatakan; Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Al-Jumu’ah .... Dari Abu 
Hurairah, ia mengatakan; Dahulu Nabi &■ di shalat shubuh Hari Jumat inembaca A lif Lam Mini 
(As-Sajdah) dan Hal Ata Ala Ai-lnsan. Diriwayatkanoleh Muslim. 

Aku katakan; Hadits ini shahih. Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (891) meriwayatkan dalam Bab 
Ai-Jtim’ab, dan Muslim (880) meriwayatkan dalam Bob Al-]um‘ah. 

712 Dha'if: Al-Haitsami (7/90) dalam Al-Mnjma . la mengatakan; Hadits ini diriwayatkan oleh Al- 
Bazzur dari gurunya Abdullah bin Syabib yang dha ' if. Ad-Durr AbMantsur (5/75). 


Asbabun Nujul 415 



At'Tirmidzi meriwayatkan dan dishahihkan dari Anas bahwasanya ayat 
ini, "Lambung merekajauhdari tempat tidumya..." turun berkenaandengan 
menunggu shalat yang disebut sebagai shalat AUAtamah. 713 


Ayat 18, Firman Allah 4?: 



“M aka apakah orang yang beriman seperti orang yangfasik (kafir)! Mereka 
tidak sama.” 


Sebab Turunnya Ayat 

AbWahididan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia mengacakan; Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu’aith 
mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, “Aku lebih kuat tenaganya 
daripadaengkau, lebih lancar lisannya daripadaengkau, dan lebih berguna 
pasukannya daripada engkau.” Ali lalu berkata kepadanya, “Diamlah. 
Sesungguhnya engkau tidak lain adalah orang fasik.” Maka turunlah ayat, 
“Malm apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)' Mereka 
tidak sama.” 714 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari Atha' bin Yasir. 

Ibnu Abi Adi dan Al-Khathib meriwayatkan dalam kitab Tarildi-nya 
dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, hadits yang serupa. 

Al-Khathib dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Lahi’ah dari 
Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; ayat itu turun berkenaan 
dengan Ali bin Abi Thalib dan Uqbah bin Abu Mu’aith. Hal ini karena 
ada percekcokan antara keduanya. Demikianlah yang ada dalam riwayat 
ini bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Al-Walid, bukan 
Al-Walid. 715 


Ayat 28, Firman Allah 



►> > 




&*' 




71 iShahih. At-Tirtnidzi (3196) dalam Bab At-Tafsir, dan la berkata: Hasan Shahih G/rorifc. Dan lihat 
Ibnu Katsir (4/213). 

7 14 Lihat Al-Wahidi, him. 293, Imam As-Suyuthi memsbatkannyadi dalam Ad-DtirAI-Mnntsur. Ibnu 
Adi dan Al-Khatib,dan ialemah (dha'if) 

715 Al-Qurthubi (7/5364) mengatakan; Hal ini menetapkan bahwa ayat ini adalah Makkiyyah sebab 
Uqbah tidak pernah ke Madinah. la ter ban uh dalam jalan menuju Makkah untuk melarikan dari 
Rasulullah & pada saat perang Badar. 


416 Asbabun Nuzul 



“Dan mereka bertanya, “Kapankah kemenangan itu ( datang) jika kamu 
memang orang'Orang yang benar?" 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, para sahabat mengatakan 
“Sesungguhnya suatu hari nanti kita akan bisa beristirahat dan 
menikmacinya.” Maka orang-orang musyrik berkata, “Kapankah kemenangan 
itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar.'” Maka turunlah ayat 
tersebut. 716 


716 Ibnu Katsir (4/220). (ni adalah perkacaan orang-orang musyrik, "Kapan engkau bisa mengalahkan 
kami, wahai Muhammad'” Al-Qunhubi, (7/5371),mengatakan, Qatadah berkata, “AbFath adalah 
umrah qadha'." Dikatakan, Hari AI-Futh adalah hari perang Badar atau Faihu Makkah. Pada saat 
perangBadar mereka terbunuhdan pada Hari Penaklukkan Makkah (FathuMok/at/i) mereka semua 
melarikan diri, kemudian bertemu Khalid bin Al-Walid yangkemudian membunuhi mereka. 


Asbabun Nujul 417 




Surat 

AL'AHZAB 717 



Madaniyyah, Tujuh Puluh Tiga Ayat 


Ayat I, Firman Allah 




“Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti 
(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dart Adh-Dhahhak dari lbnu Abbas, ia 
mengatakan; Sesungguhnya penduduk Makkah, di antaranya Al-Walid 
bin Al-Mughirah dan Syaibah bin Rabi’ah mengajak Nabi & untuk 
menartk ucapan beliau dan mereka akan memberikan separuh dari hartanya 
kepada beliau. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi 
di Madinah menakut-nakuti beliau jika tidak menarik ucapannya, maka 
akan dibunuh. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, bertakwalah 
kepada Allah dan janganlah kamu menuruti ( keinginan) orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik... ” 7m 


717 Al-Qurthubi (7/5373) mengarakan; surar ini Madaniyyah. 

718Sanadnya lemah karena ada Juwaibir. Al-Qurthubi (7/5374) mengarakan; Diriwayatkan 
bahwasanya Rasulullah &■ tatkala hijrah ke Madinah beliau ingin supaya orang-orang Yahudi 
masuk Islam yaitu Bam Qurairhah dan Bani Qainuqa’. Seinentara itu, ada pula orang-orang yang 
munafik. Meskipun demikian, Rasulullah tetap berbuat baik kepada mereka, memuliakan yang 
kecil dan besar. Ketika ada perbuatan keji yang mereka kerjakan untuk menyakiti beliau, maka 


418 Asbainm Nuzul 


Ayat 4, Firman Allah 



< ssS, ■*' 'A' '&s\t \ -'f 

J.jpJl Jyt) j*Ss_$y \i 


"Allah sekali'kali tidak menjadikan bagi seseorang dm buah had dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri'istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yangdemikian itu hanyalah perhataanmu di mulutmu 
saja. Dan Allah mengatakan yang sebemmya dan Dia menunjukkan jalan 
(yang benar) 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi merivvayatkan dan dinilai hasan oleh Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Nabi s& suatu ketika shalat dan beliau lupa. Orang-orang 
munafik yang shalat bersama beliau kemudian mengatakan, “Tidakkah 
kalian lihat bahwa ia punya dua hati. Satu hati bersama kalian dan satu 
hati bersamanya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Allah sekali'kali tidak 
menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya... 

Ibnu Abi Hatim merivvayatkan dari jalur Khasyih, dari Sa’id bin Jubair, 
Mujahid, dan Ikrimah. Mereka mengatakan; Dahulu ada seorang laki-laki 
yang disebut sebagai pemilik dua hati. Maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Jarir meriwaaytkan dari jalur Qatadah dari Al-Hasan hadits yang 


bcltau mcmaafkannya dan beliau tetap mau mendengarkan kcluh kesah mcrcka. Maka turunlah 
ayat tersebut. 

Al-Wahidi dan lainnya mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Sufyan bin 
Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Abu Al-A’uat Amiu bin Sufvan. Mereka cinggal di tenipat 
Abdullah bin Ubav binSalul vangmenjadi pemimpin kaum munafik. Nabi memberikan kepada 
mereka jaminan keamanan saat mereka akan mengatakan sesuatu kepada beliau. Abdullah bin 
Sa’ad bin Abi Sarah dan Thalhah bin Ahiraq ikut berdiri bersama mereka. Mereka lalu berkata 
kepada Nabi £> yang didampingi oleh Umat bin Al-Khaththab. "Sudahilah menyebutkan tentang 
tuhan-tulian kami yattu Latta, Uzza, dan Manac. Katakanlah bahwa mereka dapat memberi syafaat 
dan menyempitkan kepada orang yang menyembahnya. Sedangkan kami akan meninggalkanmu 
bersama Tuhanmu." Perkataan inimembuat Nabi 44 merasa berathati. Kemudian Umar berkata, 
“Wahai Rasulullah, berilah izin kepadaku untuk mernbunuh mereka.’’Nabi & kemudian berkata, 
“Aku sudah memberi mereka jaminan keamanan," Umar lalu berkata, ‘‘Keluarkanlah mereka 
supaya mendapat laknat dan murka dari Allah.” Nabi kemudian memerintahkan supaya mereka 
dikeluarkan dari Madinah. Maka turunlah ayat tersebut. Lihat: Al-Wahidi, him. 249. 

719 Hasan: At-Tirmidzi (3199) meriwayatkan dalam BabAt-Ta/sir, ia mengatakan hadits ini hasan. 


Asbabun Nuzul 419 



serupa. Ia menambahkan, laki-laki itu berkata, “Aku memiliki satu jiwa 
yang menyuruhku dan satu jiwa yang melarangku.” 

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan; 
ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Fihr 
yang berkata, “Sesungguhnya dalam ronggaku ada dua hati. Salah satu dari 
keduanya lebih unggul daripada akal Muhammad." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi bahwasanya ayat tersebut 
turun berkenaan dengan laki-laki Quraisy dari Bani Jamuh, dikatakan 
bahwa namanya Jamil bin Ma’mar. 720 


Ayat 5, Firman Allah deg: 



CJ, &Z 0^2 tS 


“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan lidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yangada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dan Ibnu Umar, ia mengatakan; Dahulu 
kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah, akan tetapi Zaid bin Muhammad, 
hingga turun Al-Qur'an, “Panggillah mereka (anak-artak angkat itu) dengan 
( memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah . ” 721 


720 Ibnu Katsir (4/223) menuturkan riwayat ini dan menambahkan, ayat tetsebut turun berkenaan 
dengan Zaid bin Haritsah yangkemudian dijadikan perumpamaan; Putra dari laki-laki lain adalah 
bukan putramu. Ibnu Katsir memilih riwayat ini dan Al-Qurthubi menambahkan riwayat lain. 
Dia mengatakan; ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Khachal yaitu salah 
seorang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah 0 pada saat Penaklukkan Kota Makkah. 

721 Shahih: Al-Bukhati (4782) dalam BJ, At-Tafar 


420 Asbabun Nuzul 



Ayat 9, Firman Allah 3c: 


CLjS 5&. j&;t ii $8 1£C ^ Ji $% 



/ »' Ji A » ' \*. * <' 

I/W 5 HUj 4Ji' ol£=y LJb^/ ,*J w-L; 


“Hai orang-orang yang beriman, mgatlah akan nikmat Allah (yang telah 
dikaruniakan) kepadamu kecika datang kepadamu tentara-tentara, lalu 
Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat 
kamu melihatnya. Dan adalah Alhh M aha Mefihat akan apa yang kamu 
kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dala'd dari Hudzaifah, ia 
mengatakan; Kalian melihat kami pada saat malam Perang Al-Ahzab 
kami sedang duduk-duduk dalam barisan. Sedangkan Abu Sufyan dan para 
tentara yang bersamanya berada di atas kami. Sedangkan Bani Quraizhah 
berada di bawah kami. Kami mengkhawatirkan keadaan keluarga kami. 
Tidak ada malam yang lebih pekatdan tidak ada angin yang sangat kencang 
melebihi pada malam itu. Orang-orang munafik kemudian meminta izin 
kepada Nabi Mereka berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami 
terbuka (tidak ada penjaganya).” Padahal sebenarnya rumah-rumah itu 
tidak terbuka. Tidak ada orang yang meminta izin kepada beliau melainkan 
beliau memberikan izin sehingga mereka kemudian pulang. Tiba-tiba 
Nabi IS menyambut seorang laki-laki. Beliau kemudian memerintahkan 
kepadaku. Beliau berkata, "Sesungguhnya dalam kaum itu ter dapat kahar, 
maka informasikan kepadaku kabar kaum tersebut." 

Aku lalu mendatangi tempat mereka. Tiba-tiba angin berhembus 
kencang menerpa para bala tentara itu sehingga tidak sejengkal pun tentara 
yang lolos. Sungguh aku mendengar bebatuan di tempat berkemah mereka. 
Kemudian anging menyapu mereka, sedangkan mereka berkata, “Lari ... 
lari....” Aku kemudian mendatangi beliau dan aku kabarkan beliau tentang 
keadaan kaum tersebut. Sungguh aku meninggalkan mereka dalam keadaan 
mereka melarikan diri untuk pulang. Allah lalu menurunkan ayat, “ Hai 
orang-orang yang beriman , ingadah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) 
kepadamu ketilta datang kepadamu tentara-tentara,.. .” lU 


722 Hadits ini memiliki pokok dalam liwayat Muslim (5/177). Ibnu Katsii (4/229) juga menuturkan 


As babun Nujwl 421 



Ayat 12, Firman Allah 4?: 


A. A >"»■'' >> . ' fa ' 

•rojw \jJcj U p-pjk >._|ouJL> 


/ >> 


“Dan (ingatlah) ketika orang-arang munafik dan orang-orang yang 
berpenyakit dalam hatinya berkata, “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan 
kepada Jcami melainkan tipu daya. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'i! menwayatkan 
dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amru Al-Muzanni, dari ayahnya, dan 
kekeknya. Ia mengatakan; Rasulullah merencanakan untuk membuat 
parit pada tahun terjadinya Perang Ahzab. Dengan izin Allah, keluarlah 
dari dalam parit itu sebuah batu besar putih yang bulat. Rasulullah & 
lalu mengambil cangkul dan memukulkan ke arah batu itu dengan keras 
sehingga batu itu retak. Dari batu itu keluarlah cahaya yang menerangi 
kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang diikuti oleh takbir 
kaum Muslimin. Beliau lalu memukul untuk kali yang kedua sehingga 
batu itu retak. Dari batu itu keluarlah cahaya yang menerangi tempat 
yang ada di antara kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang 
diikuti oleh takbir kaum Muslimin. Selanjutnya beliau memukul untuk 
ketiga kalinya hingga batu itu pecah. Dari batu itu keluarlah cahaya yang 
menerangi kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang diikuti 
oleh takbir kaum Muslimin. Beliau kemudian ditanya tentang hal itu. 
Beliau menjawab, “Aku memukul untuk kali yang pertama, maka menjadi 
terang bendarang bagiku singgasana-singgasana Al-Hirah dan kota-kota 
Kisra. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan menguasainya. 
Selanjutnya aku memukul untuk kali yang kedua. Maka menjadi terang 
benderang bagiku singgasana-singgasana Al-Hamra yang termasuk tanah 
Syam. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan menguasainya. 
Selanjutnya aku memukul untuk kali yang ketiga. Maka menjadi terang 
benderang bagiku singgasana-singgasana Shan’a'. Jibril mengabarkan 
kepadaku bahwa umatku akan menguasainya.” 

Orang-orang munafik lalu berkata, "Tidakkah kalian merasa takjub, ia 

riwayac se petti itu. Dia juga menyebutkan tentang hadits Al-Ahzab secara panjang lebar. Begitu 

pula Al-Quithubi (7/5390-5392). Lihat: Al-Baihaqi (4/452)dalam Ad-Dala'ii. 


422 Asbainm Nuzul 



menceritakan kepada kalian, memberi harapan kepada kalian dan member 
janji palsu kepada kalian. Dia mengabarkan kepada kalian bahwa dia dari 
tanah Yatsrib ini bisa melihat singgasana-singgasana Al-Hirah dan kota- 
kota Kisra. Bahwa itu semua akan ditaklukkan oleh kalian. Sedangkan 
kalian hanya bisa menggali parit dari serbuan bala tentara yang kalian 
tidak mampu untuk menghadapinya. Maka turunlah ayat Al-Qur'an, 
“Dan (ingarlab) ketika omng-orang munafik dan orang-orang yang berpenyaktt 
dalam hatinya berkata: “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami 
melainkan tipu daya.” 123 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayac 
ini turun berkenaan dengan Mu’tib bin Qusyair Al-Anshari yaitu yang 
mengucapkan perkataan di acas. 

Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Urwah bin Az- 
Zubair dan Muhammad Al-Qurazhi serta yang lainnya. Da mengatakan; 
Mu’tib bin Qusyair mengatakan; Dahulu Muhammad menjanjikan kita bisa 
memakan simpanan Raja Kisra dan Qaishar, sedangkan salah seorang di 
antara saat itu tidak merasa aman untuk pergi buang hajat besar. 724 

Aus bin Qaizhi mengatakan kepada para pemimpin kaumnnya, 
“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka yaitu berada di luar Madinah. 
Maka izinkanlah kami untuk pulang menjaga istri-istri kami dan anak-anak 
kami." Setelah ujian berupa keberadaan mereka, maka Allah menurunkan 
kepada Rasul-Nya ayat yang mengingatkan mengenai nikmat-Nya serta 
penjagaan-Nya kepada beliau dari tipu daya mereka, setelah prasangka 
buruk dan kata-kata keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik 
kepada beliau. Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah 
akan nikmat Allah (yang telah dikanmiakan) kepadamu ketika datang kepadamu 
tentara-tentara.. .” 725 

Ayat 23, Firman Allah 



72.) Shahih: Al-Raihaqi (4/419) meriwayatkan dalam Ad-Dala'il. Lihat sebelumnya. 

724 Al-Qurthubi (7/4506) mengatakan; ayat tersebut turun berkenaan dengan Thu’mah bin Ubairiq, 
Mu’tib bin Qusyair dan sekelompok orang yang ada sekitar tujuh puluh laki-laki. Ibnu Katsir 
yakin bahwasanya yang mengucapkan perkaraan tersebut adalah Aus bin Qaizhi. la mengatakan; 
Dtkatakan. meteka adalah Bani Haritsah, Mereka mengatakan; Rumah-tuirtah kamidikhawatirkan 
atas pencurian. Riwayat ini dmisbatkan kepada Ibnu Abbas dari Al-Aufi. 

725 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nujul 423 




“Di aruara orang-orang mukmm itu ada orang-orang yang menepad apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang 
gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan 
mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan; pamanku yang bemama Anas bin An-Nadhar tidak ikut ketika 
Perang Badar. Hal itu menjadi beban berat baginya. Ia (pamanku) berkata, 
“Perang pertama yang diikuti Rasulullah tidak bisa aku ikuti. Seandainya 
Allah memperlihatkan peperangan kepadaku bersama Rasulullah maka 
Allah akan benar-benar melihat apa yang akan aku perbuat.” la akhirnya 
bisa mengikuti Perang Uhud. la berperang hingga terbunuh. Di tubuhnya 
terdapat delapan puluh lebih tebasan, tusukan, dan bekas anak panah yang 
mengenainya. Turunlah ayat ini, “Di antara orang-orang mukmin itu ada 
orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah... ” m 

Ayat 28, Firman Allah 




“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “]tka kamu sekalian mengingini 
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan 
kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cam yang baik.” 



Sebab Turunnya Ayat 

Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Az- 
Zubair dari Jarir, ia mengacakan; Abu Bakar meminta izin uncuk menghadap 
Rasulullah tetapi beliau tidak memberi izin. Kemudian Umar meminta 
izin untuk menghadap, tetapi dia juga tidak mendapat izin. Selanjutnya 
keduanya meminta izin dan akhirnya keduanya masuk. Pada saat itu Nabi 
sedang duduk sementara di sekitarnya ada istri-istri beliau. Beliau diam. 


726Shahih: Diriwayatkan Muslim (1903) dalam Bab Irrara/i, At-Tirmidzi (3200) dalam Bab At-Tafsir, 
dan disebutkan oleh Ibnu Katsii (3/236). Regitu pula Al-Qurthubi (7/5-419). 


424 Asfcainm Nuzul 



Kemudian Umar berkata, “Aku akan mengajak bicara Nabi 0, semoga 
beliau bisa tertawa.” Umar lalu berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya 
engkau melihat anak perempuan Zaid yang menjadi istri Umar kemudian 
meminta nafkah kepadaku barusan, maka aku akan pegang lehernya.” 
Nabi 0 kemudian tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Beliau berkata, 
“Mereka (istri-istriku) mengelilingiku untuk meminta nafkah kepadaku.” 
Abu Bakar segera berdiri dan menuju ke arah Aisyah untuk memukulnya. 
Sementara Umar berdiri menuju ke arah Hafshah. Dua orang itu berkata, 
“Apakah kalian berdua (Aisyah dan Hafshah) meminta kepada Nabi 0 
sesuatu yang beliau tidak miliki?” 

Allah lalu menurunkan khiyar (kebebasan memilih). Rasulullah lalu 
memberi kesempatan pertama kepada Aisyah. Rasulullah 0 berkata, 
“Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu suatu perkara yang engkau tidak 
usah segera menjaivabnya sampai engkau meminta pendapat kepada kedua 
orangtuamu." Aisyah bertanya, “Apakah itu?” Beliau kemudian membaca 
ayat, “Hai Nabi, katakaniah kepada istri-istrimu.'' Aisyah berkata, “Apakah 
tentangmu aku harus meminta pendapat kedua orangtuaku. Aku lebih 
memilih Allah dan Rasul-Nya.” 727 


Ayat 35, Firman Allah 

^ .fy, y ✓ *y ' y .fy y y. fy y y \yy 

y y \*y y y rfy 


y • yy^Xfy 




s'. s \fy ■* >y >> / ' r-S *1' ' si' 






“Sesungguforya laki'laki Muslim dan perempuan yang Muslimak, laki'laki 
mukmin dan perempuan yang mukminah , laki'laki dan perempuan yang 
ictap dalam kctaatannya, laki'laki dan perempuan yang benar, laki'laki dan 


727 SKaKih: Muslim (1478) meriwayaikan dalam Bab Ath-Thalaq dan Ahmad (6/78, 163-185) Ibnu 
Katsirdan Al-Qurthubi menuturkannya panjang lebar. 


Asbabun Nuiul 425 



perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, fold-laid 
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 
foki-foki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, foki-foki dan 
perempuan yang banyak m enyebuc(nama) Allah , Allah tefoh menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahafo yang besar.’’ 

Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menilai hadits ini hasan dari jalur 
Ikrimah, dari Ummu Imarah Al-Anshariyyah bahwasanya ia mendatangi 
Nabi & kemudian berkata, “Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali 
untuk laki-laki. Aku tidak melihat sedikit pun perempuan disebutkan. 
Maka turunlah ayat, “Sestmggw/mya foki-foki Muslim dan perempuan yang 
Muslimah...’' 728 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang tidak bermasalah, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Para wanita berkata, “Wahai Rasulullah, 
kenapa Allah menuturkan tentang para lelaki mukmin dan tidak 
menuturkan para wanita Muslimah?” Maka turunlah ayat, “Sesunggu/mya 
foki-foki Muslim dan perempuan yang Muslimah ...” 729 

Hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah sudah disebutkan di akhir 
surat Ali Imran. 730 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Tatkala 
disebutkan tentang istri-istri Nabi # maka para perempuan berkata, 
“Seandainya pada diri kami ada kebaikan, niscaya Allah akan 
menuturkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya foki-foki 
Muslim dan perempuan yang Muslimah. ..” 7il 


Ayat 36, Firman Allah 3s: 

>< > 


pi & d $3 SSI Jrf lil % y&i af e 

/ *-• •' - t" \1 


728 Hasan: At-Tirmidzi (3211) meriwayatkan dalain Bab At-Ta/sir. 

729 Hasan: Al-Haitsami (7/92) meriwayatkan dalam Al-Majmu’. la mengatakan; Ath-Thabarani 
meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya ada yang dha’ if ada pula yang shahih. 

730 Lihat ayat 195 dari Surat Ali Imran. 

731 Al-Qurthubi (8/5454) mengatakan: Sesungguhnya perempuan yang dimaksud adalah Ummu 
Imarah Al-Anshariyyah. 


426 Asbabun Nuzul 



“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan cidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguhlah dia telah sesat, sesat yangnyata.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, yang dari 
Qatadah, ia berkata, “Bahwa Nabi & melamar Zainab untuk Zaid (anak 
angkat beliau), tetapi Zainab mengira bahwa Rasulullah melamar untuk 
dirinya sendiri. Ketika Zainab mengetahui bahwa Rasulullah melamar 
untuk Zaid, ia menolaknya. Maka Allah Subhanahu u>a Ta’ala menurunkan 
ayat, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin , apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu 
ketetapan ,...” Setelah turun ayat tersebut Zainab pun ridha dan menerima 
lamaran tersebut. 732 

Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Bahwa Rasulullah S& melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin 
Haritsah, akan tetapi Zainab menolaknya dan berkata dengan sombong, 
“Kecurunanku lebih mulia daripadanya.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Malta sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang 
nyata. " 73? 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
seperti hadits serupa. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Zaid, ia berkata, 
“Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ummu Kaltsum binti Uqbah 
bin Abi Mu’aith, seorang wanita pertama yang hijrah ke Madinah, yang 
menyerahkan dirinya ke Rasulullah & untuk dinikahi. Nabi S- akan 
menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, akan tetapi Ummu Kaltsum 
dan saudara-saudaranya tidak menyukainya. Mereka berkata, "Kami 


732Shahih: Keduanya disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5455) dan keduanya disebutkan oleh Ibnu 
Katsir (4/246) 

733 Shahih: Keduanya disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5455) dan keduanya disebutkan oleh Ibnu 
Katsir (4/246) 


Asbabun Nu*u! 427 



menyerahkan diri kepada Rasulullah # tetapi mengapa justru dinikahkan 
kepada budaknya, maka turunlah ayac ini.” 73 '* 


Ayat 40, Firman Allah 


-i. 




Oj^j 


i0j 


~-J Cr* 







“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang lakidaki di antara 
kamu, tetapi Dia adalah Rasulidlah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah, ia berkata, “Bahwa 
ketika Rasulullah menikah dengan Zainab. Mereka Berkata, 
"Muhammad menikah dengan bekas istri anaknya.” Maka turunlah 
ayat ini, “Muhammad itu sekah-kah bukanlah bapak dari seorang laki-laki 
di antara kamu 735 


Ayat 43, Firman Allah -fe: 



“Dialah yang member) rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan 
ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada 
cahaya (yang tcrang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 
yangberiman." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Mujahid, ia berkata, bahwa 
ketika curun ayat, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi...” (Al-Ahzab: 56) Abu Bakar berkata, “Ya 
Rasulullah, segala kebaikan yang diturunkan Allah kepadamu, kecuali kami 
pun turut serta merasakannya.” Maka turunlah ayat, “Dialah yang memberi 


734 Telah disebutkan sebelumnya, dan ditambahkan: bahwa sesungguhnya ia memberikan dirinya 
untuk Nabi 

7.35 Hasan: At-Tirmidzi (3207) da lam Bob At-Tafsir. Dan Al-Qurthubi (8/5465). 


42S Asbabun Nuzul 



rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) , supaya 
Dia mengeluarkan karnu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang) . dan adalah 
Dia Maha Penyayang kepada urang-urang yang beriman." 7 ' 6 


Ayat 47, Firman Allah M: 


^ pj* ul 


“Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang Mukmin bahwa 
Sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah dan Hasan Al-Basri, 
berkata: “Bahwa ketika turun ayat, “Supaya Allah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosamu yang telah lain dan yangakan datang ” (Al-Fath: 
2) berkatalah seseorang dari orang-orang Mukmin, “Beruntunglah engkau 
wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang akan Allah perbuat 
terhadap engkau. Namun apa yang akan Allah lakukan terhadap kami?' 1 
Maka Allah menurunkan, “Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang- 
orang Mukmin bahwa Sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari 
Allah.”™ 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Dalai! An-Nubmauah, 
dari Ar-Rabi’ bin Anas, ia mengatakan, “Aku cidak mengetahui apa yang akan 
diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu.” (Al-Ahqaf: 9) dan turun 
ayat setelahnya, “Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap 
dosamu yang telah lalu dan yang akan dating." (Al-Fath: 2), para sahabat 
berkata, “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang akan diperbuat 
Allah terhadap engkau, tapi kami tidak mengetahui apa yang akan diperbuat 
oleh Allah terhadap kami.” Maka turunlah ayat, " Dan sampaikanlah berita 
gembira kepada orang-orang Mukmin bahwa Sesungguhnya bagi mereka karunia 
yang besar dari Allah." Dikatakan, “Bahwa al-fadhl al'kabir (karunia yang 
besar) adalah surga.” 738 


736Disebutkan oleh As-Suyuthi (5/206) dan ditambahkan dalam sanad Ihnul Mundzirdan Al- 
Qurthubi (8/5467) 

737 Lihat ayat 5 Surat Al-FatK dan Ibnu Jarir (7/26) 

738 Lihat sebelumnya 


Asbabun Nuzul 429 



Ayat 50, Firman Allah 5?: 

C Zfc qJt & <& GH3 % *$ $k 
oCJ & oCj di£ at ful JiLa 

J-' »■{ -‘"C-vv ✓»/■/ if < < < ,/// 

aj-»J> o/^-Ia uuj (iJJU- CjUj_j 

A^JU- ^ aL)' oj If—^ O—Aj o^. 

„ •-•*-£ . . A' \' *"• V I *' A ' > 

t-| r*^” k* C-i-kk- A# cbJ-i o^. 


^ ^ <si3 £& 


:u: 


<»>■*< 


“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-iscrimu 
yang telah kamu berikan mas katuinnya dan hamba sahaya yang kamu 
miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang 
dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan 
dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 
dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah 
bersama kamu dan perempuan mulcmrn yang menyerahkan dirinya kepada 
Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengk/iususan bagimu, bukan 
untuk semua orangmukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang 
Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya 
yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah 
Allah Maba Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, serta diriwayatkan dan 
dishahihkan pula oleh Al-Hakim, dari As-Suddi, dari Abi Shalih, dari Ibnu 
Abbas, dari Ummu Hani’ binti Abi Thalib, bahwa Rasulullah S meminang 
Ummu Hani’ binti Abi Thalib, tetapi ia menolaknya. Rasulullah pun 
menerima penolakan tersebut. Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Kami 
telah menghalalkan bagimu..., hingga “anak-anak perempuan dari saudara 


430 Asiwinm Nuzul 



perempmn ibumu yang tuna hijrah bersama kamu.’’ Ummu Hani’ berkata, 
“Aku tidak halal dinikahi Rasulullah, karena aku tidak pemah hijrah.” 739 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Hatim dari jalur Ismail bin Abi Khalid, 
dari Abu Shalih, dari Ummu Hani’, ia berkata, bahwa turun ayac ini, “Dan 
[demikian pula] anak-anah perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempmn dari saudara 
laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang 
tuna hijrah bersama kamu.’’ Keinginan Nabi untuk menikahkanku dan aku 
menolaknya karena aku tidak turut hijrah. 

Adapun firman Allah, "Wamraatam mu'minatan." (dan perempuan 
mukmin.) 

Diriwayatkan oleh lbnu Sa’ad, dari Ikrimah dalam firman Allah, 
“Wamraatam mu’minatan.” (dan perempuan mukmin) turun berkenaan 
dengan Ummu Syarik Ad-Dausiyyah yang menghibahkan dirinya kepadada 
Rasulullah Rasulullah &. 740 

Diriwayatkan oleh lbnu Sa’ad, dari Munir bin Abdillah Ad-Dauli, 
bahwa Ummu Syarik Ghaziyyah binti Jabir bin Hakim Ad-Dausiyyah 
menyerahkan dirinya kepada Rasulullah i&. (untuk dinikahi). Ia seorang 
wanita yang cantik. Dan Rasulullah pun menerimanya. Maka Aisyah 
Berkata, “Tak ada baiknya seorang wanita yang menyerahkan diri kepada 
seorang laki-laki (untuk dinikahi).” Ummu Syarik Berkata, “Kalau 
begitu akulah yang kamu maksudkan.” Maka Allah memberikan julukan 
Mukminah kepada Ummu Syarik dengan firman-Nya, “Dan perempuan 
Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." Setelah turun ayat 
tersebut, Aisyah berkata, “Sesungguhnya Allah mengabulkan dengan cepat 
kemauanmu.” 741 


Ayat 51, Firman Allah 

i-t 




739Shahih: At-Tirinid 2 i (3214 ) dalam Bab At-Tafsir, Al-Hakim (2/202) dan dishahihkan dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi 

740 At-Tabaqat lbnu Sa'ad (8/155) 

lbnu Katsir menyebuckan bahwasanya yang menghibahkan dirinya adalah Khaulah binti Hakim 
atau Maimunah bin Al-Harits (4/272) dengan ringkas. Al-Qurthubi menyebutkandi antaranya 
mereka adalah: Zainab bin Khuzaimah Ummul Masakin Al-Anshariyyah, dan Ummu Hakim bin 
Al-Auqash As-Sulamiyyah. Dan dikatakan mereka adalah: Ghuryah atau Ghazilah, atau Laily 
binti Hakim. VC ; n AUabu A'lam. Al-Qurthubi (8/5478) 

741 At-Tabatfat lbnu Sa'ad (8/156) 


Asbabun Nuyul 431 




"Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di 
antara mereka (istri-istnmu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu 
kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali 
dari perempuan yang telah kamu cerai, Mata ridak ada dosa bagimu. yang 
demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan had mereka, dan mereka 
tidak merasa sedih, dan scmuanya rela dengan apa yang telah kamu benkan 
kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. 
dan adalah Allah M aha mengetahui lagi Maha Penyantun." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, bahwasanya 
ia berkata, “Apakah wanita tidak malu bila menyerahkan dirinya (untuk 
dinikahi )!” Maka Allah menurunkan ayat, “Kamu boleh menangguhkan 
[menggauli] siapa yang kamu kehendaki...” sampai akhir ayat. Kemudian 
Aisyah berkata, “Aku melihat Rabb-mu mempercepat mengabulkan 
keinginanmu." 742 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Abu Razin, ia berkata, “Bahwa 
Rasulullah # pernah bermaksud menalak beberapa istrinya. Ketika 
mereka (istri-istri Rasulullah #) mengetahui hal itu, mereka menyerahkan 
persoalannya kepada Rasulullah IS. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya Kami telah men ghalalkan bagimu ism-istrimu...” hingga ayat 
ini “Kamu boleh menangguhkan [menggauli] siapa yang kamu kehendaki...” 

(Al-Ahzab: 50-51) 743 


Ayat 52, Firman Allah tfe: 

&&& S k oi % 52 it 


742Shahih: Muctafaqtin Alaihi, Al-Bukhari (5133) dalam Bab An-Nikah, Muslim (1464) dalam Bab 
Ar-Radba’aA. 

743 At-Tabaqat ibnu Sa’ad (8/169) 

Ibnu Katsir (4/273)... dari Aisyah. bahwasanya Rasulullah 3- meminta i 2 in dalam sacu hari 
perempuan dari kami setelah turunnya ayat ini. 


432 Asbabtm Nuzul 



“Tidak halal bagimu mengaunni perempmn-perempuan sesudah itu dan 
tidak boleh (pula) menggantimerekadenganistri-istri (yanglain), meskipun 
kecantikannya menarik hatimu kecuali perempmn-perempuan (hamba 
sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah M aha mengaivasi segala 
sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad, dari Ikrimah, ia berkata, “Bahwa setelah 
Rasulullah # menyuruh iscri- iscrinya memilih antara dunia serta isinya dan 
segala kemewahannya dengan Allah dan Rasul-nya, terbuktilah iscri-iscrinya 
memilih Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah menurunkan ayat, “Tidak halal 
bagimu mengawini perempmn-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) 
menggami mereka dengan istri-istri (yang lain). ” 744 


Ayat 53, Finnan Allah 3ft: 



“Hai orang-orangyang beriman,janganlah kamu memasuki rumah- rumah 
Nabi kecmli bila kamu diidnkan untuk makan dengan tidak menunggu- 
nunggu waktu mosaic (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka 
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik 
memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan 
mengganggu Nabi lain Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu 
keluar ), dan Alhh tidak malu (mcnerangkan) yang benar. apabila kamu 


744 At-Tahaqat Ibnu Sa'ad (8/169) 


Asbabun Nuiul 43 3 



meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), M aka 
mintalah dari belakang tabir. earn yang demikian itu lebih suci bagi hadmit 
dan hati mereka. Dan tidak buleh kamu menyakiti (had) Rasulullah dan 
tidak (pula) mengawini ism-iscrinya selamadamanya sesudah ia wafat. 
Sesungguhnyaperbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, dari Anas bahwa ketika Nabi 
menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang para sahabatnya 
makan-makan (walimah). Setelah selesai makan, para sahabat itu 
berbincang-bincang, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan seolah- 
olah akan berdiri, tecapi mereka tidak juga berdiri. Terpaksalah Rasulullah 
berdiri meninggalkan mereka, diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga 
orang lainnya masih terus bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang, Anas 
memberitahukan Rasulullah #, Rasulullah pulang ke rumah Zainab, dan 
ia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang hijab/penutup. 
Dan Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamumemasukirumah-rumah Nabi." Hingga ayat “Sestmggwhtvya perbuatan 
itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah ." 745 

Diriwayatkan oleh At-Tarmidzi, yang menganggap hadits ini 
hasan, dari Anas bahwa ia berkata, “Aku pernah berkumpul bersama 
Rasulullah .# pada waktu itu Rasulullah masuk ke kamar pengantin 
wanita {yang baru dinikahinya). Tetapi di dalam kamar itu banyak 
orang, sehingga beliau keluar lagi. Setelah orang-orang tersebut 
pulang, barulah beliau masuk kembali. Kemudian beliau membuat 
hijab (penghalang) antara Rasulullah (serta istrinya) dengan Anas. 
Kejadian ini diterangkan oleh Anas kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah 
berkata, "Jika betul apa yang engkau katakan, tentu akan turun ayat tentang 
ini.” Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah ayat tentang hijab. (Al- 
Ahzab: 53).™ 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, dari 
Aisyah, ia berkata, bahwa ketika aku sedang makan beserta Rasulullah 
masuklah ‘Umar. Rasulullah mengajaknya makan bersama. Ketika itu 
bersentuhlah jari Aisyah dengan Umar, sehingga Umar berkata, “Aduhai 


745 Shahih: Muttafaq Alaih, Al-Bukhari (4791) dalam Bab Ai-Tajsir, Muslim (1428) dalam Bab An- 
Nilaili.lihat hadics Umar dalam riwayat Al-Bukhari (1/259), dan Muslim (14/152). 

746 Hasan: At-Tirmidzi (321 7) dalam Bah At-Tafsir, lihat dua riwayat dalam Ibnu Katsir (4/277). 


434 Asfcainm Nuzul 



sekiranya usul aku diterima (untuk memasang hijab), tentu tak seorang 
pun dapat melihat istri engkau.” Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah 
ayat hijab (Al-Ahzab: 53). 

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih, dari Ibnu Abbas bahwa seorang 
laki-laki datang kepada Rasulullah dan duduk berlama-lama di tempat 
iru. Nabi &■ keluar rumah sampai ciga kali agar orang i:u mengikutinya 
keluar, akan tetapi ia recap tidak keluar. Ketika itu masuklah Umar dengan 
memperlihatkan kebencian pada mukanya. Ia berkata pada orang tersebut, 
“Mungkin engkau telah mengganggu Rasulullah &!” Bersabdalah Nabi 
“Aku telah berdiri tiga kali agar orang itu mengikuti aku, akan tetapi ia tidak juga 
melakukannya." Umar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya 
engkau membuat hijab, karena istri-istrimu tidaklah sama dengan dengan 
perempuan-perempuan yang lain. Hal ini akan lebih menentramkan dan 
menyucikan hati mereka." Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat 
htjab (Al-Ahzab: 53). 

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, peristiwa-peristiwa tersebut dapat 
digabungkan menjadi sebab turunnya ayat di atas (Al-Ahzab: 53), yang 
semuanya terjadi sebelum kisah Zainab. Oleh karena peristiwa-peristiwa 
itu tidak lama sebelum kisah Zainab terjadi. Namun tidak ada halangan 
menyatakan bahwa turunnya ayat tersebut karena berbagai sebab. 747 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad, dari Muhammad bin Ka’ab, ia 
mengatakan, bahwa Rasulullah # bangkit menuju rumahnya, orang-orang 
berebut duduk di rumah Rasulullah is>, tetapi pada wajah beliau tidak 
tampak adanya perubahan. Oleh karena itu Rasulullah tidak sempat makan 
karena banyaknya orang. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi ... ” 746 

Adapun firman Allah, “Wa ma kana lakum” (dan tidak boleh kamu) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Zaid, ia mengatakan, 
bahwa Rasulullah i@- mendengar ucapan orang yang berkata, “Jika Nabi 
wafat, aku akan menikah dengan fulanah (bekas istri Rasul).” Maka 
turunlah akhir ayat, “Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.” ini 
(Al-Ahzab: 53). 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
bahwa ayat ini (Al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan seseorang yang 


747 Ftuh Al-Bari (8/531) 

748 Ath-Thabaxjat Ibnu.SaW(8/174) dan Dur Al-Manlsur (5/232) 


Asbabun Nujul 435 



bermaksud mengawini salah seorang bekas istri Rasulullah sesudah 
beliau wafat. Menurut Sufyan, istri Rasul yang dimaksud adalah Aisyah. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari As-Suddi, ia mengatakan, 
bahwa Thalhah bin Ubaidillah berkaca: “Mengapa Muhammad membuat 
hijab antara kita dengan putri-putri paman kita, padahal beliau sendiri 
mengawini istri-istri yang seketurunan dengan kita. Sekiranya terjadi 
sesuatu, aku akan mengawini bekas istri beliau.” Maka turunlah akhir ayat 
ini (Al-Ahzab: 53) yang melarang perbuatan tersebut. 749 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad, dari Abu Bakar bin Muhammad bin 
Amru bin Hazm bahwa ayat ini (Al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan 
ucapan Thalhah bin Ubaidillah yang berkata, “Sekiranya Rasulullah wafat, 
aku akan mengawini Aisyah.” 750 

Diriwayatkan oleh Juwaibir, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang 
laki-laki datang kepada seorang istri Rasululah # dan bercakap-cakap 
dengannya. Laki-laki itu adalah anak paman istri Rasulullah. Rasulullah 
& berkata, “Janganlah kamu berbuat seperti itu lagi." Orang tersebut berkata, 
“Wahai Rasulullah, ia adalah putri pamanku. Demi Allah, aku tidak 
berkata yang mungkar dan ia pun tidak berkata yang mungkar.” Rasulullah 
# bersabda, “Aku tahu hal itu, sesunggu/nrya tidak ada yang lebih cemburu 
daripada Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada aku.” 
Dengan rasa dongkol orang tersebut pun pergi dan berkata, “Ia menghalangi 
aku bercakap-cakap dengan anak pamanku. Sungguh aku akan kawin 
dengannya setelah beliau wafat." Maka turunlah ayat ini (Al-Ahzab: 53) 
yang melarang perbuatan tersebut. 

Berkatalah Ibnu Abbas, “Orang itu memerdekakan hamba dan 
menyumbangkan sepuluh unta untuk digunakan fisabilillah dan naik haji 
sambil berjalan kaki, dengan maksud taubat atas perkataannya tersebut.” 751 


Ayat 57, Firman Allah Hfc: 

pi i^r% C% 4 at "2a if 





749 Lihat IhnuSa'id (8/201) dan Dur AI-Muntsw (5/232). Dan Imam Al-Wahidi,hlm. 804, dan Ibnu 
Katsit (4/280) 

750 Lihat sebelumnya. 

751 Disebutkan oleh AI-Quithubi (8/5497) dalam Bab At-Tapir 


436 Asbabun Nuzul 



“Sesunggu/mya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah 
akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa 
yang menghinakan. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, 
dalam firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan 
Rasul-Nya.” Ia mengatakan, “Turun sebagai ancamankepada orang-orang 
yang menyakiti dan mencela Nabi & ketika beliau menikahi Shafiyyah 
binti Huyay. 752 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak, Ibnu Abbas bahwa 
turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para 
pengikutnya ketika memfitnah Aisyah. Maka Rasulullah & berkhutbah 
dan berkata, “Siapa di antara orang-orang yang menyakitiku dengan jalan 
mencela aku dan mengumpulkan mereka (yang menyakitiku) di rumahnya?” 
maka turunlah ayat ini. 753 


Ayat 59, Firman Allah 3$: 


>s t s (A '".’A P' \ <' 



"Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan ism-ism orang Mulcmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu sapaya mereka lebih mudah 
untuk (tokened, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah M aha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Aisyah, ia mengatakan, bahwa 
setelah turun ayat hijab, Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk 
sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga 
mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, 
“Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu. 


752 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5506) 

753 Lihat Tatar Ayat 11 daii Surat An-Nursampai kejadian I/k. 


Asbabun Nu*ul 437 



Karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa 
Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah Aisyah 
sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk Saudah 
berkata, “Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan dan Umar 
menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun 
ayat ini (Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah & pada saat tulang itu masih 
di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: “Sesunggu/mya Allah telah 
mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan.” 7 - 4 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad di dalam kitab Ath-Thabaqat, dari Abi 
Malik, ia mengatakan, bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam 
untuk buang hajat (buang air). Pada waktu itu orang-orang munafik 
mengganggu dan menyakiti mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah 
0, sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab, 
“Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunnya ayat, "Hai Nabi, 
Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang 
Mulcmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. 
yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka 
tidak diganggu. Dan Allah adalah M aha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa’ad, dari Hasan dan Muhammad bin 
Ka’ab Al-Qurazhi. 755 


754Shahih Al-Bukhari (4790) dal a Bab At-Tafsir. 

755 Ibnu Sa'ad (8/176) dan lihat Ad-Dur Al-.Mmusur (5/239), Ibnu Katsir (4/299) 


438 Asiwi>un Nuzul 




Ayat 15, Firman Allah 4e: 


tjw {jC- ^ L__i -vii 



»>. < i "t'A *'\' h r >¥'\' ~y*' . t- 

JyA-C- e A>f »4l ywi) pS-j; OJd 


“Sesunggu/mya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di 
tempat kedtaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah fcnnan dan di 
sebelah km. (kepada mereka dtkaiakan): “Makarlah oiehmu dari rezeki 
yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. 
(Negenmu) adalah negen yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang 
Maha Pengampun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari All bin Rabah, ia mengatakan, 
bahwa seseorang bercerita kepadaku, bahwa Farwah bin Masik Al- 
Ghathafani menghadap Rasuulullah 0 dan berkata, “Ya Nabiyallah. 
Di zaman jahiliyah kaum Saba’ merupakan kaum yang gagah dan kuat. 
Aku takut sekiranya mereka menolak masuk Islam. Apakah aku boleh 
memerangt mereka?” Rasulullah 0 berkata, “Aku tidak diperintahkan apa- 
apa berkenaan dengan mereka." Maka turunlah ayat ini, "Sesunggu/mya bagi 
kaum Saba ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu 
dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikautkan): 
“Makanlah oiehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhnnmu dan bersyukurlah 


Asbabun Nuzul 439 


kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yangbaikdan (Tuhanmu) adaiah 
Tuhan yang Maha Pengampun. " m 

Ayat 34, Firman Allah 

li} \jb£j*A <J\$ V ^_/jj ,y» A~>jj> <JJ bJu^jl Uj 

O 

“Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi 
peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 
berkata: "Sesungguhnya Kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikannya. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim, dari jalur 
Sufyan, dari Ashim, dart Ibnu Razin, ia mengatakan, bahwa salah seorang 
dari dua orang yang berserikat di dalam dagangnya pergi ke Syam, sedang 
seorang lagi menetapdi Makkah. Ketika mendengar bericadiutusnya seorang 
Nabi, ia menulis surat kepada temannya (yang ada di Makkah) menanyakan 
berita itu. la menerima jawaban bahwa tidak seorang pun dari golongan 
Quraisy yang mengikutinya kecuali orang-orang yang hina dan miskin. 
Setelah menerima jawaban itu, ia meninggalkan dagangannya dan meminta 
kepada temannya untuk mengantarkannya kepada Nabi, karena ia pernah 
membaca beberapa kitab tentang kenabian. Menghadaplah ia kepada Nabi 
0 sambil berkata, “Kepada apakah engkau mengajak kami. 7 ” Rasulullah & 
menjelaskannya. Berkatalah orang tersebut, “Aku bersaksi bahwa engkau 
adalah Rasulullah.” Rasulullah bertanya, “Dengan pengetahuan apa engkau 
berbuat demikian?” Ia menjawab, “Tidak diutus seorang nabi kecuali 
pengikutnya adalah orang-orang yang hina dan lemah dan orang-orang 
yang miskin.” Maka turunlah ayat, Dengan turunnya ayat ini, “Dan Kami 
tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan 
orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata : "Sesunggu/vnya Kami 
mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.” Rasulullah & 
mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kepada orang tersebut, 
bahwa ucapannya dibenarkan oleh wahyu Allah. 757 

756 Disebutkanoleh Ibnu Kacsir ( 4 / 316 ) dengan banyak jalut danpanjang... Al-Qurthubi ( 8 / 5551 ) 
dengan diringkas. 

757 Lihat Ibnu Katsir (4/330). 


440 Asbainm Nuzul 




Surat 

FATHIR 758 



Makkiyyah, Empat Puluh Lima Ayat 


Ayat 8, Firman Allah •$?: 




* jT" < > *' * ' U','. ' •" 

{jj* f 


O' *' \' 




ll 


“M aka apakah orang yangdijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya 
yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang 
tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa 
yang dikehendakPNya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka 
janganlah dirimu binasa karena kcsedihan terhadap mereka. Sesungguhnya 
Allah M aha mengetahui apa yang mereka perbuat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, turunnya ayat ini, “Maka Apakah orang yang dpadikan (setan) 
menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu 
baik,...” turun berkenaan dengan Nabi sgt yang berdoa, “Ya Allah, semoga 
Engkau meneguhkan agama-Mu dengan berimannya Umar bin Al-Khaththab 
atau Abu Jahal bin Hisyam.” Allah memberi hidayah kepada Umar dan 


758 Al-Quithuhi (8/5590) mengatakan, ini adalah Surat Makkiyyah dalam pendapat ulama. 


Asbabun Nuzul 441 



menyesatkan Abu Jahal. Ayat ini turun berkenaan dengan kedua orang 


ini. 


759 


Ayat 29, Firman Allah 3s: 





“Sesunggu/mya crrang-nrang yangseldu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahlam kepada 
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
pemiagaan yang tidak akan merugi. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abdul Ghani bin Sa’id Ats-Tsaqafi di dalam Tafsir- 
nya, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini, “Sesungguhnya orang-tnang yang selalu 
membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan , 
mereka itu meng/iarapkan pemiagaan yang tidak akan merugi, turun berkenaan 
dengan Hushain bin Al-Harits." m 


Ayat 35, Firman Allah -fe: 


k-> J J 





“Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surge) dari karunia- 
Nya\ di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu". 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Ba’ots dan Ibnu 
Abi Hatim, dari jalur Nafi’ bin Al-Harits, dari Abdullah bin Abi Aufa, 
ia mengatakan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi 0; “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya tidur merupakan kenikmatan dari Allah di dunia 
ini. Apakah nanti di surga kita bisa tidur?" Rasulullah menjawab, "Tidak 
ada. Karenatiduritukatvannyamaut, sedangsurga tidakadamaut." la bertanya 

759 Lihat M-Dur Al-Mantsur (5/272). 

760 Liat biografinya di Usdi Al-Ghabah (4/24). 


442 Asiwimn Nuzul 



kembali, “Bagaimana istirahat mereka (ahli surga) itu?” Pertanyaan ini 
menyinggung perasaan Rasulullah. Beliau berkata, “Tidak ada capek di surga, 
semuanya serba senang dan enak. ” Maka turunlah ayat, “Yang menempatkan 
kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada 
merasa lelah dan tiada pula merasa lesu". 761 


Ayat 42, Firman Allah M: 




1 >J*» 




u 






“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; 
Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan , 
niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat 
(yang lain). Taikala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka 
kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecualijauhnya mereka 
dan (kebenaran) " 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Hilal, bahwasanya 
telah sampai kepadanya, sesungguhnya kaum Quraisy pernah berkata, 
“Sekiranya Allah mengutus Nabi dari golongan kami, niscaya tidak ada satu 
pun umat yang lebih taat kepada penciptanya, lebih setia kepada Nabinya, 
dan lebih berpegang teguh kepada kitabnya, kecuali kami.” Berkenaan 
dengan peristiwa tersebut, turunlah ayat, "Sesungguhnya mereka benar-benar 
akan berkata: "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari ( kitab-kitab yang 
diturunkan) kepada orang-orangdahulu.” (Ash-Shaaffat: 167-168). Dan ayat, 
“Atau agar kamu( tidak) mengatakan: "Sesungguhnya Jikalau kitab ini diturunkan 
kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. ” Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari T uhanmu , petunjuk dan 
rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah dan berpaling danpadanyai kelak Kami akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan stksa yang buruk, 
disebabkan mereka selalu berpaling ." (Al-An’am: 157), dan ayat, “Dan mereka 
bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah- Sesungguhnya 
jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan 


761 Lihat Ad-Dur AI-Manlsur (5/275). 


Asbabun Nuiul 44 3 



lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain ). tatkala datang 
kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah 
kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran) (Fathir: 42) 
Demikian juga kaum Yahudi pemah berkata, “Kami mendapatkan nabi yang 
akan diutus," dengan harapan bahwa dengan datangnya nabi itu mereka 
akan mendapat keunggulan atas kaum Nashram. 767 


762 Ibnu Kaisir (4/371) mengacakan, mereka adalah kaum Quraisy dan bangsa Arab bersumpah dengan 
nama Allah dengan sungguh-sungguh sebelum diutusnya para rasul, “Tatkaia daumg kepada mereka 
pemherc pcrmgotan, Mdkn kednwngtinnyn itu udak menambah kepada mereka, kecunii jauhnya mereka 
dari (kebenaran) Yakni dari seluruh bangsa-bangsa yang diutus para rasul kepada mereka. Lihat 
Ad-Dur Al'Montsur (5/27 7). 


444 Asbabun Nuzul 



YASIN 763 


Makkiyyah, Delapan Puluh Tiga Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 





“Yaa siin, Demi A/-Qwr’an yang penuh hikmah.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam kitab A d-Dalail, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan; Bahwa ketika Rasulullah & membaca surat As- 
Sajdah dengan nyaring, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka 
bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah S tetapi tiba-tiba tangan 
mereka terbelenggu di pundak-pundaknya, dan mereka menjadi buta. 
Mereka mengharapkan pertolongan Nabi # dan berkata, “Kami sangat 
mengharapkan bantuan tuan atas nama Allah dan atas nama keluarga.” 
Maka turunlah ayat, “Yaa siin, Demi Al'Qur’an yangpenuh hi/cma/i.” Hingga 
ayat “Sama saja bagi mereka Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka 
ataukah kamu lidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan 
beriman.” (Yasin: 1-10). Dan dikatakan; Tak seorang pun dari mereka 
yang beriman.' 64 


763 Al-Qurthubi (8/5635) menyebutkan, ini adalah surat Makkiyyah menurut ijma ulama. Kecuali 

satu ayat, "Kami menulislamapayangTeinb mereka kerfakan bekas-bekas yang mereka Mnggniktm.” 

(Yasin: 12) turun kepada Rani Salamah dari kaum Anshar yang bertempat di pinggiran kota 
Madinah dan mereka ingin pindah ke dekat masjid Nabawi. 

764 Al-Qurthubi (8/5635) menyebutkan, bahwa ketigaorangdari mereka adalah Abu Jahal, Al-Walid 
bin Al-Mughirah, dan seorang dari Rani Makhzum tidak diketahui namanya. 


Asbabun Nujul 445 


Ayat 8, Firman Allah 



“Seswn^w/mya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan 
mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Abu Jahal berkata, 
“Sekiranya aku bertemu dengan Muhammad, pasti aku akan berbuat 
(mencelakainya).” Maka Allah menurunkan ayat, “SesungguJmya kami 
Telah memasang belenggu di leher mereka , lalu tangan mereka (diangkat) ke 
dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka 
dinding dan di belakang mereka dividing (pula), dan Kami tutup (mata) mereka 
sehingga mereka tidakdapat melihat." (Yasin: 8-9) Ketika Nabi Muhammad 
berada di sekitar Abu Jahal, orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad 
berada di sisinya. Akan tetapi Abu Jahal tetap bertanya-tanya: “Mana ia?” 
karena tidak dapat melihatnya. 765 


Ayat 12, Firman Allah 


-iW x% 

S'- S'' 

“Sesunggidmya kami menghidup/am orang-orang mati dan kami menulislcan 
apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 
dan segala sesuaiu Kami kumpidkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh 
M ahfuzh)." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dan Al- 
Hakim dengan sanad yang shahih, dari Abu Sa’id Al-Khudri, ia berkata, 
"Bahwa Bani Salamah yang bertempat di pinggiran kota Madinah ingin 
pindah ke dekat masjid Nabawi. Maka turunlah, “Seswnggw/mya Kami 
rnenghidupkan orang-orang mati dan Kami memdisfcan apa yang telah mereka 
kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.” Maka Nabi & bersabda, 



765 Lihat sebelumnya. 


446 Asiwbun Nuzul 



“Sesung£uAjm be km telapak kalian menuju masjid dicatat oleh Allah sebaiknya 
kalian jangan pindah dari tempat kalian." 766 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas dengan hadits 
yang serupa. 


Ayat 77, Firman Allah 




“Dan apakah manusia tidak memperhatikan balnea kami menciptakannya 
dari secitik air (mani ), M aka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyatal ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang shahih, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, Al-Ash bin Wa’il datang menghadap Rasulullah SO 
dengan membawa tulang yang rusak sambil mematah-matahkannya. Ia 
berkata, “Hai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan tulang yang 
sudah lapuk ini?" Nabi & menjawab: “Benar. Allah akan membangkitkan 
ini, mematikan kamu, menghidupkan kamu kembali, serta memasukkan 
kamu ke dalam neraka jahanam ” Maka turunlah ayat, “Dan Apakah manusia 
tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), Maka 
tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!" hingga ayat “Maka M aha suci 
(Allah) yangdi tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah 
kamu dikembalikan." (Yasin: 77-83) 767 

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid, 
Ikrimah, Urwah bin Zubair, dan As-Suddi dengan hadits serupa, dengan 
tambahan bahwa orang tersebut bemama Ubay bin Khalaf. 768 


766Dhaiif jiddan (lemali sekali): At-Tirmidzi (3226) pada Bab At-Tafsn, dan Al-Hakim (2/465) 
dishahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir melalui 
empat jalur hadits, yang mana seluruhnya antara gharib atau mimqmfn'. Dan dinyatakan shahih 
dari jalur Muslim dan Ahmad. Lihat Ibnu Katsir (4/368). 

767 Shahih: Al-Hakim (2/429) dan mengatakan, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhan (Al-Bukhari 
& Muslim) dan tidak diriwayatkan oleh keduanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir 
(4/390) 

768 Al-Qurthubi (8/5696) Menyebutkan ini adalah riwayat mumjadu'. 


Asbabun Nujul 447 




Makkiyyah, Seratus Delapan Puluh Dua Ayat 


Ayat 64, Firman Allah 4%: 



“Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang 
menyala" 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, ia mengatakan; Abu Jahal 
berkata, “Kawan setiamu ini (Muhammad) menganggap bahwa di neraka 
ada sebuah pohon, sebagaimana kita ketahui api dapat memusnahkan 
pohon. Demi Allah dan sesungguhnya kami tidak mengenal Az-Zaqqum, 
kecuali yang kami ketahui Az-Zaqqum itu ialah kurma dan mentega.” Maka 
Allah menurunkan ayat ketika mereka heran bahwa di neraka ada pohon, 
“Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon ya?ig keluar dari dasar neraka yang 
menyala ." 

Dan diriwayatkan pula hadits serupa dari As-Suddi. 769 

Ayat 158, Firman Allah 

<5 j#i %X\ ySj c o 

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan 
sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke 
neraka). ” 




769Telah disebutkan takhrij haditsnya pada ayai 60 Surat Al-Isra’. 


448 Asiwhun Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, Bahwa ayat ini turun sebagai bantahan kepada tiga suku 
Quraisy, yaitu Sulaim, Khuza’ah, dan Juhainah. “Dan mereka adakan 
(hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. " 7/0 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu’ah Al-Iman, dari 
Mujahid, bahwa pembesar-pembesar Quraisy berkata, “Malaikat itu putri- 
putri Allah”. Bertanyalah Abu Bakar Ash-Shidiq, “Kalau begitu siapakah 
ibu-ibunya?” Mereka menjawab, “Putri-putri pembesar jin." Maka Allah 
menurunkan ayatnya, “Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar- 
benar akan diseret (ke neraka ). ” 77 ' 


Ayat 165, Firman Allah -fe 

“Dan Sesungguhnya kami benar-benar bershaj-shaf (dalam menunaikan 
perintah Allah)." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abi Malik, ia 
berkata, Bahwa manusia kerap kali shalat (bermakmum) dengan tidak 
teratur shafnya. Maka Allah menurunkan ayat, "Dan Sestmggtdmya kami 
benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah)." Maka mereka 
diperintahkan untuk bershaf (berbaris) teratur di waktu shalat. 

Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mundzirdari Ibnu Juraij, disebutkan juga 
dengan hadits serupa. 772 


Ayat 176, Firman Allah 



“Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan?” 


770 Ibnu Katsir berkata, Mujahid mengatakan, orang-orang musyrik berkata, “Para malaikat putri-putri 
Allah, maka Abu Bakar bertanya? Mereka berkata, putri-putri pembesar jin." 

771 Al-Qurthubi (8/5774) 

772 Ibnu Katsir (5/32) mengatakan dari jalur Ibnu Juraij dan begitu juga oleh Al-Qurthubi (8/5777) 


Asbabun Nujul 449 



Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa kaum 
musyrikin berkata, “Hai Muhammad, perlihackanlah dengan segera siksaan 
yang engkau ancamkan kepada kami!” maka turunlah ayat, “Malca apakah 
mereka memintasupayasiksa kami disegerakan!" Riwayat ini shahih menurut 
syarat Asy-Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim). 77 ' 


775 Lihat AA-Dut Al-Marusur (5/320) 


450 Asiwfmn Nuzul 




Makkiyyah, Delapan Puluh Delapan Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 




"Mengapa ia menjadikan tuhan'tuhan itu Tuhan Yang satu saja ? 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dishahihkan 
oleh Al-Hakim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Suatu kettka Abu Thalib 
sakit, kemudian orang-orang Quraisy mendatanginya ... Nabi S6 juga 
datang. Orang-orang lalu melaporkan apa yang diperbuat Nabi kepada Abu 
Thalib. Abu Thalib bertanya, “Wahai keponakanku, apa yang sebenarnya 
engkau inginkan dari kaummu?" Beliau menjawab, “Aku ingin agar mereka 
mengucapkan satu /calimnt yang menyebabkan mereka beragama, sedang 
orang-orang yang kerns hatinya harus membayar jizyah.” Abu Thalib berkata, 
“Satu Kalimat?” Beliau menjawab, “Ya.” Abu Thalib bertanya, “Apakah 
kalimat itu?” Beliau menjawab. “La Ilaha Illallah (Tidak ada Tuhan selain 
Allah).” Mereka berkata, “Satu tuhan saja, sungguh ini merupakan sesuatu 
yang mengherankan.” Maka turunlah berkenaan dengan mereka firman 
Allah, “Shaad, demi Al-Qur'an yang mempunyai Iceagungan... ” hingga “Dan 
sebenarnya mereka Mum merasakan adzab-Ku. .."(Shad: 1-8) 7 ' 5 


774 Al-Qurthubi( 8/5783) mengatakan; Surat Makkiyyah menurur selutuh ulama, 

775Hasan: At-Tirmidzi (3232) mengatakan bahwa had its ini hasan. Al-Hakim (2/432) 
menshahihkannya dandisepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan Ahmad (1/362). 

Ibnu Katsir (50/38) menuturkannya. Lihatayat 56 Surat Al-Qaahashdanayat 113 Surat At-Taubah. 


Asbabun Nujwl 451 



Surat 

AZ-ZUMAR 776 



Makkiyyah, Tujuh Puluh Lima Ayat 


Ayat 3, Firman Allah 36: 


u 


!*52f iiif i -Jf 


/vJ> L-» (3 >-4^ 0 all' o) ail' 

A* . N "f £f -S. V 3,"^ 

v_jAlS^ J aW o[ 




“Ingatloh, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik) . Dan 
orang-orang yang mengrunbil pelindung selain Allah ( berkata), "Kami Cidak 
menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada 
Allah dengan sedekat'dekatnya." Sesungguhnya Allah akan tnemutuskan di 
antara mereka lentangapa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya 
Allah Cidak menunjuki nrang-orangyangpendusta dan sangat ingkar .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai turunnya 
ayat ini, ia mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan tiga kabilah 
yaitu Amir, Kinanah, dan Bani Salamah. Mereka sebelumnya adalah para 
penyembah berhala-berhala. Mereka mengatakan bahwa para malaikat 
adalah anak perempuan Tuhan, dan mengatakan, "Kami tidak menyembah 


776 Ibnu Katsir mengatakan yaitu Surat Makkiyyah .... Diriwayatkan dari Aisyah •&,, ia mengatakan; 
Dahulu Rasulullah #4 berpuasa hingga dikatakan bahwa beliau tidak ingin berhuka. Beliau tidak 
puasa hingga dikatakan bahwa beliau tidak ingin berpuasa. Beliau setiap malam membaca sutat 
Bani lsraildan Az-Zumar (5/61). Hadits tersebut stacusnyashahihinenuruc Al-Albani,4874dalain 
S/iahih Al-jami'. 


452 Asbainm Nuzul 



mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat'dekatnya” 11 ' 1 

Ayat 9, Firman Allah Mi 


iff >< *' .s y-i-' !><■'> '"A 

Ifrjj A/b’'* 1 A*-L*j Pj* ■ 

\jj. C2 [%J& V d% SJZh$\ tpi Ji J 


“(Apakah kamu hai orang musyrik yanglebih beruntung) ataukah arangyang 
beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (adzab) akhiratdan mengharapkan ra/imat Tuhannya? Katakanlah, 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang wig r idak 
mengetahui'” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman Allah 
M, (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadah di waktu-waktu malam. Umar mengatakan; Ayat ini turun 
berkenaan dengan Utsman bin Affan. 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir. 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat ini 
turun berkenaan dengan Ibnu Mas’ud, Ammar bin Yasir, dan Salim mania 
Abi Hudzaifah. 


Juwaibir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Ayat ini turun 
berkenaan dengan Ammar bin Yasir. 778 


777 Lemah karena adanyaJuwaibir. Lihat Ad-Durr Al-Mantstrr(5/355). IbnuKacsirtidakmenjelaskan 
secara jelas mengenai sebab lemahnya hadics ini, akan tetapi ia mengatakan; Allah mengabarkan 

mengenai para penyembah bcrhala dari kalangan kaum musyrik.sesungguhnya yang mereka 

tuju adalah berhala-berhala untuk dijadikan para malaikat yang mendekatkan kepada Tuhan, 
menurut persangkaan mereka (5/61). 

778 Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Utsman bin Affan dan 1 a menisbatkan 
pendapat ini kepada Ibnu Umar. Ibnu Katsir mengatakan; Adapun Ibnu Umar '*g: mengatakan 
seperti itu karena Amirul MukmininUtsman bin Affan banyaksekali dalam melaksanakanshalat 
malam dan membaca A1 -Qur an sehingga terkadang dalam saru rakaat ia membaca sat u Al-Qur' an, 
sebagaimanadiriwayatkan oleh Abu Ubaidah •*. 

Al-Qurthubi (8/5883) menainbahkan pulanama Shuhaib, Abu Daarr.dan Ibnu Mas’ud. Ada pula 
yang mengatakan bahwa mereka adalah Abu Rakar dan Umar ‘rSt. 


Asbabun Nujul 453 




Ayat 17, Firman Allah 46: 





“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yam) cidak menycmbahnya dan 
kembali kepada Allah , bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah 
berita itu kepada hamba-hamba-Ku.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayac, “Di s ana ada tujuh pintu" Maka salah 
seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Rasulullah seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tujuh budak dan sungguh 
aku telah memerdekakan bagi setiap pintu satu budak.” Maka turunlah 
ayat, “Dan orang'orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidakmenyembahnyadan 
kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berica 
itu kepada bamba- hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya mereka ItulaJi orang-orang yang telah diberi Allah 
petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. ’’(Az-Zumar: 
17-18) 779 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya ayat 
ini turun berkenaan dengan tiga golongan yang ada pada zaman jahiliyah 
mengucapkan perkataan, “Tiada Tuhan selain Allah.” Mereka adalah Zaid 
bin Amru bin Nufail, Abu Dzarr AbGhifari, dan Salman Al-Farisi. 780 


Ayat 23, Firman Allah 3?: 

j > - b '.'A i-re A'C . '\ \ '' w \ 'A'- 

*» -t I- 'i ■>>''■ ' \\\ 

^ p-fgj 

r At t. " . -. - 'A s* 


,aj \j iit J-UI4 



779 Sanadnya lemah karena adanya Juwaibir. Hadits tersebut disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam 

At-TVxi^feiraJt dari Bilal Jugadisebutkan dalam Ad-Durr Al-Mantsur (5/357). 

780 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5888). 


454 Asbabun Nuzul 



"Allah telah menurunkan perkatrnn yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an 
yangserupa (mum ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karerumya 
kulit orang'urang yang takut kepada Tuhannya. kemudian menjadi tenang 
kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah , 
dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang 
siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada searangpun pemberi petunjuk 
haginya.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan dalam surat Yusuf. 781 


Ayat 36, Firman Allah 3s: 








‘‘Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka 
mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan ) yangselain Allah ? Dan 
siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk 
baginya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma’mar, ia mengatakan; Ada seorang 
laki-laki yang berkata kepadaku; Orang-orang berkata kepada Nabi £6, 
“Sungguh engkau menyudahi perbuatan mencela tuhan-tuhan kami atau 
kami akan memintanya supaya membuatmu gila.” Maka turunlah ayat, “Dan 
mereka mempertakuti kamu dengan (semba/ian-semba/ian) yang selam Allah. "' 82 


Ayat 45, Firman Allah -Jg: 



781 Lihat surat Yusuf ayat 3. 

782 Al-Qurthubi (8/5903) meriwayackannya dan ia menambahkan; Qatadah berkata; Khalid bin 
Al-Walid berjalan menuju bethala Al-Uzza untuk menghancurkannya dengan kapak. Penjaga 
berhala lalu berkata kepadanya, “Aku peringatkan kepadamu wahai Khalid atas apa yang akan 
dilakukannya. Sesungguhnya ia memiliki sesuatu yang sangat kuat dan tidak ada sesuatu yang bisa 
mengalahkannya. Khalid lalu heranjak menuju Al-Uzza dan memegang hidung berhala itu lalu 
menghancurkannya dengan kapak. Adapun menakuc-nakuti Khalid sama dengan menakut-nakuti 
Nabi &■ karena beliau yang mengarahkan Khalid. Dengan demikian, pada ayat ini menerangkan 
mereka yang menakut-nakuti Nabi tf-. 


Asbabun Nuzul 455 




< > * 
°Jsf 






% 


“Dan apabila hanya nama Allah saja yangdisebut, kesallah had orang-orang 
yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan - 
sembahan selain Allah yang disebut, uba-nba mereka bergirang had ." 


Sebab Turunnya Ayat 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya ayat ini turun 
ketika Nabi 0 membaca surat An-Najm di hadapan Ka’bah, sementara 
orang'Otang kafir merasa girang ketika tuhan-tuhan mereka disebut. 783 


Ayat 53, Firman Allah 4s: 

^r}' <—JJ'Ain 


“Katakanlah, “Hai hamba-hamba-fCu yang mclampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmai Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Pengampim lagi Maha Penyayang." 


Sebab Turunnya Ayat 

Sudah disebutkan sebeluinnya mengenai hadtts yang diriwayatkan oleh 
Al'Bukhari dan Muslim dalam surat Al-Furqan. 784 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, 
da mengatakan; ayat tersebut turun berkenaan dengan penduduk Makkah 
yang musyrik. 78 '’ 

Al-Hakim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan; Dahulu kami mengatakan bahwasanya orang yang murtad 
tidak bisa lagi bertaubat ketika ia meninggalkan agamanya setelah masuk 
Islam dan mengetahui Islam. Ketika Rasulullah 0 sampai ke Madinah, 
maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka, "Kacakanlah, “Hai 
hamba-hamba-Ku yangmelampaui batas ...” 786 


783 Lihat Surat Al-Hajj ayat 52. 

784 Lihat Surat Al-Furqan ayat 70. 

785 Ibnu Jarir (24/10) dan lihat pula Ibnu Katsir (5/77). 

786 Al-Hakim (2/472) meriwayatkan dan mengatakan; Hadits ini shahih menurut syarat Asy- 
Syaikhaini dan keduanya tidak mentakhrijnya. 


456 Asbabun Nuzul 



Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha’if dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah & mengutus seseorang kepada Wahsyi yang 
telah membunuh Hamzah untuk diajak masuk Islam. Kemudian Wahsyi 
mengutus seseorang kepada beliau untuk bertanya, “Bagaimana mungkin 
engkau mengajakku masuk Islam sementara engkau menyangka bahwa 
orang yang melakukan pembunuhan, zina atau berbuat syirik, maka ia akan 
mendapatkan dosa yang dilipatgandakan pada hari kiamat dan akan berada 
di sana selama-lamanya. Sedangkan aku sudah melakukan hal tersebut. 
Apakah ada keringanan bagiku?” Maka Allah menumnkan ayat, “Kecuali 
orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih." (Maryam: 60) 

Wahsyi berkata, “Ini mempakan syarat yang berat.” Mungkin aku tidak 
mampu melakukan itu. Maka Allah menurunkan ayat, “SestmgguAnya Allah 
tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain 
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. "(An-Nisa': 48) Wahsyi 
berkata, “lm menumtku mempakan kehendak-Nya, maka aku tidak tahu 
apakah Dia mau mengampuniku atau tidak? Apakah mungkin selain ini?’’ 
Maka Allah menurunkan ayat, “Katakardah, “Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlaA kamu berputus asa dari 
rahmat Allah.” Wahsyi berkata, “Kalau demikian, maka ya.” Maka Wahsyi 
masuk Islam. 

Ayat 64, Firman Allah 

“Katakanfah, ‘‘Maka apakah kamu menywruA aku menyembah selain Allah, 
hai orang-orang yang tidak berpengetahuan'” 

Sebab Turunnya Ayat 

Sebab turunnya ayat ini akan disebutkan dalam surat Al-Kafirun. 
Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dari Hasan Al-Bashri, ia 
mengatakan; Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi “Apakah engkau 
menyatakan kesesatan atas bapak-bapakmu dan nenek moyangmu? Maka 
Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Maka apakah kamu menyuruh aku 
menyembaA selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan ?” hingga 
firman-Nya, “Termasuk orang-orang yang bersyukur. " (Az-Zumar: 64-66) 787 





787 Al-Qurthubi (8/5922) mengatakannya, begitu pula Ibnu Katsir (5/86). Juga terdapat dalam Ad- 
Dun Af-.Manlsur (5/368). 


Asbabun Nuzul 457 



Ayat 67, Firman Allah •fe 



“Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 
semestinya padahal burnt seluruhnya dalam genggaman-Nya pada han 
kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Tuhan 
dan Mafattinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” 

Sebab T urunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dan menshahihkannya dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan; Suatu ketika orang Yahudi lewat berpapasan dengan 
Nabi &>, kemudian dia berkata, “Wahai Abul Qasim, apa yang kamu 
katakan ketika Allah meletakkan langit-langit atas ini, bumi-bumi atas 
ini, air atas ini, dan gunung atas ini. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan 
mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. 

Adapun hadits dalam kitab shahih menggunakan redaksi “kemudian 
Rasulullah membaca” bukan “Allah menurunkan ayat.” 78 * 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Orang- 
orang Yahudi pada suatu pagi memerhatikan mengenai penciptaan langit, 
bumi, dan para malaikat. Setelah selesai mereka kemudian mereka mencoba 
mengagungkan penciptaan itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka 
tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya." 

Sa’id bin Jubair meriwayatkan, ia mengatakan; Orang-orang Yahudi 
saling membicarakan sifat Tuhan. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak 
mereka ketahui dan tidak mereka lihat. Maka Allah menurunkan ayat ini. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ar-Rabi’ bin Anas, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, “Kursi Allah meliputi langit dan bumi. ”(A1-Baqarah: 258) 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah kursi. Bagaimana dengan 
Arasy?” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya ” m 

788 Hadits shahih. At-Tirmidzi, 3240 dalam kitab Tafsir. Ahmad meriwayaikannya, 1/324. 

789 Ibnu Katsir (5/84-85) mengatakan dan Abdullah bin Mas’ud •*, ia mengatakan; Suatu ketika 
ada seorang laki-laki dari Ahli Kitab mendatangi Nabi Sf-. Dia berkata, “Wahai Abul Qasim, aku 
mendengar bahwa engkau mengatakan A Halt Tania membawa makhluk-makhluk di atas satu 
jati, langit-langit di atas satu jari, bumi-bumi di atas satu jati, pepohonan di atas satu jari, air dan 
tanah di atas satu jari.” Rasulullah # pun tertawasehingga lampak gigi geraham beliau. Beliau lalu 


458 Asiwitun Nuzul 



Surat 


GHAFIR (AL'MU’MIN) 

* 



Makkiyyah, Delapan Puluh Lima Ayat 


Ayat 4, Firman Allah M: 



“Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang' 
orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas 
dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu..” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi dari Abu Malik 
berkenaan dengan firman Allah, Abu Malik berkata; ““Tidak ada yang 
memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir." Ayat 
ini turun berkenaan dengan Al-Hants bin Qais As-Sahmi. 790 

Ayat 56: Firman Allah 



berkata, “Allah Sfh menurunkan ayat, “Dan mereka a dak mengagungkan AlIaA dengan pengognngun 
yang semestittya." Al-Qurthubi (8/5924) inenuturkannya. Lihat pula Ahmad (1/378). Asal hadits 
ini ada dalam kitab Al-Bukhari (7415) Bab At-Tauhid. 

790 Lihat Ad-Dun Al-Manirur (5/380). 


Asbabun Nuzul 459 


“Sesungguhnya orang-orang yangmemperdebatfcan tentangayat-ayat Allah 
tanpa aiasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka 
melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali 
dada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. 
Sesunggahnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah, ia mengatakan; Orang-orang Yahudi 
mendatangi Rasulullah dan menuturkan perihal Dajjal. Orang-orang itu 
berkata, “Dia akan ada di akhir zaman.” Mereka menganggap perkara itu 
sebagai sesuatu yang besar. Mereka juga mengatakan bahwa Dajjal akan 
melakukan hal seperti ini. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya 
orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa aiasan yang 
sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah 
(keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali dada akan mencapainya, 
maka mimziWi perlindungan kepada Allah." Allah memerintahkan Nabi- 
Nya untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Beliau berkata, 
“Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih agung daripada 
penciptaan manusia Dajjal.” 791 

Diriwayatkan dari Ka’ab bin Al-Ahbar dalam firman-Nya, “Sesungguhnya 
orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa aiasan. ’’ Ka’ab 
mengatakan; Mereka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi. 
Ayat ini diturunkan atas apa yang mereka nantikan berupa urusan Dajjal. 797 


Ayat 66, Firman Allah 


> t> t-'T . > < > At '>A a * i 






“Katakanlah (Wahai Muhammad), “Sesungguhnya aku dilarang 
menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang 


791 Ibnu Katsir (5/114) menuturkannya, dan menisbatkan kepada Abul Aliyah. la mengatakan; Di 
sini tetdapat riwayat yang disayangkan. 

792 Al-Qurthubi (8/5974). Dalam hadits ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan; 
Sesungguhnya Dajjal akan datang dalam waktu sebentar lagi kemudian kerajaan akan dikembalikan 
kepada kami. Sungai-sungai akan berjalan bersamanya. Ini adalah salah satu tanda-tandadari Allah 
dan ini merupakan sesuatu yang besar. Maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengan mereka. 
Riwayat ini dinisbatkan kepada Abul Aliyah. Lihat kisah tentang Dajjaldi dalam kitab Al-Tadzirroh 
karya Al-Qurthubi, cetakan Dar Al-Fajr li At-Turats. 


460 Asiwbun Nuzul 



kepadaku ke terangan-keterangar dan Tuhanku; dan aku diperintahkan 
supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Walid bin 
AbMughirah dan Syaibah bin Rabi’ah berkata, “Wahai Muhammad, tarik 
kembali apa yang telah engkau katakan dan teruslah mengikuti agama ayah- 
ayahmu dan nenek moyangmu.” Maka Allah menurunkan ayat, “KatakanWi 
(Wahai Muhammad) , “Sesunggufovya aku dilarang menyembah sembahan yang 
kamu sembah selain Allah. 


793 Lihat: Ad-Duir AJ-Mantsur (5/392). Riwayat ini lemah karena adanya Juwaibir. 


Asbabun Nuzul 461 




Makkiyyah, Lima Puluh Empat Ayat 


Ayat 22, Firman Allah 4c: 



“Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran , 
pengjihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahuia Allah 
ttdak mengetahui kebanyakan dan apa yang kamu kerjakan. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad meriwayatkan dari 
Ibnu Mas’ud, ia mengatakan; ada tiga orang yang saling berdebat di sekitar 
Baitullah. Ketiga orang itu adalah dua orang Quraisy dan satu orang Tsaqif 
atau dua orang Tsaqif dan satu orang Quraisy. Salah seorang di antara mereka 
berkata, “Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah Allah mendengar 
apa yang kita katakan?” Orang yang lain berkata, “Allah mendengar apabila 
kita berkata keras dan tidak mendengar apabila kita berkata pelan.’’ Orang 
yang lain berkata, “Apabila Allah mendengar apabila kita berkata keras, 
maka Dia juga akan mendengar ketika kita berkata pelan.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi.” m 


794 Al-Qurthuhi (9/6001) mengatakan bahwa seluruh ulama menyatakan ini adalah Surat Makkiyyah 
795Shahih: mutcafaq alaih. Al-Bukhari (4817) meriwayatkan dalam Bub At-Tu/sir, Muslim (2775) 
meriwayatkan dalam Bab (i Shifat Al-Muna/Sqm; At-Tirmidzi, (3248) meriwayatkan dalam Bab 
At-Tu/sir; dan Ahmad (1/381) meriwayatkan dalam Kitab Al-Musnfld. Al-Qurthubi (9/6017) dan 


462 Asiwirun Nuzul 



Ayat 40, Firman Allah 


JZ. Gj&k x| ' oi 

\ ^ ''A'lx' K i A'Z.1 i' k -t^ - 

^rwaJ O^Uju L*j ,aj[ U pj U.U ^b ^ 


“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayaf-ayat Kami, mereka 
tidak tersembuny i dari Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan 
ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang dacang dengan 
aman sentosa pada hari kiamat! Perbaatlah apa yang kamu kehendaki; 
sesungguhnya Dia Maha Meiihat apa yang kamu kcrjakan. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari Basyir bin Fath, ia mengatakan; Ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan Ammar bin Yasir, “Maka 
apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neralta lebih baik ataukah orang- 
orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang 
kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Meiihat apa yang kamu kerjaJ<an." n6 


Ayat 44, Firman Allah 3gj 


ya tat <-0 aai; 


“Dan jika Kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa 
Arab tentulah mereka mengatakan , “Mengapa tidak dijclaskan ayat- 
ayamya?" Apakah (patut Al-Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul 
adalah orang) Arab ? Katakanlah, “Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan 
penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak 


Ats-Tsa’labi mengatakan; Orang Tsaqif itu adalah seorang budak yang dikhitankan oleh Rabi’ah 
dan Shafwan bin Umayyah. Lihat: Ibnu Katsir {5/131). 

796 Al-Qurchubi {9/6032) mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Utsman, ada pula yang 
mengatakan maksudnya adalah Hamzah. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Umar bin Al- 
Khaththah. Ada yang mengatakan maksudnya ada I ah Ahu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, 
Ada yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang Mukmin. Ada yang mengatakan maksudnya 
adalah secara umum, dalam arti bahwa orang yangdimasukkanke dalam neraka adalah orang kafir, 
sedangkan orang yang akan datang dalam keadaan aman pada hari kiamat adalah orang Mukmin. 


Asbabun Nugul 463 



beriman pada telinga mereka ada sumbata n, sedang AbQur'an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang 
dipanggil dari tempat yang jauh." 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Jarir meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, dia mengatakan; orang- 
orang Quraisy berkaca, “Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan dalam 
bahasa A’jamiyy (non-Arab) dan Arab. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Tentulah mereka mengatakan, "M engapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” 
Allah menurunkan setelah ayat ini dengan bahasa Arab. 

lbnu Jarir mengatakan; pembacaan atas ayat ini adalah A’jamiyy dengan 
tanpa istifham. 791 


797 Sanadnya lemah karena Juwaibir. lbnu Katsir (5/139) menuturkan hadits ini. begitupula deng 
Al-Qurthubi (9/6035). 


an 


464 Asiwimn Nuzul 




Surat 

ASY-SYURA 798 



Makkiyyah, Lima Puluh Tiga Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 

£ -- ./ >\ s > -f k f -t ■ -i r-'-* .tr- 

,aJ -Oy <y -^1) 

‘V'Ac- ^ 

“Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agatna iru 
diterima maka bantahan mereka itu sia-siasaja di sisi Tahan mereka. Mereka 
mendapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka adzab yang sangat keras.” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Tatkala 
diturunkan ayat, “Apabtla telah datang pertokmgan Allah dan kemenangan, ” 
orang-orang musyrik di Makkah termasuk juga orang-orang mukmin 
mengatakan, “Orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama 
Allah. Mereka keluar dari sisi kami. Lantas bagaimana kami menegakkan 
yang ada di sisi kami?” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang 
membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka 
itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka.’’ 


798 Al-Qurthubi (9/604.3) mengatakan bahwa Sutat Makkiyyah menurut pendapat Al-Hasan, 
Ikrimah, Atha, dan Jabir. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan; Kecuali empat ayat, salah 
satunya diturunkan di Madinah yaitu, ’’JtukiA (ktirt.nui) yang (dcngan itu) Allah menggembtrakan 
hamba- hamba-Nya yang bcrimon dan mengerjaknrt amal yangs/ia(e/i. KataianlaA: “Aku adok mcminta 
kepadamu sestuuu wfxtb pun atas serwmku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”. Dan siapa yang 
mengerrakan kcbaikan akan Kami lambakkan baginya kebaikan pada kebmkannya itu. Sesunggubnya 
AUaii MakaPengampun lagiMahaMemyukuri." (Asy-Syura: 2.3) 


Asbabun Nujul 465 




Abdurrazaq meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, “Dan 
arang'Orangyangmembantah (agama) Allah." Qatadah mengatakan; Mereka 
adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani. Mereka berkata, ’‘Kitab kami 
sebelum kitab kalian, nabi kita sebelum nabi kalian, dan kami lebih baik 
daripada kalian.” 799 

Ayat 23, Firman Allah 



“Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba- 
Nya yang beriman dan mengerjalcan amal shaleh. Katakanlah, “Aku tidak 
meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang 
dalam kekeluargaan." Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Rami 
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." 

Sebab Turunnya Ayat 

AtlvThabarani meriwayatkan dengan sanad dha’if dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Orang-orang Anshar mengatakan, “Seandainya kita 
mengumpulkan harta untuk Rasulullah S.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali 
kasih sayang dalam kekeluargaan." Kemudian sebagian di antara mereka 
berkata, “Sesungguhnya orang itu mengatakan hal tersebut untuk membela 
dan menolong Ahli Bait. Maka Allah menurunkan ayat, “Bahkan mereka 
mengatakan, “Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah.” 
hingga “Dan Dialah yang menertma taubat dan hamba-hamba-Nya. ’’ {Asy- 
Syura: 24-25 > Allah menawarkan mereka untuk bertaubat, hingga firman- 
Nya, “Dan menambah (pa/tala) liepada mereka dari karunia-Nya. “(Asy-Syura: 
26 ) m 

799 Lihat Ibnu Katsir <5/149) dan Al-Qurthubi (9/6057). 

800 Dha if: Ath-Thabaram meriwayatkan dalam Al-Ausath. Ibnu Katsir (5/153) mengatakan bahwa 
khithab/perintah iniditujukankepada orang-orang kafir Quraisy hingga mereka mau beriman. Al- 
Qurthubi (9/6064) mengatakan bahwa Ibnu Abbas betkata; Sesungguhnya Nabi @ tidak berada 
di Quraisy melainkan semuanya adalah kerabat beliau. Maka beliau berkata, “Melainkan kalian 
menyambung kekerabatan antara aku dan kalian." 


466 Asbainm Nuzul 



Ayat 27, Firman Allah 

C 


i\Z u j?yj\ 4 5j£tf & X^jjj 



» ^ f> -r 


t ajL*> Ail 


“Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah 
mereka akan meiampaui batas di muka bumi, tempi Allah menurunkart apa 
yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Ma/ia Mengetaliui 
(keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melilidt.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Ali, ia 
mengatakan; Ayat ini turun berkaitan dengan Ashab AshShuffah, "Dan 
jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka 
akan meiampaui batas di muka bumi," Hal tersebut dikarenakan mereka 
mengatakan; Seandainya boleh kami meminta, maka kami akan meminta 
dunia. 801 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Amru bin Huraits hadits yang 
serupa. 802 


801 Shahih: Al-Hakim (2/483) mengatakan; Sanadnyashahihdan keduanva tidak meriwayatkannya. 
Al-Qurthubi mengatakan; Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan sekelompok orang 
dari Ahli Ash-Shuffah yang berharap mendapatkan keluasan dalam rezeki. Khabab bin Al-Art 
mengatakan; ayat itu turun berkenaan dengan kita, Kami melihat harta-harta yangdimiliki Rani 
An-Nadhir, Bani Quraizha.h dan Bani Qainuqa’, maka kami mengharapkan itu. 

802Hadits shahih. Al-Haiisami meriwayatkan dalain Al-Majma’ (7/104) dan dinisbatkan kepada 
Ath-Thabarani. la mengatakan, para petawinya adalah perawi yang shahih. 


Asbabun Nujul 467 




AZ-ZUKHRUF 03 


Makkiyyah, Delapan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 4c: 






"Dan mereka menjadikan malaikiit-malaikat yang mereka itu aAalah hamba - 
hamba Allah Yang Ma/ia Pemuroli sebagai orang-orang perempuan. Apakah 
merekamenyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan 
persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjau/aban." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, 1 a mengatakan; Orang- 
orang munafik mengatakan; Sesungguhnya Allah berbesan dengan jin 
sehingga keluarlah para malaikat. Maka turunlah ayat berkenaan dengan 
mereka, “Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 
hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan .” 8<M 


803 Al-Qurtliubi (9/6105) mengatakan baliwaSurat Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. Muqatil 
mengatakan, Selain ayat, “Dan Tanyakanlab k epada Rasul-rasul Kami yang teiaA Kami ntus sefceium 
kamu: ‘Adaluih Kami menentukan tuhan-luhan untuk discmbah selain Allah yang Maha Pemurah '" 
(Az-Zukhruf: 45) 

804 Al-Qurthiibi (9/6117) mengatakan bahwa Nabi bertanya kepada mereka, “Apa yang 
membuat kalian mengatakan bahwa mereka para malaikat adalah perempuan-perempuan 
Mereka menjawab, “Kami mendengar itu dari nenek movang kami dan kami hersakai bahwa 
mereka tidak berdusta ketika mengatakan bahwa para malaikat adalah perempuan-perempuan." 
Allah 3? kemudian berfirman, Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai 
patanggungjtnvaban . * 


468 Asbabun Nuzul 



Ayat 31, Firman Allah 

$&&&*&& 

“Dan mereka berkata, “M engapa Al-Qur'an ini' tidak dicurunkan kepada 
seorang besar dari salah satu dm negeri IMekah dan Taif) ini?” 

Sebab Turunnya Ayat 

Sudah disebutkan sebelumnya dalam Surat Yunus mengenai sebab 
turunnya firman Allah M, “Dan mereka berkata, “Mengapa Al-Qur'an ini 
tidak diturunkan ....” M5 




Ayat 36, Firman Allah 



“Barartgsia/ia yang berpalirtg dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah 
(Al-Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan 
itulab yang menjadi teman yang selalu menyertainya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Al-Walid 
bin Al-Mughirah berkata, “Seandainya apa yang dikatakan Muhammad 
adalah benar, maka akan turunlah Al-Qur'an kepadaku atau kepada Ibnu 
Mas’ud AtS'Tsaqafi.” Maka turunlah ayat tersebut. 600 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Utsman Al- 
Makhzumi bahwasanya orang-orang Quraisy berkata, “Tentukanlah 
dari setiap satu orang pengikut Muhammad, untuk diadakan satu orang 
laki-laki.” Maka mereka menentukan untuk Abu Bakar seorang laki-laki 
bernama Thalhah. Thalhah lalu mendatangi Abu Bakar yang bersama 
dengan kaumnya. Abu Bakar lalu bertanya, “Kepada apa engkau mau 
mengajakku?” Thalhah berkata, “Aku mengajakmu untuk menyembah 
Al-Latta dan Al-Uzza.” Abu Bakar bertanya, “Apa itu Al-Latta?" Thalhah 


805 Lihat Jurat Yunus ayat 2. 

806 Lihat pembahasan sebelumnya. Dalam Ibnu Katsirf 5/172) disebutkan bahwasanya dua orang laki- 
laki tersebut adalah Utbah bin Rabi’ah di Makkah dan Abd Yalil di Thaif. Ada yang mengatakan 
maksudnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Hubaib bin Umar bin Umair. Ada pula yang 
mengatakan maksudnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas’ud Ats-Tsaqafi. 
Ada pula yang mengatakan; Al-Walid bin Al-Mughitah dan Kinanah bin Amru bin Umair Ats- 
Tsaqafi. 


Asbabun Nuzul 469 



menjawab, “Yaitu Tuhan kami.” Abu Bakar bertanya, “Lantas apa itu Al- 
Uzza?” Thalhah berkata, “Yaitu anak-anak perempuan Allah.” Abu Bakar 
bertanya, “Lantas siapa ibunya?” Thalhah diam dan tidak bisa menjawab. 
Dia kemudian berkata kepada para sahabatnya, “Jawablah pertanyaan laki- 
laki ini.” Orang-orang yang ada di situ juga terdiam. Kemudian Thalhah 
berkata, “Bangunlah wahai Abu Bakar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” 
Maka Allah menurunkan ayat, "Barangsiapa yang her pa/mg dari pengajaran 
Tuhan Yang Ma/ia Pemurah (A!-Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang 
menyesatkan).” 307 


Ayat 57, Firman Allah iis: 



' -? rT 

if.' ViUJ> 


“Dan tatkala putra Maryam (La) dijadikan perumpamaan ti ba-tiba kaummu 
(Quraisy) bersorak karenanya .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih begitu pula dengan Ath- 
Thabarani yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah 
berkata kepada orang-orang Quraisy, “Sesungguhnya tidak ada seorang 
pun yang menyembah selain Allah yang akan mendapatkan kebaikan.” Maka 
mereka berkata, “Bukankah engkau menyangka bahwa Isa dahulunya 
adalah seorang nabi dan hamba yang shalih. Padahal dirinya dijadikan 
sesembahan selain Allah.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan tatkala putra 
Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-ttba kaummu (Quraisy) bersorak 
karenanya.” 308 


80? Ad-Dun Ai-Mantsur (6/19). 

808Shahih: Al-Haitsaini (7/104) meriwayatkan dalara AI-Majma'. ia mengatakan, Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Di dalamnya ada A shim bin Bahdalah. Ahmad 
dan lainnya menganggapnya terpercaya, sedangkan para perawi lainnyaadalah para perawi shahih. 
Al-Qurthubi (9/6149) mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy berkata, "Muhammad 
berharap bahwa kita menjadikan Tuhan sebagaimana orang-orang Nashrani menjadikan Isa 
bin Maryam sebagai Tuhan.” Ibnu Abbas berkata, “Orang yang membuat perumpamaan itu 
adalah Abdullah bin Az-Zab‘ari, dan ia menuturkan kisah itu secara panjang lebar. Ibnu Katsir 
meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya orang yang membuat perumpamaan itu adalah An- 
Nadht bin Al-Haiitsdi depan Al-Walid bin Al-Mughirah (5/178). 


470 Asbainm Nuzul 



Ayat 80, Firman Allah ■M 

■f > • ■"< 

“Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan 
bisikan-bisikan mereka? Sebenamya (Kami mendengar), dan utusan^utusan 
(malaikat-malaikai) Kami selalu mencatac di sisi mereka." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi, ia 
mengatakan; Di antara kami ada tiga orang yaitu antara Ka’bah dan tirainya. 
Mereka adalah dua orang Quraisy dan satu orang Ats-Tsaqif atau dua orang 
Ats-Tsaqif dan satu orang Quraisy. Salah seorang di antara mereka berkata, 
“Bagaimana pendapat kalian apakah Allah mendengar perkataan kita?” 
Salah seorang di antaranya lagi berkata, “Apabila kalian mengeraskan suara, 
maka Dia akan mendengar dan apabila kalian memelankan suara, maka 
Dia tidak mendengar." Maka Allah menurunkan ayat, “ Apakah mereka 
mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?” 809 




809 Lihat surat Fushshilat ayat 22. 


Asbabun Nujul 471 




Surat 

AD-DUKHAN 



Makkiyyah, Delapan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 10, Firman Allah 

CD ' 1 

“Maka tunggulah hari ketika langit membaiva kabut yang nyata." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia mengatakan; 
Bahwasanya orang-orang Quraisy ketika menentang Nabi maka beliau 
mendoakan mereka supaya ditimpa paceklik sebagaimana yang dialami oleh 
umatnya Nabi Yusuf. Mereka akhimya terkena paceklik hingga mereka 
memakan tulang belulang. Ada seorang laki-laki yang memandang ke arah 
langit sehingga ia melihat antara dirinya dengan langit seperti ada kabut. 
Hal itu karena dirinya merasa sangat berat menanggung derita. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Maka tunggulah hari ketika langit membaiva kabut yang 
nyata,” Maka laki-laki itu mendatangi Rasulullah <&. Kemudian ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah kepada kabilah Mudhar 
karena mereka sudah binasa.” Beliau lalu meminta hujan sehingga akhirnya 
orang-orang mendapat rahmat hujan. Maka turunlah ayat tersebut. sic 


810 Shahih: Al-Bukhari (4821) meriwayatkandalam Bab At-Ta/srr. Lihat tafsir Surat Al-lsra' ayat 60. 
Al-Qurthubi (9/6180) juga meriwayatkan hadits itu. 


472 Asfeainm Nuzul 


Ayat 15-16, Firman Allah Mi 






“Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit 
sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami 
menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi baiasan. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Turunlah firman Allah ■&, “Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar)." 
Maka ketika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka kembali 
kepada keadaannya semula. Maka Allah menurunkan ayat, “(iugatla/i) hari 
( ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya 
Kami adalah Pemberi baiasan.” Maksudnya adalah Hari Perang Badar. 811 

Ayat 43, Firman Allah 4s: 



“Sesungguhnya pohon zaqqum itu." 

Sebab Turunnya Ayat 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Malik, la mengatakan; 
Sesungguhnya Abu Jahal membawa kurma dan keju, kemudian ia 
berkata, “Buatlah zaqqum oleh kalian. Inilah zaqqum yang dijanjikan oleh 
Muhammad kepada kalian.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya pohon 
zaqqum itu. makanan orang yang banyak berdosa ." (Ad-Dukhan: 43-44) 


Ayat 49, Firman Allah 



« ✓ I +* ✓ < * > 


“Rasakanlah , sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. ” 


811 Ibnu Katsir, (5/191) menuturkan dan menisbatkannya kepada Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka’ab. 
Ibnu Abbas mengatakan, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, “Maksud dari pukulan tersehur adalah 
pada hari perang Badar, sedangkan aku mengatakan maksudnya adalah Hari Kiamat. Ibnu Katsir 
inengacakan; Ini adalah sanad yang shahih, dan yang dikatakan oleh AHasan Al-Bashridan Ikrimah 
menurut dua riwayat yang paling shahih. Wailau A'Inm. Lihat: Al-Qurthubi (9/6183). 


Asbabun Nugul 4/3 



Sebab Turunnya Ayat 

Al-Umawi meriwayatkan dalam kicab “Af-Magfowj” dari Ikrimah, ia 
mengatakan; Rasulullah & bertemu dengan Abu Jahal, kemudian beliau 
berkata, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk mengatakan 
kepadamu, "Kecelakaanlah bagimu(hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.” 
(Al-Qiyamah: 34-35) Abu Jahal lalu mencopot pakaiannya lalu berkata, 
“Engkau dan sahabatmu tidak akan bisa melakukan sesuatu terhadapku. 
Engkau tahu bahwa aku adalah orang yang akan dilindungi penduduk 
tanah Batha\ dan aku adalah orang yang perkasa dan mulia.” Allah lalu 
mematikan dan menghinakan Abu Jahal pada perang Badar, serta mengejek 
dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Dalam hal ini turunlah ayat, 
"Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." 

lbnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dengan hadits yang serupa. 812 


812 Al-Qurthubi (9/6200) meriwayatkannya dari Ikrimah dan Qatadah dengan sanad yang sama 
sebagaimanadisebutkanoleh As-Suyuthi. Demikiandikatakan oleh lbnu Katsir (5/199). 


474 Asixiinm Nuzul 




Ayat 23, Firman Allah 


c^Ji >J <-**&• '^±.J Jefe'ioA a]tSlj Aby*> jjif ^ cCa^sl 

e -' '".1 z < f t #- '< ''<. " <' \"' 

Ojy X$1 aUi -^-*j *j»yv*> ^ 


“Maka pemoAWi kamu melihat orang yang menjadikan hauia nafsunya 
sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya 
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hadnya dan meletakkan 
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat) . Ma/ca mengapa kamu tidak 
mengambil pelajarani” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, 
ia mengatakan; Dahulu orang-orang Quraisy menyembah batu pada 
suatu ketika. Tackala mereka menemukan sesuatu yang lebih baik, maka 
mereka membuang yang pertama dan menyembah yang lain. Maka Allah 


813 Al-Qurthubi (9/6206) mengatakan, Seluruhnya merupakan Surat Makkiyyah .... Ibnu Abbas 
dan Qatadah mengatakan; Kecuali satu ayat yaitu, ‘'Kutaknnlak kepada orang-irrang yang beriman 
hcndaklah mereka memaaflum orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah. ’ (Ad-Dukhan: 14) 
Ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu. 
Seorang laki-laki musyrik dari Makkah mencelanya sebelum peristitva hijrah. la kemudian ingin 
menamparnya. Maka turunlah ayat ini.... Kemudian ayat tersebut dinasakh oleh firman Allah, 
“Maka bunuhlah orang-orang musynkin icu di mana wija iatmu jumfxii mereka. ” (At-Taubah: 5) 
Adapun Surat Al-Jatsiyah turun setelah Surat Ad-Dukhan. (Ed.) 


Asbabun Nujul 475 



menurunkan ayat, “Maka pemahkah kamu melihat orang yang menjadi'kan 
hau»a nafsunya sebagai tuhannya.” m 


Ayat 24, Firman Allah M: 


4 i 4 c, iiSt % t£Cj Giii dtfis; 



-"i*, "f » 


“Dan mereka berkata, “fCe/udwfJan ini tidak Iain hanyalah kehidupan di dunia 
saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain 
masa,” dan mereka se kali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, 
mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Dahulu orang-orang 
Jahiliyah berkata, “Sesungguhnya yang membinasakan kami adalah malam 
dan siang. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka berkata, “Kehidupan 
ini tidak lam hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak 
ada yang membinasakan kita selain masa” 111 ’ 


814 Al-Qurthubi (9/6217) mengatakan; ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Harits bin Qais 
As-Sahmi yaitu salah seorang yang gemar mengolok-olok, sebab ia menyembah apa yang disenangi 
hawa nafsunya. 

Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya ada salah seorang di antara mereka menyembah batu. 
Apabila melihat sesuatu yang lebih baik makadia akan meiempar batu itu dan menyembah yang 
lainnya. 

815 Lihat: Al-Qurthubi (9/6220)dan IbnuKatsir (5/206). 


476 Asiwbun Nuzul 



AL'AHQAF 816 m 

Makkiyyah, Tiga Puluh Lima Ayat 


Ayat 10, Firman Allah 


© jH^LS £6^# 


“Katakan/ah, “TerangkanlaJi kepadaku, bagaimanakah pendaparmu jika Al- 
Qur'an itudatang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang 
saksi dan Bani Israel menga/cui (kebenaran) yang serupa dengan (yang 
disebwt dalam) Al-Qur’an lalu ia beriman, sedang kamu menyombongkan 
diri. Scsungguhnya Allah tiada member) pelunjuk kepada orang-orang yang 
lalim." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Auf bin Malik 
Al-Asyja’i, ia mengatakan; Nabi & pergi, dan aku bersama beliau. Hingga 
kita masuk ke dalam rumah ibadah orang-orang Yahudi di hari raya mereka. 
Orang'Orang Yahudi merasa tidak senang dengan masuknya kami kepada 
mereka. Rasulullah & kemudian berkaca kepada mereka, “Wahai sekalian 
orang Yahudi, perlihatkan kepadaku dua belas orang di antara kalian 
yang akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
Muhammad adalah Rasulullah. Dengan itu, maka Allah akan melebur 
kemarahan-Nya dari setiap orang Yahudi yang ada di bawah langit ini.” 


816 Ini adalah Surat Makkiyyah menurut pendapat jurahut ulama (Al-Qurthubi, 9/6229) 


Asfcabun Nujul 477 


Mereka hanya terdiam dan tidak ada seorang pun yang memberi 
jawaban. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ada 
seorang laki-laki yang berada di belakang beliau berkata, “Sebagaimana yang 
engkau inginkan wahai Muhammad." Maka beliau menoleh kemudian laki- 
laki itu berkata, "Siapa laki-laki yang memiliki pengetahuan lebih daripada 
aku, wahai sekalian orang-orang Yahudi F Mereka menjawab, “Demi Allah, 
kami tidak menemukan ada seorang di antara kami yang lebih mengetahui 
terhadap Kitabullah dan yang lebih memahaminya daripada engkau. Juga 
tidak ada seorang sebelum masa ayahmu yang dulu maupun masa nenek 
moyang sebelum ayahmu.” Laki-laki kemudian berkata, “Sungguh aku 
bersaksi bahwsanya dialah Nabi yang kalian temukan dalam kitab Taurat.” 
Mereka kemudian berkata, “Sungguh engkau dusta.” Mereka kemudian 
menolak laki-laki itu dan mengatakan hal-hal buruk tentang laki-laki 
itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Katakarilah, “Terangkanlak kepadaku, 
bagaimanakah pendapatmu jika Al-Qur'an itw datang dan sisi Allah, padahal 
kamu mengingkarinya. ” 817 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia 
mengatakan; Turunlah ayat berkenaan dengan Abdullah bin Salam, “Dan 
seorang saksi dari Bani Israel mengakui (kcbenaran) yangserupa dengan (yang 
disebut dalam) Al-Qur'an.” 818 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Salam dan berkata, “Ayat 
itu turun berkenaan dengan aku.” 819 


Ayat 11, Firman Allah 4s: 

» - < A ■>-''< \ 


817Shahih: Al-Haitsami (7/106) meriwayatkan Al-Majma’. Ia mengatakan: Ath-Thaharani 
meriwayatkannya dan para perawinya adalah perawi yang shahih. 

818Shahih: Muttafaq Alaihi. A1-Bukhari (3812) meriwayatkan dalam Bab Al-Manaqib dan Muslim 
(2483) dalam Bab FaAhnil Ash-Shchabah. 

819 Al-Qutthubi (9/6236) mengatakan; Kisah ini ditolak karena surat ini adalah Surat Makkiyyah. 
padahal Abdullah bin Sallam masuk Islam di Madinah yaitu setelah hijrahnya Rasulullah. 

Ibnu Katsir (5/213) mengatakan; Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Malik dati 
Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ia mengatakan; Aku tidak pernah Rasulullah & mengatakan kepada 
seseorang yang berjalan di muka bumi bahwa dia adalah ahli surga, kecuali terhadap Abdullah bin 
Sallam Radhiyallahu Anhu. Dan berkenaan dengan dirinyalah ayat ini turun, "Dan seorang salesi 
dari Bant Israel mengakui (kcbenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al-Qur'an." 

Sa’ad juga mengatakan; Masruq dan Asy-Sya'bi berkata, “Ayat ini bukanlah Makkiyyah karena 
Abdullah bin Sallam masuk Islam di Madinah.” 


478 Asiwbun Nuzul 



“Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, “Kalau 
sekiranya ia (Al-Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada 
mendahului kami {beriman) kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat 
petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, "Ini adalah dusta yang 
lama." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pula dari Qatadah, ia mengatakan; Orang-orang musyrik 
berkata, “Kami lebih mulia dan kami lebih ini dan itu. Seandainya itu adalah 
kebaikan, maka tidak kami biarkan si Fulan dan si Fulan mengalahkan 
kami.” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang kafir berkata 

Ibnul Mundzir meriwayatkandari Aub bin Abi Syaddad, ia mengatakan; 
Dahulu Umar bin Al-Khaththab memiliki seorang budak perempuan yang 
lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya. Budak perempuan itu bernama 
Zanin. Ia sering dipukuli Umar karena Islamnya hingga Umar merasa bosan. 
Sementara, orang-orang kafir Quraisy mengatakan; Seandainya ini adalah 
kebaikan, maka tidak kami biarkan Zanin mendahului kami. Maka Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan itu, “Dan orang-orang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, “Kalau sekiranya ia (Al-Qur'an) adalah 
suatu yang baik." 

Ibnu Sa’ad juga meriwayatkan dari Adh-Dhahak dan Al-Hasan hadits 
serupa. 820 

Ayat 17, Firman Allah 

^ £ 'gi 3 tsd $ jS6 

820lbnu Katsir (9/213) mengatakan; Yang dimaksud adalah Bilal, Ammar, Shuhaih, Khabhab 
Radhiyalkhu An hum dan orang-orang yang serupa dengan mereka yaitu orang-orang yang lemah, 
budak laki-laki dan budak perempuan. 

Al-Qurthubi (9/6238) mengatakan; Dikatakan kepada Abu Dzarr yang sudah masuk Islam 
bahwasanya kabilahnya juga masuk Islam, maka orang-orang Quraisy yang menjadi sekutu kabilah 
Ghifar berkata, “Seandainya itu adalah kebaikan, maka kami tidak akan membiarkan kami 
tertinggal. 

Ada yang mengatakan nama budak perempuan itu adalah Zanirah sebagai ganti dari Zanin. 
Dikatakan bahwa Bani Amir, Ghathafan, Hanzhalah, Tamim, dan Asyja' mengatakan; Tatkala 
kabilah Ghifat masuk Islam yang diikuti oleh kabilah Juhainah, Mazinah, dan Khuza'ah, maka 
dikatakan; Seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebaikan, maka kami tidak 
akan membiarkan kami tertinggal, sebab kami lebih mulia daripada mereka.” 

Ada yang mengatakan hahwa itu adalah perkataan orang-orang Yahudi kepada Abdullah bin 
Salam dan para sahabatnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah perkataan orang-orang kafir 
yang menyatakan bahwa seandainya itu adalah kebaikan, maka kami tidak akan membiarkan 
orang-orang Yahudi mendahului kami. 


Asbabun Nujul 479 



X<S \' *"■ ~ 't*' '''\ . i* |*C 

i-Ajb L4 ^ 4X1 \ -XC^J 



^Vt^l 'VI 


“Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya , "O’s bagi bmu 
kedmnya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepiidaku bahwa aku 
akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? 
lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya 
mengatakan, “Celakakamu, berimanlah! Sesungguhnyajanji Allah adalah 
benar.” Lalu ia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang 
yang dahulu belaka. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; Ayat 
ini turun “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, “Cis bagi 
kamu keduanya...” berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar yang 
berkata kepada kedua orangtuanya yang sudah masuk Islam. Sementara 
Abdurrahman menolak untuk masuk Islam, padahal kedua orangtuanya 
sudah menyuruhnya untuk masuk Islam tetapi ia tetap menolak bahkan 
mendustakan kedua orangtuanya itu. Ia berkata, “Lantas di manakah posisi 
si Fulan, di manakah si Fulan?” ia menyebutkan para pembesar Quraisy 
yang sudah meninggal dunia. Kemudian ia masuk Islam dan Islamnya pun 
baik. Maka turunlah ayat berkaitan dengan taubatnya itu, “Setiap seseorang 
memiliki derajat alas apa yang ia lakukan.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas hadits yang 
serupa. 8 ’ 1 

Akan tetapi Al-Bukhari meriwaayatkan dari jalur Yusuf bin Mahan, 
ia mengatakan; Marwan mengatakan mengenai Abdurrahman bin Abu 
Bakar, sesungguhnya inilah orang yang menyebabkan Allah menurunkan 
ayat “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, “Cis bagi 
kamu keduanya.” Aisyah berkata dari balik hijab, “Tidaklah Allah 
menurunkan sesuatu dari Al-Qur'an berkenaan dengan kita melainkan 
Allah menurunkan udzurku.” 822 

Abdurrazaq meriwayatkan dari jalur Makki bahwasanya ia mendengar 


821 Ibnu Katsir mengatakan; ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Abu Bakar atau 
Abdurrahman bin Abu Bakar. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Qurthubi (9/6246). 

822 Haditsshahih; Al-Bukhari meriwayatkannyadalam BabTafsir, 4827. 


480 Asiwimn Nuzul 



Aisyah mengingkari ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdurrahman 
bin Abu Bakar. Aisyah mengatakan; Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan 
dengan si Fulan.” Lalu Aisyah menyebutkan nama laki-laki tersebut. 

Al'Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Ketidaksetujuan Aisyah ini 
merupakan sanad yang paling shahih dan lebih pantas untuk diterima. 823 

Ayat 29, Firman Allah 



“Dan ( ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang 
mendengarkan AbQur'an, maka tatkaia mereka menghadiri pembacaan 
(nya) lalu mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya ). ” 
Ketika pembacaan telah seiesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) 
memberi peringatan. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia mengatakan; 
Sesungguhnya para jin turun untuk menemui Nabi yang saat itu sedang 
membaca Al-Qur'an di Batfin Nakhlah. Ketika mendengarkan Al-Qur'an 
mereka berkata kepada sesamanya, “Dengar dan perhatikanlah.’’ Mereka 
berjumlah sembilan jin, salah satunya adalah Zubi’ah. Maka Allah 
menurunkan ayat, "Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombungan jin 
kepadamu," hingga firman-Nya, “Daiam kesesatan yang nyata. ” (Al-Ahqaf: 
29-32 ) SM 


823 Al-Qurchubi (9/6246) sepakat dengan pendapat ini. Ibnu Katsir menuturkan pula riwayat dari 
Al-Bukhari (5/217). 

824 Lihat riwayat yang shahih dari Al-Raihaqi (2/1.3) dan Al-Hakim (2/456). Ia mengatakan, sanadnya 
shahih sedangkan Al-Bukhari dan Muslim ridak meriwayatkannya, tetapi disepakaci oleh Adt- 
Dzahabi. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini secara panjang lebar (9/223-225). Beg itu pula dengan 
Al-Qurthubi, (9/6261-6263). 


A sbabun Nuzul 481 





Sural 

MUHAMMAD 825 


Madaniyyah, Tiga Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah iJg: 


“O rang'Orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusta) dari jalan 
AUah, Allah menghapus perbuaian-perbaatan mereka." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, 
“Orang'orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, 
AliaA mengJinpus perbuatan-perbuaian mereka." Ibnu Abbas mengatakan; 
Mereka adalah orang-orang Quraisy penduduk Makkah. Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan mereka. Sedangkan firman Allah, “Dan orang- 
orang yang bcriman (kepada Allah) dan mengeijakan amal-amal yang shaleh.” 
(Muhammad: 2) berkenaan dengan orang-orang Anshar. 826 


825 Al-Qutthiibi (9/6274) mengatakan; Ini adalah surat peperangan yaitu surat Muhammad yang 
tcrmasuk Surat Madaniyyah scluruhnya kccuali menutut Ibnu Abbas dan Qatadah. Kcduanya 
mengatakan bahwa surat ini Madaniyyah kecuali satu ayat yang diturunkan setelah haji wad a' 
yaitu “Berapa banyakdesa yang lebihkuai darifiada desamu." (Muhammad: 13) 

826 Al-Qurthubi (9/6274-6275) mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang 
memberi makan prajuritnya pada saat perang Badar. Mereka berjumlah dua be las orang laki-laki 
yaitu Abu Jahal. Al-Harits bin Hisyam, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin Rabi’ah, Ubayy, Umayyah 
bin Khalaf, Munabbihbin Al-Hajjaj, Nibih bin Al-Hajjaj, Abu Al-Bukhturi bin Hisyam,Zum’ah 
bin Al-Aswad, Hakim bin Al-Aswad, dan Al-Harits bin Amir bin Naufal. 

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin adalah orang-orang Anshar. Ada pula yang 
mengatakan bahwa itu turun khusus berkenaan dengan orang-orang Quraisy. 


482 Asixtinm Nuzul 


Ayat 4, Firman Allah 


% ■&■ Jty \&<$ 'M <4 

'jltt <EJ % iij$ i#S £ Ji :% uvs £ & uu 
j~“ 4»( 4 [>t? Sd5 c^v; !jO |C^C} 



“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka 
pancunglah batang leher m ereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan 
mereka maka tawanlah mereka dan sesudah icu kamu boleh membebaskan 
mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, 
apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka 
cetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan 
orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan 
amal mereka 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, “Orang-orang 
yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.” (Muhammad: 
1) Qatadah mengatakan; Disebutkan kepada kanii bahwa ayat ini turun 
pada Perang Uhud sementara Rasulullah # berada di Syi’ib. Adapun 
orang-orang yang terluka dan terbunuh semakin banyak. Pada saat itu 
orang-orang musyrik berseru, “Agungkanlah Hubal.” Orang-orang Muslim 
berseru, “Allah Mahaagung dan Mahaluhur." Orang-orang musyrik berseru, 
“Sungguh kami memiliki Al-Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Al- 
Uzza.” Rasulullah & kemudian berkata, “ Katakanlah; Allah adalah kekasih 
kami dan kalian tidak punya kekasih. Orang-orang yang mati berbeda-beda. 
Adapun orang-orang mati kami, maka mereka adalah orang-orang yang hidup 
dan diberi rezeki. Sedangkn orang-orang mati kalian berada di nerakadan sedang 
disiksa .” 8 ’ 7 


827 Dituturkan oleh Al-Qurihubi (9/6281). Juga disebutkan dalam Ad-Durr Al-Mantsur (6/51) dan 
Ibnu Katsir (5/240). 


Asbabun Nujwl 4B3 



Ayat 13, Firman Allah 3?: 



“Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada 
(penduduk) negenmu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah 
membinasakan mereka, Maka tidak ada seorangpenolongpun bagi mereka. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Ya’la merivvayackan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala 
Rasulullah & keluar dari gua, beliau kemudian memandang ke arah Makkah 
dan berkata, “Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya 
pendudukmu tidak rnengusirku darimu, maka aku tidak akan pemah pergi 
darimu." Maka Allah menurunkan, “Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang 
(penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah 
mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang 
penolongpun bagi mereka. ” H2H 


Ayat 16, Firman Allah -fe 





“D an di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu 
sehingga apabila mereka keluar dari stsimu mereka berkata kepada orang 
yang telah diberi ilmu pengetahuan ( sahabai-sahabai blabi), “Apakah yang 
dikatakannya tadi Mereka ittdah orang-orang yang dikunci mati hati 
mereka oleh Allah dan mengikuti haiva nafsu mereka.’’ 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari lbnu Juraij, ia mengatakan; Dahulu 
orang-orang Mukmin dan orang-orang Munafik berkumpul di sisi Rasulullah 
0. Orang-orang Mukmin mendengarkan dengan seksama dan membantu 
beliau. Sedangkan orang-orang Munafik mendengarkan tetapi tidak 


828 Ibnu Katsir (5/240) menuturkannya, juga Al-Qurthubi (9/6286). Lihat takhrij sebeluinnyadalam 
permulaan jurat ini. 


484 Asbabun Nuzul 



membantu beliau. Tatkala orang-orang Munafik keluar, mereka akan 
bertanya kepada orang-orang Mukmin, “Apa yang barusan dikatakan 
oleh beliau?” Maka turunlah ayat, "Dan di antara mereka ada orang yang 
mendengarkan perkataanmu." 829 


Ayat 33, Firman Allah 3s: 



joii <$£ % \j4j if \js\ p; 


"Hai orang-orang yang beriman , taatlah kepada Allah dan taatlah kepada 
rastd dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hacim dan Muhammad Nashr Al-Marwazi meriwayatkan 
dalam kitab shalat dari Abul Aliyah, ia mengatakan; Dahulu para sahabat 
Rasulullah S* menyangka bahwasanya dosa tidak akan membawa madharat 
selama disertai La Uaha Wallah, sebagaimana tidak bermanfaatnya amal 
selama disertai kemusyrikan. Maka turunlah ayat, "Hai orang-orang yang 
beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu 
merusakkan (pahala) amal-amalmu.” Para sahabat kemudian takut dosa-dosa 
membatalkan amal mereka. 850 


829 Ibnu Katsir (5/242) tidak inenyebutkan orang-orang Mukmin dalam periwatannya. Sedangkan Al- 
Qurthubi (9/6289) mengatakan; Merekaadalah orang-orang munafik. yaitu Abdullah bin Ubay bin 
Salul, Rifa'ah bin At-Tabut, Zaid bin Ash-Shalir. Al-Harits bin Amru dair Malik bin Dakhsyam. 
Dahulu mereka menghadiri khutbah di Han Jumat, catkala disebutkan tentang orang-orang 
munafik, maka mereka berpaling, dan ketika keluar mereka akan bertanya apa yangdisampaikan. 

830 Lihac Ibnu Katsir (5/248-249) dan Al-Qurthubi (9/6306). ia mengatakan; Ini ad a lair khitab yang 

ditujukan kepada orang yang mengungkit-ungkit keislamannya terhadapNabi Semua pendapat 

yang ada memiliki kemiripan. 


Asbabun Nuzul 485 



Madaniyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah 
dan Marwan bin Al-Hakam, ia mengatakan; Surat Al-Fath diturunkan di 
antara Makkah dan Madinah berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah di 
awal hingga akhirnya. 


Ayat 2, Firman Allah •&: 

''.z z./z >Z^. z ZJ?,- 

1 . i*l l/-. ,A~. . ,a»lT 


z'.z- .z/ z J/ Z.zz -z" fz '< z; ,z z,{ z*z. 

dCb Uj Cikj j ^ ^U -ml dll 


v>tLa£24?, 


“Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah 
lain dan yang akan datang scrta menyempumakan nikmat-Nya atasmu dan 
memimpin kamu kepada jalan yang lurus." 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhaini dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan; Diturunkan ayat kepada Nabi & “ Supaya Allah memberi 
ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." 
sekembalinya beliau dari Hudaibiyyah. Nabi .# kemudian bersabda, “Benar- 
benar telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih aku cmtai daripada apa 
yang adadi muka bumi. ” Beliau lalu metnbacakan ayat tersebut kepada kaum. 
Mereka kemudian berkata, “Keselamatan dan ketenangan bagimu wahai 
Rasulullah. Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang akan Dia lakukan 
untukmu. Lantas apa yang akan Dia lakukan untuk kami?” Maka turunlah 


486 Asbabun Nuzul 


ayat, “Supaya Diamemasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke 
dcdam surga yangmengcdir di bawahnya sungai-sungai , mereka kekal di dalamnya 
dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu 
adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah." (Al-Fath: 5) 8M 

Ayat 18, Firman Allah 



“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika 
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui 
apa yangadadalam had mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka 
dengan mcmberi balasan kcpada mereka dengan kemenangan yang dekat 
(waktunya). ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Salamah Al-Akwa’, ia mengatakan; 
Ketika kami sedang berbicara tiba-tiba berserulah penyeru Rasulullah 
“Wahai sekalian manusia ... Baiat ... Baiat ... telah turun Ruh Al- 
Qudus...” Kami lalu berjalan menghampiri Rasulullah & yang saat itu 
sedang di bawah pohon Samurah. Kami lalu berbaiat kepada beliau. Maka 
Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang- 
orang Mukmin. ” m 


Ayat 24, Firman Allah ijg: 





“Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan.) l<amu 
dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota 
M akl<ah sesudah Allah memenangkan l<amu atas mereka, dan adalah Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ” 


831 Shahih: Muttafaq Alaihi. AIBukhari (4172) meriwayatkan dalam Bab fi Al-Mag/uau. Muslim 
(1786) dalam Bab Al-jihad, At-Tirmidzi (3263) dalam Bab Ac-Tapir. Ibnu Katsir (5/251) 
menyebutkannya secara panjang lebar dan Al-Qurthubi (9/6311) juga meriwayatkannya, 

832 Ibnu Katsir (5/254-259) menyebutkan riwayat bennacam-macam mengenai baiat ini. Al-Qurthubi 
(9/6326-6328) juga meriwayatkannya. 


Asbabun Nujul 487 



Sebab Turunnya Ayat 

Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan; Pada saat hari perjanjian Hudaibiyah, delapan puluh orang 
laki-laki turun menuju Rasulullah ^ dan para sahabat beliau. Mereka 
membawa senjata dari gunung Tan’im dan hendak menyerang Rasulullah 

Akan tetapi mereka tertawan kemudian dtmerdekakan oleh beliau. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Dialah yang menahan tangan mereka 
dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) 
mereka." 853 

Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Salamah bin Al-Akwa’. 

Ahmad dan An-Nasa' i meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin 
Mughaffal Al-Mazani. 

Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Abbas. 834 


Ayat 25, Firman Allah 



“Merekalah orang-orang yang kafir yang mengholangi kamu dari (masukj 
Mas/idibiaram dan mengbalangi hewan kurban sampai ke tempat 
(penyembeiihan) nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang M ukmin 
dan perempuan-perempuan yang Mukmin yaiig tiada kamu kctahui, bahwa 
kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu dicimpa kesusaban 
umpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari 
membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yangdikehendaki- 
Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bcrcampur baur, 
tentulah Kami akan mcngadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan 
adzab yang pedih." 


833 Shahih: Muslim (1808) dalam Bab Al-lihad iva As-Siyar, At-Tirmidzi (3264) dalam BabAi-Tafsir, 
Ahmad (3/122) dalam Al-Musnad, dan An-Nasa'i, (530) dalam Bab At-Tapir. 

8.34 Lihat penjelasan sehelumnya. 


488 Asfcainm Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Jum’ah Junaid 
bin Suba, ia mengatakan; Aku memerangi Nabi # di awal siang dalara 
keadaanku masih kafir dan aku berperang bersama beliau di akhir siang 
dalam keadaan sudah masuk Islam. Kami terdiri dari tiga orang laki-laki 
dan tujuh orang perempuan. Tentang keberadaan kami, turunlah ayat, 
“Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmm dan perempuan-perempuan 
yangMukmin.’' 81, 


Ayat 27, Firman Allah -Jg: 


4 \\£> S0 





“SesungguJmya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebemran mimpinya dengan sebenamya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu 
pasti akan memasuki M asjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, 
dengan mencukur rambut kepaia dan menggitmingnya, sedang kamu tidak 
merasa takut. M aka Allah mengctahui apa yang tiada kamu ketahui dan 
Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Firyabi, Abd bin Humaid, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam 
Ad-Dala'il dari Mujahid, ia mengatakan; Nabi # ketika di Hudaibiyah 
bermimpi beliau bersama para sahabatnya masuk ke Makkah dalam keadaan 
aman dengan mencukur rambut kepaia dan mengguntingnya. Tatkala 
beliau menyembelih hewan sembelihan di Hudaibiyah barulah beliau dan 
para sahabatnya masuk ke kota Makkah. Lalu aku bertanya, “Di manakah 
mimpimu wahai Rasulullah Maka turunlah ayat, “Sesitnggw/mya Allah 
akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya... " m 


835 Lihat: Ibnu Katsit, 5/266 dan dia menyebutkan pula kisah perdainaian Hudaibiyyah secara panjang 
lebar. Al-Qurthubi, 9/6336 mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang lemah 
dan herada di kota Makkah di tengah-tengah orang kafir, seminal Maslamah bin Hisyam, Ayasy 
bin Abi Rabi’ah dari Abu )andal bin Sahal. 

836 Al-Qurthubi (9/6341) menuturkannya dengan redaksi yang hampir sama. Begitu pula dengan Ibnu 
Katsir (5/275). 


Asbabun Nuzul 489 




Madaniyyah, Delapan Belas Ayat 


Ayat I, Firman Allah i}g: 



“Hai orang-orang yang beriman, jangardah kamu mendahului Allah dan 
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu 
Abi Malikah bahwasanya Abdullah bin Zubair mengabarkan kepadanya 
bahwa ada sekelompok Bani Tamim yang datang kepada Rasulullah 
0. Abu Bakar berkata, “Perintahkanlah Al-Qa'qa’ bin Ma’bad." Umar 
berkata, “Perintahkanlah Al-Aqra' bin Habis.” Abu Bakar berkata, “Tidak 
ada yang kamu inginkan selain untuk menyelisihi aku.’’ Umar berkata, 
“Aku tidak berharap menyelisihimu.” Keduanya lalu berselisih pendapat 
hingga suara keduanya terdengar keras. Maka turunlah firman Allah 
berkenaan dengan peristiwa itu, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya." hingga firman-Nya, “Dan kalau 
sekiranya mereka bersabar (Al-Hujurat: 1-5) 85 " 

837 Shahih: Al-Bukhari (4367) meriwayatkan dalamBah/i AI-Maghn?idan At-Tirmid 2 i (3266) dalam 
Bab At-Tnfsn. 


490 Asfcainm Nuzul 


Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwasanya orang-orang menyembelih 
hewan kurban pada hari raya kurban sebelum Rasulullah Beliau lalu 
memerintahkan mereka untuk mengulang penyembelihan. Maka Allah 
menurunkan ayat:, “Hai orang-orang yang berirndr!, janganlah kamu mendahului 
Allah dan RasuUNya. ” 8J8 

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dalam kitab Al-Adhahi dengan 
redaksi; Ada seorang laki-laki yang menyembelih sebelum shalat, maka 
turunlah ayat tersebut. 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Aisyah dalam kitab A/-AusatM 39 
bahwasanya orang-orang mengajukan bulan puasa sehingga mereka puasa 
sebelum Nabi 0 berpuasa. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; dituturkan 
kepada kami bahwa orang-orang mengatakan, “Seandainya Allah 
menurunkan seperti ini Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.. ." 84 ° 

Ayat 2, Firman Allah tfe: 


% -p\ op 5SJ v \p\: 4 i Ql 

v 12 3 op % 





“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu meninggikan suaramu lebih 
dari swam Nabi , dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras 
sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang fain, 
supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu cidak menyadari." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan, dia mengatakan; Dahulu orang-orang 


838 Al-Bukhari menuturkannya dengan memheri catatan dan disamhung oleh Ibnu Hajar (8/589) 
dalam FiuA Al-Bari. 

839 Hadits dha’if. Diriwayatkan Al-Haitsami (3/148) dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani. Dia 
mengatakan; Di Sana ada Ibnu Hibban bin Rufaidah yang merupakan perawi mryfiul (tidak diketahui 
identitasnya). 

840 Ibnu Jarir (26/116) meriwayatkan. Lihat pula seluruh riwayat dari Ibnu Katsir (5/282) dan Al- 
Qurthubi (9/6351/6353). 


Asbabun Nuzul 491 



mengeraskan suara ketika bercakap-cakap dan meninggikan suara mereka. 
Maka Allah menurunkan ayat, "Janganlah kamu meninggikan suaramu.. .” 841 

Ayat 3, Firman Allah 3s: 



“Sesunggu/imya orang-orang yang merendahkan suaranya di stsi Rasitlu/^fi 
mereka itulah orang-orang yang telah diuji had mereka oleh Allah untuk 
bertakuia. Bagi mereka ampunan dan pahah yang besar" 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Tsabir bin Qais bin Syammas, 
ia mengatakan; Tatkala curun ayat ini, “Janganlah kamu meninggikan suaramu 
lebih dari suara Nabi." maka Tsabit bin Qais duduk di tengah jalan sambil 
menangis. Ashim bin Adi bin Al-Ajlan lalu bercemu dengannya dan 
berkata, “Apa yang membuatmu menangis?” Tsabit menjawab, “Karena 
ayat ini. Aku takut ayat ini turun berkenaan denganku. Aku adalah orang 
yang suaranya keras.” 

Ashim lalu melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Tsabit 
lalu dipanggil menghadap beliau. Rasulullah berkata, “Apakah engkau 
ridha jika hidup terpuji, mad dalam keadaan syahid, dan masuk surga ?” Tsabit 
berkata, “Aku ridha dengan kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya serta 
aku selamanya tidak akan pernah mengeraskan suaraku melebihi suara 
Rasulullah Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang 
yang merendahkan suaranya. ..” m 


841 Ibnu Katsir (5/282) mengatakan .... Dari Abu Mulaikah; Nyarissajaduaorangpilihan menjadi 
binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar '$!. Keduanya mengeraskan suaranya di sisi Nabi 4* ketika 
datang sekelompok orang dari Bani Tamim. Salah satunya memberikan isyatat kepada Al-Aqra’ 
bin Habis -4t saudara Bani Mujasyi', sedangkan yang lain memberikan isyarat kepada laki-laki 
yang lain. Abu Bakar lalu berkata kepada Umar"Tidak ada yang kamu inginkan selain untuk 
menyelisihi aku." Umar berkata. “Aku tidak berharap menyelisihimu." Suara keduanya pun 
menjadi meninggi. Maka Allah menurunkan ayat, "Hajimang-Hrarigyangberiman, gmgania/i kamu 
meninggikan suaramu.’ Al-Qurthubi (9/6.554) menuturkan riwayat-riwayat yang mirip, 

842 Ibnu Katsir (5/283) dan (Al-Qurthubi), 9/6356. Tsabit bin Qais mengatakan; Dialah orang yang 
wasiatnyadilaksanakan setelah kematiannya. Umatsepakat mengatakan bahwa kami tidak pemah 
mengetahui ada seseorang yang wasiatnyadilaksanakan setelah kematiannya selain Tsabit tis. 


492 Asbabun Nuzul 



Ayat 4 , Firman Allah 



“Sesunggu/mya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) 
kebanyakan mereka tidak mengerti.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Abu Ya’la meriwayatkan dengan sanad hasan dari 
Zaid bin Arqam, ia mengatakan; Datang orang-orang dari Arab ke kamar 
Nabi &. Mereka kemudian memanggil-manggil, ‘'Wahai Muhammad, wahai 
Muhammad.” Maka Allah menurunkan ayat, “SesunggiAnya orang-orang 
yang memanggil kamu dari luar kamar." m 

Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Qatadah bahwasanya 
seorang laki-laki datang kepada Nabi 0 kemudian memanggil beliau 
dari balik kamar beliau. Dia berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya 
orang yang memujiku adalah orang baik dan orang yang mencelaku adalah 
orang yang buruk.” Maka ia keluar menemui Nabi #. Beliau lalu berkata, 
“Celakalah engkau, Dialah Allah.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya 
orang-orang yang memanggil kamu.” 

Hadits ini mursal tetapi mettuliki penguat yang marfu', yaitu: 

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Bara' dan lainnya, 
tanpa menyebutkan turunnya ayat. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan hadits yang serupa. 

Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al-Aqra' bin Habis 
bahwasanya ia memanggil Rasulullah & dari luar kamar, dan beliau tidak 
menjawab panggilannya. Kemudian Al-Aqra' berkata, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya yang memanggilku adalah yang baik dan yang mencelaku 
adalah yang buruk.” Beliau kemudian berkata, “Dialah Allah.” 

Ibnu Jarir dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Al-Aqra' bahwa 
ia mendatangi Rasulullah ^ kemudian berkata, “Wahai Muhammad, 
keluarlah kepada kami.” Maka turunlah ayat tersebut. 844 


84.? Hasan: Al-Haitsami (7/108) meriwayatkannya. Di dalamnya ada perawi hemama Dawud bin 
Rasy id yang menurut Ibnu dianggap rerpercaya, sedangkan menurut Ibnu Hibban dianggap lemah. 
Sedangkan perawi yang lainnya adalab terpercaya. 

844 Shahih: Diriwayatkan Ahmad (?/488). 


Asbabun Nuzul 493 



Ayat 6, Firman Allah ■Jg: 

“Hai orang-orang yang beriman , jika dalang kepadamu orangfasik membawa 
srntu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan 
suatu musib^fi kepada suatu kaum tanpa mengetahui kcadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad dan lainya meriwayatkan dengan sanad jayyid dan Al-Harits 
bin Dhirar Al-Khuza’i, ia mengatakan; Aku mendatangi Rasulullah 
0, kemudian beliau mengajakku untuk masuk Islam. Aku lalu berikrar 
menyatakan diri masuk Islam. Beliau lalu mengajakku untuk berzakat. 
Aku lalu berikrar untuk mengeluarkan zakat. Aku katakan kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada kaumku kemudian akan 
aku ajak mereka kepada Islam dan supaya menunaikan zakat. Barangsiapa 
yang menyambut ajakanmu, maka aku akan mengumpulkan zakatnya. 
Apabila sudah sampai waktunya, maka kirimkanlah seorang utusan untuk 
mengambil zakat yang telah aku kumpulkan itu.” 

Ketika Al-Harits sudah berhasil mengumpulkan zakat dan waktu 
yang ditecapkan telah tiba, ternyata Rasulullah belum mengirimkan 
utusan sehingga Al-Harits mengira beliau sedang marah. Al-Harits lalu 
mengumpulkan para hartawan dari kaumnya kemudian berkata kepada 
mereka, “Sesungguhnya Rasulullah & telah menentukan waktu untuk 
mengutus seseorang guna mengambil zakat yang ada padaku. Sedangkan 
Rasululah & tidak pernah mengingkari janji. Aku tidak tahu mengapa 
beliau menangguhkan utusan itu, mungkin saja karena beliau sedang marah. 
Maka marilah kita pergi untuk bertemu dengan Rasulullah #. 

Sebenarnya Rasulullah & telah mengirim Al-Walid bin Uqbah untuk 
mengambil zakat yangdikumpulkan oleh Al-Harits. Ketika Al-Walid sudah 
berangkat, maka hatinya menjadi gentar sehingga ia kembali pulang. Al- 
Walid lalu berkata, “Sesungguhnya Al-Harits menahan zakat dan hendak 
membunuhku.” Rasulullah lalu mempersiapkan rombongan utusan 
kepada Al-Harits. Di tengah perjalanan, Al-Harits dan sahabat-sahabatnya 









494 Asiwimn Nuzul 



bertemu dengan rombongan utusan tersebut. Al-Harits lalu bertanya kepada 
rombongan tersebut, “Kepada siapa kalian diutus?” Mereka menjawab, 
“Untuk menemuimu.” Al-Harits bertanya, “Untuk apa?" Mereka menjawab, 
“Sesungguhnya Rasulullah & mengutus Al-Walid bin Uqbah kepadamu, 
lalu ia menyangka bahwa engkau akan menahan zakat dan hendak 
membunuhnya.” Al-Harits berkata, “Tidak. Demi Dzat yang mengutus 
Muhammad dengan membawa kebenaran. Aku tidak pernah melihat 
Al-Walid dan 1 a juga tidak pernah mendatangiku.” Ketika Al-Harits 
masuk menemui Rasulullah & beliau lalu berkata, “Apakah engkau akan 
menahan zakat dan hendak membunuh utusanku?” Al-Harits menjawab, 
“Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran.” Maka 
turunlah ayat, “Hat orang-orang yang beriman, jika daumg kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti .Hadits ini para 
perawinya terpercaya. 

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits serupa dari Jabir bin Abdullah, 
Alqamah bin Najiyah dan Ummu Salamah. 845 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas. 

Begitu pula ada riwayat dari jalur lain yang mursal. 846 


Ayat 9, Firman Allah 

fir t'-'j'*' \ \ f 

tli oX* £>■ 


UA 



"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jilta salah satu dari kedua golmgan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada penntah Allah; 
jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 


845 Shahih Ahmad <4/279) meriwayatkan dan Al-Haitsami (7/109) dinisbatkan kepada Ahmad dan 
Al-Qurthubi. Al-Qurthubi mengatakan; para perawi hadits yangdiriwayatkanoleh Ahmad adalah 
para perawi yang terpercaya. 

846 Dha'if: Di dalamnya ada Athiyah Al-Aufi. Lihat: Ibnu Kaisir (5/286) dan Al-Qurthubi (9/6361- 
6362). 


Asbabun Nuzul 495 



Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi is 
menunggang keledai dan pergi menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah 
kemudian berkata, “Menjauhlah engkau dariku karena engkau menyakitiku 
disebabkan bau busuk dari keledaimu.” Salah seorang laki-laki dari sahabat 
Anshar yang tidak terima kemudian berkata, ‘‘Demi Alah, sungguh keledai 
beliau lebih wangi danpada bau badanmu.” Sedangkan salah seorang laki- 
laki dari kabilahnya Abdullah menjadi marah sehingga masing-masing 
bersitegang. Antara kedua kelompok ini kemudian terjadi saling pukul 
dengan pelepah kunna dan sandal. Maka turunlah ayat berkenaan dengan 
hal tersebut, “Dan jika ada dua golongan dan orang-orang mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya... ” 8 ‘ 17 

Sa’id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik, ia 
mengatakan; Dua orang laki-laki Muslim berdebat dengan sengit sehingga 
pendukung yang satu marah terhadap pendukung yang lain. Keduanya 
saling memukul dengan tangan dan sandal. Allah lalu menurunkan ayat, 
“Dan jika ada dm golongan... ” 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia 
mengatakan; Dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Imran dan 
memiliki istri bernama Ummu Zaid. Perempuan ini berniat untuk 
mengunjungi keluarganya, tetapi suaminya melarangnya dan menahannya. 
Perempuan ini lalu mengirimkan kabar kepada kaumnya sehingga kabilah 
dari perempuan itu lalu datang dan membebaskan perempuan itu untuk 
membawanya kepada mereka. Suami perempuan itu kemudian keluar rumah 
dan langsung meminta bantuan kepada kabilahnya sehingga kabilahnya pun 
berdatangan untuk memisahkan perempuan istrinya itu dari kabilahnya. 
Kedua kabilah itu kemudian bertika dan saling melempar sandal. Maka 
turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut, "Dan jika ada duagobngan 
dari orang-orangmukmin berperang..." Mereka kemudian mengabarkan hal 
ini kepada Rasulullah is. Beliau lalu mendamaikan mereka dan mereka 
pun kembali kepada perintah Allah M- 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Dahulu terjadi 
pertikaian di antara dua desa. Mereka kemudian mengundang juru damai 
akan tetapi menolak untuk menguikuti hasil keputusannya. Maka Allah 


847Shahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (2691) meriwayatkan dalam Bab fi Ash-Sfiutfi, Muslim 
meriwayatkan dalam Bali Al-}ihad dan Perjalanan Perang. 


496 Asfcainrn Nuzul 



menurunkan ayat, “Dan jika ada dua golongan dari or an g-or an g mukmin 
berperang...” 

Diriwayatkan dari Qatadah, 1 a mengatakan; Disebutkan kepada kami 
bahwa ayat ini turun berkaican dengan dua orang laki-laki Anshar yang 
terjadi persengketaan mengenai hak mereka. Salah seorang di antara mereka 
berkata, “Sungguh kami akan melakukan jalan kekerasan karena banyaknya 
kabilah mereka.’’ Sedangkan yang lain mengajak untuk meminta keputusan 
kepada Nabi Orang perrama menolak menyebabkan persengketaan 
terus terjadi hingga mereka saling serang. Masing-masing kemudian 
memukul dengan tangan dan sandal kepada lawannya, namun tidak terjadi 
peperangan dengan pedang. 348 


Ayat 11, Firman Allah B: 


A' f". '< " J ' ■If i"'ir 

\m % % % j & n a *4 

} i4% 4 : p jz z x^ 


“Hai orang-orangyangbcrimanjanganlah suatu kaum mengolok-olok kawm 
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 
mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanna-wamta (mengolok- 
olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yangdiperolok- 
olokkan) lebih baik dari wanna (yang mengolok-obk) danjanganlah kamu 
mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 
gelar'gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itulah orang'Orang yang lalim." 


Sebab Turunnya Ayat 

Para penulis kitab Sunan yang berjumlah ada empat orang meriwayatkan 

848 Lihai keseluruhan riwayat yang bersumber dari Ibnu Jarir (26/128-129), Al-Qurthubi (9/6366) 
mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan peperangan antara Sumair dan Hathib. Sumair 
menyerang Hathibsehingga terjadi peperangan antara kabilah Aus dan Al-Khazraj sehingga mereka 
kemudian mendatangi Nabi Kemudian turunlah ayat tersebut. Ibnu Katsir (5/289) mengatakan; 
Riwayat yang dituturkan oleh Al-Bukhari dan .Muslim sudah mencukupi karena riwayat itulah 
yang paling shahih. 


Asbabun Nuzul 497 



dari Abu Jubairah bin Adh-Dhahhak, ia mengatakan; Dahulu ada seorang 
laki-laki yang memiliki dua nama dan tiga nama. Dia dipanggil dengan 
salah satu dari nama itu sehingga merasa tidak suka. Maka turunlah ayat, 
“Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..." 
At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan. 849 

AUHakim dan lainnya meriwatkan dari Abu Jabairah, ia mengatakan; 
Dahulu sering ada julukan-julukan pada masa Jahiliyah sehingga Rasulullah 
pernah memanggil seorang laki-laki dengan julukannya. Kemudian ada 
seorang yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sungguh ia benci 
terhadap panggilan itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu 
panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk... " 85 ° 

Ahmad juga meriwayatkan, ia mengatakan; Berkenaan dengan Bani 
Salamah turunlah ayat, “Danjanganla/i kamu panggil memanggil dengan gelar- 
gelar yang buruk... “ Maka Nabi tiba di kota Madinah dan di antara kami 
tidak ada seorang pun melainkan memiliki dua atau tiga nama. Dahulu 
ketika beliau memanggil salah seorang di antara mereka dengan salah 
satu dari nama-nama tersebut, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya ia marah dengan panggilan tersebut.” Maka turunlah ayat 
tersebut. 841 


Ayat 12, Firman Allah 4s: 


\jLjZ % <J$ \p: cJ\ Ck 



“Hai orang'orang yang benman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian Icamu mcnggunjing 
sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tent ulah kamu merasa jijik kepadanya. 


849Shahih: At-Tirmidzi (3268) dalam B<ib At-Tafsir, Abu Dawud (4962) dalam Bab Al-Adab, An- 
Nasa'i (536) dalam Bab At-Tapir, Ihnu Majah (3741) dalam But Al-Adab. 

850 Dha'if: Al-Hakim (2/503) meriivayatkannya dan ia mengatakan; Ini adalah hadits 'all (tinggi) 
yangsanad dan matannyag/uinb (asing). 

851 Hasan: diriwayatkan Ahmad (4/260) Lihat: Ihnu Katsir (5/290), 


498 Asiwbun Nuzul 



Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima cobat 
lagi Mata Penyayang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jurair, ia mengatakan; Orang' 
orang menyangka bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi 
yang makan kemudian tidur dan mendengkur. Salah seorang laki-laki 
kemudian menuturkan makan dan tidurnya Salman, Maka turunlah ayat 
tersebut . 852 

Ayat 13, Firman Allah 



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dart seorang lake - 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kernl mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling benakiva di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Malta Mengetahui lagi Maha Mengenal." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lbnu Abi Malikah, ia mengatakan; 
Tatkala hari pembebasan kota Makkah, bilal kemudian naik ke atas Ka’bah 
dan mengumandangkan adzan. Sebagian orang berkata, “Bukankah itu 
adalah hamba sahaya berkulit hitam yang adzan di atas Ka’bah?” Sebagian 
lagi berkata, ‘‘Apabila Allah marah, maka Allah akan mengganti dengan 
yang lainnya.” Maka Allah menurunkan ayat, "Hat manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan... ” 
Ibnu Asakir mengatakandalam kitab Mubtamat-nya; Aku menemukan 
tulisan Ibnu Basykawal bahwasanya Abu Bakar bin Dawud meriwayatkan 
dalam kitab Ta/sir-nya yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan 

852 Al-Qurthubi (9/6581) mengatakan; Ayat ini turun herkaitandengan dua orang laki-laki sahabat 
Nabi yang menggunjing temannya. Disebutkan bahwa kedua orang itu menggunjing Salman 
Nabi & kemudian melihat kedua orang itu lalu beliau berkata, “Kcna/w aku melihat hijau-hijauandi 
mulut kalian berdua.'" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah.demi Allah kami belum makan 
di hari ini baik itu daging maupun yang lain.” Beliau lalu berkata. "Akan teaifii kalian senantiasa 
memafcan dagmgnya Salman." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, “Dogingnya Salman dan 
(.i.'mrudi bin Z aid," 


Asbabun Nuzul 499 



Abu Hindun. Rasulullah # memerintahkan Bani Bayadhah untuk 
menikahkan Abu Hindun dengan salah seorang perempuan kabilah itu. 
Mereka lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kami akan menikahkan 
anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami ’” Maka turunlah 
ayat tersebut . 855 


Ayat 17, Firman Allah 


<5 fc 'jsj; \p. 4 ji 







S'" 

JJ6 


Mereka merasa telah memben nikmat kepadamu dengan kelslaman mereka. 
Katakanlah, “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku 
dengan keislamanmu, sebenamya Allah Dialah yang mehmpahkan nikmat 
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah 
orang-orang yang benar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abdullah bin 
Abi Aufa bahwasanya orang-orang Arab berkata, “Wahai Rasulullah, Kami 
telah masuk Islam kepadamu dan kami tidak memerangimu, sedangkan 
yang memerangimu adalah Bani Fulan.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamw dengan keislaman mereka. ” 854 

Al-Bazzar meriwayatkan hadits serupa dari jalur Sa’id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari Al-Hasan; Peristiwa 
tersebut terjadi pada saat Fadur Makka/i. 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab AbQurazhi, ia 
mengatakan; Ada sepuluh orang Bani Asad datang menemui Nabi & pada 
tahun kesembilan Hijriyah. Di antara mereka ada Thalhah bin Khuwailid. 
Sedangkan Rasulullah ^ bersama para sahabatnya di dalam masjid. 
Mereka kemudian memberi salam, dan juru bicara mereka berkata, “Wahai 


853 Al-Qurthubi (9/6390) menyebutkan kedua riwayat itu dan menambahkan bahwasanya ayat tersebut 
turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Lihar Ad-Dun Al-Mtimsur (7/97) 

854 Dha if: Al-Haitsami meriwayatkan dalam AI-Ma)jna' (7/112) dan dinisbatkan kepada Ath- 
Thabarani dalam AJ-Ausutii. ia mengatakan; Di dalamnya ada Al-Hajjaj bin Archah yang 
inerupakan orang terpercaya akan cetapi mudalhs, sedangkan perawi-perawi lainnya adalah para 
perawi shahih. 


500 Asbainm Nuzul 



Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan sesunguhnya engkau adalah 
hamba-Nya dan Rasul-Nya. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah 
dan engkau tidak mengutus seorang pun kepada kami. Sedangkan kami 
mengikuti orang yang ada di belakang kami.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Mer eka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. ” 355 
Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dari Sa'id 
bin Jubair, ia mengatakan; Ada sekelompok orang Arab dari Bani Asad 
mendatangi Nabi mereka berkata, “Kami datang kepadamu dan tidak 
memerangimu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Mereka merasa telah 
memberi nikmat kepadamu dengan keislamati mereka. ” 856 


855 (bnu Katsir (5/300), Al-Qurchubi (9/6397), dan M-Durr Al-Mamsur (7/98-99). 

856 Lihat penjelasan sebelumnya. 


A sbabun Nuzul 501 





Surat 

QAF 857 



Makkiyyah, Empat Puluh Lima Ayat 


Ayat 38, Firman Allah 3c: 

j > Li L ^ iii L_j \) 0 ^ 1 *— J I l ' a L - AaJ_) 



“Dan sesungguhnya teiah Kami ciptakan langi t dan burnt dan apa yang ada 
an tar a keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun ltdak ditimpa 
keletihan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab “S/uditfr'-nya dari Ibnu Abbas; 
bahwasanya orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah S kemudian 
bertanya kepada beliau mengenai penciptaan langit dan bumi. Mereka 
berkata, "Aliab menciptakan burnt pada Hari Ahad dan Senin; menciptakan 
gunung-gunung dan segala yang bermanfaat di dalamnya pada Hari Se/asa; pada 
Hari Rabu menciptakan pohon-pohon, air, kota-kota, bangunan-bangunan, 
dan keruntuhannya; pada Hari Kauris menciptakan langit; pada hari Jumat 
menciptakan bintang-bintang, matahari, bulan, datvpara t nalaikat tiga jam yang 
tersisa. Pada jam pertama menciptakan ajal hingga matilah orang yangmati. Pada 


857 Ibnu Katsir (5/302) mengatakan bahwasanya ini adalah permulaan hizb yang dibagi menurut 
pendapat yang shahih. Ada yang mengatakan termasuk Surat AIHujurat, tetapi pendapat 
pertama yang lebih shahih. Al-Qurthubi (9/6400) mengatakan hahwa ini selumhnya adalah Surat 
Makkiyyah. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan; Kecuali satu ayat yaitu firman Allah -fe, "Dan 
stsungguhnya telah Kami ciptakan kmgit dan bumi dan apa yangadaaniara keduanya dalam cnam masa, 
dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletikan." 


502 Asbabun Nuzul 



jam kedua menjatuhkan bencana kepada setiap sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia. Pada jam ketiga Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di 
surga dan memerintahkan Iblis untuk bersujud kepadanya. Allah mengeluarkan 
Adam dari surga pada jam terakhir." 

Orang-orang YahuJi mengatakan, “Lantas apa, wahai Muhammad?” 
Beliau menjawab, "Kemudian Allah menempat di atas Arsy." Mereka 
mengatakan, “Engkau benar jika engkau menyempumakannya.” Mereka 
mengatakan, “Kemudian Dia beriscirahat.” Maka Nabi & marah semarah- 
marahnya. Maka turunlah ayat, “Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit 
dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedildt 
pun tidak ditimpa keletihan.” (Qaf: 38) 858 

Ayat 45, Firman Allah 4g: 



“Kami lebihmengetahui tentangapayangmerekakacakan, dan kamusekali- 
kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah 
dengan Ai-Qur'an orang yang takul kepada ancaman-Ku." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Amru bin Qais Al-Mala'i dari 
lbnu Abbas, ia mengatakan; Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, 
seandainya engkau menakut-nakuti kami.” Maka turunlah ayat, Maka beri 
peringatanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku.” 

Juga diriwayatkan dari Amru bin Qais secara mursai hadits serupa. H,v 


858 Shahih: Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrok dan ia menshahihkannva, Adr-Drahabi 
juga sepakatdengannya. Lihat Al-Qurthubi (9/6423)dan lbnu Katsir (5/314-315). 

859 Al-Qutthubi (9/6428). 


Asbabun Nujul 503 





ADZ'DZARIYAT 860 


Makkiyyah, Enam Puluh Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 




“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang ti dak mendapat bagian." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin 
Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwasanya Rasulullah & mengutus prajurit 
perang. Mereka kemudian mendapatkan kemenangan dan harta rampasan. 
Kemudian datanglah serombongan orang yang menyaksikan harta 
rampasan. Maka turunlah ayat, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 
orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. ” 861 

Ayat 54-55, Firman Allah ■$%: 

O / /. "'s'" A- ' rr>< 

“Moka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. 
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. ” 


860 Al-Qurrhuhi (9/6429) mengatakan ia adalah surat Makkiyyah menurut perkataan ulama. 

861 Al'Qurchubi (9/6438) yaitu hak yang saina dengan 2 akat ... Sebab, surat ini adalah Surat 
Makkiyyah, sedangkan 2 akat diwajibkan di Madinah. Disebutkan pula riwayat oleh As-Suyuthi 

dari Ikrimah. 


504 Asfcainrn Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pulu oleh Ibnu Mani’, Ibnu Rahawaih, Al-Haicsam bin 
Kulaib dalam Musnad-nya dari jalur Mujahid dari Ali, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, “M aka berpalinglah kamu dari mereka.” maka tidak 
ada satu pun dari kami melainkan yakin akan binasa, sebab Rasulullah 
& dipenncahkan supaya berpaling dari kami. Maka turunlah ayat, “Dan 
tetaplah memberi peringatan, karena sesurtgguhnya permgatan Uu bermanfaat 
bagi orang'orangyang beriman.” Maka hati kami menjadi tenang. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Disebutkan 
kepada kami bahwasanya tatkala turun ayat, “Maka berpalinglah kamu 
dari mereka." hal ini dirasa berat oleh para sahabat Rasulullah 0. Mereka 
memandang bahwa wahyu telah terputus dan siksaan akan segera datang. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan tetaplah memben peringatan, karena 
sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." abl 


862 Hadits munqaihi'. Lihat: Adh-Dhiya" (2/336) dalam AI-MuWiwraA. Disebutkan dalam Ad-Dun 
Al-.Matusur (6/125) Al-Qurthubi menuturkan hadits serupa dalam Tti/sir-nya dan Adh-Dhahhak 
(9/6455). 


A sbabun Nuzul 505 




Sural 

ATH-THUR 863 



Makkiyyah, Empat Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 30, Firman Allah -fe 



“BaWcan mereka mengatakan, “Dia adalah scorctng penyair yang kami 
tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya ." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya orang-orang 
Quraisy ketika berkumpul di Darun Nadwah untuk membicarakan 
mengenai Rasulullah maka salah seorang di antara mereka berkata, 
“Penjaralah ia di dalam penjara kemudian tunggulah kecelakaan akan 
menimpanya, sehingga ia celaka sebagaimana orang-orang semisalnya 
dari para penyair yang celaka seperti Zuhair dan An-Nabighah. Sungguh, 
ia sama seperti mereka." Maka Allah menurunkan ayat berkaitan dengan 
hal tersebut, “Bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair yang 
kami tunggu'tunggu kecelakaan menimpanya.” 864 


863 Al-Qurchubi (9/6459) mengatakan bahwa surat ini keseluruhannya adalah Makkiyyah. Dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Jubair bin Muth’im 
dari ayahnya, dia mengatakan; Aku mendengar Nabi & membaca Surat Ath-Thur. Aku tidak 
pernah mendengar ada seorang pun yang suara ataupun bacaannya lebih bagus daripada beliau. 
Al-Bukhari (765) meriwayatkan dalam Bab Al-Adzan dan Muslim dalam Bab Ash-Shalah. 

864 Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam Surat Al-Anbiya" ayat 34. 


506 Asbabun Nuzul 



Surat 

AN'NAJM 865 



Makkiyyah, Enam Puluh Dua Ayat 


Ayat 32, Firman Allah 

!&yr y, & tips % 

4 %\ Ijj & jTtal it ^ ^ 






"(Yartu) orang yang menjaufii dosa-dosa besar dan perbwatan fceji yang 
seJam dan kcsalahan'kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu M aha Luas 
ampunan-Nya. Dan Dia iebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika 
Dia menjadikan Limit dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam pernt 
ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu s uci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang bertakuia.” 


865 Al-Qurthubi (9/6483) mengacakan; Surat ini keseluruhannya Makkiyvah menurut pendapac Al- 
Hasan dan Ikrimah. Ibnu Abbas mengatakan; Kecuali satu ayat yairu firman Allah, "(Ynitu) orang 
yang mcn/anfti dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari hesalahan-kesalahan kecil." (An- 
Najm: 32) Ibnu Mas’ud mengatakan; Kecuali ayat pertama yang diberitahukan oleh Rasulullah 
;S> di Makkah. Ibnu Katsir menukil dari riwayat Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abdullah bin 
Mas’ud, ia mengatakan; Permulaan surat turun yangdi dalamnya terdapat ayat sajdahadalah Surat 
An-Najm. Kemudian Nabi & bersujud dan bersujud pula orang yang berada di belakang beliau 
kecuali seorang laki-laki yang mengambil segenggam tanah kemudian ia bersujud di atas tanah 
itu. Aku melihat orang itu di kemudian hari terbunuh dalam keadaan kafir, ia adalah Umayyah 
bin Khalaf. 

Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya itu adalah hadits shahih. Muctafaq Alaihi. Al-Bukhari (4863) 
meriwayatkan dalam Bah Ar-Ta/iirdan Muslim dalam Bab Al-Masajid. 


A sbabun Nuzul 507 


Sebab Turunnya Ayat 

Al'Wahidi, Ath-Thabarani, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan dari Tsabit bin Al-Harits Al-Anshari, ia mengatakan; Dahulu 
orang-orang Yahudi mengatakan; Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, 
apabila ada seseorang yang memiliki anak kecil yang meninggal, berarti 
ia termasuk orang yang jujur.” Hal ini didengar oleh Rasulullah maka 
beliau bersabda, "Orang-orang Yahudi berkata dusta. Tidak ada satu pun 
janin yangdiciptakan Allah dalam perut ibunya melainkan Dia mengetahui 
bahwasanya janin itu celaka atau beruntung.” Maka Allah menurunkan 
ayat berkenaan dengan hal tersebut, "Diata/i yang paling mengetahui tentang 
orang yang benakwa."'*"’ 


Ayat 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41, Firman Allah 4g: 


0 yj6 0 SS <s& 


•If ^ " i'TTi ' > . > -* • v' Y'A A A 

4 Lj bj jy 

SiSG 0 SP'SjjS$ 0 & 

0 &VuTpj£2 ^ 0 % 0 


"Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)’ 
serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi1 Apakah ia mempunyai 
pengetahuan tentang yang gaib sehingga ia mengetahui (apa yang 
dikatakan) ? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam 
lembaran-lembaran Musa? dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu 
menyempumakan janji? (yaitw) bahioasanya seorang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain , dan bahwasanya seorang manusia tiada 
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya 
usahanya itu helak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempuma. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya Nabi & 
keluar untuk berperang. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang ingin 


866Lihac: Al-Wahidi him. 338. Hadics ini dhaifdiriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir 
(2/81). Al-Qurthubi (9/6511 ) menukilnyadan dalam petawinya ada Ibnu Luhai'ah yangdha 'if. 


508 Asiwinm Nuzul 



dibawa akan terapi beliau tidak punya sesuatu untuk membawa laki-laki 
itu. Laki-laki itu kemudian bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya lalu 
berkata, “Berikan aku sesuatu, maka aku akan memberikanmu untaku ini 
dengan syarat engkau menanggung dosa-dosaku.” Laki-laki itu menjawab, 
“Ya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Maka apakah kamu melihat orangyang 
berpaling (dari Al-Qur'an) ?”(An-Najm: 33) 

Darraj bin As-Samah meriwayatkan, ia mengatakan; Keluarlah 
para tentara untuk berperang. Kemudian ada seorang laki-laki yang 
meminta kepada Rasulullah & untuk membawanya. Beliau lalu berkata, 
“Aku tidak menemukan sesuatu untuk membawamu.” Laki-laki itu lalu 
berpaling dengan keadaan sedih. ia lalu bertemu dengan seseorang yang 
tunggangannya sedang menderum di hadapannya. Laki-laki itu kemudian 
melaporkan keadaannya kepada orang tersebut. Orang tersebut lalu berkata, 
“Apakah engkau memiliki sesuatu supaya aku membawamu sehingga engkau 
bertemu dengan para prajurit dengan membawa kebaikan-kebaikanmu.” 
Maka laki-laki tersebut berkata, “Ya.” Laki-laki itu lalu naik. Maka turulah 
ayat, “Mafai apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)?" 
hingga ayat, “Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempuma." (An-Najm: 33-41 ) 867 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnu Zaid, ia mengatakan; Ini adalah 
seorang laki-laki yang masuk Islam, ia kemudian bertemu dengan sebagian 
orang yang mencelanya. Orang itu berkata, “Apakah engkau mau 
meninggalkan agama nenek moyang dan mengatakan mereka adalah sesat 
dan menyangka mereka akan berada di neraka.” Laki-laki itu menjawab, 
“Sungguh aku takut terhadap siksa Allah.” Orang itu berkata, “Berikan 
aku sesuatu, maka aku akan menanggung setiap siksaan yang akan 

867 Al-Qurthubi (9/6512) mengatakan; Ayat itu turun berkenaan dengan Ucsman bin Affan dan 
Abdullah bin Abi Sarah yang merupakan saudara sesusu. Utsman senantiasa berinfak dan 
bcrscdckah untuk hal-hal kcbaikan. Abdullah lalu berkata kepadanya, “Apa yang engkau lakukan 
ini? Nyaris tidak ada sesuatu yang tersisa di sisiinu." Utsman lalu berkata, “Sesungguhnya aku 
memiliki dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Sungguh aku berharap dari apa yang aku lakukan 
untuk mcncan ridha Allah dc dan aku mengharap ampunan-Nya.” Abdullah lalu berkata 
kepadanya, “Berikanlah kepadaku untainu maka aku akan menanggung seluruh dosa-dosamu.” 
Utsman lalu membetikan untanya kepada Abdullah dan bersaksi. Selanjutnya la menahan sebagian 
dari apa yang akan disedekahkan. Maka turunlah ayat, "Maka apakah kamu melihat orang yang 
berpaling (dari Al-Qur an)?” ... Utsman lalu kembali melakukan sedekah dengan lebih baik lagi. 
Lihan Al-Wahidihlm. 338 

Al-Qurthubi mengatakan; Ini adalah riwayat yang dibuat-buat dan tidak ada ashalnya. Hal ini 
tidak mungkin berlaku pada Utsman ■£*. Menurut praduga kami bahwasanya ini merupakan riwayat 
orang-orangberlebihanyanB justru mencela Utsman 4- dalam mempekerjakan Abdullah bin Sarah 
sebagai gubemur Mesir dan Afrika. 


Asbabun Nuzul 509 



ditimpakan kepadamu.’’ Maka laki-laki itu memberikan sesuatu. Orang 
itu berkata, “Tambahi lagi.” Laki-laki itu lalu terus menambahi hingga 
menyusahkannya. Dia memberikan sesuatu dan menuliskan perjanjian 
dengan saksi. Tentang hal ini, maka turunlah ayat, “Maka apakah kamu 
melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur’an)? serta memberi sedikit dan tidak 
mau memberi iagi?” (An-Najm: 33-34) 868 

Ayat 61, Firman Allah 


“Sedang kamu melengahkan (nya)?” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, la mengatakan; 
Dahulu orang-orang sombong bertemu dengan Rasulullah ketika beliau 
sedang shalat. Maka turunlah ayat, “Sedang kamu melengahkan (nya)?" Bb9 



868 Al-Qurthubi (9/6512) bahwasanya oraiig Ltu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada pula yang 
mengatakan itu adalah Al-Ash bin Wa' il As-Sahmi. Ada pula yang mengatakan itu adalah An- 
Nadhr bin Al-Harits. 

869 Al-Qurthubi (9/6523) Dengan ini, Ibnu Kacsir (5/359) berpendapat bahwa maksud orang-orang 
yang melengahkan adalah orang-orang yang berbuat lalai. Mereka juga tersemasuk orang-orang 

yang sombong. 


510 Asbabun Nuzul 




Surat 


AL-QAMAR 


870 



Makkiyyah, Enam Puluh Dua Ayat 


Ayat 1, Firman Allah -j£: 



“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan Al-Hakim serta redaksi darinya (Al-Hakim) 
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan; Aku melihat rembulan 
terbelah menjadi dua bagian, saat itu di Makkah sebelum hijrahnya Nabi 

Orang-orang mengatakan; Itu adalah sihir rembulan. Maka turunlah 
ayat, "Telah dekat ( datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." 8 ' 11 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan; Para penduduk 
Makkah meminta tanda kebenaran kepada Nabi 0, maka terbelahlah 
rembulan yang ada di Makkah sebanyak dua bagian. Maka turunlah ayat, 
“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." hingga, "Sihir yang 
terus menerus." (Al-Qamar: 1-2) 872 
Ayat 45, Firman Allah 

870 Al-Qurthubi (9/6525) mengatakan; Seluruhnya adalah Surat Makkiyyah menurut pendapat 
mayonrasulama. Muqatil mengatakan; Kecuali cigaayat yaitu firman Allah-it. "A tan apakah mereka 
mengatakan: “Kami adalah satu goiongan yang bersatu yang past! menang." sampai firman-Nva, “Dan 
Idamat itulehihdahsyaldan Icbihpahit." (Al-Qamar: 44-46) Akan tetapi pendapat ini tidak shahih. 
Ibnu Katsir (5/361) mengatakan; dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Waqid disebutkan 
bahwasanya Rasulullah membaca dengan qaf dan qad pada Iqtarahat As-Sa'flh dalam hari raya 
Idul Adhadanldul Fithri. Saya katakan; hadits ini adalah shahih. 

871 Shahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (3636) meriwayatkan dalam Bab Al-Mtmnqifc, Muslim (2800) 
dalam Bab/i Shifah Al-Qiyamah, Al-Hakim (2/512)dandishahihkannyaserradisepakatioleh Adz- 
Dzahabi. 

872 Shahih: At-Tirmidzi meriwayatkan dalam BabAt-Tajsir. la mengatakan; Hadits ini hasanshahih, 
Lihat: Ibnu Katsir (5/362-364), dengan lima riwayac yang seluruhnya shahih. 


Asbabun Nuzul 511 




oyjj ryr-' (jit* 


“Golongan itu pasti ahin dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayackan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Hal tersebuc 
terjadi pada hari Perang Badar. Kami adalah satu golongan yang bersatu 
yang pasti menang. Maka turunlah ayat, “Golongan itu past! akan dikalahkan 
dan mereka akan mundur ke belakang.” 873 

Ayat 47, Firman Allah -fe 



“Sesunggwhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di duma) 
dan dalam neraka." 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan; Orang-orang Musyrik Quraisy datang untuk mendebat 
Rasulullah & mengenai permasalahan qadar. Maka turunlah ayat, 
“Sesungguknya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di duma) dan 
dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. 
(Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlak sentuhan api neraka!" Sesungguhnya 
Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (Al-Qamar: 47-49) 87,1 


873 Ibnu Kacsir (5/369) dari lkriinah. Al-Qurthubi (9/6546) dari Sa’id bin Jubairdari Sa'ad bin Abi 
WaqqasK 4*. la herkata, "Ini merupakan mukjizar Nabi 0 karena heliau mengaharkan sesuacu yang 
ghaib. Maka terjadilah apa yangdikabarkan beliau. 

874 Shahih: Muslim (2656) meriwayatkan dalam Bab Al-Qadar. At-Tinnidzi (3290) dalam Bai> At- 
Tapir. Hasan mengatakan hadits ini shahih. Lihat: Al-Qurthuhi (9/6547) dan Ibnu Katsir (5/370). 


512 Asixiinm Nuzul 




Surat 

AR'RAHMAN 875 



Madaniyyah, Tujuh Puluh Delapan Ayat 


Ayat 46, Firman Allah %•. 



<.4ij ^ i_su- {j+jj 


“Dan bagi orangyang takuc akan saat inenghadap Tuhannya ada dua surga.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam kitab 
AbAzhamah dari Atha - bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq suatu hari 
mengingat kematian dan memikirkan mengenai hari kiamat, timbangan, 
surga, dan neraka. Kemudian ia berkata, “Sungguh aku berharap menjadi 
hijau-hijauan yang dari hijauan itu datanglah binatang yang memakanku 
dan aku tidak diciptakan.” Maka turunlah ayat, “Dan bagi orang yang takut 
akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.’’ 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, ia mengatakan; 
Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. 875 


875 Al-Quithubi (9/6551) mengatakan bahwa surat iniseluiuhnyasurat Makkiyyah. kecualisatu ayat 
yaitu firman Allah -3c. "Scmuo yangudadi langit dan dj btrmi selolu memittri kcpada-Nya. Sctiap wakiu 
Diadulumhesibukan.’ (Ar-Rahman: 29) Dalam haditsdisebutkan,“Aku membacanya-rnaksudnya 
Surat Ar-Rahman- kepada para jin padamalatnjumat, makamereka lebih baik menyambut kepada 
Tuhannya daripada kalian." Para sahabat berkata, “Apakah itu wahai Rasulullah!” Beliau berkata, 
“Tidaklah datangfirman Allah 4c, ‘Maka nikmat Ttdinnknmuyringmanaka/iyangkamudustakaii.'' 
nielainkan jin mengatakan, 'Tidak ada sesuatu dari nikmat Tuhan kami yangkami dustakan." Saya 
katakan; Hadits ini dinilai hasan oleh Al-Albani (5138) dalam ShabiJi Al-)ami\ 

876Lihat Ad-Durr Al-Mnnrsur (6/161). Ibnu Katsir (5/383) mengatakan dan menambahkan; Ayat 
itu turun berkenaan dengan orang yang mengatakan; “Bakarlah aku di dalam neraka, semoga 
Allah menyesatkan aku.” Kemudian orang tersebut bertaubatseharisemalam setelah mengatakan 
perkataan itu. Maka Allah menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam surga. 


A sbabun Nuzul 513 



Surat 



AL^WAQFAH 


Makkiyyah, Sembilan Puluh Enam Ayat 


Ayat 13 dan 39, Firman Allah ■$§: 



“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. ” (13) 



“Scgofongan besar dari orang-crrang yang terdahulu." (39) 

Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad, Ibnul Mundzir, dan lbnu Abi Hatim meriwayatkan dengan 
sanad yang di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal, dari Abu Hurairah, 
ia mengatakan; Tatkala turun ayat, ‘'Segolongan besar dari orang-orang yang 
terdahulu , dan segolongan kecil dari orang-orangyang kemudian. ” (Al-Waqi’ah: 
13-14) Hal ini terasa berat di hati kaum Muslimin. Maka turunlah ayat, 
“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula 
dari orang yang kemudian. ’’(Al-Waqi’ah: 39-40) S7, 

lbnu Asakir meriwayatkan dalam Tanfch Dimasyq dengan sanad yang di 
dalamnya perlu direnungkan, dari jalur Urwah bin Ruwaim dari Jabir bin 
Abdullah, ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Apabila terjadi Hari Kiarncu. ” 
(Al-Waqi’ahs 1) dan di sana disebutkan; “Segolongan besar dari orang-orang 
yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.”( Al- 
Waqi’ah: 13-14). Umar berkata, “Wahai Rasulullah, segolongan besar 


877 Al-Qurthubi meriwayatkan (9/6601) dan lbnu Katsir (5/395). Hadits menurat Ahmad, 2/391. 


514 Asbcibun Nuzul 



dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang yang 
kemudian.” Maka Allah menahan akhir surat hingga satu tahun lamanya. 
Kemudian turunlah ay at, "Sfgolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, 
dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian . ” (Al-Waqi’ah: 39-40) 
Kemudian Rasululah & berkata, “Wahai Umar, kesinilah. Dengarkan 
apa yang telah diturunkan Allah, “Segolongan besar dari orang-orang yang 
terdahulu, dan segolongan besar puladari orangyang kemudian.''(Al-Waqi’ah: 

39-40). 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Ruwaim secara mursal. 878 

Ayat 27, Firman Allah 3g: 



“Dan golongan kanan, alanglca/i bagianya golongan kanan itu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dan Al- 
Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Ba’ts dari Atha" dan Mujahid, 
keduanya mengatakan; Tatkala penduduk Thaif meminta jurang yang 
bisa menjaga mereka dan di dalamnya terdapat madu, maka beliau 
melakukannya. Jurang tersebut adalah jurang yang menakjubkan. Maka 
mereka mendengar orang-orang berkata, “Sesungguhnya di dalam surga 
ada seperti ini dan seperti itu.” Mereka berkata, “Seandainya saja kami 
berada di surga yang seperti jurang ini.” Maka Allah menurunkan, “Dan 
golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu . Berada di antara pohon 
bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), 
dan naungan yang terbentang luas (Al-Waqi’ah: 27-30) 879 

Ayat 29, Firman Allah %: 



“Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya). ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid, ia mengatakan; 
Dahulu orang-orang merasa takjub dengan Bui yaitu jurang di Thaif sekalian 


878Lihat Al-Wahidi him. 301 dan lbnu Kacsir (5/396) yang termasuk haditsdha if. 
879 Lihat Al-Quithuhi (9/6608) dan Ibnu Katsir (5/500). 


Asbabun Nuzul 515 



dengan naunganya, pohon pisangnya dan pohon bidaranya. Maka Allah 
menurunkan ayac, “Dan golongan kanan , alangkah bagianya golongan kanan 
itu. Berada di antara pohon bidara yang adak berduri, dan pohon pisang yang 
bersusuri'susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas." (Al-Waqi’ah: 
27-30) 880 

Ayat 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, Firman Allah M'- 



“M aka Aku bersumpah dengan tempat beredamya bincang-bintang. 
Sesungguhnya sumpah itu adaiah sumpah yang besar kalau kamu 
mengetahui, sesunggu/mya AUQur'an ini adaiah bacaan yang sangat mulia, 
pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh ), tidak menyemuhnya kecuali 
hamba-hamba yangdisucikan. Diturunkan dari Tuhan semesca alam. M aka 
apakah kamu menganggap remeh saja AbQur'an ini’ kamu (mengganti) 
rezeki (yang Allah berikan) dengan m^ndustakan (A/la/i).” 

Sebab Turunnya Ayat 

Muslim meriwayatkan dari Ibnu .Abbas, dia mengatakan; Pada zaman 
Rasulullah & masih hidup, orang-orang mendapati hujan. Rasulullah 
kemudian berkata, “Manusui menjadi bersyukur dan sebagian di antara mereka 
kufur.” Orang-orang berkata, “Ini adaiah rahmat yang diletakkan Allah.” 
Sebagian yang lain berkata, “Sungguh benar ramalan cuaca seperti ini.. 
Maka turunlah ayat, “Maka Aku bersumpah dengan tempat beredamya bmtang - 
bintang.” hingga firman-Nya, "Kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) 
dengan mendustakan (Allah) ."(Al-Waqi’ah: 75-82) 881 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hirzah, ia mengatakan; 
Ayat ini turun berkaitan dengan laki-laki dari kalangan sahabat Anshar 
dalam Perang Tabuk. Mereka beristirahat di bebatuan. Rasulullah & 


880 Ibnu Jarir (27/182) meriwayarkannya. Lihat penjelasan sebelumnya. 

881 Shahih: Muslim (7.3) meriwayatkan dalam Bab AH man. 


516 Asbabtm Nuzul 



kemudian memerintahkan mereka supaya tidak membawa airnya sedikit 
pun. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan dan beriscirahat di cempac 
istirahac yang lain. Di sana tidak ada aimya. Maka para sahabat mengeluhkan 
hal ini kepada Nabi Beliau lalu berdiri dan shalat dua rakaat kemudian 
berdoa. Allah lalu mengutus mendung untuk mencurahkan hujan kepada 
mereka sehingga mereka bisa minum dari aimya. Salah seorang laki-laki dari 
Anshar kemudian berkata kepada kaumnya yang dicuduh sebagai munafik, 
“Celakalah kami. Apakah kamu tidak melihat Nabi & berdoa kemudian 
Allah memberi hujan kepada kita?” Orang itu menjawab, “Sesungguhnya 
kami mendapat hujan karena cuaca seperti ini dan seperti ini.” 882 


882 IbnuKatsir (5/414) menwayatkandari Muslim .... Dari AbuHurairah, iamengatakan; Rasulullah 
S- hersabda, "Apakab kalian tidak mempcrhadkan apa yangdikatakan olch Tuhan kalian’ Dia berkata, 
'Tidaklah aku ben s atu nifcnuit kepada bamba-hamba-Ku melainlwn scbagian dan mereka menjadi orang- 
trrang yang kaftr. Dia mengatakan, planet-planet dan iebab planet-planet " Hadics tersebut shahih. 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim (72) dalam Bab Al-Imnn. Lihat pula Ad-Durr Al-Montsur (6/162). 


Asbabun Nugul 517 



AL'HADID 883 


Madaniyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 



“Belumkah datang waktunya bagi t/rang-orang yang beriman , untuk tunduk 
had mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah curun (kepada 
mereka) , dan janganlah mereka seperti orang-arang yang sebelumnya telah 
ditunmkan Al-Kitab kepadanya , fcemudian berlalulah masa yang panjang 
atas mereka lalu had mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara 
mereka adalah (rrang-orang yang fasik." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Mushannaf dari Abdul Aziz 
bin Abi Ruwad bahwasanya para sahabat Nabi & memperlihatkan bercanda 
dan tertawa-tawa. Maka turunlah ayat, “Belumkah datang waktunya bagi 
orang-orang yang beriman, untuk tunduk had mereka mengingat Allah... 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia mengatakan; 


885 Al-Qurthuhi (9/66S7) mengatakan bahwa surat ini Surat Madaniyyah menurut seluruh pendapat 
ulama. Surat ini merupakan permulaan abmusabbaha! (surat-surat yang berisi tasbih) yaitu yang 
dimulai dengan lafazh Sobba/ui atau Vustibbifm Lillah. 

884 Ibnu Abi Syaibah (35715) dalam Al-Mushannn/. 


5 18 Asbabun Nuzul 


Dahulu para sahabac Nabi # melakukan sesuaru berupa candaan, kemudian 
Allah menurunkan ayat, “Belumkah datang waktunya bagi onmg-orang yang 
beriman , untuk tunduk had mereka mengingat Allah."(Al-Hadid: 16) 685 

As-Suddi meriwayatkan dari Al-Qasim, ia mengatakan; Para sahabat 
Rasulullah S merasa benar-benar bosan. Mereka kemudian berkata, 
“Berceritalah kepada kami, wahai Rasulullah.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “fCami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik." (Yusuf: 
3) Kemudian mereka merasa benar-benar bosan sehingga berkata, 
“Berceritalah kepada kami, wahai Rasulullah.” Maka Allah menurunkan 
ayat, "Belumkah datang waktunya bagi arang-orangyang beriman, untuk tunduk 
hati mereka mengingat Allah. ” m 

Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd bahwa Sufyan 
telah mengisahkan kepada kami dari Al-A’masy, ia mengatakan; Tatkala 
para sahabat Rasulullah & tiba di Madinah. Mereka mendapatkan mata 
pencaharian sebagaimana yang mereka dapatkan setelah melakukan usaha 
yang sangat keras, sehingga mereka merasa kendur dari sebagian aktifitas 
ibadah yang biasa mereka lakukan. Maka turunlah ayat, "Belumkah datang 
waktunya bagi orang-orangyang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat 
Allah." 887 


Ayat 28, Firman Allah 3s: 









“Hai (irang-orang yang beriman ( kepada para rasul ). bertakwalah kepada 
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat - 
Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan 
cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah 
M aha Pengampun lagi Maha Penyayang." 


885 lbnu Katsir meriwayatkan dari Muslim dari Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan; Antara orang 
Islam di antara kami dan orang yang mencela kami adalah ayat ini, "Bclumktdi dotting utafctunya" 
(Al-Hadid: 16) melainkan empat tahun. Hadits ini shahih diriwayatkan Muslim (302?) dalam 
Bab At-Tafsir. 

886Lihat tafsir surat Yusuf ayat 3, Hadits ini shahih. Al-Hakim (2/345) meriwayatkan dan 
menshahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

887 lbnu Al-Mubarak (264) menuturkannya dalam kitab Az-Zuhd. Al-Qurthubi (9/6650) juga 
meriwayatkannya. 


Asbabun Nuzul 519 



Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dengan sanad yang di 
dalamnya ada perawi yang tidak dikenal, dati Ibnu Abbas; Bahvvasanya ada 
empat puluh sahabat Raja An-Najasyi darang menemui Nabi 0. Mereka 
menyaksikan pada PerangUhud. Maka di antara mereka ada yang terkena 
luka-luka tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang terbunuh. Ketika 
mereka melihat kaum Muslimin membutuhkan pertolongan, maka mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah ahli perjalanan, 
maka izinkanlah kami membawa harta-harta kami untuk bhakti sosial kami 
kepada kaum Muslimin. Maka Allah menurunkan ayat, “Orang-orang yang 
telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Qur’an, mereka 
beriman (pula) dengan Al-Qur'an itu.” (AI-Qashash: 52). 

Ketika ayat itu turun, mereka berkata, Wahai sekalian kaum Muslimin, 
adapun di antara kami yang beriman dengan kitab kalian maka baginya dua 
pahala, sedangkan orang yang tidak beriman dengan kitab kalian, maka 
baginya satu pahala sebagaimana pahala kalian. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Hat orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada 
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat- 
Nya kepadamu dua bagian. ” m 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan; Tatkala 
turun ayat, "Mereka adalah orang-orang yang diberi pahala sebanyak dua kali 
disebabkan kesabaran mereka.” (Al-Qashash: 54) Orang-orang ahli kitab 
yang beriman lalu membanggakan di hadapan para sahabat Nabi Mereka 
berkata, “Kami mendapatkan dua pahala sedangkan kalian mendapat satu 
pahala.” Hal ini terasa berat di hati para sahabat. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada 
Allah dan berimanhih kepada Rasul-Nya, niscaya Allah membenkan rahmat-Nya 
kepadamu dua bagian.” Dengan demikian, Allah menjadikan bagi para sahabat 
dua pahala sebagaimana pahala orang-orang ahli kitab yang beriman. 889 


888Hadits dha'ifdan munkar. Al-Haitsami (7/121) meriwayatkannya dalam Al-Mrijma’ dan 
mengatakan, di dalam sanadnya ada seseorang yang tidak aku ketahui. Pendapat ini dinisbatkan 
kepada Ath-Thabarani. 

889 Ibnu Katsir mengatakan (6/25) mereka adalah ahli kitab yang beriman .... Dalam hadits Al-Bukhari 
dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari disebutkan tiga golongan yang diberi dua bagian pahala 
vaitu laki-Iaki ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya dua 
bagian pahala; hamba sahava yang menunaikan hak Allah dan hak tuan yang memilikinya, maka 
baginya dua bagian pahala; dan laki-Iaki yang mengajari budakperempuannyadengan pengajaran 
vang baik kemudian memerdekakannyadan menikahinya, maka baginya dua bagian pahala. Hadits 
ini diriwayatkanoleh Al-Bukhari (3011) dalam Bab Al-Jthad dan Muslim, 1 S'! dalam BabAl-fman. 


520 Asbabun Nuzul 



Ayat 29, Firman Allah 


5 *^^& Sjjjjb'y] Jj*! yii 

e £ 

i ''ff i > >«=■?'' «T>'' »> tff ✓ < ""fr 

c-Lia (j- 4 -Cj ^ J ^ aaU 


“(Kami terangtam yangdemikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bahwa 
mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah (jika mereka tidak 
beriman kcpada Muhammad ), dan bahwasanya karuma itu adalah di tangan 
Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah mempunyai karunia yang bcsar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Telah sampai 
kepada kami bahwasanya ketika turun ayat, "Niscaya Allah membcrikan 
rahmat-Nya kepadamu dua bagian.” (Al-Hadid: 28) Maka ahli kitab 
mendengki kaum Muslimin. Maka Allah menurunkan ayat, “Swpaya ahli 
Kitab mengetahui .. 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Orang- 
orang Yahudi berkata, “Nyaris keluar kepada kami seorang Nabi kemudian ia 
memotong tangan-tangan dan kaki-kaki.” Tetapi ketika yang keluar adalah 
nabi dari bangsa Arab, maka mereka ingkar. Maka Allah menurunkan ayat, 
"Supaya ahli Kitab mengetahui.” Maksud dari anugerah adalah kenabian. 890 


890 Al-Quithuhi menuturkannya (9/6670). Lihai Ad-Dun Al-Mantaur (6/198). 


Asbabun Nuzul 521 



AL-MU J AD AL AH* 


Madaniyyah, Dua Puluh Dua Ayat 


Ayat 1, Firman Allah Mi 


ajll y, 1 ) j j <_![ »ii3 4ill -6 


't 'i 



“Sesungguhnya Allah telah mendengar per kataan wanita yang memajukan 
gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mcngadukan (halnya) kepada 
Allah. Dan Allah mendengar sod jauiab antara kamu berdua. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Aisyah, 
ia mengatakan; Mahaluhur Dzat yang pendengaran-Nya mencakup 
segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah binti 
Tsa’labah yang perkataan itu tidak diketahui oleh sebagian orang. Khaulah 
melaporkan suaminya kepada Rasulullah &. ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
ia telah memakan masa mudaku dan perutku sudah berlipat-lipat sehingga 
ketika usiaku sudah lanjut dan tidak bisa lagi memiliki keturunan, maka 
ia bersumpah zhihar kepadaku. Ya Allah, sungguh aku melaporkan hal ini 


891 Al-Qurrhubi (10/6685) mengatakan bahwa ini adalah Surat Madaniyyah menurut seluruh ulaina 
kecuali riwayat dari Atha' bahwasanya sepuluh ayat pertama adalah ayat Madaniyyah sedangkan 
yang lainnya adalah ayat Makkivyah ... Al-Kalbi mengatakan; Seluruh ayat tersebut turun di 
Madinah selain firman Allah is, “Tiada jycmbicaraan rahmia anuaa tign irang, meiainium Dta-lah 
yang kccmpatnya ."( Al-Mujadalah ; 7) 


522 Asbabun Nuzul 


kepada-Mu.” Tidak henti-hentinya Khaulah mengatakan hal itu hingga 
turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat ini, “Seswnggtdmya Allah t elah 
mendengar perkataan ivanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang 
suaminya.” Suaminya bemama Aus bin Ash-Shamit. 892 

Ayat 8, Firman Allah 4s: 



"Apakah txada kamu perhatikan orang-orang yang telah dtlarang mengadakan 
pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan 
itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 
permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang 
kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi 
sokm yang bukan sebagai yang ditentukan Allah umukmu. Dan mereka 
mengatakan pada diri mereka sendin, "M engapa Allah tiada menyiksa 
kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka neraka 
}ahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk 
tempat kembali.'’ 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia 
mengatakan; Dahulu ada perjanjian antara Nabi Ketika para sahabat 
bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka mereka kemudian duduk- 
duduk untuk berbisik-bisik di antara mereka sehingga orang mukmin 
menyangka bahwa mereka berbisik-bisik untuk membunuhNabi atau untuk 
melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi. Nabi & kemudian 
melarang berbisik-bisik tetapi mereka tidak menyudahinya. Maka Allah 

892 Shahih: Al-Hakim (2/481) meriwayackan dan menshahihkan sertadisepakatioleh Adz-Dzahabi. 
Lihat: Al-Qurthubi (10/6685) dan seterusnya. Dikatakan bahwa nama perempuan itu adalah 
Jamilah. Adapun menurut pendapat yang paling shahih namanya adalah Khaulah sedangkan 
suaminya bemama Aus bin Ash-Shamit yang menjadi saudara kandung dari Ubadah bin Ash- 
Shainit. Ibnu Katsir (6/27) menuturkannya dari Ibnu Majah. Aku katakan; hadits ini shahih. Ibnu 
Majah (188) meriwayatkan dalam Al-MuqadAimah. 


Asbabun Nuzul 523 



menurunkan ayat, “Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang celah 
dilarang mengadakan pembicaraan rahasia.’ m! 

Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad 
jayyid dari Abdullah bin Amru bahwasanya orang-orang Yahudi berkata 
kepada Rasulullah“Semoga keselamatan terlimpah kepadamu.” Mereka 
kemudian mengatakan pada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah tiada 
menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Maka turunlah ayat, 
“Dan apabila mereka da tang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 
dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu" 

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Anas dan Aisyah. 8 '’ 4 / 8 '’'' 


Ayat 10, Firman Allah -fc: 


It;-*- (jUjl 




SAP" && l A\ oliyi 


“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang- 
orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah 
memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izm Allah dan 
kepada Allah-lah hcndaknya orang-orang yang beriman bertawakal. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dahulu orang- 
orang munafik melakukan pembicaraan rahasia di antara mereka dan 
tidak mau menyudahinya. Hal ini membuat orang-orang mukmin merasa 
ada sesuatu dan berat hati. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya 
pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. ” m 


893 Lihac: Ibnu Katsir (6/33) Al-Qurthubi (10/6706) menambahkan; Ayat tersebut turun berkenaan 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang baling melakukan pembicaraan 
rahasia di antara mereka. Mereka memandang dan mengedipkan pandangannya kepada orang- 
orang Mukmin. Orang-orang Mukmin kemudian berkata, “Mungkin saja mereka membicarakan 
saudara dan kerabat kita dari sahabat Muliajirin dan Anshar untuk dibunuh, ditimpa musibah atau 
diusir.” Hal ini menimbulkan buruknya prasangka sehingga orang-orang mukmin melaporkan hal 
itu kepada Nabi Beliau lalu melarang adanva pembicaraan rahasia, akan tecapi mereka tidak 
mempedulikannya. Maka turunlah ayat tersebut, 

894 Hadits dengan sanad jayyid. Al-Haitsami (7/122) meriwayatkan dalam Al-Majma’ dan 
menisbatkannya kepada Ahmad serta Al-Bazzar. Ia mengatakan; sanadnyajayyid. 

895 Hadits vangdiriwayatkan Aisyah shahih menurut Muslim (2156) dalam Bab As-Saiam. Sedangkan 
hadits yang diriwayatkan Anas juga shahih menurut At-Tirmidzi, 3301 dalam Bab At-Ta/sir. Dia 
mengatakan; hadits ini hasan shahih. Lihat Ibnu Katsir (6/34) dan Al-Qurthubi (10/6708). 

896Sudah disebutkan penjelasan sebelumnya. 


5 24 Asbabun Nuzul 



Ayat 11, Firman Allah 


tjci& o^jf p Si lii t£a; u$ <$k 

\p& u$ at gi IjJiiS LjJiiT jj I^“^3 lit jfL 

0 » < < I-' i<- E A H t Z ^ ' •If'" 

_ / rUa-Lfci «U)]_J Oia-p _^U1' '_yj> 


“Hai orang-omngyangberiman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang- 
lapanglah dalam majelis , ” maka lapangkanlah, mscaya AllaA akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dahulu 
kerika para sahabat melihat ada orang yang datang, maka mereka 
menyempitkan tempat duduknya di sisi Rasulullah & dan tidak memberi 
tempat kepada orang itu. Maka turunlah ayat, "Hai orang-orang yang 
beriman , apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis. ” 89J 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwasanya ayat ini 
turun pada hari Jumat. Pada saat itu orang-orang yang berperang di Badar 
berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang 
sudah ada di situ tidak melapangkan tempat sehingga mereka berdiri di 
atas kaki mereka. Rasulullah lalu mengajak berdiri beberapa orang dan 
mendudukkan mereka ke tempatnya. Orang-orang itu merasa enggan 
dengan hai itu, sehingga turunlah ayat tersebut . 898 


Ayat 12 dan 13, Firman Allah 



897 Ibnu Katsir (6/36) menuturkan hadits tersebut, di dalamnya disebutkan hahwa orang yang 
melakukan itu adalah orang-orang munafik. Al-Qurthubi (10/6712) juga menururkannyadengan 
lafa:h yang serupa. Di dalam riwayac itu ada perawi bemama Tsabit bin Qais bin Syammas. 

898 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nujul 525 




“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mcngadakan pembicaraan 
khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedel<ah (kepada orang 
miskin) sebelum pembicaraan icu. Yang demikian icu adalah lebih baik bagjmu 
dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) 
maka sesungguhnya Allah M aha Pengampun lagi M aha Penyayang. Apakah 
kamu takut afcan (menjadi mishin) karena kamu memberilcan sedekah 
sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada mempti buatnya 
dan Allah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlak sembahyang, 
tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasui-Nya; dan Allah 
M aha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari jalur Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Sesungguhnya orang-orang Muslim memperbanyak pertanyaan kepada 
Rasulullah & sehingga memberatkan beliau. Allah kemudian berkehendak 
untuk meringankan beban Nabi-Nya, maka Allah menurunkan ayat, “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus 
dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) 
sebelum pembicaraan icu..." (Al-Mujadalah: 12) Ketika ayat itu turun, 
maka orang-orang bersabar dan menahan diri dari pertanyaan, Maka Allah 
menurunkansetelahnya ayat, "Apakah kamu takut...'’ (Al-Mujadalah: 13) 899 

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah 
(kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu." Nabi berkata kepadaku, 


899 Al-Qurthubi (10/6716) menambahkan, Zaid bin Aslam mengatakan; Ayat tersebut turun 
disebabkan orang-orang munafik dan orang-orang Yabudi yang mengadakan pembicaraan 
khusus kepada Nabi &. Mereka berkata, "Sungguh ia mengirinkan dan mendengarkan apa yang 
dikatakan kepadanya. ia tidak pernah melarang siapa pun untuk melakukan pembicaraan khusus 
kepadanya." Hal tersebut tentunya membuat orang-orang Muslim merasa Herat hati sebabsetan 
membisikkandi hati mereka bahwa orang-orang tersebut melakukan pembicaraan khusus dengan 
Rasulullah dan bemiat untuk membunuh beliau. Ahli Bathil akhimya menyudahi pembicaraan 
khusus dengan beliau karena mereka tidak mau bersedekah sebelum melakukan pembicaraan 
tersebut. Sedangkan bagi Ahli Iman hai tersebut juga dirasa berat hati. Mereka tidak melakukan 
pembicaraan khusus dengan beliau karena lemahnya kemampuan mereka memberikan sedekah, 
maka Allah meringankan mereka dengan menurunkan ayat ini. 


526 Asbabun Nuzul 



“Bagaimana jika engkau bersedekah satu dinar?” Aku menjawab, “Aku tidak 
mampu.” Beliau berkata, “Bagaimana jika setengah dinar?” Aku menjawab, 
"Aku tidak mampu.” Beliau berkata, "’Kalau begitu berapa?” Aku menjawab, 
"Dengan gandum." Beliau berkata, “Sungguh engkau sangat zuhud.” 
Maka turunlah ayat, Apakah kamu takut alum (menjadi miskin) karena kamu 
memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasu[?’'(Al'Mujadalah: 
13) Ali berkata, “Kepadakulah turun ayat itu, dan Allah memberikan 
keringanan kepada umat ini." At-Tirmidzi mengatakan; Had its ini hasan. 900 

Ayat 14, Firman Allah 3®: 



"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang 
dimurkai Allah sebagai teman! Orang-orang itu bukan dari golnngan kamu 
dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk 
menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui .” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi berkenaan dengan finnan 
Allah iJs, "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum ... ” la mengatakan; Telah sampai kepadaku bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Abdullah bin Nabtal. 901 


Ayat 18, Firman Allah 3®: 

^ sis - > 







*>- 


>> 

r* r 



900 Shahih: At-Tirmidzi (3300) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir. LiKat lbnu Katsir (6/39). la 
mengatakan; Diriwayatkan dari Mujahid, Ali berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengamalkan 
ayat itu selain aku hingga akhimya ayat tersebut dinaskh." Mujahid menyangka bahwa Ali berkata, 
"Tidak ada satu jam kemudian dinaskh." 

Saya karakan; Hadits ini shahih. Al-Hakim (2/482) meriwayatkan dan menshahihkannya serta 
disepakati Adz-Dzahabi. 

901 Sudah dijelaskan tentangnya lebih dari satu tempat, bahwa ia adalah seorang munafik. lbnu Katsir 
mengatakan; ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang munafik secara global. Al-Qurthubi 
(10/6719) mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubaybin Salul. 


Asbabun Nuzul 527 



“(Ingatlah) hari (kettka) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya 
mereka akan memperolehsuatu (manfaat ). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
merekalah orang-arang pendtisca. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Dahulu Rasulullah & bernaung di kamar beliau dan naungan tersebut 
hampir roboh. Beliau lalu berkata, "Sesungguhnya akan datang kepada 
kalian seorang manusia yang akan memandang kalian dengan pandangan 
setan. Apabila ia datang kepada kalian, maka janganlah kalian mengajaknya 
bicara.” Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang bermata 
biru dan memandang dengan sebelah mata. Rasulullah & kemudian 
memanggilnya. Ketika beliau melihat orang itu, beliau berkata, “Kenapa 
engkau dan kawan-kawanmu mencaci maki aku?” Orang tersebut berkata, 
"Tunggulah, aku akan membawa kawan-kawanku kepadamu.” Orang 
tersebut lalu pergi dan memanggil kawan-kawannya. Mereka kemudian 
bersumpah kepada beliau tidak pemah mengatakan dan melakukan sesuatu. 
Maka Allah menurunkan ayat, "(ingatlah) hari (ketika) mereka semua 
dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan 
orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. .d’ 902 


Ayat 22, Firman Allah ife: 

Cy 14 y 

gJj-l pry* 4 ^^== > 

. ' . < > A’Xjl . •'i *>•?. •> ' > 

»■ s • <,, "'A c <-f > - < ^ 

0 y > .•>.*> 

Oj>ciAil 


902Shahih: Ahmad (1/240) meriwayatkan dalam AI-Musnnd. Al-Hakim meriwayatkan dan 
menshahihkannya serta disepakati Adt-D 2 ahabi. Takhrijnya sudah disebutkan dalam beberapa 
tempat. Yangdimaksud adalah Abdullah bin Nabtal. 


528 Asbainm NmjuI 



"Kama tidak aka n mendapaci sesuatu kaum yangberiman kepada Allah dan 
hari akhirat, sating berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang 
AUah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak- 
anak atau saudarasaudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah 
orang-orang yang Allah telah menanamkan kemanan dalam hati mereka 
dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. 
Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan 
mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) Nya. Mereka itulah 
golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah 
golongan yang beruruung. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayackan dari Ibnu Syaudzab, ia mengatakan; 
Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika 
ayahnya terbunuh pada saat Perang Badar, “Kamu tidak alcan mendapati 
sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, soling berkasih sayang 
dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya..." 

Ath-Thabarani dan Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrafc 
dengan lafazh; Ayah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerang Abu 
Ubaidah pada saat perang Badar, sedangkan Abu Ubaidah berusaha untuk 
menghindarinya. Ketika perang berlangsung sengit, akhimya Abu Ubaidah 
membunuhnya. Maka turunlah ayat tersebut. 903 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan; Abu 
Quhafah mencacimaki Nabi & dan Abu Bakar memukulnya hingga 
tersungkur. Hal itu lalu dituturkan kepada Nabi &. Beliau lalu berkata, 
"Apakah engkau melakukan hal itu wahai Abu Bakar'" Abu Bakar menjawab, 
“Demi Allah, seandainya ada pedang yang berada di sisiku niscaya aku akan 
menebasnya.” Maka turunlah ayat, “Kamu tidak akan mendapati sesuatu 
kaum...’’ 9M 

903Shahih: Al-Halam {3/296) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. 

904 Al-Qurthubi (10/6722) inenuturkan dan menambahkannya; Ayat itu turun berkenaan dengan 
Abudllah bin Ubay bin Salul. Ada yang mengatakan bahwasanya ia berniat membunuh ayahnya 
yang telah mencaci maki Nabi 0 . Ada pula yang mengatakan bahwasanya turun berkenaan 
Abu Bakar yang mengajak anaknya untuk berhadap-hadapan dalarn perang pada waktu perang 
Badar. Ada pula yang mengatakan hahwa turun berkenaan dengan Umar bin Al-Khaththab yang 
membunuh pamannya bernama Al-Ash bin Hisvam bin Mughirah pada saat perang Badar. Ada 
pula yang mengatakan berkenaan dengan Hathib bin Abi Balta’ah ketika menulis surat kepada 
penduduk Makkah berkaitan dengan perjalanan Nabi if pada saat Fathu Makkah. Ada yang 


Asbabun Nuzul 529 



AL-HASYR y ° 5 



Madaniyyah, Dua Puluh Empat Ayat 


Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Surat 
Al-Anfal diturunkan pada saat perang Badar. Sedangkan surat Al-Hasyr 
diturunkan berkenaan dengan Bani An-Nadhir. 906 


Ayat 1, Firman Allah 


“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
dan Dia-lal 1 Yang Maha Perlcasa lagi Maha Bijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya, dari Aisyah, ia 
mengatakan; Dahulu terjadi perang Bani An-Nadhir. Mereka adalah 
sekelompok orartg-orang Yahudi. Perang ini terjadi enam bulan setelah 
perang Badar. Rumah dan kebun kurma mereka terletak di pinggiran kota 
Madinah. Rasulullah S kemudian mengepung mereka sehingga mereka 


mengatakan bahvva betkenaan dengan All dan Hamtah yang membunuh Utbah, Syaibah, dan 
Al-Walid pada saat Perang Badar. 

Ibnu Katsir (6/42) selanjutnyamenuturkanseluruh riwayat itudandikatakan bahwa ayat itu turun 
berkenaan dengan Mush’ab bin Umair yang membunuh saudaranya bemama Ubaidah bin Umair 
pada saat perang Badar. 

905 Ibnu Katsir (6/44) mengatakan; Dahulu Ibnu Abbas mengatakan; Surat Bani An-Nadhir adalah 
Surat Madaniyyah. Sa'id bin Jubair mengatakan; Aku katakan kepada Ibnu Abbas, apakah 
maksudnya Surat Al-Hasyr? la berkata, "Surat itu diturunkan berkaitan dengan Bani An-Nadhir. 
Hadits mi shahih. 

906Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari ((882) dalam Bab Ar-To/siV. 


530 Asbainrn Nuzul 


berhasil diusir dan dikeluarkan dari Madinah. Mereka diperbolehkan keluar 
membawa unta, perabotan, dan harta-harta mereka selain persenjataan. 
Maka Allah menurunkan ayac berkenaan dengan mereka, “ Benasbih kepada 
Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. ” 907 

Ayat 5, Firman Allah 

$ojl) $> LJi l jt jLloi C 

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) 
alau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pakoknya, maka (semua 
itu) adalah dengan Rin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan 
kepada orang-orang fasik.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainya meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya 
Rasulullah # membakar kebun kurma milik Bani An-Nadhir dan menebang 
pohonnya yang berada di AbBuuiairah. Maka Allah menurunkan ayat, “Apa 
saja yang kamu tebang dan pohon kunna (milik orang-orang kafir) atau yang 
kamu biarkan." m 

Abu Ya’la meriwayatkan dengan sanaddha'ifdarijabir, ia mengatakan; 
Rasulullah memperbolehkan kepada para sahabat untuk memotong pohon 
kurma kemudian melarangnya. Mereka lalu mendatangi Nabi & dan 
berkata, “Wahai Rasulullah S apakah kami berdosa atas apa yang kami 
potong atau yang kami biarkan?” Maka Allah menurunkan ayat, “ Apa saja 
yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu 
biarkan. " m 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia mengatakan; 
Tatkala Rasulullah tiba di perkampungan Bani An-Nadhir, orang-orang 
Yahudi Bani An-Nadhir kemudian berlindungdi dalam benteng. Rasulullah 
& kemudian memerintahkan untuk memotong pohon kurma dan 


907Shahih: Al-Hakim (2/283) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati oleh Ad 2 - 
Dzahabi. Al-Qurthubi (10/6727) menilai dha' if pernyaraan sebagian ulama yang menyatakan 
ayat ini berkenaan dengan Rani An-Nadhir. Lihat riwayat-riwayat dari jalur yang berbeda-beda 
menu rut Ibnu Katsir (6/46). 

908 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4884) dalam Al-Ta/str. 

909 Dha if: Abu Ya’la (2189) meriwayatkan dalam Mutnad-nya. 





Asbabun Nuzul 531 



membakamya. Mereka kemudian memanggil beliau, “Wahai Muhammad, 
sungguh dahulu engkau pemah mencegah perbuatan merusak dan mencela 
orang yang melakukannya. Lantas kenapa engkau menyuruh memotong 
pohon kurma dan membakarnya. ? " Maka turunlah ayac tersebut. 

Ayat 9, Firman Allah 



“Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman 
(Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai 
orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang 
M uhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri 
mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka benkan 
itu ). Dan siapa yangdipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Zaid bin Al-Asham bahwasanya 
orang'Orang Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, kami membagi antara kami 
dan saudara kami orang-orang Muhajirin tanah ini menjadi dua bagian.” 
Rasulullah berkata, “Tidak, akan tetapi kalian penuhilan kebutuhan mereka 
dan kalian bagi hasil (bumi) kepada mereka. Sedangkan tanah itu tetap 
tanah kalian.” Orang-orang Anshar menjawab, “Kami ridha.” Kemudian 
Allah menurunkan ayat (Al-Hasyr: 9). 910 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Seorang 
laki-laki mendatangi Rasulullah kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, 

910Ibnu Katsir (6/54) meriwayatkan dalam Tafsir- nya. Al-Qurchubi meriwayatkan dan menuturkan 
bahwasanya Sa’ad bin Ubadah dan Sa’ad bin Mu'ad: berkata, “Bahkan kami akan membagi nya 
anrara orang-orang Muhajirin sedangkan peran kami masih tetap seperri semula." Orang-orang 
Anshar berkata. “Kami ridhadan kami pasrah wahai Rasulullah ” Rasulullah & kemudian berdoa, 
“Ya Allah, rahmatilah orang-orang Anshar, anak-anak kaum Anshar, dan cucu-cucu kauin 
Anshar." 


532 Asbabim Nuzul 



kami tertimpa kesusahan.” Rasulullah kemudian menuju istri-istrinya terapi 
di sana beliau tidak menjumpai sesuatu. Beliau lalu berkata, “Hendaknya 
seorang laki-laki menjamu orang ini pada malam ini. Semoga Allah 
merahmatinya.” Berdirilah salah seorang laki-laki dari sahabat Anshar 
kemudian berkata, “Aku, wahai Rasulullah.” Laki-laki Anshar ini kemudian 
pergi menemui istrinya kemudian berkata, ‘‘Ada tamu Rasulullah 0. 
Janganlah engkau menyimpan sesuatu untuknya.” Istrinya berkata, “Demi 
Allah, aku tidak punya apa-apa selain makanan untuk anak-anak kita.” 
Laki-laki Anshar itu berkata, “Ketika anak-anak ingin makan malam, maka 
tidurkanlah mereka kemudian kamu ke sini dan matikan lampu. Kita lipat 
perut kita malam ini.” Istrinya kemudian melakukan apa yang diperintahkan 
suaminya itu. Keesokan harinya laki-laki Anshar itu menemui Rasulullah 

Beliau berkata, “Sungguh Allah takjub atau Allah tersenyum dari 
perbuatan si fulan dan si fulanah.” Maka Allah menurunkan ayat, “Mereka 
mengutamakan (orang-orangMuhajirin) , atas diri mereka sendiri." 911 

Musaddad dalam kitab Mwsnad-nya dan Ibnul Mundzir meriwayatkan 
dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji bahwasanya ada seorang laki-laki Muslim 
yang menuturkan hal serupa. Di dalam riwayat itu disebutkan bahvva yang 
menjamu tamu itu adalah Tsabit bin Qais bin Syammas. Maka turunlah 
ayat tersebut berkenaan dengannya. 912 

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur Muharib bin Datsardari Ibnu Umar, 
ia mengatakan; Salah seorang laki-laki sahabat Rasulullah & dihadiahi 
kepala kambing. Laki-laki itu kemudian berkata, “Sesungguhnya saudaraku 
si fulan beserta keluarganya lebih butuh ini daripada kami.” Laki-laki itu 
lalu mengirimkan kepala kambing tersebut kepada saudaranya. Tidak 
henti-hentinya salah seorang dari mereka mengirimkan kepada yang lain 
sehingga kepala kambing itu berputar-putar sampai kepada tujuh rumah, 
sehingga kembali lagi kepada rumah yang pertama. Maka turunlah ayat, 
“Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), am diri mereka sendiri .” 9U 


911 Shahih. Al-Bukhari (3798) meriwayatkan dalam Bab Al-Manaqih, Muslim (2054) meriwayatkan 
dalam Bab Al-Asribah. Ibnu Katsir meriwayatkan sebagaimana penjelasan sebelumnya. 

912 Al-Qurrhubi (10/6748) menuturkannya. Dalam riwayat Ibnu Katsir dari Muslim (6/56) disebutkan 
bahwa orang tersebut adalah Abu Thalhah. 

913 Dha' if: Al-Hakim (2/484) meriwayatkan dan menshaliihkannya. Sedangkan Adz-Dzahabi memberi 
catatan; Dalam hadits tersebut terdapat Ubaidillah bin AlAValid yang para ulama menganggapnya 
dha if. Lihat Al-Wahidi him. 356 dan Al-Qurthubi (10/6748). 


Asbabun Nuytrl 533 



Ayat 11, Firman Allah 4?: 


Crf ^ ojyt ' J[ J jjft 



“Apakah kamu ciada memerhatikan orang-orang munafik yang berkata 
kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab, 
“Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama 
kamu ; dan kami selama-lamanya tidak akan pacuh kepada siapa pun untuk 
(menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu 
kamu." Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka bemr-benar 
pendusta.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; 
Orang-orang dari penduduk Quraizhah masuk Islam. Di antara mereka 
ada orang-orang munafik. Mereka berkata kepada penduduk An-Nadhir, 
“Sesungguhnya jika kalian diusir niscaya kami pun akan keluar bersama 
kalian.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka, “Apakah kamu 
tiada memerhatikan orang-orang munafik.. ..” 914 


914 Ibnu Katsir (6/58) mengatakan; Drang yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan 
pata pengikutnya, ketika mereka diutus menemui Bani An-Nadhir maka mereka menjanjikan 
akan memberikan pertolongan. 

Al-Qurthubi (10/6757) menambahkan; Di antara mereka ada Rifa'ah binTabut, Aus bin Qaizhi, 
Abdullah bin Nabtal.dan Rifa'ah bin Zaid. 


534 Asiwbun Nuzul 



AL'MUMT AH AN AH 915 


Madaniyyah, Tiga Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah M: 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlak kamu mengambil musuh-Ku 
dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada 
mereka (berita-berica Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal 
sesungguhnya mereka telah inglan kepada Icebenaran yang datang kepadamu, 
mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada 
Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada 
jalan-Ku dan mencari kendaan-Ku (janganlah Icamu berbuat demikian). 
Kamu memberitahukan s ecara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 
mereka, karena rasa kasih sayang. Alcu lebih mengetahui apa yang kamu 

915 Al-Qurthubi (10/677.5) mengarakan; Surat Madaniyyah menurut seluruh ulama .... Ada yang 
mengatakan; nama surat itu adalah Al-Mumtahanah karena dinisbatkan kepada perempuan yang 
inenjadi sebab tutunnya surat itu yaitu Ummi Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’aitli yaitu istri dari 
Abdurrahman bin Auf. Dia melahirkan anak bernama Ibrahim bin Abdurrahman. 


Asbabun Nujul 535 


sembunyikan dan apa yang kamu n yatakan. Dan barang siapa di antara 
kamu yang melakukannya, m aka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan 
yanglurus.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhaini meriwayatkan dari All, 1 a mengatakan; Rasulullah & 
mengutusku, Az-Zubair dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau berkata, 
“Pergilah hingga sampai ke kebun Khakh, karena sesungguhnya di sana ada 
seorang perempuan mata-mata yang membawa surat. Ambillah surat itu 
darinya lalu berikanlah kepadaku surat tersebut." Kami lalu pergi hingga 
sampai di kebun yang dimaksud beliau. Ternyata kami bertemu dengan 
seorang perempuan mata-mata. Kami berkata, “Keluarkanlah surat itu." 
Perempuan itu berkata, “Aku tidak membawa surat.” Kami berkata, “Engkau 
mengeluarkan surat itu atau kami akan lucuti pakaianmu." Perempuan 
itu lalu mengeluarkan surat itu dari balik pakaian dalamnya. Kami lalu 
membawa surat itu kepada Rasulullah IK Ternyata surat itu dari Hathib 
bin Abi Balta’ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik di Makkah. 
Isi surat itu mengabarkan tentang sebagian urusan Nabi 

Rasulullah kemudian berkata, “Apa ini wahai Hathib?” Hathib 
menjawab, “Jangan tergesa-gesa menghukumku wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya aku memang berhubungan erat dengan orang-orang Quraisy 
tetapi aku bukan bagian dari mereka. Orang-orang yang bersamamu dari 
kalangan Muhajirin, mereka ini memiliki kerabat, keluarga dan harta yang 
perlu dijaga di Makkah. Aku ingin seandainya aku tidak bisa menjaga 
mereka, maka aku perlu bantuan orang-orang yang mau menjaga kerabatku. 
Aku melakukan hal ini bukan karena kafir atau murtad dari agamaku, juga 
bukan karena ridha dengan kekufuran.” Nabi kemudian berkata, “Dia 
berkata benar." Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah surat ini, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan 
musuhmu menjadi teman-ieman setia yang kamu sampaikan kepada mereka 
(berita-berita Muhammad) , karena rasa kasih sayang. ” 916 


Ayat 8, Firman Allah M: 

J fete,* 44 a fife* cf- 


916 Shahih; Muctafaq Alaihi. Al-Bukhari (3007) meriwayatkan dalain Bah Al-Jttad dan Muslim dalain 
BabFi FtuJhail Ash-ShatuibaJi . Lihat pula had its ini secara panjang lebardalam Ibnu Katsir (6/66-68). 


536 Asfeainm Nuzul 




y . ;>r? > > -i \ < »-4 *>/ > 

^ o} p-j-Ji ".,' a, _j >*!L/V 


"Allah Uada melarang kamu imtuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang'Orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatakan; 
Ibuku datang kepadaku dengan perasaan senang hati. Aku lalu bertanya 
kepada Nabi apakah aku perlu menyambung silaturrahmi kepadanya?” 
Beliau menjawab, "Ya." Maka Allah menurunkan ayat, "Allah tiada melarang 
kamu wuuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama.” 917 

Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkan, 
dari Abdullah bin Az-Zubair, ia mengatakan; Qatilah datang menemui 
anaknya yang bemama Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar pemah menikah 
dan menceraikannya pada zaman Jahiliyyah. Qatilah lalu datang dengan 
membawa hadiah-hadiah. Asma menolak pembenan hadiah-hadiah 
tersebut atau Asma latigsung masuk ke dalam rumahnya hingga mengutus 
Aisyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Aisyah lalu 
mengabarkan kepada Asma bahwa Rasulullah memerintahkan kepadanya 
untuk menerima hadiah-hadiah tersebut dan memasukkan ibunya tersebut 
ke dalam rumahnya. Maka Allah menurunkan ayat, “Allah tiada melarang 
kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama.” 


Ayat 10, Firman Allah 



917 Shahih: Diriwayatkan Al-Bukhari (5979) dalam Bah Al-Adab. 


A sbabun Nuzul 537 




“Hai orang-orang yang benman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman , maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu 
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah 
kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. 
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada 
halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka 
mahar yang telah mereka bayar. Dan dada dosa atasmu mengaiwnt mereka 
apabila kamu bayar kepada mereka mahamya. Dan janganlah kamu tetap 
berpegangpadatali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan 
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang 
ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana." 

Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Al-Miswar dan Marwan bin Al- 
Hakam, bahwasanya Rasulullah St ketika melakukan perjanjian dengan kaum 
kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaibiyah, maka ada beberapa perempuan 
beriman yang datang kepada beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- 
perempuan yang beriman," hingga firman-Nya, “Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perfcau'inan) dengan perempuan-perempuan kafir" 918 

Ach-Thabarani meriwayatakan dengan sanad dha ’ if dari Abdullah bin 
Abi Ahmad, ia mengatakan; Ummi Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu’aith 
berhijrah ke Al-Hudnah. Kemudian kedua saudaranya ikut keluar yaitu 
Ammarah bin Uqbah dan Al-Wahd bin Uqbah. Keduanya lalu menemui 
Rasulullah # dan mengatakan kepada beliau untuk mengembalikan 
Ummi Kultsum kepada mereka. Allah lalu membatalkan perjanjian antara 
Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, khususnya terhadap para wanita. 
Allah melarang mengembalikan wanita tersebut kepada orang-orang 
musyrik. Maka Allah menurunkan ayat ujian. <m 

918Shahih: Al-Bukhari (2734) meriwayatkan dalain Bab ft Asy-Syurui. 

919 Dha'if: Al-Haitsami (7/123) dalain Al-Majma' dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani. la 
mengatakan; Di dalamnya ada perawi bemama Abdul Aziz bin Imran yang termasuk dha' if. 


538 Asbainm Nuzul 



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Abi Hubaib bahwasanya 
ia mendengar ayat tersebut turun berkenaan dengan Umaimah binti Bisyr 
yang menjadi istri dari Abu Hassan Ad-Dahdahah. 

Diriwayatkan dari Muqatil bahwasanya seorang perempuan bemama 
Sa’idah sebelumnya menjadi istri Shaifi bin Ar-Rahib yang masih musyrik 
dan termasuk penduduk Makkah. Shaifi lalu datang pada zaman perjanjian 
Hudaibiyah. Orang-orang kemudian berkata, “Kembalikanlah ia kepada 
kami.” Maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ayat itu turun ketika 
ia berada di tanah bawah Hudaibiyah. Nabi # melakukan perdamaian 
dengan orang-orang musyrik dengan catatan bahwa orang yang datang 
kepada beliau, maka akan dikembalikan kepada mereka, Ketika datang 
para wanita, maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Mani’ meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan; Umar bin Al-Khaththab masuk Islam, sementara 
istrinya masih tertinggal bersama orang-orang musyrik. Maka Allah 
menurunkan ayat, "Dan janganlah kamu tetap berpegangpada tali(perkawinan) 
dengan perempmn-perempuan kafir." 920 

Ayat 11, Firman Allah 



“Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu 
kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang 
lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah 
kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan tentang firman Allah 3s, “Dan jika 
seseorang dari istri-istnmu Ian kepada orang-orang kafir.” Ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan Ummu Al-Hakam binti Abu Sufyan yang 


920Semua riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Qurthubi (10/6784-6785) Ibnu Katsir (6/74) meringkas 
dengan menuturkan Ummi Kulcsuirt binti Uqbah bin Abi Mu’aith. ia juga menuturkan tentang 
Zainab binti Rasulullah Shallalialtu AlatJii tea Sal lam yang bersama dengan suaminya AI-AsK bin 
At-Rabi’. 


Asbabun Nuzul 539 



murtad kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki dari Tsaqif. Sedangkan 
tidak ada perempuan pun yang murtad selainnya. 921 

Ayat 13, Firman Allah 3s: 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penoiongmu 
kaum yangdimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap 
negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur 
berputus asa." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad, 
dari Ikrimah dan Abu Sa’id, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Dahulu 
Abdullah bin Umar dan Zaid bin Al-Harits memihki sahabac karib dengan 
laki-laki Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu jadikan penoiongmu kaum yangdimurkai Allah" 911 


921 Al-Qurchubi (10/6793) menuturkan dan menambahkan; Diriwayatkan dari Ibnu Abbas; Mereka 
adalah enam orang perempuan yang kembali kepada Islam dan mereka bertemu dengan orang- 
orang musyrik. Keenam perempuan itu adalah istri dari orang-otang mukmin yang berhijrah ke 
Madinah. Mereka adalah Ummu Al-Hakim bind Abu Sufyan, Fathimah binti Abi Umayyah bin 
Al-Mughirah, Baru' binti Uqbah, Abdah binti Abdul Uzza, Ummu Kultsum binti Jarwal, dan 
Syuhbab binti Ghailan. Ibnu Katsir (6/75-75) menuturkannvadengan lafazhyanghampirserupa. 

922 Al-Qurthubi (10/6799) mengatakan; Mereka adalah orang-orang Yahudi, Nashrani, dan munafik. 
Sedangkan orang-orang fakir dari kaum Muslimin mengabarkan kepada orang-orang Yahudi 
centang kabar orang-orang Muslimdan bersilaturrahmidengan mereka. Orang-orang Yahudi lalu 
memberikan hasil kebun mereka kepada orang-orang Muslim dan hal tersebut kemudian dilarang. 
Lihat Ad-Durr Al-Mantsur (6/234). 


540 Asbabun Nuzul 




Surat 

ASFFSHAFF 923 



Madaniyyah, Empat Belas Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 


> •i'' - ^-s 


C^ 



“Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langir dan apa saja yang ada 
di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orange 
orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu 
perbuat?" 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya 
dari Abdullah bin Salam, ia mengatakan; Kami duduk-duduk bersama 
sekelompok orang dari sahabat Rasulullah kemudian kami saling 
mudzakarah (saling mengingatkan). Kami berkata, “Seandainya kami 
mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, maka kami akan 
mengamalkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, "Bertasbih kepada Allah 
apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang 
Malta Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai nrang-orang yang beriman, mengapa 
kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?" Rasulullah kemudian 
membaca surat itu hingga khatam. 


923 Al-Qurthubi (10/6801) mengatakan bahwa surac ini adalah Surat Madaniyyah menurut seluruh 
ulama. 


Asbabun Nujul 541 



Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang hadits serupa. 924 


Ayat 10, Firman Allah rfe: 





"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
pemiagaan yang dapat menyelamatkanmu dan adzab yang pedih1” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Shalih, ia mengatakan; Para sahabat berkata, 
“Seandainya kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah dan 
paling afdhal (utama). Maka turunlah ayat, “ Haiorang-orangyangberiman, 
sukakah kamu Aku tunjukkan suatu pemiagaan yang dapat menyelamatkanmu 
dari adzab yang pedih’” maka mereka membenci jihad, maka turunlah ayat, 
“Wahai orang-orang yang beriman , kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan?” (Ash-Shaff: 2) 

Diriwayatkan oleh Abi Hatim, dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas dengan 
hadits serupa. 9 ’ 5 

Diriwayatkan dari jalur lkrimah, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan; Turun ayat, “Wahai 
orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak 
kamu kerjakan?" (Ash-Shaff: 2) turun berkenaan dengan orang-orang yang 
berkata-kata tentang perang, akan tetapi tidak pernah melakukannya, baik 
memukul, menusuk, ataupun membunuh. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Muqatil bahvva ayat ini (Ash- 
Shaff: 2) turun di waktu kaum Muslimin mundur terdesak pada perang 
Uhud. 926 


Ayat 11, Firman Allah 




924 Shahih: At-Tirmidzi (2390) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir, Al-Hakim (2/69) meriwayatkan 
dalam kitab Al-Mustodrok. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (28/55) adalah memiliki 
Mat (cacat). Lihat hai tersebut dalam kitab Faih Al-Bari (10/265) katya Ibnu Hajar. Di dalamnya 
ada permcitan mengenai riwayat-riwayat tersebut. Lihat Al-Qurthubi (10/6801) dan Ibnu Katsir 
(6/84-85). 

925 Ibnu Katsir menyebutkan seluruh riwayat (6/88-89), Ad-Dur Al-Mantsar (6/236). Al-Qurthubi 
(10/6810) mengatakan, Muqatil berkata, "Ayat ini turun kepada Ucsman bin Mazh'un,” 

926 Lihat Al-Qurthubi sebelumnya, Ibnu Katsir sebelumnya, Ad-Dur Al-Mantsur (6/237). 


542 Asiwbun Nuzul 



“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan 
Allah dengan harta dan jiuiamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 
Mengetahui." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair bahwa ketika turun ayat, “Ha; 
orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu pemiagaan 
yangdapat menyelantatkanmu dari adzab yangpedih!" (Ash-Shaff: 10) kaum 
Muslimin berkata, “Sekirannya kami tahu apa yang dimaksud dengan 
perniagaan {tijarah) itu, pasti kami akan ikut serta memberikan harta benda 
dan keluarga." Maka Allah menuninkan ayat, “(Yaitu) kamu beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah 
yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengeta/iui.” 


Asbabun Nuzul 543 





Surat 

-JUMU’AH 927 


Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 11, Firman Allah 

>K' '.1' .s V T- "1 


£ U js C$ l&j # jl life 

3 1 


“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu seeking berdiri 
(berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al-Bukhari & Muslim), dari 
Jabir, ia mengatakan, bahwasanya ketika Rasulullah # berkhutbah pada 
hari Jumat, datanglah kafilah yang membawa dagangan. Orang-orang 
yang tnendengarkan khutbah keluar untuk menyambut rombongan 
kafilah tersebut, sehingga hanya tinggal dua belas orang saja yang duduk 
mendengarkannya. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila mereka 
melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya 
dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah) .” 928 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Jabir, ia mengatakan; bahwa apabila 
gadis'gadis yang menikah, berlangsunglah keramaian dengan seruling dan 

927 Al-Qurthubi (10/6815) mengatakan, surat Madaniyyah inenurut seluruh ulama, 

928Shahih: Muttafaq Alaihi: Al-Bukhari (936) dalam Bab Ai-]umu'ah, Muslim (863) pada Bab Al- 
Jumu’ah. 


544 Asbabnn Nuzul 



alat musik lainnya. Sehingga orang-orang tersebut pergi melihat keramaian 
itu dan meninggalkan Rasulullah saw. yang sedang berdiri berkhutbah di 
atas mimbar. Maka turunlah ayat ini (Al-Jumu’ah: 11). 

Bahwasanya turunnya ayat ini berkenaan dua peristiwa secara 
bersamaan. 

Disebutkan bahwa ayat ini (Al-Jtunu'ah: 11) turun berkenaan dengan 
kedua peristiwa itu. 

Ibnu Mundzir meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari 
Jabir, yang menyebutkan kisah pernikahan dan datangnya kafilah secara 
bersamaan. Hadits ini diriwayatkan melalui satu jalan dan Disebutkan 
bahwa ayat ini (Al-Jumu’ah: 11) turun berkenaan dengan kedua peristiwa 
itu. 929 


929 Al-Qurthubi menyebutkan dua riivayat (10/6833-6834) ditambahkan bahwa perniagaan tersebut 
milik Dihyah Al-Kalbi. Dan Ibnu Katsir berkata, "Ketika Rasulullah & berkhutbah pada hari Jumac, 
maka datanglah kafilah perniagaan..." 


Asbabun Nuzul 545 



Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 


\S $ j * ? ' ’ -I SVA 




0_£/pvX~*« pj *j OjAvflj 


“Dan apafriia difcatafean kepada mereka, “M arilah (beriman), agar 
R asulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuangmuka mereka 
dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombungkan din. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dikatakan 
kepada Abdullah bin Ubay, “Seandainya engkau datang kepada Nabi & 
kemudian beliau memintakan maaf kepadamu.” Abdullah lalu membuang 
mukanya. Maka turunlah ayat, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Marila/i (beriman), agar Rasidullak memintakan ampunan bagimu, mereka 
membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka 
menyombungkan diri." Ibnul Mundzir meriawayatkan dari Ikrimah dengan 
hadits yang serupa. ,M 


930 Al-Qiirthubi (10/6844) mengatakan surat ini Surat Madaniyyah mcnunit semua ulama. 

931 Ibnu Katsir (6/102) mengatakan; Hal tersebut dikatakan setelah Abdullah bin Salul mengatakan 
sesuatu seusai Perang Uhud. 

Lihat Al-Qurthubi (10/6850). Di dalam riwayat itu juga disebutkan tentang Perang Bani Al- 
Musthaiiq. Riwayat yang ada pada Ibnu Katfii dan Al-Qurthubi sangatlah panjang. 


546 Asiwimn Nuzul 


Ayat 6, Firman Allah 3c: 





Oil 




“Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu 
mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka; 
sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang/asik ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Kamu 
memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka 
(adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh 
puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka." 
(At-Taubah: 80) Nabi # berkata, “Aku akan menambahinya lebih dari tujuh 
puluh kali." Maka Allah menurunkan ayat, “Sama saja bagi mereka, kamu 
mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah 
tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang fasik.” 

Diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah riwayat yang serupa. 

Diriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala 
turun ayat 80 dari surat Al-Bara'ah, Nabi # bersabda, "Aku mendengar 
bahma sungguh akan diringankan kepadaku tentang mereka. Maka demi Allah, 
sungguh aku akan memintakan ampunan lebih dari tujuh puluh kali. Semoga 
Allah mengampuni mereka." Maka turunlah ayat tersebut. 9J2 

Ayat 7 dan 8, Firman Allah 



932 Lihat Ad-Durr AI-Mantsur (6/248). 


Asbabun Nuzul 547 



“Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Ansar), 
“Janganla/i kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) 
yang ada di sisi Rasufw/Wi supaya mereka bubar (meninggalkan Rastdullah), ” 
Padahal kepunyaan Aikih-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang - 
orangmunafik itu tidak mema/iami. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika 
kita telah kembali ke Madinah, bcnar-benar orang yang kuat akan mengusir 
urang-orang yang lemah daripadanya . ” Padahal kekuatan itu hanyalah bagi 
Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang 
munafik itu tiada mengetahui." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia mengatakan; Aku 
mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada para sahabatnya, 
“Janganlah engkau memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang 
ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar. Sesungguhnya jika kita telah 
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang- 
orang yang lemah daripadanya.” 

Perkataan itu lalu disampaikan kepada pamanku. Pamanku lalu 
menyampaikannya kepada Nabi Nabi # kemudian memanggilku 
dan aku menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Rasulullah & 
kemudian mengutus seseorang untuk menemui Abdullah bin Ubay dan 
para sahabatnya. Mereka kemudian bersumpah atas ucapannya dan 
mendustakan perkataanku. Ternyata beliau kemudian membenarkan 
perkataan mereka sehingga aku merasa sesuatu yang belum pernah aku 
rasakan sebelumnya. Aku lalu duduk di rumah. Pamanku kemudian berkata, 
“Tidak ada yang engkau kehendaki selain hal itu mengakibatkan Rasulullah 
mendustakanmu dan membencimu.” Maka Allah menurunkan ayat, 
"Ketika datangorang-orangmuTia/ik kepadamu. Rasulullah & lalu mengutus 
seseorang kepadaku kemudian membacakan ayat tersebut. Utusan itu lalu 
berkata, “Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu.’"”’ 

Ada pula jalur periwayatan yang jumlahnya sangat banyak. Disebutkan 
bahwa peristiwa itu terjadi pada saat perang Tabuk dan turunnya ayat 
tersebut adalah pada malam hari. 9 * 

933Shahih: Al-Bukhari (4904) meriwayatkandalam Bah Ac-Tn/sir. 

934Hadits beserta seluruh riwavatnva bersumber dari lbnu Katsir (6/101-106). Dia mengatakan; 
Sesungguhnya ayat itu turun setelah Perang Al-Muraisi', bukan setelah Perang Tabuk. Inilah 
pendapat yang lebih shahih. 

Saya katakan; Sebab surat yang turun setelah PerangTabuk adalah At-Taubah, bukan Al-Munafiqun. 


548 Asbabun Nuzul 




Madaniyyah, Delapan Belas Ayat 


Ayat Nomot 14, Firman Allah 



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di aniara istri-istrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka herhati-hatilah kamu 
terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 
mengampum (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan serta menshahihkannya 
dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat ini, “Sesunggulmya di antara istri- 
istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu , maka berhati-hadlah 
kamu terhadap mereka." Turun berkenaan dengan sekelompok penduduk 
Makkah yang masuk Islam, sedangkan istri dan anak-anak mereka tidak 
mau diajak berhijrah. Mereka lalu menuju kota Madinah. Setelah sampai 
di sana, mereka menemui Rasulullah & dan melihat bahwa orang-orang 

935 Al-Qurthubi mengatakan; Surat Madaniyyah menurut pendapat mayoritas ulama. Diriwavatkan 
dari Ibnu Abbas bahwa Surat At-Taghabun diturunkan di Makkah kecuali beberapa ayat cerakhir 
yangditurunkandi Madinah berkenaan dengan Aufbin Malik Al-Asyja’i. 


Asbabun Nuzul 549 



sudah memahami agama. Mereka lalu bemiat untuk menghukum anak dan 
istrinya yang enggan diajak berhijrah. Maka Allah menurunkan ayat, "Dan 
jika kamu memaafkan dan tidak memarahi." m 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Acha' bin Yasar, dia mengatakan; 
Keseluruhan surat At-Taghabun turun di kota Makkah kecuali ayat-ayat 
berikut ini “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu 
dan anak-anakmu. ...” Turun berkenaan dengan Auf bin Malik Al-Asyja’i. 
Dia adalah orang yang memiliki keluarga dan anak. Ketika Auf hendak 
berperang maka keluarga dan anaknya menangisinya sehingga dia merasa 
sedih. Mereka berkata, “Kepada siapa engkau akan menitipkan kami?” Auf 
pun menjadi sedih dan akhirnya tidak jadi berangkat berperang. Maka 
turunlah ayat ini dan ayat-ayat lainnya hingga akhir surat At-Taghabun, 
dan semuanya turun di Madinah . 937 


Ayat 16, Firman Allah -fe 




OytASLAl' p-k eiAZJj 13 i 


“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta t aatlah; dan nafkahkanlah najkah yang baik untuk dirimu. 
Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, "Bertaku'alah kalian dengan sebenar-benar takwa” 
Maka hal itu membuat orang-orang memberatkan amal hingga kaki 
mereka bengkak-bengkak dan wajah mereka memar-memar. Maka 
Allah menurunkan keringanan kepada orang-orang Muslim ayat, “Maka 
bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu .” 938 


936 Shahih: At-Tirmidzi (3317)meri\vayaekandalam Bab At-Tafsir. la mengatakan, Hadits ini shahih 
hasan. Al-Hakim (2/490) juga meriwayatkannya, ia mengatakan; Hadits ini shahih dan disepakati 
Adz-Dzahabi, Lihat Ibnu Katsir (6/111). 

937 Duariwavat cereebut ada pada Al-Qurthubi (10/6865). 

938 Ibnu Katsir (6/112) dan Al-Qurthuhi (10/6869). 


550 Asbainm Nuzul 




Ayat 1, Firman Allah -Je: 



“Hai Nabi, apabila kamu menccraikan istri-istrimu, maka hcndaklah 
kamu ceraikan mereka pada uiaktu mereka dapat (menghadapi) idahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuah kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa 
yangmelanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya in telah berbuat 
kilim cerhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 
mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Abdun Yazid 
yaitu Abu Rukanah menceraikan istrinya Ummu Rukanah. Setelah itu ia 

939 Al-Qurthuhi (10/6873) mengatakan; Suiat Madaniyyah menurut pendapatseluruh ulama. 


Asbabun Nuzul 551 


menikah dengan wanita lain dari kabilah Muzayanah. Ummu Rukanah 
lalu datang menghadap Rasulullah & dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
ia (suamiku) tidak menghendaki ini melainkan karena si rambut itu 
(perempuan itu).” Maka turunlah ayat, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan 
istri'istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada t uaktu mereka dapac 
(menghadapi) idahnya (yang wajar)” 

Adz-Dzahabi mengatakan; Sanadnya sangat lemah dan rivvayat itu 
salah. Abdun Yazid tidak pernah masuk Islam . 940 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, ia 
mengatakan; Rasulullah # menceraikan Hafshah. Hafshah lalu pulang ke 
rumah kelurganya. Maka Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan istrbistrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)." 

Dikatakan kepadanya, “Rujuklah kepadanya karena ia adalah wanita 
yang rajin puasa dan rajin shalat malam .” 941 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits ini dari Qatadah secara tmmal. 

Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin secara mursal. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil tentang firman-Nya, "Hai 
Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu." Muqatil mengatakan; Saya 
mendengar bahwa ayat itu turun berkenaan Abdullah bin Amru bin Ah 
Ash, Thufail bin AhHarits, dan Amru bin Sa’id bin AbAsh . 942 


Ayat 2, Firman Allah ■$&: 

jt 0*3 A \-4 

s r > -V 2-"« x*' 

<jo tjr* *■*} Jatf-y =l )> J' cSj-* 

SA'A i " E - ’-'It' 

tvi 0*J A* aAj A 


940 Dha' if (lemah): Al-Hakiin (2/533) menjelaskan sebab kedha' ifannya dalam Ai-Mus/umna/. 

941 Ad-Dun Ai-Manttur (6/229) dan Al-Qurthubi (10/6873). 

942 Al-Qurthubi (10/6874) menambahkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abdullah bin 
Umar yang menceraikan istrinya yang sedang haid. la menjatuhkan satu talak. Rasulullah kemudian 
memerintahkannya untuk rujuk dan menahannya hingga istrinya itu suci, haid kemudian suci lagi. 
Apabila kamu meinang ingin menceraikannva maka ceraikan lahketika iasuci sebelum kamu beisetubuh 
dengannya.. ..’’Orang yang melakukan hai yang samaadalah Ibnu Umar, Utbah bin Ghazwan, Abdullah 
bin Amru, dan Amru bin Sa’id bin Al-Ash. Lihat: Ad-Dun Al-Montsur (6/114-115). 


552 Asiwirun Nuzul 



“Apabila mereka celah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka 
dengan baik aiau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi yang add di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang 
yang beriman kepada Allah dan hari akhirai. Barangsiapa yang benakuia 
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan; Ayat “Barangsiapa 
yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke 
luar.” Turun berkenaan dengan laki-laki dari Asyja’ yang miskin dan 
memiliki banyak anak. Dia mendatangi Rasulullah & dan bertanya 
kepada beliau, maka beliau menjawab, “Bertakwalah kepada Allah dan 
bersabarlah.” Tidak lama kemudian datanglah anaknya yang melarikan diri 
dari musuh dengan membawa kambing. Laki-laki tersebut lalu mendatangi 
Rasulullah & dan mengabarkan tentang peristiwa yang dialaminya. Beliau 
lalu berkata, “Makanlah itu.” Maka turunlah ayat tersebut. 

Adz-Dzahabi mengatakan; Hadits munkar. 

Ada pula yang menguatkannya. 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Salim bin Abu Al-Ja’d. As- 
Suddi menamakan laki-laki ini dengan Auf Al-Asyja’i. 

Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan ia menamakannya 
seperti itu. 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan; Auf bin Malik Al-Asyja’i datang dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan oleh musuh, sedangkan 
ibunya mengeluhkannya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?” 
Beliau berkata, “Aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu untuk 
memperbanyak ucapan La Haula uia La Quunuata Ilia Billah (Tiada daya 
dan kekuatan kecuali hanya milik Allah).” Istri dari laki-laki itu kemudian 
berkata, “Ya, aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan 
kepadaku.” Keduanya lalu memperbanyak bacaan itu. Akhirnya musuh 
anaknya itu menjadi lalai sehingga anak tersebut kemudian mengambil 
kambing milik musuhnya. Anak itu lalu membawa kambing tersebut 
kepada ayahnya, maka turunlah ayat, “Barangsiapa yang bertaktm kepada 
Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar .” 945 

943Dfui i //Man (lemah sekali). Lihat penjelasan sebelumnya. Lihat Ibnu Kaisir (6/117-118). 

Disebutkan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut mursoi. Lihat Al-Quithubi (10/6886). 


Asbabun Nuzul 553 



Al'Khathib meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya dari jalur Juwaibir, 
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. 

Ats-Tsa’labi meriwayatkan dari jalur lain yang dha'if. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain yang mursal. 


Ayat 4, Firman Allah 


ol 





“Dan perempuamperempuan yang adnk haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jiha kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) 
Truifcfl idda/i mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan- 
percmpuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu idah mereka itu lalah sampai mere leu melahir/om kandimgannya. 
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahavvaih, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan 
dari Ubay bin Ka’ab, ia mengatakan; Tatkala ayat dalam Surat Al- 
Baqarah turun mengenai sejumlah golongan perempuan, maka orang- 
orang mengatakan; Masih ada sejumlah golongan perempuan yang belum 
dituturkan yaitu yang masih kecil, yang sudah tua, dan sedang mengandung. 
Maka diturunkanlah ayat, “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause)." Hadits ini shahih sanadnya . 944 

Muqatil meriwayatkan dalam Tn/sn-nya bahwasanya Khallad bin Amru 
bin Abjamuh bertanya kepada Nabi & tentang iddah dari perempuan yang 
tidak haid. Maka turunlah ayat tersebut . 945 


944 Shahih: Al-Hakim (2/534) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati Adt-Drahabi. 
Lihat: Ibnu Katsir (6/119) dan Al-Qurthubi {10/6888) dan penanya tidak disebutkan namanya. 

945 Lihat: Al-Raihaqi (7/414) dalam Ad-Dala'il dan Ibnu Jarir (28/19). 


554 Asfcainm Nuzul 




Surat 

AT'TAHRIM 



Madaniyyah, Dua Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah M: 






“Hat hiabi, mengapa kamu mentfvrramkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah M aha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad shahih dari 
Anas bahwasanya Rasulullah & memiliki budak perempuan, dan beliau 
berhubungan badan dengannya. Namun Aisyah dan Hafshah tidak henti- 
hentinya memperingatkan beliau sehingga beliau akhirnya mengharamkan 
budak perempuan itu uncuk beliau. Maka Allah menurunkan ayac, “Hai 
Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu."™ 

Ayat 2, Firman Allah 



946 Shahih: Al-Hakim (2/535) meriwayatkannyadan mengatakan; Hadits ini shahih menurut svarat 
Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahahi. 


Asbabun Nuzul 555 



“Sesangguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskcm 
diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia M aha 
Mengetahui lagi M aha Bijahsana.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Adh-Dhiya' meriwayatkan dalam kitab AbMukhtarah dari hadits Ibnu 
Umar dari Umar, ia mengatakan; Rasulullah '&> berkata kepada Hafshah, 
“Janganlah mengabarkan kepada siapa pun bahwasanya Ummu Ibrahim 
(Mariyah) haram bagiku.” Maka beliau tidak pernah mendekati Mariyah 
hingga Hafshah mengabarkan kepada Aisyah. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian t nembebaskan 
diri dari sumpahmu." 947 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari hadits Abu 
Hurairah, ia mengatakan; Rasulullah # masuk dengan membawa Mariyah 
yang menjadi tawanan perangnya ke rumah Hafshah. Hafshah lalu datang 
dan menjumpai beliau bersama Mariyah. Maka Hafshah berkata, “Wahai 
Rasulullah, kenapa harus rumahku dan bukan rumah istri-istrimu?” Beliau 
berkata, “Wahai Hafshah, sesungguhnya ia (Mariyah) haram bagiku untuk 
menyentuhnya. Simpanlah berita ini karena aku.” Maka Hafshah keluar 
rumah hingga sampai ke tempat Aisyah dan mengabarkan hal tersebut 
kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai blabi, mengapa kamu 
mengharamkan.. (At-Tahrim: I) 918 

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Turunlah ayat, “Hai Nabi , mengapa kamu mengharamkan apa 
yang Allah menghalallamnya bagimu (At-Tahrim: 1) berkenaan dengan 
perempuan tawanan Rasulullah 

Ath-Thabarani meriwayat dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Rasulullah & minum madu di tempat Saudah. Kemudian 
beliau masuk ke tempat Aisyah. Aisyah berkata, “Aku mencium bau tidak 
sedap darimu.” Kemudian beliau masuk ke tempat Hafshah. Hafshah 
mengatakan sama seperti yang dikatakan Aisyah. Kemudian beliau 


947 Adh-Dhiya" meriwayatkan dalam kirab AI-Mukhtdrah. 

948Dha'if: Al-Haitsami (7/127) meriwayatkan dalam Al-Majma' dan menisbarkan kepada Ath- 
Thabarani dalam Al-Ausut/idan jalur Musa bin Ja’far bin Abi Katsir dari pamannya. Ad 2 -D 2 ahabi 
mengatakan; ia adalah orang yang majW (tidak diketahui) dan riwavatnya gugur. 


556 Asbabun Nuzul 



berkata, “Aku menyangka bahwa itu sebab minuman yang aku minum 
di tempat Saudah. Demi Allah, aku tidak akan pernah meminumnya 
lagi.” Maka turunlah ayat, “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa 
yang Alhh menghalalkannya bagimu.” Hadits ini memiliki penguat dalam 
Ash-Shahihain 9,19 Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Ayat cersebut ada 
kemungkinan berkenaan dengan dua sebab secara bersamaan. 950 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Abdullah bin Rafi’, ia mengatakan; 
Aku bertanya kepada Umrau Salamah tentang ayat berikut ini, “Hai Nabi, 
mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu." 
Ummu Salamah berkata, “Dahulu aku memiliki satu wadah berisi madu 
putih. Nabi sering mencicipinya dan beliau sangat tnenyukainya. 
Kemudian Aisyah berkata kepada beliau, “Lebah itu menghisap arfuth 
(buah-buahan yang berbau busuk).” Sehingga beliau mengharamkannya. 
Maka turunlah ayat ini 931 

Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Aisyah, 
ia mengatakan; Tatkala Abu Bakar bersumpah untuk tidak menginfakkan 
hartanya kepada Misthah, maka Allah menurunkan ayat, “Sesirnggn/mya 
Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari 
sumpahmu." Maka Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Misthah. 
Hadits ini gharib jiddan menurut sebab turunnya ayat. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat 
ini, “Hai Nabi , mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu turun berkenaan dengan perempuan yang menghibahkan dirinya 
kepada Nabi Hadits ini g/iarib sedangkan sanadnya dha'if. 952 

Ayat 5, Firman Allah 



949 Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (7/127) dalam Ai-Mnjntd’ dan dinisbatkan kepada 
Ath-Thabarani. Dia mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi shahih. 

950 Penguat itu adadiriwayackan oleh Al-Bukhari (5266) dalam Bab Ath-Thalak dan Muslim (1474), 
dalam Bah Ath-ThalaL dari Umar-a*. 

951 Thabaqat Ibnu Sa'ad (8/170). 

952 Lihat Ibnu Katsir (6/127-131) dalam seluruh riwayat, sebagiannyadiriwayatkanoleh Al-Qurthubi 
(10/690.5-6905). 


Asbabun Nujul 557 



“)ika Nabi merceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, 
yangberiman, yangtaat, yang beriaubat, yang mengerjakan ibadah, yang 
berpuasa, yangjanda dan yang perawan." 

Sebab Turunnya Ayat 

Sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan sebelumnya yaitu perkataan 
Umar dalam surat Al-Baqarah. 953 


953 Lihat Surat Al-Baqaiah, An-Nisa',dan tempat lainnya dalam Al-Qur'an. 


558 Asboinm Nuzul 




Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 2, Firman Allah -Je: 



“Berkat nikmat Tuhanmu, kamu (Muhammad) sekali-kali bukan oranggila. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia mengatakan; Dahulu 
orang-orang mengatakan tentang Nabi & bahwa beliau adalah orang 
gila kemudian beliau adalah setan. Maka turunlah ayat, “ Berkat nikmat 
Tuhanmu, kamu (Muhammad) sekali-kali bukan oranggila.” 

Ayat 4, Firman Allah M: 


"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." 

Sebab Turunnya Ayat 

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dan Al-Wahidi dengan 
sanadnya yang diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; Tidak ada seorang 
pun yang memiliki akhlak lebih baik daripada Rasulullah Tidak pemah 
seorang pun dari sahabat maupun keluarga beliau ketika mengundang beliau, 
melainkan beliau akan mengatakan, “ Labbaik (Aku penuhi undanganmu).” 
Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya kamu benar- 
benar berbudi pekerti yang agung." 




Asbabun Nuzul 559 



Ayat 10, 11, dan 13, Firman Allah 



“Dan janganWi karnu ikua setiap orang yang banyak bersumpah lagi him, 
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fimah." (Ayat 10 
&. 11 ) 

e ' <,< '» 


“yangkaku kasar , selain dan itu, yang terkenal kejahatannya," (Ayat 13) 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayackan dari As-Suddi tentang firman Allah 
$£, “Danyanganiali kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi kina." 
Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan AbAkhnas bin Syuraiq. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari AbKalbi dengan hadits yang serupa. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan AbAswad bin Abdu Yaghuts. 954 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat 
yang turun kepada Nabi rA, “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang 
banyak bmumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari 
menghambur fitnah." (Al-Qalam: 10-11) kepada Nabi £?>, dan kami belum 
mengetahuinya hingga setelahnya turun ayac, “yang kaku kasar, selain dari 
itu, yang terkenal kejahatannya,” (Al-Qalam: 13) Maka kami mengetahui 
dari beliau bahwa orang yang dimaksud memiliki tanda binatang seperti 
tanda binatang kambing. 9,;,i 


Ayat 17, Firman Allah -fe 





“Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Makkah) 
sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemihk kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka snngguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di 
pagi hari 


954 Dikatakan oleh Ibnu Katsir (6/15.3). 

955 Ibnu Katsir (1/153) mebambahkan; yang dimaksud adalah Al-Akhnas bin Syuraiq yang memiliki 
tanda binatang di telinganya. Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan 
Al-Walid bin Al-Mughirahdan Abujahal (10/6958). 


560 Asiwinm Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwaaytkan dari Ibnu Juraij bahwasanya Abu Jahal 
mengatakan pada saat perang Badar, “Ambillah mereka dengan sekuatnya 
dan ikatlah mereka dengan tali. Jangan kalian bunuh seorang pun di antara 
mereka. Maka turunlah ayat, "Sesungguhnya Kami telah menguji mereka 
(musyrikin MaWcah) sebagaimam Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun .” 
Ia mengatakan seperti itu karena kekuasaannya, sebagaimana pemilik kebun 
yang berkuasa atas kebunnya. 956 


956 Lihat Ad-Dun Ai-ManUur (6/280). 


Asbabun Nujul 




AL'HAQQAH 957 


Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 12, Firman Allah 



-f" " /'s'*' V-j, 

oil l ijy ji LfU>J 


“Agar learnt jadikan peristiwa itu permgatan bagi kamu dan agar diperhatikan 
oleh telinga yang mau mendengar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Buraidah, 
ia mengatakan; Rasulullah & berkata kepada Ali bin Abi Thalib, 
“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk dekat denganmu dan tidak 
menyusahkanmu, mengajarimu hingga engkau mengerti, dan engkau 
memang berhak mengerti." Maka turunlah ayat ini, “Agar diperhatikan oleh 
telinga yang mau mendengar.’’ Hadits ini tidak shahih. 958 


957 Al-Qurthuhi (10/6984) mengatakan, Surat Makkiyyah menurut seluruh ulama. 

958 Dha'if: Di dalamnya ada Abdullah bin Ai-Zubairyangdha'if, dan iamenisbatkannya kepada Al- 
Hindi (26426) dalam Kan; Al-Ummtd karya Ibnu Asakir tentang biografi Ali. Lihat Al-Qurthubi 
(10/6991 )dan Ibnu Katsir (6/166) ia mengatakan; Hadits ini tidak shahih. 


562 Asiwimn Nuzul 





AL'MA'ARIJ 959 


Makkiyyah, Empat Puluh Empat Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 


wd juC JU 


“Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi." 

Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai 
firman Allah M , “Seseorang peminta telah meminta.” Ibnu Abbas 
mengacakan; Maksudnya adalah An-Nadhar bin Al-Harits yang berkata, 
“Ya Allah, apabila ini adalah kebenaran dari sisi-Mu, maka hujanilah kami 
dengan batu dari langit.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman Allah 
M, “Seseorang peminta telah meminta. ’’ As-Suddi mengatakan; Ayat ini turun 
di Makkah berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang berkata, “Ya 
Allah, apabila ini adalah kebenaran dari sisi-Mu..Maka ia pun mendapat 
siksa yaitu pada waktu perang Badar. 960 

Ayat 2, Firman Allah 

“L/ntuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya ." 


959 Al-Qurthubi (10/7005) mengatakan; Surat Makkivyah menurut kesepakatan ulama. 

960 Sudah disehutkan takhrijnvadalam beberapa rempat di kitab ini. A1 -Qurthubi mengatakan; Orang 
yang bertanya adalah Al-Harits bin An-N u'inan Al-Fihri dan Uqbah bin Abu Mu’aith (10/7005), 
Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah An-Nadhr bin Al- 
Harits (6/172). 


Asbabun Nujul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Turun 
ayat, “Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi." 
(Al-Ma’arij: 1) Orang-orang lalu berkata, “Atas siapa yang akan cerkena 
adzab?" “UntuJc orang-orang kafir, yang tidak searangpun dapat mennlaknya. ” 961 


961 Lihat Ad-Dun lAf-Mnnlsur (6/292). Al-Quithubi (10/7007) juga menuturkannva. 


564 Asbabun Nuzul 



AL-JINN 962 




Makkiyyah, Dua Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah M: 



“Katakanlah (hai Muhammad ), "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: 
sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur'an), lain mereka berkata, 
“Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah & tidak pernah membacakan kepada jin dan 
tidak pernah melihat mereka. Akan tetapi beliau pada saat itu sedang 
berjalan bersama-sama para sahabat menuju Pasar Ukazh. Sementara itu, 
para pimpinan jin terhalang dari kabar langit dan mereka dilempar oleh 
obor-obor. Maka para jin itu pun kembali kepada kaumnya. Mereka berkata, 
“Ini tidak lain karena akan ada sesuatu yang terjadi. Pergilan ke belahan 
timur bumi maupun ke belahan barat bumi. Lihatlah di sana apa yang telah 
terjadi." Maka para jin itu pun bepergian. 

Sekelompok jin yang menuju arah Tihamah kemudian mendekat 
ke arah Rasulullah 3* yang saat itu sedang berada di kebun kurma guna 
melaksanakan shalat Shubuh bersama para sahabat. Ketika para jin 
mendengarkan Al-Qur'an, maka mereka mendengarnya dengan penuh 
perhatian. Mereka berkata, “Demi Allah, inilah yang menjadi penghalang 


962 Al-Qurthubi (10/7040) mengatakan; Surat Makkiyyah menurut kesepakatan seluruh ulama. 


Asfcafrun Nujul 



antara kalian dengan kabar dari langit.” Oleh karena itu, mereka lalu 
kembali kepada kaumnya dan berkata, “Sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan.” Maka Allah menurunkan 
kepada Nabi-Nya, "Katakanlah (hai Muhammad), "Telah diwahyukan 
kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan (AhQur'an),.. 
Adapun yang diwahyukan kepada beliau adalah perkataan para jin 
tersebut. 963 

Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dalam kicab Sha/wah Ash-Shafwah dengan 
sanadnya dari Sahal bin Abdullah, ia mengatakan; Dahulu aku berada di 
pinggiran daerah bekas rumah-rumah kaum Ad. Di sana aku melihat suatu 
kora yang terdiri dari ukiran batu. Di tengahnya ada istana yang terbuat 
dari bebatuan, atap dan pintunya berupa ukir-ukiran. Para jin menginap di 
sana. Aku lalu masuk untuk mengambil pelajaran. Tiba-tiba ada seorang 
tua yang berposcur tinggi besar sedang shalac menghadap ke arah Ka’bah. 
Dia mengenakan jubah terbuat dari bulu yang halus. Keherananku terhadap 
posturnya yang besar bertambah dengan keherananku atas kehalusan 
jubahnya. Aku lalu memberi salam kepadanya dan ia membalas salamku. 
Dia berkata, “Wahai Sahal, sesungguhnya tubuh tidak akan merusakkan 
pakaian, akan tetapi yang merusakkan pakaian adalah dosa-dosa dan 
makanan yang haram. Sesungguhnya jubah ini semenjak tujuh ratus tahun. 
Dengan jubah ini aku bertemu dengan Isa dan Muhammad Alaihimash 
shalatu was salam. Aku lalu beriman dengan mereka berdua.” Aku (Sahal) 
berkata kepadanya, “Siapa sebenamya kamu.” Dia berkata, “Aku adalah 
seseorang yang menyebabkan turunnya ayat, Katakanlah (hai Muhammad), 
"Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan 
(Al-Qur'an), lalu mereka berlcata, "Sesungguhnya laimi telah mendengarkan 
Al-Qur'an yang menakjubkan." 964 

Ayat 6, Firman Allah 



"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta 
perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu 
menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." 

965 Shahih: Al-Bukhari (775) meriwayatkan dalam Bab Al-Ad;an, At-Tirmidzi (3.323) dalam Bah At- 
Tajsir. Lihat Hadits yangdiriwayackan Al-Bukhari dan At-Tirmidzi pads IbnuKatsir (5/224-225) 
dalam Surat Al-Ahqaf. Dalam Al-Qurthubi (10/7040-7041). 

964 Riwayac ini Gbonb Jiddan. Dituturkan Ibnu Al-Jauzi (2/35.5) dalam Sijat Ash-Shafwah. 


566 Asbcibim Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam “Ai- 
Adzomah" meriwayatkan dari Kurdum bin Abu As-Sa'ib Al-Anshari. Ia 
berkata, “Aku keluar bersama ayahku menuju ke Madinah karena ada 
keperluan. Hal ini adalah ketika pertama kali disebut-sebut ada Rasulullah 
& di kota Makkah. Kami lalu menginap di rumah seorang penggembala 
kambing. Ketika masuk pertengahan malam, maka datanglah serigala 
yang mengambil seekor anak kambing. Penggembala kambing itu berkata, 
“Wahai penguasa lembah (maksudnya adalah jin) aku adalah tetanggamu.” 
Lalu ada seorang yang memanggil yang tidak terlihat, “Wahai Sarhan 
(serigala itu) lepaskanlah anak kambing itu.” Anak kambing itu lalu kembali 
dengan ketakutan hingga masuk kembali kepada kelompok kambing. 
Sementara itu, Allah menurunkan ayat kepada Rasul-Nya yang ada di 
Makkah, “Dan ba/iu'asarm ada beberapa orang lala-laki di antara mannsia 
meminta perlindungan kepada beberapa laki'laki di antara jin.” 965 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Abu Raja' Al-Atharidi dari Bani 
Tamim, ia mengatakan; Rasulullah diutus dan aku menjadi penggembala 
untuk menghidupi keluargaku dan mencukupi kebutuhan mereka. Ketika 
Rasulullah 0 diutus, maka kami keluar melarikan diri hingga ke suatu 
tanah lapang. Ketika malam hari pun kami berada di tanah lapang. Syaikh 
kami mengatakan; Kita meminta perlindungan dengan penguasa jurang 
ini dari jin di malam hari. Kami lalu mengucapkan hal tersebut. Maka 
dikatakan kepada kami, “Sesungguhnya jalan laki'laki ini adalah bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 
Barangsiapa yang mengikrarkan hal tersebut, maka ia akan aman darah dan 
hartanya. Kemudian kami kembali ke rumah dan masuk Islam. Abu Raja' 
mengatakan; Sungguh aku berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan 
denganku dan sahabat-sahabatku, “Dan bahwasanya ada beberapa orang laki- 
laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara 
jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan . ” 966 

Al-Khara'ithi meriwayatkan dalam kitab Hawatij Al-Jann, Abdullah 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ammarah bin Zaid 
menceritakan kepada kami; Abdullah bin Al-Ala' menceritakan kepada 
kami; Muhammad bin Akbar menceritakan kepada kami, dari Sa’id bin 


965 Lihat Ibnu Kats ir (6/188-189) Ibnu Sa’ad (7/139)dalam Ath-Thabaqat, dan Al-Qurthubi (10/7048). 

966 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nujul 



Jubair bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Tamim yang dipanggil 
dengan nama Rafi’ bin Umair menceritakan tentang permulannya masuk 
Islam, la mengatakan; Suatu malam aku berjalan di daerah yang penuh 
dengan pasir. Tiba-tiba aku mengantuk sehingga membuatku harus tertidur. 
Aku lalu tumn dari tungganganku dan mengikatnya. Setelah icu barulah 
aku tidur. Sebelum tidur terlebih dahulu aku meminta perlindungan. Aku 
berkata, “Aku meminta perlindungan dengan penguasa lembah ini dari jin.” 
Dalam mimpiku aku melihat ada seorang laki-laki yang membawa tombak 
dan hendak menusukkannya di leher untaku. Aku terbangun karena sangat 
kaget. Aku lihat ke kanan dan ke kiri tetapi aku tidak melihat sesuatu 
yang mencurigakan. Aku berkata, “Ini hanyalah mimpi.” Kemudian aku 
meneruskan tidurku dan bermimpi seperti cadi. Aku terbangun dan aku 
melihat untaku berontak. Aku menoleh ke arah yang lain temyata di sana 
ada laki-laki muda yang aku lihat dalam mimpiku sedang membawa tombak. 
Aku juga melihat ada seorang laki-laki tua yang memegangi tangan pemuda 
itu untuk menolak perbuatannya terhadap untaku. Ketika keduanya sedang 
bertikai, tiba-tiba datanglah tiga ekor sapi jantan yang buas. Orang tua itu 
berkata kepada pemuda itu, “Berdirilah dan pilihlah mana yang engkau suka 
dari sapi jantan ini sebagai tebusan dari unta milik manusia tetanggaku.” 
Pemuda itu lalu bangkit dan mengambil sapi jantan cersebut lalu pergi. Aku 
lalu mengalihkan pandanganku kepada orang tua itu. la berkata, “Wahai 
manusia, jika engkau menginap di lembah kemudian engkau takut terhadap 
bahaya lembah tersebut rnaka ucapkanlah, “Aku meminta perlindungan 
kepada Tuhannya Muhammad dari bahaya lembah ini.” Janganlah engkau 
meminta perlindungan kepada salah satu dari jin karena urusannya adalah 
keliru.” Aku lalu berkata kepadanya, “Siapa itu Muhammad?” Ia menjawab, 
“Nabi yang berasal dari tanah Arab, tidak dari Timur juga tidak dari Barat. 
Ia diutus pada Hari Senin.” Aku berkata, “Di mana tempat tinggalnya?” 
Ia menjawab, “Yatsrib yang memiliki banyak pohon kurma.” Aku lalu 
menaiki tungganganku ketika sudah mulai masuk waktu Shubuh. Aku 
mempercepat perjalanan hingga segera sampai ke kota Madinah. Aku lalu 
melihat Rasulullah Beliau menceritakan kepadaku tentang peristiwa 
yang aku alami sebelum aku menceritakannya kepada beliau. Beliau lalu 
mengajakku masuk Islam dan aku pun masuk Islam.” 

Sa'id bin Jubair mengatakan; Kami berpendapat bahwa dialah orang 
yang menjadi sebab turunnya firman Allah "Dan bahwasanya ada beberapa 


568 Asiwimn Nuzul 



orang laki-laki di antara manusia meminm perlindungan kepada beberapa hki-laki 
di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagj mereka dosa dan kesalahan " %7 

Ayat 16, Firman Allah 



"Dan bahwasanya: jika mereka tetap berjalan lurus di atasjalan itu (agama 
/slam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang 
segar.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Muqatil mengenai firman-Nya, “ Dan bahwasanya: 
jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama /slam), benar-benar Kami 
akan memberi minum kepada mereka air yang segar.” Muqatil mengatakan; 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan katir Quraisy yang selama tujuh 
tahun tidak mendapatkan hujan. 968 

Ayat 18, Firman Allah 

ah 1 £ \yej3 4$ -WUl d\J 

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. M aka 
janganlah kamu menyembah sesenrang pun di dalamnya di samping 
(menycmbah) Allah." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari lbnu Abbas, 
dia mengatakan; Para jin berkaca, “Wahai Rasulullah, berikanlah izin 
kepada kami sehingga kami bisa mengikuti shalat-shalat di masjidmu.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesMnggwhnya masjid-masjid itu adalah 
kepunyaan Allah. Maka janganlah Itamu menyembah seseorang pun di dalamnya 
di samping (menyembah) Allah.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia mengatakan; Para jin 
mengatakan kepada Nabi 0, "Bagaimana kami bisa mendatangi masjid, 
sedangkan kami jauh darimu? Atau bagaimana kami mengikuti shalat 


967 Ad-Dun Al-Mantfur (6/301). 

968 Al-Qurthuhi (10/7056) menuturkannya, bagitu pula Ibnu Katsir (6)/191). 


A sbabun Nuzul 569 



bersamamu, sedangkan kami jauh darimu?" Maka turunlah ayat, “Dan 
sesunggultnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah.’’ 969 

Ayat 22, Finnan Allah 5s; 

0 ^ 

1 Jtfxiu lyj -Wi 4^1 Ur a* 

“Katakanlah , “Sesunggulmya aku sekali'kali tiada seorang pun yang dapat 
melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh 
tempat berlmdung seiain dari-Nya. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya salah satu dari 
pimpinan jin yang memiliki banyak pengikut berkata, “Sesungguhnya 
Muhammad ingin dilindungi oleh Allah, sedangkan akulah yang akan 
melindunginya.” Maka turunlah ayat, “Katakanlah, “Sesungguhnya aku 
sekali-kali tiada seorang pun yangdapat melindungiku dari (adzab) Allah.” 970 


%9Lihat dua riwayat tersebut menurut Al-Qurthubi (10/7058) dan Ibnu Katsir (6/192) 

970 Al-Qurthubi (10/7060) mengatakan baliwa mereka berjumlah tujuh puluh ribu. Diriwayatkan daii 
Abdallah bin Mas'ud ia mengatakan; Aku pergi bersama Rasulullah & pada malam Islamnya jin. 
Hingga ketika kami sampai ke daerah Al-Hajun, beliau kemudian menggaris suatu garis. Setelah 
itu beliau maju di antara mereka sehingga mereka berebuatan. Pemimpin mereka yang dipanggil 
Wardan berkata, "Aku yang akan melindungi engkau." Beliau berkata, "Sungguh tidak ada seorang 
pun yang bisa menyelamatkankudari Allah." 


570 Asbainm Nuzul 




Surat 

AL'MU Z AMMIL 971 



Makkiyyah, Dua Puluh Ayat 


Ayat 1, Firman Allah $g: 



“Hai orang yang bersetimut." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad lemah dari 
Jabir, ia mengatakan; Orang-orang Quraisy berada di Darun Nadwah dan 
berkata, “Namailah laki-laki itu (Nabi Muhammad) dengan nama yang 
membuat orang-orang berpaling.” Mereka berkata, “Juru ramal.” Mereka 
berkata, “Bukan juru ramal." Mereka berkata, “Orang gila.” Mereka berkata, 
“Bukan orang gila.” Mereka berkata, “Tukang sihir.” Mereka berkata, 
"Bukan tukang sihir.” Musyawarah tersebut sampai ke telinga Rasulullah 
& sehingga beliau kemudian berselimut menggunakan pakainya. Maka 
datanglah Jibril kepada beliau seraya berkata, "Hai orang yang berselimut." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang 
firman Allah •M, “Hai orang yang berselimut ” Ibrahim mengatakan; Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan keberadaan Rasulullah yang berada dalam 
selimut. 972 


971 Al'Qurthubi (10/7069) mengatakan; Surat Makkiyyah secara keseluruhan. Ibnu Abbas dan 
Qatadah mengatakan; kecuali dua ayat yaitu, “Don bcrsabarlah terhaiJal< ajia yang mereka ucapkan," 
(Al-Muzammih 10) dan ayatberikutnya. 

972 Dha'ifjiddan: Al-Haitsami meriwayatkannya dalam AI-Mojmo' la mengatakan; di dalamnya ada 
perawi bemama Mu'alla bin Abdurrahman Al-Wasithi yang seorang pembohong. Al-Qurthubi 
menuturkan dari Aisyah bahwasanya beliau berselimut sepanjang einpat belas basta, setengahnya 
aku pakai untuk tidur dan setengahnya untuk Nabi melakukan shalat. Demi Allah, selimut itu 
bukanlah dari sutera yang halus, sutera tebal, sutera kasar, maupun bulu. 


A sbabun Nuzul 571 



Ayat 2, Firman Allah 


y 


“Bangunlah (untulc s/iabc) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengacakan; Tatkala 
diturunkan ayat, “Hai orang yang berselimuc. Banguniah (untuk shalat} di 
malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)” (Al-Muzammil: 1-2) 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas dan 
lainnya. 9,5 


Al-Qurchubi mengacakan hahwa hadits ini tidak shahih karena ayat ini adalah ayat Makkiyyah, 
sedangkanRasulullah limenikahi AisyahdiMadinah. Al-Qurchubi (10/7070) mengatakan;Beliau 
celah berselimuc dengan kenabian. Ibnu Katsir (6/197) mengacakan; Beliau berselimut dengan 
Al-Qur'an. 

973 Ibnu Katsir (6/199) meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda. Salali satunya adalah; Dahulu 
seorang laki-laki mengikatkan tali. Dalam riwayat lainnya; Merekamenetapselamadelapan bulan. 
Al-Qurthubi menuturkannya (10/7072) 


572 Asbabun Nuzul 




Surat 

AL'MUDATSTSIR 974 



Makkiyyah, Lima Puluh Enam Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah dig: 

“Hai (/rangyangbersetimut, bangunlah, lalu berilah peringatan!" 

Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan; Rasulullah 
& berkata, “Aku menyepi di Gua Hira selatna satu bulan. Ketika sudah 
selesai menyepi, maka aku turun ke arah lembah. Kemudian aku dipangil 
tetapi aku tidak melihat seorang pun. Aku lalu menengadahkan kepalaku. 
Tlba-tiba ada malaikat yang datang kepadaku. Aku lalu pulang, kemudian 
aku katakan, ‘Selimutulah aku.’ Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang 
yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan'." (Al-Mudatstsir: 1-2) 975 





Ayat 1-7, Firman Allah dig: 






974 Al-Qurrhubi (10/7097) mengatakan; Surat Makkiyyah menurut pendapat semuanya. 
975Shahih: Muttaqun Alaihi. Al-Bukhari (4) meriwayatkan dalam Bab fi Bad Al-Wahy, Muslim 
(1611) dalam Bab Iman. Ibnu Kacsir menuturkan dalam riwayat Muslim jammiluni sebagai ganti 
dauinmi (6/205). 

Dalam Al-Qurthubi disebutkan (10/7097), ia mengatakan; jammiluni tiimmilimi dotsirunt. 


Asbabun Nujul 573 



“Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan 
Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa 
(menyembah berhala) tinggalkanlah, danjanganlah kamu memberi (dengan 
maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi 
perincah) Tuhanmu, bersabarlah.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah membuat jamuan 
makanan untuk orang-orang Quraisy. Ketika mereka makan, Al-Walid 
berkata, “Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini (maksudnya Nabi 
Muhammad)?” Sebagian di antara mereka berkata, “la tukang sihir.” 
Sebagiandi antara mereka berkata, “Bukan tukang sihir.” Sebagian di antara 
mereka berkata, “la juru ramal.” Sebagian di antara mereka berkata, “Bukan 
juru ramal.” Sebagian di antara mereka berkata, “la penyair.” Sebagian 
di antara mereka berkata, “Bukan penyair." Sebagian di antara mereka 
berkata, “Dia penyihir yang terpengaruh dengan sebelumnya.” Berita itu 
sampai kepada Nabi S& sehingga beliau merasa bersedih dan menundukkan 
kepalanya lalu berselimut. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang 
yang betse/imut, bangunkh, lalu berilah peringatan!” hingga firman-Nya, 
“Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” (Al-Mudatstsir: 

1-7 ) W 


Ayat 11, Firman Allah Us: 





“Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya 
sendirian. ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al'Hakim meriwayatkan dan menshahihkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Nabi Behau 
kemudian membacakan Al-Qur'an kepadanya sehingga ia seperti dapat 
menghayatinya. Berita ini sampai kepada Abu Jahal. Ia lalu mendatangi 


976 Dhaif: Al-Haitsami <7/131) meriwayatkan dalam Al-Ma/ma'. Di dalamnyaada perawi bemama 
Ibrahim bin Yazid Al-Khauzi yang matruk. Sedangkan Al-Quthubi (10/7098) menyebutkan di 
antara mereka ada Al-Ash bin Wa'il, An-Nadhr bin Al-Harits, Uinayyah bin Khalaf, Al-Muth’im 
bin Adi, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Abu Sufyan. Hadits ini ditakhrij oleh Ibnu 
Katsir (6/206). 


574 Asbainm Nuzul 



Al'Walid dan berkata, “Wahai pamanku, sesungguhnya kaummu hendak 
mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Sungguh engkau 
mendatangi Muhammad untuk berpaling dari keputusan sebelumnya.” Al- 
Walid berkata, “Sungguh orang Quraisy telah mengerti bahwa akulah orang 
yang paling banyak memiliki harta di antara mereka.” Abu Jahal berkata, 
“Katakanlah kepadanya (Muhammad) suatu perkataan yang menunjukkan 
kepada kaummu bahwa ingkar terhadapnya atau menunjukkan engkau 
membencinya.’’ 

Al-Walid berkata, “Lantas apa yang harus aku katakan. Tidak ada 
seorang pun di antara kalian yang lebih mengetahui tentang syair daripada 
aku. Tidak ada tulisan prosa maupun qasidah yang lebih tahu daripada aku. 
Juga tidak pula tentang syair-syair jin. Sungguh, perkataannya sama sekali 
tidak mirip dengan semua ini. Demi Allah, sungguh perkataannya adalah 
sangat manis, indah, atasnya bercahaya, bawahnya bersinar. Sungguh 
perkataannya sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. 
Sungguh perkataannya menghancurkan apa yang ada di bawahnya.” 
Abu Jahal berkata, “Kaummu tidak akan ridha kepadamu hingga engkau 
mengatakan keburukan tentangnya.” Al-Walid berkata, “Jika demikian, 
maka tinggalkanlah aku seorang diri untuk berpikir.” Setelah berpikir 
kemudian Al-Walid berkata, “Ini adalah sihir yang dipelajari dari orang- 
orang sebelumnya.” Maka turunlah ayat, “Biarkanlah Aku bertmdak tcrhadap 
orang yang Aku telah menciptakannya sendirian." Hadits ini sanadnya shahih 
menurut syarat Al-Bukhari. 1 '" 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari jalur 
yang lain. 

Ayat 30, Firman Allah 



“Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga)" 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam AhBa’ts meriwayatkan dari 
Al-Bara', ia mengatakan bahwa sekelompok orang dari Yahudi bertanya 
kepada salah seorang laki-laki sahabat Nabi & mengenai penjaga neraka 

977 Shahih: Al-Hakim (2/506) meriwayatkan dan inenshahihkannya serta disepakati Adz-Dzahabi, 
Al-Qurchubi (10/7111) menuturkannya. Ibnu Katsir juga tnenucurkannya dengan jalur yang 
berbeda. 


Asbabun Nuzul 575 



Jahanam. Laki-laki iru lalu datang dan mengabarkan kepada Nabi Maka 
turunlah pada saat itu juga ayat, “Di atasnya ada sembilan betas (malaikat 
penjaga) ." m 

Ayat 31, Firman Allah •fe: 






/ ^ ^ *** ^ ^ ^ V // W > X // ^ / / i V/ ^ 






“Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dan malaikat; 
dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi 
cobaan bap. orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab 
menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan 
supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mwkmin itu tidak 
ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakii dan 
orang-orang kafir (mengatakan), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan 
bilangan ini sebagai suatu perumpamaan ?" Demifaanfafi Allah menyesatkan 
orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa 
yang diketandaki-Njia. Dan tidak ada yang mengetahui tentara T uhanmu 
melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi 
manusia." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq meriwayatkan, bahwasanya suatu hari Abu Jahal berkata, 
“Wahai sekalian orang Quraisy, Muhammad menyangka bahwa bala tentara 
Allah yang akan menyiksa kalian di neraka ada sembilan belas, sedangkan 
jumlah kalian sangatlah banyak. Apakah seratus orang dari kalian tidak 
mampu melawan satu orang dari bala tentara itu?” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat." 


978 Al-Qurchubi (10/7116) meriwayatkannya. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan para mufassir 
bahwa Surat tersebut adalah surat Makkiyyah. Demikian pula yangdituturkanoleh Ibnu Katsir (6/210). 


576 Asbainm Nuzul 



Qatadah meriwayatkan hadits serupa dan berkata, “Disebutkan kepada 
kami.” Lalu ia menyebutkannya. 

As'Suddi meriwayatkan; Tatkala turun ayat, “Di atasnya ada sembilan 
betas (malaikat penjaga). ” {Al-Mudatsir: 30) Salah seorang laki-laki Quraisy 
yang bemama Abu Al-Asydaq berkata, “Wahai sekalian orang Quraisy, 
janganlah sembilan belas itu membuat kalian takuc. Aku yang akan 
membela kalian. Di sebelah kanan lenganku ada sepuluh, dan di sebelah 
kiri lenganku ada sembilan. Maka turunlah ayat, “Dan tiada Kami jadikan 
penjaga n eraka itu melainkan dari malaikat.’’ m 

Ayat 52, Firman Allah 3g: 

»j£xa U»w» Cij* O' ptH eP -V/. J* 

“Bahkan tiap-tiap orang dan mereka berkehendak supaya diberikan 

kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi, dia mengatakan; Orang- 
orang berkata, “Seandainya Muhammad benar, niscaya di bawah kepala 
setiap laki-laki dari kami akan turun lembaran-lembaran yang berisi 
pembebasan dan rasa aman dari neraka. Maka turunlah ayat, “Bahkan 
tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran- 
lembaran yang terbuka. ” 98L ' 


979 Al-Qurthubi (10/7117) menuturkannya. Ibnu Katsir (6/211) mengatakan; Itu adalah Abu Al- 
Asydain nama aslinya Kaldah bin Usaid bin Khalaf. 

980 Ibnu Kacsir (6/214) mengatakan; Mereka menginginkan suatu kitab turun kepada mereka, 
sebagaimana Allah menurunkan kitab kepada Nabi &. Al-Qurthubi (10/7126) mengatakan; Abu 
Bakar dan sekelompok orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, datangkanlah kepada 
kami kitab-kitabdari Tuhan semesta alam, yang di sana tertulis bahwasanya Aku (Tuhan) telah 
mengutus Muhammad & kepada kalian." Al-Kalbi mengatakan; Orang-orang musytik berkata, 
"Telah sampai berita kepada kami bahwa laki-laki dari Bani Israil ingin supaya setiap orang di 
antaramerekaditurunkan kitab yang tertulisdidalamnya bahwa itu adalah dari Allah ifeditujukan 
kepada si Fulan dan si Fulan 


Asbabun Nuzul 577 




Sural 


AL'QIYAMAH 



Makkiyyah, Empat Puluh Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 

Z^J 

“Janganlah kamu gerakkan Iidahmu untuk (membaca) Ai Qur’an karena 
hendak cepat-cepat (menguasai)nya.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu 
Rasulullah & ketika turunnya wahyu beliau menggerakkan lisannya 
berusaha untuk menghapalkannya. Maka Allah menurunkan ayat, 
“fanganlah kamu gerakkan Iidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak 
cepat-cepat (menguasai) nya 

Ayat 34-35, Firman Allah jjg: 

d} 

“Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah 
bagimu.” 





aivdi&if-*' 


981 Al-Qurthubi (10/7128) mengatakan bahwa surac Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. 
982Shahih: Al-Bukhari 14929) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir. Oleh karena itu, para mufassir 
sepakat mengenai keshahihan had its ini. 


5/8 Asbabun Nuzul 



Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, "Di atasnya ada sembilan betas (malaikat 
penjaga).” maka Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy, “Ibu 
kalian kehilangan kalian. Ibnu Abi Kabsyah mengabarkan kepada kalian 
bahwasanya penjaga neraka ada sembilan belas, sedangkan kalian adalah 
orang-orang kuat. Apakah setiap sepuluh orang laki-laki di antara kalian 
tidak akan mampu melawan satu laki-laki penjaga neraka. 7 ” Beliau lalu 
berkata, “Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu" 983 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair bahwasanya ia bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, “Kecelakaanlah bagimu (hai 
orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai 
orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu. ” Apakah itu sesuatu yang dikatakan 
Rasulullah langsung dari diri beliau atau dari perintah Allah?” Ibnu 
Abbas menjawab, “Bahkan itu adalah dari diri beliau sendiri, kemudian 
Allah menurunkan ayat tersebut.” VM 


985 Takhrij sum ini sudah disebutkan sebelumnya. 

984Hadits shahih. An-Nasa'i meriwayatkandalam Al-Kubra. Al-Qurthubi (10/7151) mengatakan; 
Abu Jahal datang dengan kesombongannya lalu Nabi memegang tangannya sambil berkata, 
“KetrekdaMnln/i injimii (hai orang kafir) dan kecdikannlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai 
twang kafir) dart kecelakaanlah bagimu." Abu Jahal berkata, "Apakah engkau mau menakut-nakuti 
aku. Demi Allah, sungguh aku adalah penduduk paling mulia dan luhur di lembah ini. Allah lalu 
menurunkan ayat ini kepada Rasulullah St. Kedua hadits itu dituturkan oleh Ibnu Katsii (6/2.52). 


Asbabun Nuzul 579 



AL-INSAN 985 


Madaniyyah, Tiga Puluh Satu Ayat 


Ayat 8, Firman Allah 36: 


“Dan mereka memberikan makaaan yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim, dan orang yang ditawan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir mengenai firman-Nya, 
“Dan orang yangditau/an.'' Rasulullah & tidak pemah menawan orang Islam. 
Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan orang-orang 
kafir. Mereka menawannya dengan melakukan penyiksaan. Maka turunlah 
ayat berkenaan dengan mereka. Nabi & kemudian memerintahkan untuk 
berdamai dengan mereka. 986 


985 Al-Qurchubi (10/7154) mengatakan bahwa ini surat Makkiyvah menurut pendapar Ibnu Abbas. 
Sedarigkan mayoritas ulama mengatakan; Surat Madaniyyah. Ada pula yang mengatakan, di 
dalamnya ada ayat Makkiyyah, yaitu firman Allah 4S, "Sesunggithnyu Kami letah menurunkan Ai- 
Qur on kepudumu (hai Mufuimmnd) dengan be riutgsur-artgsur." (Al-lnsan: 23) hingga akhir surat. 

986 Al-Qurchubi (10/7286), ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menanggung tawanan 
perang Badar. Mereka adalah tujuh orang dari kalangan Muhajirin yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, 
Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, dan Abu Ubaidah J*. Ada pula yang mengatakan bahwa 
ayat itu turun berkenaan dengan salah seorang Anshar yang dalam satu hari memberi makan 
kepadaotang miskin, anak yatim, dan orang yangdicawan. Menurut pendapat yang shabih adalah 
ayat tersebut turun berkenaan dengan meraka semua yang telah berbuat kebaikan. Ibnu Katsir 
mencukupkan pada riwayat dari As-Suyuthi (6/227). 


580 Asbabun Nuzul 




Ayat 20, Firman Allah %i 

“Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat 
berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Umar bin 
Al-Khaththab masuk menemui Rasulullah & yang sedang berbaring di 
atas cikar cerbuat dari pelepah kurma. Tikar tersebut menyisakan bekas di 
lambung beliau hingga membuat Umar menangis. Rasulullah 0 berkata, 
“Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?” Umar menjawab, “Aku 
ingin dengan Kisra dan kerajaannya, Hurmuz dan kerajaannya, Penguasa 
Habasyah dan kerajaannya. Sedangkan engkau adalah utusan Allah yang 
tidur di atas tikar dari pelepah kurma!” Rasulullah # berkata, “Apakah 
engkau tidak ridha jika mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan 
akhirat?” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila kamu melihat di sana 
(surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan 
yang besar." 




Ayat 24, Firman Allah •$£,: 



\jj ^jl ^ 


“M aka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara 
mereka." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah; 
Bahwasanya ia mendengar Abu Jahal berkata, “Seandainya aku melihat 
Muhammad sedang shalat, niscaya aku akan benar-benar menginjak 
lehemya.” Maka Allah menurunkan ayat, ‘‘Dan janganlah kamu ikuti orang 
yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. ” 9!7 


987 Al-Quithuhi (10/730.3) meriwayatkannya. 


A sbabun Nuzul 




Surat 

AL-MURSALAT 988 



Makkiyyah, Lima Puluh Ayat 


Ayat 48, Firman Allah 



“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah" , niscaya mereka tidak 
mau rukuk." 

Sebah Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah”, niscaya mereka tidak mau 
rukuk.” Ayat itu turun berkenaan dengan kabilah Tsaqif. 98 ’ 


988 Al-Qutthubi (10/7308) mengatakan; Surat Makkiyyah. Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, kecuali 
satu ayat yaitu firman Allah te, “DannpofeiladikawJcan kepada mereka, "Ruitidcldii", niscaya mereka 
tidak man rukuk." Dalamhadits Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwaayat tersebut turun 
kepada Nabi &• pada malam keeika beliau berteinu dengan jin dan kami berjalan bersama Rasulullah 

Al-Bukhari (18.30) meriwayatkan dalam BabAl-llajj. 

989 Al-Qurthubi (10/7322) mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan kabilah Tsaqif. Mereka 
tidak mau melaksanakan shalat. Maka turunlah ayat berkenaan dengan mereka. Ibnu Katsir (6/237) 
mengatakan bahwa maksudnyaadalah orang-orang musyrik. 


582 Asiwbun Nuzul 


AN-NABA ' 990 



Makkiyyah, Empat Puluh Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 36: 

"Tentongapalcaii mereka saiingbertonya-tonya;' Tentangberita yang besar ." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan, dia 
mengatakan; Tatkala Nabi diturus, maka orang-orang saling bertanya di 
antara mereka. Maka turunlah ayat, “Tentongaf>a/toh mereka salmg bertanya- 
tanya' Tentang berita yang besar. 


990 Ihnu Katsir (6/237) mengatakan; Surat Makkiyyah. 

991 Al-Qurthubi (7324) mengatakan; Dahulu orang-orang Quraisy duduk-duduk ketika turun Al- 
Qur'an. Mereka saling inembincangkan sesame mereka tentang Al-Quran. Ada sebagian yang 
mempercayai dan ada sebagian yang mendustakan. Maka turunlah ayat tersebut. 


Asbabun Nujul 


AN'NAZFAT 992 


Makkiyyah, Empat Puluh Enam Ayat 


Ayat 12, Firman Allah 




“Mere/ca berkata, “Kalau demilcian, itu adalah suacu pengembahan yang 
merugikan . ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab, dia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, "Apakah sesungguhnya kami benar-benar 
dikembalikan kepada kehidupan yangsemula?" (An-Nazi’at: 10) Orang-orang 
kafir Quraisy berkata, “Seandainya kami hidup setelah mati, niscaya kami 
akan benar-benar merugi. Maka turunlah ayat, “Mereka berkata, “Kalau 
demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.” m 

Ayat 42, Firman Allah 4?: 

set 

“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu ( Muhammad) tentang hari 
berbangkit, Itapankah terjadinya!” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan; 
Dahulu Rasulullah ditanya tentang hari kiamat hingga diturunkan 


992 Para ulamatafsirsepakat bahwa itu adalah surat Makkiyyah. A l-Qurthibi (10/7343) meriwayatkan 
dan juga Ibnu Kacsir (6/244). 

993 Lihat Ibnu Katsir (6/245). 


584 Asbabun Nuzul 




kepada heliau ayac, “(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentanghari berbangkit, kapankah terjadinya .? Siapakah kamu (sehingga) dapat 
menyebiakan (wakiunya)! Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya 
(ketentuan waktunya)." (An-Nazi’at: 42-44) 9W 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Juwaibir dari Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang musyrik penduduk Makkah 
bertanya kepada Nabi &>. Mereka bertanya, “Kapan hari kiamat?” Mereka 
berniat menertawakan. Maka Allah menurunkan ayat, “(Orang-orang 
kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tenrang hari berbangkit, kapankah 
terjadinya?" hingga akhir surat. 

Ath-Thabarani dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, 
ia mengatakan; Dahulu Rasulullah & banyak menuturkan tentang Hari 
Kiamat hingga turunlah ayat, “Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebatkan 
(waktunya)! Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan 
1 vaktunya)” (An-Nazi’at: 43-44) 

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadits serupa dari Urwah. 995 


994 Shahih. Al-Hakim (1/5) meriwayatkannya. Dia mengatakan;Shahih tetapi ridak dirakhrij dalam 
Ash-Shahihain, meskipun demikian masih mengikuti syarat shahih dan disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. 

995Jayyid. Al-Haitsami (7/133) meriwayatkan dalam Al-Majma’dan mengatakan; Diriwatkanoleh 
Al-Bazzar dan para perawinya shahih. Ibnu Katsir mengatakan; Sanadnya jayyid dan kuat. Lihat 
pula Al-Qurthubi (10/7360). 


A sbabun Nuzul 



ABASA 996 



Makkiyyah, Empat Puluh Dua Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 




“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah daiang 
seorang buta kepadanya." 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; 
Diturunkan ayat, “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,” 
berkenaan dengan Ibnu Ummi Makcum yang buta. Ia mendatangi Rasulullah 
& dan berkata, “Wahai Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku.” Sementara 
itu, di sisi Rasulullah & ada para pembesar orang-orang musyrik sehingga 
Rasulullah & berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap ke arah 
yang lain. Kemudian Ibnu Ummi Maktum berkata, “Apakah perkataanku 
itu membuatmu masam?” Beliau berkata, “Tidak.” Maka turunlah ayat, 
“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang 
buta kepadanya." 

Abu Ya’la meriwayatkan dari Anas hadits yang serupa. 997 


996Surat Makkiyyah, dikatakan oleh A 1-Qurthubi (10/7368) dan Ibnu Katsir (6/250). 
997Haditsshahih dengan beberapa penguat. At-Tirmidzi (2/514) meriwayakan dalam Bab Al-Tapir. 
Ia mengatakan; hadits ini gharib. Al-Hakim (2/514) meriwayatkan secara mursai dan dibenarkan 
oleh Ad 2 -Dzahabi kemursalannya yaitu dari Hisyain bin Urwah yang bersambung hingga Aisyah. 
Lihat Al-Qurthubi (10/7368). 


586 Asbabun Nuzul 



Ayat 17, Firman Allah 



“Binasalah mantisia; alangkah amat sangat kekafirannya! 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayarkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya!" Ikrimah 
mengatakan; Turun berkenaan dengan Utbah bin Abu Lahab ketika 
berkata, “Aku ingkar cerhadap tuhan bintang-bintang.” 998 


998 Al-Qurthubi (10/7375). Sebelumnya Utbah pemah beriman, namun ketika turun ayat, "Demi 
bintang." Maka iamurtad. Ia betkata, “Aku beriman terhadapseluruh Al-Qur' an selain An-Najm.” 
Maka Allah A??ti un Julia menurunkan ayat, "Binasalah rruutttsin; alangkah amat sangat kekafirannya'" 
(Abasa: 17) 


A sbabun Nuzul 




Surat 

AT-TAKWIR 999 



Makkiyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 29, Firman Allah $6: 



“Dan kamu t idakdapat menghendaki (menempuhjalan itu) kecuali apabila 

dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Hatim meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, “Bagi siapa di antara kamu yang mau 
menempuh jalan yang lurus.'' (At-Takwir: 28) Abu Jahal berkata, 
“Urusannya berada di tangan kami. Apabila kami mau, maka kami akan 
menempuh jalan lurus, jika kami mau, maka kami menempuh jalan tidak 
lurus.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan kamu tidak dapat menghendaki 
(inenempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Baqiyyah, dari Amru bin 
Muhammad dari Zaid bin Aslam dari Abu Hurairah hadits yang serupa. 

lbnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Sulaiman dari Al-Qasim bin 
Mukhaimarah hadits yang serupa. 1000 


999 Surat Makkiyyah. dikatakan oleh Al-Qurthubi (10/7377) dan Ibnu Katsir (6/257). 

1000 Al-Qurthubi (7392) meriwayatkan dan mengatakan bahwa Wahab bin Muhabbih berkata, “Aku 
membaca delapan puluh cujuh kitabyangditurunkan Allah kepadapara nabi; bahwa barangsiapa 
yangtelah inenjadikan kehendakdirinyasendiri, maka ia telah kufur." Ibnu Katsir (6/265) juga 
menuturkannya. 


588 Asiwbun Nuzul 



Surat 

AL4NFITHAR 1001 



Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 

^=Ji 

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu." Ia mengatakan; 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. 1002 







1001 Surat Makkiyyah menurut kesepakatan ulamasebagaimanadikatakan oleh Al-Qurthubi, 10/7393, 

1002 Al-Qurthubi (10/7394) mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Al-Walid bin Al- 
Mughirah. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Abul Asyad Kaladah Al-Jumuhi. 


Asbabun Nuzul 589 




Surat 

AL'MUTHAFFIFIN 1003 



Makkiyyah, Tiga Puluh Enam Ay at 


Ayat 1, Firman Allah ■$%: 

Jjj 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.” 

Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'L dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih dart 
Ibnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala Nabi ^ sampai ke Madinah, maka 
penduduk tersebut sebelumnya adalah orang-orang yang suka mengurangi 
timbangan. Maka Allah menurunkan ayat, “Kecelakaan besarlah bagi orang- 
orang yang curang.” Setelah turunnya ayat tersebut mereka menimbang 
dengan adil dan baik. ,LW 


1003 Al-Qurthubi (10/7399) mengatakan bahwa Muqatil berkata; surat tersebut merupakan surat 
peitama yang tutundi Madinah. Ibnu Abbas danQatadah mengatakan; Surat Madaniyyah selain 
delapan ayat dari firman-Nya, “Sesungguhnyn (►njng-nrn>ifiynnsii(Tdnsn.’’(AI'Muthaffifin: 29) 
hingga akhir surat. Al-Kalbi dan Jabir bin Zaid berkata; Diturunkan antara Makkahdan Madinah. 

1004 Shahih: Ibnu Majah (2223) meriwayatkan dalam Boh At-Tijarai. AI-Hakim (2/33) meriwayatkan 
dan menshahihkannya,dan An-Nasa'i (673) dalam Bab At-Ta/sir. 

Menurut riwayat Al-Qurthubi (10/7399) disebutkan; Seburuk-buruk kaum yang menimbang. 
Dahulu, ketika mereka membeli, maka akan minta timbangan penuh sedangkan ketika menj ual, 
maka mereka mengurangi timbangandan takaran. Ketika surat tersebut turun, maka mereka ridak 
melakukan hal seperti itu. 

Ada pula yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang 
dikenal dengan Abu )uhainah nama aslinya adalah Amtu. Dia memiliki shn’ yang menimbang 
dengan salah satunya dan memberikan dengan yang lain ... demikianyangdikatakan oleh Abu 
Huraitah. 

Sedangkan Ibnu Katsir (6/270) mencukupkan dengan riwayat dari As-Suyuthi. 


590 Asbctinm Nuzul 





Ayat 5, Firman Allah 

“Maka hendakiah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?" 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Maka hendakiah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?” la 
mengatkan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Al-Asyad yang 
berdiri di atas kulit kemudian berkata, “Wahai sekalian orang-orang 
Quraisy. Barangsiapa yang berusaha menghilangkan aku darinya, maka 
dirinya akan mendapat seperti ini.” Ia berkata, “Sesungguhnya Muhammad 
menyangka bahwa penjaga Jahanam ada embilan belas. Maka aku seorang 
akan sanggup melawan sepuluh, sedangkan kalian semua akan melawan 
yang sembilan.” 1006 


1005 Ibnu Katsir (6/292) mengatakan; Surat Makkiyyah yang dibaca Rasulullah &■. Pada saat itu 
beliauberadadi sebelahlimurTsaqif. Beliau berdiri dengan membawa busur atau tombak ketika 
orang-orangberdatangan kepada beliau lalu beliau meminta pertolongan ... Rasulullah & juga 
memberikan wasiatnya. Beliau berkata kepada Muadz, "Apakah engkau meminta fatwa wahai 
Muadz' Apakah tidak cukup bagimu untuk membaca Surat As-Snmn' ira Arh-Tnriq, Wa Any- 
Swmsi u.n Dbtdw/w, dan semisalnya?” Hadits ini shahih, Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (705) 
dalam Bab Al-Adzim dan Muslim (465). 

1006 Takhtij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam Surat Al-Mudatstsir. 


Asbabun Nuzul 591 




Sural 

AL'A’LA 1007 



Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 

s' 

“Kami a/tan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka 
kamu ndak akan lupa ." 

Sebab Turunnya Ayat 

Ach'Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu 
Nabi & ketika didatangi Jibril yang membawa wahyu, maka belum sampai 
Jibril selesai menyampaikan wahyu, maka Nabi '&> segera mengulang wahyu 
itu dari pertama karena khawatir lupa. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu 
tidak akan lupa.’’ Dalam sanad hadits ini ada Juwaibir yang lemah sekali 
(dha’if jiddan). 1008 




1007 Ibnu Katsir (6/295) mengatakan; Surat Makkiyyah .... Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, ia 
mengatakan; Orang yang pertama kali datang kepada kami darisahabat Nabi 0 adalah Mus’ab bin 
Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al-Qur'an kepada kami. Selanjutnya 
datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Selanjutnya datanglah Umar bin Al-Khathab bersamadua 
puluh orang. Selanjutnya datanglah Nabi 0 . Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah 
merasa gembira melebihi gembira ketika beliau datang, sehingga para ibu dan anak-anak kecil 
berkata, “Ini adalah Rasulullah 0 yang telah datang." Sehingga aku membaca ayat, “Surikortin/i 
nama Ttdtartmu Yang Malta Tinggi." Dan surat semisalnya. 

1008 Lemah karena adanya Juwaibir. Lihat Surat Al-Qiyamah ayat 16. 


592 Asbabun Nuzul 



Makkiyyah, Dua Puluh Enam Ayat 


Ayat 17, Firman Allah 




"Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia 
mengatakan; Tatkala Allah menyifati apa yang ada di surga, maka orang' 
orang sesat menjadi takjub. Maka Allah menurunkan ayat, “Maka apakah 
mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan.” 1010 


1009 Surat Makkiyyah. Rasulullah » membaca surat Sabbihisma Rabbika Al-A'la dan Surat Al- 
Ghasyiyah ketika shalat Id dan hari Jumac. Hadits shahih. Diriwayatkan Muslim (878) dalam 
Bab Al-Jum’ab. 

1010 Al-Qurthubi (10/7499) mengatakan: Tatkala disebutkan "Dun permadam-permadani yitng 
terhampar.” (Al-Ghasyiyah: 17) Mereka berkata, “Bagaimana cara naiknya?” Maka Allah 
menurunkan ayat ini. Lihat: Ad-Durr Al-Mnntsur (6/38.3). 


Asbabun Nuzul 593 





Sural 


AL-FAJR 


1011 



Makkiyyah, Tiga Puluh Ay at 


Ayat 27, Firman Allah iSg: 


“Hai jiiva yang lenang." 



>4 -r> 




Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Buraidah mengenai firman Allah, 
“Hai jiwa yang Lenang. " Buraidah mengatakan; Ayat ini turun berkenaan 
dengan Hamzah. 1012 

Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari lbnu Abbas, ia 
mengatakan bahwa Nabi & bersabda, “Barangsiapa yang membeli sumur 
Ar-Rumn/i yangairnya manis, maka Allah akan mengampuninya.” Utsman 
lalu membelinya. Beliau berkata, ‘‘Apakah engkau akan menjadikan sumur 
tersebut untuk sumber air minum orang-orang.” Utsman menjawab, “Ya.” 
Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan Utsman, “Hai jiwa yang 
tenang.” l0U 


1011 Surat Makkiyyah menurut semua ulama. Al-Qurthubi (10/7504) meriwayatkannya. 

1012 Dituturkan lbnu Katsir (6/312). 

1013 Lemah karena Juwaibir. Lihat penjelasan sebelumnya dari lbnu Katsir. Al-Qurthubi (10/752.3) 
menambahkan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Khubaib bin Adi yang disalib oleh 
penduduk Makkah. Mereka menghadapkan vvajah Khubaib ke arah Madinah. Maka Allah 
memindahkan wajahnya sehingga menghadap ke arah kiblat. 


594 Asbabun Nuzul 





Surat 

AL-LAIL 1014 



Makkiyyah, Dua Puluh Satu Ayat 


Ayat 1-21: Firman Allah 

>0 3 £&**•**}} Cf* L*\j Vv.^j/ 


r.'^ .<« >tt' >r 

*J 


$ 0 & Ji0 a£ ^ a£3 


0 1 Jll' 1> jopili J/tflj \j $>0 U 

i-* / >i ^ V-'V. M ''>•2^ \ s s VAf. »/// ^ "5 A- 2> 

,aiU^0?lL^i-j’0Jyj ^ 

'”*» — ,x £ /jpa.* '*i - - >- 'i -- '''* 



"Demi ma/mn apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang 
benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha 
kamu mermngberbeda-beda. Adapun orang yangmemberikan (hartanyadi 
jakm Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik 


1C14 Surat Makkiyyah menurutseluruh ulamasebagaimanadikatakan Ibnu Katsir (7/324). Keutamaan 
surat ini telah disebutkan dalam hadits Muadz dalam Surat Al-Ghasyiyah. 


Asbabun Nu*id 595 


(surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta 
mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyuipkan 
baginya (jalan ) yangsulcar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila 
ta telah binasa. Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk, 
dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia. Maka Kami 
memperingatkan /anna dengan n eraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang 
masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan 
(kebenaran) dan berpalmg (dari iman). Dan kelak akan dijauhkan orang 
yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan 
Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan 
suatu nikmat kepadanya yangWus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu 
semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan 
kelak ia benar-benar mendapat kepuasan.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hacim dan lainnya meriwayatkan dari jalur Al-Hakam bin 
Aban dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki 
yang memiliki pohon kurma dan cabangnya berada di atas rumah seorang 
laki-laki miskin dengan banyak tanggungan anak. Pemilik pohon itu ketika 
datang akan masuk ke rumah laki-laki miskin lalu naik ke pohon kurmanya 
untuk mengambil kurma. Terkadang ada satu dua butir kurma yang jatuh 
kemudian diambil oleh anak-anak dari laki-laki miskin. Kemudian pemilik 
pohon itu turun dari pohon kurma dan mengambil kurma-kurma yang ada di 
tangan anak-anak tersebut. Apabila ada kurma yang masuk ke dalam mulut 
anak-anak itu, maka pemilik kurma tidak segan-segan memasukkan jari- 
jari tangannya untuk mengeluarkan kurma itu dari mulut anak-anak. Hal 
tersebut membuat laki-laki miskin itu kemudian melapor kepada Nabi $». 
Beliau berkata, “Pergilah kamu." Sementara itu, Nabi menemui pemilik 
pohon dan berkata, “Berikanlah kepadaku pohon kurma yang rantingnya 
ada di atas rumah si fulan, maka engkau akan mendapatkan ganti pohon 
kurma di surga.” Laki-laki pemilik pohon itu berkata, “Sudah aku berikan. 
Sungguh aku memiliki banyak pohon kurma, tetapi tidak ada kurma yang 
lebih menakjubkanku selain kurma dari pohon itu." 

Laki-laki miskin itu kemudian pergi dan bertemu dengan seorang 
laki-laki yang mendengar percakapan antara Rasulullah dengan pemilik 
pohon kurma. Laki-laki yang mendengar percakapan itu kemudian 


596 Asiwinm Nuzul 



mendatangi Rasulullah ^ dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau 
akan memberikan kepadaku pohon kurma yang telah diberikan oleh 
pemilik pohon tersebut seandainya aku memintanya?” Beliau menjawab, 
“Ya.” Laki-laki pendengar itu kemudian pergi dan bertemu dengan 
pemilik pohon. Kedua orang icu masing-masing memiliki pohon kurma. 
Pemilik pohon itu kemudian berkata kepada laki-laki pendengar, “Apakah 
engkau tahu bahwa Muhammad # memberikan kepadaku pohon kurma 
di surga sebagai ganti dari pohon kurmaku yang condong ke rumah si 
fulan? Aku katakana padanya bahwa aku berikan pohon kurma itu tetapi 
buahnya sangat mengagumkanku. Aku memiliki banyak pohon kurma 
tetapi tidak ada satu pun yang buahnya lebih mengagumkan aku daripada 
kurma tersebut.” Laki-laki pendengar itu berkata, “Apakah engkau ingin 
menjualnya?” Laki-laki pemilik pohon berkata, “Tidak, kecuali jika engkau 
mau memberikan sesuatu yang aku inginkan, dan aku tidak menyangka 
engkau mau melakukannya.” Laki-laki pendengar itu berkata, “Berapa 
yang engkau harapkan?” Laki-laki pemilik pohon berkata, “Empat puluh 
pohon kurma.” Laki-laki pendengar berkata, “Sungguh engkau telah 
datang membawa urusan yang berat.” Laki-laki pendengar itu kemudian 
diam. Setelah itu d]ia berkata, “Aku akan memberikan kepadaku empat 
puluh pohon kurma. Maka persaksikanlah diriku apabila engkau memang 
jujur.” Kaum dari laki-laki pemilik pohon itu kemudian bersaksi. Laki-laki 
pendengar itu kemudian pergi untuk menemui Rasulullah & kemudian 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu sudah menjadi 
milikku, dan sekarang ini menjadi milikmu.” Rasulullah ss kemudian pergi 
menemui laki-laki miskin pemilik rumah tersebut dan berkata, “Pohon 
kurma itu untukmu dan keluargamu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi 
malam apabila menucupi (cahaya siang).” hingga akhir surat. Ibnu Katsir 
berkata, “Hadits gbaribjiddan.” 1015 

Al-Hakim meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair 
dari ayahnya, ia mengatakan; Abu Quhafah berkata kepada Abu Bakar, 
“Aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah-lemah. 
Seandainya engkau memerdekakan laki-laki yang kuat dan mampu 
melindungimu dari perbuatan orang-orang yang memusuhimu, niscaya itu 
lebih baik.” Abu Bakar berkata, “Wahai ayahku, sesungguhnya tidak lain 
yang aku harapkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah.” Maka turunlah 


1015 Lihat Ibnu Katsir (6/327) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim. 


Asbabun Nuzul 597 



ayat-ayat berkenaan dengan Abu Bakar, “Adapun orang yang memberikan 
(hartanya dijalan Allah) dan bertakwa.” (Al-Lail: 5) hingga akhir surat. 1016 

lbau Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bahwasanya Abu Bakar 
Ash-Shiddiq memerdekakan tujuh orang budak yang disiksa orang-orang 
kafir karena membela agama Allah. Berkenaan dengan perbuatannya itu, 
maka turunlah ayac, “ Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari 
neraka itu." (Al-Lail: 17) 

Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, ia mengatakan; Ayat ini 
turun, “ Padalwl tt dak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya 
yang harus dibalasnya.” (Al-Lail: 19) hingga akhir surat, berkenaan dengan 
Abu Bakar Ash-Shiddiq. 1017 


1016 Shaliih: Al-Hakiin(2/525)meriwayatkandalam AI-Mi/sMdrakdandisahihkannyasertadisepakaci 
oleh Adz-Dtahabi. 

1017 Lihat Al-Qurthubi (10/7554) dan Ibnu Katsir (6/326-328). 


598 Asbabun Nuzul 





Surat 

ADH'DHUHA 1018 


Makkiyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah Mi 



“Demi waktu dhuha (matahari sepenggalahan naik).” 

Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Jundul, dia mengatakan; 
Rasulullah i& merasakan sakit sehingga tidak bisa bangun satu atau 
dua malam. Maka datanglah seorang perempuan kepada beliau dan 
berkata, “Wahai Muhammad, aku berpandangan bahwa setanmu telah 
meninggalkanmu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi maktu matahari 
sepenggalahan naik, Tuhanmu tiada menmggalkan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu, dan sestmgguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. "{Adh- 
Dhuha: 1-3) 1019 

Sa’id bin Manshur dan Al-Firyabi meriwayatkan dari Jundub, ia 
mengatakan; Jibril lama tidak menemui Nabi & sehingga orang-orang 
musyrik berkata, “ia telah meninggalkan Muhammad." Maka turunlah 
ayat tersebut. 

Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan; 
Rasulullah & diam di rumah selama beberapa hari karena Jibril tidak 


1018 Surat Makkiyyah menuruc kesepakatan ulama. Al-Qurthubi (10/7557). 

1019 Hadits shahih. Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (2802) meriwayatkan dalam Bah Al-Jihad sedanokan 
Muslim (1796) meriwayatkan dalam Al-Bab Jihad, wa Ar-Shar. 


Asbabun Nuzul 599 




turun kepada beliau. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab kemudian berkata 
kepada beliau, “Aku berpandangan bahwa sahabatmu itu (Jibril) telah 
meninggalkanmu dan membencimu.” Maka Allah menurnkan ayat, “Demi 
waktu dhuha." 10 - 0 

Ath-Thabarani, Ibnu Abi Syaibah dalam Musrtad-nya, Al-Wahidi dan 
lainnya meriwayatkan dengan sanad yang tidak diketahui dari Hafsh bin 
Maisarah AUQurasyi dari ibunya dari neneknya Khaulah. la dahulunya 
adalah pelayan Rasulullah Dia mengatakan; Seekor anak anjing masuk 
ke rumah Nabi dan berada di bawah ranjang beliau kemudian mati. 
Rasulullah & kemudian berdiam di rumah selama empat hari tanpa ada 
wahyu yang turun. Beliau kemudian berkata, “Wahai Khaulah, apa yang 
terjadi di rumah Rasulullah & ini sehingga Jibril tidak datang kepadaku.” 
Dalam hati aku berkata, “Seandainya aku membersihkan rumah ini.” Aku 
lalu membersihkan rumah dan menyapu bagian bawah ranjang beliau dan 
aku keluarkan anak anjing yang telah mati. Kemudian datanglah Rasulullah 
& dalam keadaan gemetaran dan dahinya berpeluh karena turunnya wahyu. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Demi uiaktu dhuha." hingga ayat, "Lalu 
(had) kamu menjadi rudha." 101 ' 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan; Kisah lamanya Jibril tidak menemui 
beliau disebabkan adanya anak anjing sudah sangat masyhur, akan tetapi 
sebab turunnya ayat berkenaan itu adalah gharib bahkan syadzdz dan 
bertentangan dengan riwayat yang shahih. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Syadad bahwasanya 
Khadijah mengatakan kepada Nabi s£, “Aku berpendapat bahwaTuhanmu 
sudah membencimu." Maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan; Jibril lama 
tidak menemui Nabi sehingga menjadikan beliau sangat sedih. Khadijah 
lalu berkata, “Aku berpendapat bahwa Tuhanmu telah membencimu karena 
kami melihat betapa engkau sedih.” Maka turunluh ayat tersebut. 

Kedua riwayat tersebut adalah mursai dan perawinya adalah para perawi 
yang terpercaya. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Secara zhahir bahwasanya Ummu Jamil 


1020 Hadits mi/rujarbi’, diriwayatkan dari Al-Hakim (2/910-911). la mengatakan; sanadnya shahih 
karena mured. 

1021 Dha'if: Diriwayatkan Al-Haitsami (7/138) dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani. la 
mengatakan; Didalamnyaada Ummu Hafsh yang majhul dan tidak aku ketahui. 


600 Asbobun Nuzul 



dan Khadijah pernah mengatakan hal tersebut, akan tetapi Ummu Jamil 
mengatakannya karena menyumpahi, sedangkan Khadijah mengatakannya 
karena merasa cemas. 1022 


Ayat 4, Firman Allah M: 



“Dan sesungguhnya akhirai itu lebih baik bagimu daripada yang pertama 
(dunia 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath'Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Rasulullah bersabda, “Diperlihatkan kepadaku sesuatu yang 
terbuka untuk umatku setelahku sehingga aku menjadi bahagia. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya aldurat itu lebih baik bagimu daripada 
yang pertama (dunia).” Sanadnya hasan. 1023 

Ayat 5, Firman Allah 

'fis /, 

“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan lumam-Nya kepadamu, lalu kamu 
menjadi ndha 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il, Ath'Thabarani, dan lainnya 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Diperlihatkan kepada 
Rasulullah tentang apa yang terbuka untuk umatnya, terbunuhnya 
orang kafir satu demi satu, dan kota demi kota. Maka hal itu membuat 
beliau gembira. Maka Allah menurunkan ayat, "Dan kelak Tuhanmu pasd 
memberikan karunui-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.” 1024 




1022 Riwayat tersebut diriwavatkan Ibnu Kacsir (6/332-333) dan Al-Qurthubi (10/7561). 

1023 Hasan: Al-Haitssmi (7/139) meriwayatkannyadalam Ai-Majma’. Ia mengatakan; Diriwavatkan 
oleh Ath'Thabarani dalam Al-Kabir, sanadnya hasan. Li hat Ibnu Katsir (6/334) dan Al-Qurthubi 
(10/7565). 

1024 Lihat penjelasan sebelumnya. 


A sbabun Nuzul 601 





o. 




Makkiyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 



“SesungguJinya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam As-Suyuthi mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan 
orang-orang musyrik yang menghina kaum Muslimin karena kemiskinannya. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Tatkala turun 
ayat ini, "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Rasulullah # 
berkata, “BergemhiraWi kalian semua, telah datang kemudahan kepada kalian, 
dan kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan.” 1026 


1025 Surat Makkiyyah, dikatakan Ibnu Katsir (6/335). 

1026 Lihat Al-Qurthuhi (10/7568) Ibnu Katsir (6/337) dan Ibnu Jarir (30/235). 


602 Asbainm Nuzul 


Surat 



ATVTIN 1027 



Makkiyyah, Delapan Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 


"kemudian Kami Jcembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas tentang firman- 
Nya, "Kemudum Kami kembali/can dia ke tempat yang serendah-rendahnya. "Al- 
Ufi berkata, “Mereka adalah sekelompok orang yang dikembalikan ke umur 
paling rendah (menjadi pikun) pada zaman Rasulullah &. Beliau ditanya 
tentang keberadaan orang-orang tersebut ketika akalnya sudah tidak bisa 
dipakai lagi. Maka Allah menurunkan udzur lagi, dan bahwa mereka 
memiliki pahala atas amal-amal yang mereka kerjakan sebelum hilangnya 
akal mereka. Iras 


1027 Surat Makkiyyah. Diriwayatkandari Al-Rara" bin Atib bahwasanya Nabi ^dalamperjalanannya 
melaksanakan shalar dan membaca dalam salah satu rakaat Surat At-Tin. Aku tidak pernah 
mendengar seseorang yang suara dan bacaannya lebib baik daripada beliau. Hadits ini shahih. 
Mutrafaq Alaihi. Al-Bukhari (769) meriwayatkan dalam Bob Al-Arbrnn dan Muslim (464) dalam 
Bnb Ash-Shfllat. Lihat Ibnu Katsir, (6/339) 

1028 Lihat Ibnu Jarir (30/244). Ibnu Katsir (6/340) mengisyaratkan seperti itu canpa menentukan 
siapa orangnya dan tanpa menyebutkan namanya. 


Asbabun Nujul 603 


Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 

“Ketahuilahl Sesunggwhnya manusia bemr-benar melampaui barns .” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Abu 
Jahal berkata, “Apakah Muhammad pernah meletakkan wajahnya (untuk 
bersujud ketika shalat) di hadapan kalian?” Orang-orang menjawab, “Ya.” 
Abu Jahal berkata, “Demi Al-Latta dan AMJzza, seandainya aku melihat hal 
tersebut niscaya akan aku injak lehernya dan akan aku letakkan wajahnya 
di tanah.” Maka Allah menurunkan ayat, “Ketahuilak! Sesunggulmya manusia 
benar-benar melampaui batas ." 1030 

Ayat 9, Firman Allah tfe: 



“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. ” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu 
ketika Rasulullah & melaksanakan shalat, maka Abu Jahal datang dan 

1029 Al-Qurthubi (10/7582) mengatakan hahwa surat ini merupakan yang pertama kali diturunkan 
inenurut mayoritas ulama tafsir. Surat ini diturunkan kepada Nabi & yang sedang betada di Gua 
Hira. Jibril mengajan beliau lima ayat dari surat ini. 

1030 Al-Qurthubi (10/7587). Takhrij hadits ini sudah diterangkan sebelumnya. 


604 Asiwitun Nuzul 





melarang beliau. Maka Allah menurunkan ay at, "Bagaimana pendapatmu 
tentang orang yang melarang. Seorang hamba ketika ia mengerjakan s/uilat” 
hingga firman-Nya, "Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." 
(Al-Alaq: 9-16) 1031 


Ayat 17, Firman Allah ife: 


“Maka biarlah ia memanggil golongannya." 



Sebab Turunnya Ayat 

At'Tirmidzi dan lainnya meriwayatkandari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Dahulu Nabi melaksanakan shalat, kemudian datanglah Abu Jahal dan 
berkata, “Bukankah aku telah melarangmu melakukan hal tersebut?" 
Nabi & kemudian membentaknya sehingga membuat Abu Jahal berkata, 
“Sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih banyak 
pengikutnya daripada aku.” Maka Allah menurunkan ayat, “Maka biarlah 
ia memanggil golongannya (untuk menoiongnya), kelak Kami akan memangg^l 
malaikat Zabaniyah.” (Al-Alaq: 17-18) At-Tirmidzi mengatakan; hadits 
hasan shah ih. 1032 


1031 Ibnu Katsir (6/343). 

1032 Shahih: At-Tirmid’i (3349) ineriwayatkan dalam Bab At-Ta/sir, Ahmad (1/256). Lihat Ibnu 
Katsir dan Al-Qurthubi dalam penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 605 




Ayat I, Firman Allah 



“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatul 
Qadar." 

Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan 
bin Ali, ia mengatakan; Sesungguhnya Nabi & bermimpi melihat Bani 
Umayyah di atas minibar kemudian melakukan hal yang tidak baik. Maka 
turunlah ayat, “Sesungguhnya A ku berikan kepadamu Af-Kautsar.” (Al- 
Kautsar: 1) dan turunlah, “Sesimgguhnya Kami telah menurunkannya (Al- 
Qur'an) pada Lailatul Qadar."Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu! 
Lailatul Qadar itu lebih baik dan seribu bulan." (Al-Qadar: 1-3) Maka Bani 
Umayyah akan berkuasa setelahmu. 

AbQasim Al-Haddani mengatakan; Kami lalu menghitungnya temyata 
benar kekuasaan Bani Umayyah selama seribu bulan, tidak lebih dan tidak 
kurang. 

At-Tirmidzi mengatakan; Hadics ini g/iarib. 

Al-Muzni dan Ibnu Katsir mengatakan; Hadits munkar jiddan. 1033 
Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid 

1053 Dha'if jiddnn atau munbr. At-Tirmidzi (3350) meriwayatkan dalam Bnb At-Tafsir. Al-Hakim 
(3/186). Ibnu Katsir (6/347-348) mengatakan bahwa hal ini menuntut i dhtirab (keguncangan) 
dalam hadits. WaRuhu A'lam. Hadits ini bisadikaiakansebagai hadits yang munkar jiddan. Syaikh 
kami Al-Muzi mengatakan bahwa hadits ini rn unfair. 


606 Asbabun Nuzul 


bahwasanya Rasulullah ^ menuturkan tentang laki-laki dari Bani Israil yang 
menghunus pedang di jalan Allah selama seribu bulan. Orang-orang Muslim 
menjadi takjub mendengar cerita tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesunggulmya Kami t elah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatul Qadar. ” 
Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 
seribu bulan. “ (Al-Qadar: 1 -3) Jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu 
bulan di mana laki-laki tersebut menghunus pedang di jalan Allah. 1034 

Ayat 3, Firman Allah 

0 '! • ’it 

"Lailatul Qadar itu lebih baik dan seribu bulan. 

Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Ada seorang 
laki-laki dari Bani Israil yang melakukan shalat malam hingga Shubuh, 
kemudian ia berjihad melawan musuh dari siang hari hingga sore hari. 
Laki-laki mengamalkan hal tersebut sampai seribu bulan. Maka Allah 
menurunkan ayat, Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan." Artinya, 
dengan melakukan ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada amalan 
laki-laki tersebut. 1035 


1C34 Al-Wahidi, him. 397dalam Asbui An-Nu?tiL 

1035 Lihat lbnu Katsiratas penjelasan sebelumnya. Al-Qurthubi (10/7595). 


Asbabun Nuiul 607 




Surat 

AZ'ZALZALAH 1036 



Madaniyyah, Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 




“Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat). ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya." 
(Al-Insan: 8) maka orang-orang Muslim berpendapat bahwa mereka 
tidak akan mendapat pahala disebabkan amalan yang sedikit. Begitu pula 
yang lain berpendapat bahwa mereka tidak akan dicela disebabkan dosa 
yang ringan seperti berdusta, memandang kemaksiatan, menggunjing, dan 
sebagainya. Mereka mengatakan; Sesungguhnya Allah menjanjikan neraka 
hanya untuk dosa-dosa besar. Maka Allah menurunkan ayat, "Barangsiapa 
yang menge7jakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat (balasan) 
nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya 
ta akan melihat (balasan) nya pula.” (Az-Zalzalah: 7-8) 10 ’ 7 


1036 Surat Makkiyyah, para ulama mengatakan; Surat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak 
dan beiisi sesuatu yang besar. At-Tirmidri meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan; 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang mcmbaca idza tulgilat (surat Az-Zalzalah) maka ia 
mtnibaL'a saparuh AI-Qur an. Barangsiapa mcmbara QuI Yd Ayyuha Al-Kafirun <surat Al-Kafirun) 
maka menyamai bacaan scpcrcmpat AI-Qur'an. Scdangkan barangsiapa mcmbaca Qu! I luwallahu 
A bad (surai Al-/Wiiasfij maka numyamai seperttga AI-Qur'an.” At-Tirmidzi mengatakan; hadits 
gharib. Lihat Al-Qurthubi (10/7615). 

1037 Ibnu Katsir (6/362) dan Al-Qurthubi {10/7617). 


60S Asbainm Nuzul 




Surat 

AL'ADIYAT 1038 



Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah M: 


“Demi kuda perang yang herlan dengan Jcencang. ” 




Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bazzar, Ibnu Hatim, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah & mengirim pasukan berkuda, tetapi hingga 
sebulan lamanya tidak ada kabar beritanya. Maka tunmlah ayat, "Demi 
kuda perang yang berlari dengan kenamg.” 1039 


1038 Surat Makkiyyah. Maknanya adalah kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Demikian yang 
dikatakan oleh umumnya para mufassir dan ahli bahasa. Al-Qurthubi (10/7621). 

1039 Dha'if: Al-Haitsami (7/142) meriwayatkan dalam M-Majma’. Ia mengatakan; Hadits tersebut 
diriwayatkan Al-Bazzar. Di dalamnya ada Hafsh bin Ar-Rabi’ yang termasuk perawi dha'if. 
Al-Qurthubi (10/7622) mengatakan; Beliau mengutus pasukan berkuda tersebut kepada Bani 
Kinanah dan menjadikan pemimpinnya yaitu Al-Mundzir bin Amru Al-Anshari yaitu salah 
satu pimpinan dalam Bai’at Aqabah. Ibnu Katsir (6/364) meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 
Ali berkata, “Pada saat Perang Badar kami tidak memiliki pasukan berkuda, tetapi ada pada saat 
pengiriman pasukan setelah itu." 


AsbabunNuW 609 



Sural 


| AT^TAKATSUR 1040 ^ 


Makkiyyah, Delapan Ayat 


Ayat I, Firman Allah 



“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.” 

Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, ia mengatakan; 
ayat ini turun berkenaan dengan kabilah dari Anshar yaitu Bani Haritsah 
dan Bani Al-Haris. Mereka saling membangga-banggakan dan bermegah- 
megahan. Salah satu dari keduanya mengatakan; “Apakah kalian memiliki 
seseorang yang seperti si Fulan dan si Fulan?" Yang lain juga mengatakan 
hal serupa. Mereka saling membanggakan para tokoh yang masih hidup di 
antara mereka. Kemudian mereka berkata, “Marilah pergi bersama kami ke 
kuburan.” Salah satu dari kedua kelompok itu kemudian berkata, “Apakah 
kalian memiliki orang meninggal yang seperti si Fulan dan si Fulan?” Mereka 
menunjuk ke arah kubur, sementara yang lain juga melakukan hal serupa. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Berrnegah - megahan telah melalaikan kamu, 
sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (At-Takatsur: 1-2) 1011 


1040 Surat Makkiyyah menurut pendapat semua ulama, demikian yang dikatakan Al-Qurthubi 
(10/7631). 

1041 Al-Qurthubi mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang 
mengatakan; Kami lebih banyak hartanya daripada Bani Fulan dan Bani Fulan. Al-Kalbi 
mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan dua pedukuhan Quraisy yaitu Bani Ahdu 
Manaf dan Banu Sahm. Diriwayatkan dari Amru bin Dinar bahwasanya ia bersumpah menyatakan 
surat mi turun berkenaan dengan para pedagang. Qatadah meriwayatkan bahwasanya mereka 
saling membanggakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. 


610 Asbabun Nuzul 



Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan; Kami meragukan 
perihal siksa kubur sehingga turunlah ayat, “Bermegah'megahan telah 
melalaikan kamu." hingga ayat, “Dan janganlah begitu, kelak kamu akan 
mengetahui.” (At-Takatsur: 1-4) berkenaan dengan siksa kubur. 1012 


1042 Memiliki penguathaditshasan menurut At-Tirmidzi (3355) dalam BoJj At-Tajsir. 


A sbabun Nuzul 



Surat 

AL'HUMAZAH 104 ^ 


Makkiyyah, Sembilan Ayat 


Ayat I, Firman Allah 


's* T > 




IP 


"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pence la." 


Sebab Turunnya Ayat 

lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Utsman dan lbnu Umar. Keduanya 
berkata, “Tidak henti-hentinya kami mendengar ayat, “Kecelakaanlah bagi 
setiap pengumpat lagi pence la." yang berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. 

As-Suddi meriwayatkan bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan 
dengan AbAkhnas bin Syuraiq. 

lbnu Jarir meriwayatkan dari seorang laki-laki dari penduduk Riqqah, 
ia mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Jamil bin Amir 
Abjumahi. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari lbnu Ishaq, ia mengatakan; Dahulu 
ketika Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah maka ia mencela dan 
mengumpat beliau. Maka Allah menurunkan ayat, "Kecelakaanlah bagi setiap 
pengumpat lagi pencela." hingga seluruh surat. 1044 


1043 Surat Makkiyyah. Lihac lbnu Katsir (6/376). Dia mengatakan; Ayat ini diturunkan setelali Surat 
Asy-Syarh. 

1044 lbnu Katsir (6/376) memilih pendapat yang menyatakan hahwa ayat ini berkenaan dengan Al- 
Akhnas bin Syuraiq. Ada pula yang mengatakan selain itu. Al-Qurthubi (10/7645) mengatakan; 
Berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Takhrij hadits ini sudah disebutkan dalam 
beberapa tempat. 


612 Asbabun Nuzul 




Ayat 1, Firman Allah 3g: 


“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy." 



Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani' binti Abu 
Thalib, ia mengatakan; Rasulullah & bersabda, “Allah memberi keutamaan 
orang Quraisy dengan tujuh perkara yaitu aku merupakan bagian mereka, 
kenabiaan ada pada mereka, penjagaan Ka'bah ada pada mereka, yang berhak 
memberi minum di M asjidil Haram adalah mereka, Allah menolongmereka untuk 
inengalahkan pasukan gajah, mereka hanya menyembah kepada Allah selama 
tujuh tahun dan tidak menyembah kepada selain-Nya, dan Allah menurunkan 
surat AbQur'an yang menuturkan mereka, sedangkan tidak ada kabilah pun 
yang dituturkan selain mereka." Selanjutnya beliau membaca ayat, “Karena 
kebiasaan orang'orang Quraisy. ” m6 


1045 Surat Makkiyyah. Al-Qurthubi mengatakan; Surat ini berhubungan dengan surat sebelumnya 
dalairt hal makna. Maksudnya, sebagaimana para tentara gajah binasa karena kebiasaan orang- 
orang Quraisy atau karena persetujuan orang-orang Quraisy atau karena untuk mengamankan 
orang-orang Quraisy sehingga mereka dapat meneruskan perjalanannya. Demikian yang 
dikatakan Ubay binKa’ab. Al-Qurthubi (10/7671). 

1046 Munkar: Al-Hakim (2/536) meriwayatkannya. Adz-Dzahabi mengatakan; Di dalamnya ada 
Ibrabim bin Muhammad bin Tsabit yang terkenal dengan ketnunkarannya. 


A sbabun Nuzul 


Surat 



Ayat 4: Firman Allah 



“Maka kecelakaaniah bagi urang-orang yang shalat." 


Sebab Turunnya Ayat: 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Tharif bin Abu Thalhah dari Ibnu 
Abbas mengenai firman Allah, “Maka keceiakaanla/i bagi orang-orang yang 
shalat.” lamengatakan; Ayat tersebut turunberkenaandenganorang-orang 
munafik yang berbuat nya’ dalam shalatnya ketika mereka menunaikan 
shalat, dan mereka meninggalkan shalat ketika tidak hadir menuaikan 
shalat. Mereka juga menolak memberikan bantuan. 


104? Ibnu Katsir (6/387) mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyyah yaitu tiga ayat pertama. 
Sedangkan yang lainnya adalah Madaniyyah. Surat ini diturunkan setelah Surat At-Takatsur. 
Al-Qurthubi (10/7672) mengisyaratkan bahwa inilab pendapat Ibnu Katsir (6/388). 


614 Asbctbun Nuzul 




Makkiyyah, Tiga Ay at 


Ayat 3, Firman Allah M: 



“Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bazzar dan lainnya meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan; Ka’ab bin Al-Asyraf sampai di Makkah. Orang- 
orang Quraisy lalu berkata kepadanya, “Engkau adalah pemimpin kaum. 
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang pura-pura sabar dan diasingkan 
dari kaumnya ini, menyangka bahwa dirinya lebih baik daripada kami. 
Sedangkan kami adalah orang-orang yang mengurusi haji, memberi minum, 
dan penjaga Ka’bah.” Ka’ab lalu berkata, “Kalian lebih baik daripada 
dirinya.” Maka turunlah ayat, “Sesunggtt/itrya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang terputus. ” 1049 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam “Al-Musfumna/” dan Ibnul 
Mundzir dari Ikrimah, ia mengatakan; Tatkala Nabi & mendapat wahyu, 
maka orang-orang Quraisy berkata, “Muhammad telah putus hubungan 
dengan kita.” Maka turunlah ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang ter putus.” 1050 


1048 Ibnu Katsir (6/391) mengatakan; Surat Makkiyyah diturunkan setelah Sutat Al-Adiyat. 

1049 Diriwayatkan Ibnu Katsir (6/395). 

10.50 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (6/305) dalam Al-Mus/irmna/. 


A sbabun Nuzul 



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; Dahulu 
orang-orang Quraisy ketika ada anak laki-laki seseorang meninggal dunia, 
maka mereka mengatakan, “Telah terputus keturunan si Fulan." Maka 
ketika putra Nabi & meninggal dunia, maka Al-Ash bin Wa'il berkata, 
“Telah terputus keturunan Muhammad.” Maka turunlah ayac tersebut. 1051 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Daia il hadits serupa dari 
Muhammad bin Ali. Dia menyebut nama anak tersebut yaitu Al-Qasim. 

Diriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Al-Ash bin Wa'il. Hal itu dikarenakan Al-Ash berkata, 
“Aku adalah orang yang membenci Muhammad.” 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha’if dari Abu Ayyub, 
ia mengatakan; Tatkala Ibrahim bin Rasulullah & meninggal dunia, maka 
orang-orang musyrik berjalan bersama-sama lalu berkata, “Sesungguhnya 
orang yang keluar dari agama ini malam ini telah terputus keturunannya.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepadamu Al-Kautsar." hingga akhir surat. 1052 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair tentang firman Allah, 
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 
2) Dia mengatakan; Ayat tersebut turun pada hari Perjanjian Hudaibiyah 
ketika Rasulullah & didatangi Jibril. Jibril berkata, “Berkurbanlah dan 
kembalilah.” Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah sebagaimana khutbah 
Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya beliau shalat dua rakaat. Setelah itu 
beliau menuju ke arah hewan-hewan kurban untuk menyembelihnya. 1053 

Saya katakan; Dalam hadits itu sangat gharib. 

Syammar bin Athiyah meriwayatkan, da mengatakan; Dahulu Uqbah 
bin Abu Mu'aith berkata, “Sesungguhnya tidak tersisa lagi anak bagi Nabi 

Dia telah terputus keturunannya.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dart Ibnu Juraij, dia mengatakan; 
Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya tatkala Ibrahim, putra Nabi 


1051 Lihat Ibnu Katsir (6/395), Al-Qurthubi (10/7679), Ibnu Jarir ( 30/212). 

1052 Dha’if: Al-Haitsami (7/143) meriwayatkan dalam Al-Wa/mn’ la mengatakan; Didalamnya ada 
perawi bemama Washil bin As-Sa‘ ib yang matruk. 

1053 Kami tidak menemukannya dalam Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, maupun Ibnu Jarir. 


616 Asbabun Nuzul 



S meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy berkata. “Muhammad 
menjadi orang yang terputus keturunannya.” Hal tersebut membuat beliau 
merasa sangat marah. Maka turunlah ayat, “Sesunggu/mya Kami telah 
membenkan kepadamu Al-Kautsar.” untuk memberikan ketenangan kepada 
beliau. 1054 


1054 Hadits ini perlu dipertimbangkan kebenarannva. Sebab, kematian Ibralmn adalah ketika beliau 
sudah beradadi Madinah, sedangkan ayat tersebut adalah ayatMakkiyyah. Sedangkan yangbenar 
adalah meninggalnya Abdullah 'isA yang menjadi putra Rasulullah 


A sbabun Nuzul 




Surat 

AL'KAFIRUN 1055 



Makkiyyah, Enam Ayat 


Ayat I, Firman Allah 



“Kaiakaniah, "Hai orangorang yang kafir.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Ath'Thabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya orang-orang Quraisy berjanji akan memberikan harta 
kepada Rasulullah # sehtngga menjadi laki-laki terkaya sekota Makkah. 
Selanjutnya akan menikahkan beliau dengan perempuan mana saja 
yang disuaki beliau. Mereka berkata, “Ini untukmu wahai Muhammad, 
maka cukuplah jangan sampai lagi mencaci maki tuhan-tuhan kami 
dan menyebutkan dengan sesuatu yang buruk. Apabila engkau tidak 
melakukannya, maka sembahlah tuhan-tuhan kami selama satu tahun.” 
Beliau lalu berkata, “Aku menunggu sampai datang sesuatu dari Tuhanku.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai mang-orang yang kafir 
hingga akhir surat. Allah juga menurunkan ayat, “Katafcanlafi, “Maka 
apaka/i kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang 
tidak berpengetahuan?" (Az-Zumar: 64) 1056 

Abdurrazaq meriwayatkan dari Wahab, ia mengatakan; Orang-orang 
kafir Quraisy berkata kepada Nabi igS, “Apabila engkau berkenan, maka 
engkau mengikuti kami selama setahun dan kembali lagi kepada agamamu 


1055 Keutamaan surat ini sudah disebutkan dalairi surat Az-Zalzalah, yaitu surat Makkiyyalr. 

1056 Dha'if: Ath-Thabarani (2/44) meriwayatkan dalam As/i-ShagJiir dan Ibnu Jarir (30/212) 
meriwayatkannya dengan sanad yangdi dalamnya terdapat Al-Ufi yangdha ’if. 


61B Asbabun Nuzul 




selama setahun.” Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai orang¬ 
utang yang kafir.” hingga akhir surat. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Juraij. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Mina’, ia mengatakan; 
Al- Walid bin Al-Mughirah, Al- Ash bin Wa' il, AbAswad bin Al-Muthalib, 
dan Umayyah bin Khalal bertemu dengan Rasulullah Mereka berkata, 
“Wahai Muhammad, ke sinilah supaya engkau bisa menyembah apa yang 
kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Kami 
dan engkau akan sama-sama dalam seluruh urusan kita bersama.” Maka 
Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir." hingga 
akhir surat. 10 ” 


1057 Lihat Al-Qurthubi (10/7686) dan Ad-Dun Al-McmUur (6/453). 


Asbabun Nuzul 619 



AN'NASHR 1058 


Madaniyyah, Tiga Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 



“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." 



Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq mengatakan dalam Mtts/uwa/-nya dari Ma'mar dari Az- 
Zuhri, dia mengatakan; Tatkala Rasulullah # masuk ke kota Makkah 
pada tahun Fathu Makkah, maka beliau mengutus Khalid bin Al-Walid. 
Khalid bersama orang-orangnya berperang melawan barisan Quraisy yang 
ada di dataran rendah kota Makkah htngga Allah menjadikan mereka lari 
tunggang langgang. Kemudian Khalid memerintahkan untuk melucuti 
senjata mereka. Akhimya mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah 
menurunkan ayat, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. ” 
hingga akhir surat. 1059 


1058 lbnu Katsir (6/399) mengatakan; Surat tersebut diturunkan pada saat Haji Wada' sehingga 
dianggap Surat Madaniyyah yaitu surat terakhir di antara surat-surat yang turun. Sebagaimana 
dijelaskan bahwa surat ini menyamai dengan seperempat Al-Qur'an. 

1059 Menurut lbnu Katsir (6/400-401) bahwa surat tersebut turun pada Hari Tasyriq yaitu pada saat 
Haji Wada' dan setelah datangnya para tamu untuk berbaiat. Inilah pendapat yang shahih 
sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurthubi (10/7692). 


620 Asbabun Nuzul 



Makkiyyah, Lima Ayat 


Ayat 1, Firman Allah -j£: 

“Binosalah kei.ua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa." 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengacakan; 
Suatu hari Rasulullah 3S- naik ke atas gunung Shafa kemudian memanggil, 
“Wahai para sahabat..." Maka orang-orang Quraisy berkumpul. Beliau 
berkata, “Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian 
bahwa musuh akan datang pada waktu pagi atau pada waktu sore, apakah 
kalian membenarkan perkataankuT Mereka menjawab, “Ya.” Beliau 
berkata, “Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari siksa 
yang pedih.” Abu Lahab lalu berkata, “Binasalah engkau wahai Muhammad, 
apakah karena urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami?” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia 
akan binasa." hingga akhir surat. 1061 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Israil dari Abu Ishaq dari seorang 
laki-laki dari Hamdan yang disebut Yazid bin Zaid bahwasanya istri dari 
Abu Lahab meletakkan duri-duri di jalan yang dilalui Rasulullah 0. Maka 
turunlah ayat, “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan 
binasa." hingga “Yang di lehemya ada tali dari sabut." 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah hadits yang serupa. 1062 

1060 Ibnu Katsir (6/403) inengatakan bahwa surat Makkiyyah diturunkan setelah Surat Al-Fatihah. 

1061 Shahihi.AI-Rukhari (4972) meriwayatkan dalam Bob At-Tafsir. 

1062 Sebab yang pertama lebihshahih. Demikian yangdisepakati ahli tafsir seperti Ibnu Katsir (6/405) 
dan Al-Qurthubi (10/7695). Lihat: Apa yang dituturkan As-Suyuthi pada riwayat Ibnu Jarir 
(30/339). 


Asbabun Nujul 





Makkiyyah, Empat Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 



"Kaiakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa." 



Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur 
Abul Aliyah dari Ubay bin Ka’ab bahwasanya orang-orang musyrik berkata 
kepada Rasulullah “Terangkanlah sifat-sifat Tuhanmu.” Maka Allah 
meuurunkan ayat, “Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” hingga 
akhir surat. 1064 

Ath-Thabarani dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Jabir 
bin Abdullah sehingga ia mengambil dalil bahwa surat ini adalah surat 
Makkiyyah. IW 

Ibnu Abi Hatirn meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang- 
orang Yahudi datang kepada Nabi #. Di antara mereka ada Ka’ab bin Al- 
Asyraf dan Huyay bin Akhthab. Mereka mengatakan; Wahai Muhammad, 
sebutkanlah sifat-sifat Tuhanmu yang telah mengutusmu.” Maka Allah 
menurunkan ayat, "KatakanWi, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” hingga 
akhir surat. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dan Ibnul Mundzir meriwayatkan 


1063 Al-Qurthubi (10/7704) vaitu surat Makkiyyah yang curuii setelah Surat Al-Masad. 

1064 Hadits mursa!. At-Tirmidzi ( 5365) meriwayatkan dari Abul Aliyah dan Al-Hakim (2/589). Dia 
mengatakan; hadits shahih sanadnya, tetapi kenyaiaannya tidak seperti yang dikatakannya. 

1065 Dha'ifiidAan. Al-Haitsami (7/146) meriwayatkannya dan iamenyebutkan iiiu-nya yaitu Majalid 
bin Sa'id. 


622 Asbabim Nuzul 




dari Sa’id bin Jubair hadits serupa, maka ia mengambil dalil bahwa surat 
ini adalah surat Madaniyyah. 1066 

Ibnu Jarir menwayatkan dan Abul Aliyah, ia mengatakan; Qatadah 
berkata, “Sesungguhnya para tentara berkata, “Sebutkanlah sifat-sifat 
Tuhanmu kepada kami.” Maka datanglah Jibril membawa surat ini. 

Orang-orang yang dimaksud di sini dalam hadits Ubay adalah orang' 
orang musyrik sehingga surat ini adalah surat Madaniyyah, sebagaimana 
ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas. Dengan demikian, maka pertentangan 
antara dua hadits tersebut dapat dikompromikan. 

Akan tetapi Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azhamah dari jalur Aban 
dari Anas, ia mengatakan; orang-orang Yahudi tanah Khaibar mendatangi 
Nabi kemudian berkata, “Wahai Abu Al-Qasim, Allah menciptakan 
para malaikat dari cahaya hijab, menciptakan Adam dari tanah hitam, 
menciptakan Iblis dari kobaran api, menciptakan langit dari asap, 
menciptakan bumi dari saripati air. Maka kabarkan kepada kami tentang 
Tuhanmu.” Beliau tidak menjawab pertanyaan mereka hingga datang Jibril 
membawa surat ini, “Katakanlah, "Dia-lah Allah, YangMaha Esa." 1067 


1066 Ibnu) arir (30/3Z1) j uga dha' if. 

1067 Abu Asy-Syaikh dalam Al-A'/uimo/i (1/370). Lihac Ibnu Katsir (6/406-407), Al-Qurchubi 
(10/7705), dan Ad-Dior AbMaiusur (6/459). 


Asbabun Nujul 




Surat 


AL-MU’AWWIDZATAIN 



(Al-Falaq dan An-Nas) 1068 

Makkiyyah, Al-Falaq Lima Ayat dan An-Nas Enam Ayat 


Surat Al-Falaq 


- *X . •' 



/<✓ 




, X 







s' ' 




dTt 


Ic 



lil Jc—»L- 





"Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai shubuh, 
dari kejahatan makhluk-Nya, dan dart kejabatan malam apabila t elah geiap 
guliia, dan dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus 
pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. ” 


Surat An-Nas 


0 O J 




- 


rr .. s. 




i •* > 


“Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan 
menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 


1068 Al-Qurthubi mengatakan, dua surac ini juga disebut dengan al-muqasyqisyaum yang berarti 
membebaskan dari kemunafikan. 


624 Asbabun Nuzul 


(bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 

dalam dada manusia. Dari (gobngan) jin dan manusia.” 

Sebab Turunnya Ayat 

Al-Baihaqi meriwayatkaa dalam “ Dala'il An-Nubuwwah" dari jalur 
Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Rasulullah 
# sakit parah. Kemudian datanglah dua malaikat kepada beliau. Salah 
satu di antara keduanya duduk di sisi kepada beliau dan yang satunya lagi 
duduk di dekac kedua kaki beliau. Malaikat yang ada di kaki berkata kepada 
malaikat yang ada di kepala, “Bagaimana menurutmu?” Malaikat di kepala 
menjawab, “Guna-guna.” Malaikat di kaki berkata, “Apa itu guna-guna?” 
Malaikat di kepala menjawab, “Sihir." Malaikat di kaki berkata, “Siapa yang 
menyihir beliau?" Malaikat di kepala menjawab, “Labid bin Al-A’sham 
orang Yahudi, sihimya berupa gulungan.” Malaikat di kaki bertanya, “Di 
mana ia sekarang?” Malaikat di kepala menjawab, “Di sumur milik keluarga 
Fulan yang ada di bawah batu besar di dalam gulungan. Carilah gulungan 
tersebut. Kuraslah air sumurnya dan angkatlah batu besar itu kemudian 
ambil gulungan tersebut lalu bakarlah. 

Ketika masuk pagi hari, Rasulullah & mengutus Ammar bin Yasir 
bersama sekelompok orang. Mereka lalu mencari gulungan tersebut. 
Ternyata airnya seperti air hena. Mereka lalu menguras air sumur itu. 
Setelah itu mereka mengangka batu besar dan mengeluarkan gulungan 
tersebut. Selanjutnya mereka membakar gulungan itu. Ternyata di sana 
ada sembilan belas simpul. Akhirnya turunlah dua surat tersebut. Ketika 
beliau membaca ayat, maka satu simpul terlepas. Dua surat itu adalah Al- 
Falaq dan An-Nas . 1069 

Hadits ini memiliki penguat dalam kitab shahih tanpa menyebutkan 
turunnya kedua surat itu, ada pula penguat atas turunnya kedua surat 
tersebut . 1070 

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam A d-Dala'il dari jalur Abu Ja’far Ar- 
Razi dari Ar-Rabi’ bin Anas dari Anas bin Malik, ia mengatakan; Orang- 
orang Yahudi melakukan sesuatu terhadap Rasulullah & sehmgga beliau 
merasakan sakit yang sangat. Para sahabat kemudian masuk menemui 
beliau karena mereka menyangka ada sesuatu yang terjadi pada beliau. 


1069 Al-Baihaqi (6/248) meriwayatkan dalam Ad-Daiu'iJ. 

1070 Asalnya diriwayatkan Al-Bukhari (5766) dalam Bab ft Ath-Thibb dan Muslim, 2186 dalam Bab 
fi Ai-Salam. 


Asfcafrun Nujwl 



Jibril kemudian mendatangi beliau dengan membawa Al-Mu’awwidzatain 
(dua surat untuk meminta perlindungan Allah). Kemudian beliau membaca 
keduanya lalu bisa keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan sehat . 1071 

Inilah akhir dari kitab ini. Segala puji hanya bagi Allah atas 
kesempurnaan. Semoga shalawat senantiasa tercurah ke hadirat Sayyidina 
Muhammad, utusan Allah. Semoga penghormatan dan keselamatan 
senantiasa terlimpah kepada beliau. 


1071 Lihat 1 bnu Katsit (6/419)danseterusnya, serta Al-Qurthubi (10/7720 dan seterusnya. 


626 Asbabun Nuzul 



